D0 Syaraht 
. Hamzah Ahmad Az-Zain 


Imam Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal 


Musnad 


Imam 
Ahmad 


. | 


el | 


Penerbit Buku islam Rahmatan 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 

Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: 
penerjemah, Tim Azhariyin.: editor, Mukhlis B. Mukti, Lc. -- Jakarta : 
Pustaka Azzam, 2010. 

22 jil.: 23,5 cm 


Judul asli: Al Musnad lil imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
ISBN 979-26-6139-5 (no. jil. lengkap) 
ISBN 978-602-8439-44-2 (jil. 16) 


Il. Hadis I. Tim Azhariyin 

II. Mukhlis B. Mukti : 
297.224 
Cetakan : Pertama, November2010 
Cover 1 A&M Desain 
Penerbit : PUSTAKAAZZAM 
Anggota IKAPI DKI 

Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840 
Telp : (021)8309105/8311510 
Fax : (021)8299685 


Website: www.pustakaazzam.com 
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit : 


All Rights Reserved 
Hak terjemahan dilindungi undang-undang. 


— Musnad Imam Ahmad 


Mi 


DAFTAR ISI 


Musnad Orang-Orang Kufah .........oooooooooooooooooooo.. 1 
Musnad Ulama-Ulama Kufah .....oooooooooooo oo #33 


Musnad Imam Ahmad — 


-. PNGA 


Se Pu, 
BEE AT 
MUSNAD ORANG-ORANG KUFAH 


Hadits Shafwan bin Asal Al Muradi' 


2 0 » ..i aa PN o BB. Pan : AP Pt 
OP RU Wala SUS Bab WS Kas YA. .V 


- 
4 0. 207 


NA SES 3 Nie IE LA 1B CL 3 ye Ui 
2. 2 “3 # -. . sil sr Fa : TA 6 o se ? 19 F3 
Keladi SE 5 Kb ae LI tniad SP pemad yp JL 
Aa Ma NN ON an Tn an en ant Dt SN 
JB elang aa Mi apl Sya) AI gg (Da YI JG 
Peng et SNN , £», 3 2 Ti es 23 Leruk Page BAG Aa Nana 
SB LS Ca Co Jl ID GL LI KN Oo) 
| | SA 
18007. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah 
mengabarkan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata, "Di 
waktu pagi aku pergi ke tempat Shafwan bin Assal Al Muradi untuk 
ee REA 
tDia adalah Shafwan bin Asal Al Muradi Ar-Rabdi dari bani Ar-Rabdh bin 
Zahir, dia masuk islam sejak lama. Pernah ikut perang bersama Nabi SAW sebanyak 


dua belas peperangan, sebagiamana yang ia paparkan sendiri di sini. Kemudian dia 
menetap dan berketurunan di Kufah. 


Musnad Imam Ahmad — lL1J 


bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf (sepatu). Maka ia 
bertanya kepadaku, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari?" Aku 
menjawab, "Untuk mencari ilmu." Ia berkata lagi, "Maukah kamu 
kuberi kabar gembira?" Lalu ia menyebutkan sebuah hadis yang di 
sandarkan pada (marfu') Rasulullah SAW, "Sesungguhnya para 
Malaikat menaungi penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka karena 
ridha dengan apa yang dicarinya." Lalu ia menyebutkan hadis | 
tersebut.” | 


30 3 Pa 


21 aa Tata «lah Kera PN VP: Bara Sao —NA. sA 


.. 
... 


DUS gp OLE Ya SS) IE RP 3 j Ha Jap 
Se Ja) Am id Bg Ge Gila Ui, 
AI Sih ja: : las - is Ulat 5) Opik ea « Lag Pnb 


Pa ga LA  SYE, ( -JG ta, ala Ii IA 
18008. Abdushshamad mertceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah menceritakan kepada 
kami, Zirr bin Hubaisy menceritakan kepadaku, ia berkata, "Pada 
masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan, aku dikirim sebagai 
seorang utusan. Dan yang membawaku dalam rombongan tersebut 
adalah Ubay bin Ka'ab dan para sahabat Rasulullah SAW. Lalu aku 
berjumpa Shafwan bin Assal, maka aku pun bertanya kepadanya, 
"Apakah Anda pernah melihat Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Ya. 
Aku pernah ikut berperang bersama beliau sebanyak dua belas kali." 


? Sanadnya shahih. Para perawinya Isigah dan masyhur. Tentang mereka telah 
dibahas dan kami menguiatkan penshahihan hadits Ashim bin Abu. An-Najud 
khususnya jika ada hadits yang menguatkan. HR. Abu Daud (3/317 no. 3641), 

— pembahasan ilmu, bab: anjuran untuk menuntut ilmu, At-Tirmidzi (5/546 no. 3536) 
dia menilainya hasan shahih, An-Nasa'i (1/98 no. 158), pembahasan thaharah: Ibnu 
Majah (1/81 no. 223), pada mugadimah: Ad-Darimi (1/110 no. 342), Ad-Daraguthni 
(1/197 no. 15). 

? Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


a PN 


£ Pm OP Ma Trees al yi YP Kid — NA: 4 


—h ye Its SANA Jt TI Olga «JK AP 9 FP 


ola Ie Ko AI Ii api € “J3 ar sa 
ena Pa nd 


Jie La Sh (ajar ya v 3 SY (alis: ai Y Bi Ups 
JAN ea G IS oya San SA se “daa 
sal ada 3 ko & daa JL H3 “5 Ap aa Oa 
Ae oo aa 

KA pa ae "di 

18009. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, ia 
berkata, "Saya mendatangi Shafwan bin Assal Al Muradi, lalu saya 
bertanya kepadanya tentang hukum mengusap sepatu, maka ia pun 
menjawab, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, beliau 
memerintahkan kami untuk tidak melepas sepatu kami selama tiga 
hari kecuali karena sebab junub, dan kami dibolehkan (untuk 
melepasnya) saat buang air besar, kencing, atau karena tidur. 
Kemudian datanglah seorang Arab dusun yang bersuara keras 
bertanya, "Wahai Muhammad, bagaimana jika seorang laki-laki yang 
mencintai suatu kaum, namun ia belum berjumpa dengan mereka?" 
beliau menjawab, "Orang itu akan bersama orang yang dicintainya." 


ad 3035. 3 LG — 


MI AA knroal jin Gp Ia Jaber LS» —NASN 

lag da AI LP Una IG Aap apa 3 CA 
salad" Shi JB :JB CA 5 JB Je » Sia us 
— Dinilai hasan oleh Al Haitsami dalam A/ Majma' (9/363). 


“ Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 13762. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa 


dik V2 IS IL ID II Ani SE LI IG LA 
Ol ai SJSN LI Att S3 sah CEK GAN 
se SN Sa aa TE 30 EX ME 3, 0 —.. ye - 
allah LEAN ale II JA AYU Kyai ROA Co Ukat 

» .., aa Be Nana An Y 3 udi 
(SEE YG IPP YG IP V9 ES ALIS SY 
. 6 - 5... - 233. Kam ah ena - x 
S3 dl esa WAY, AN ISU Yg APALS V7 GL WI 


3 25 0 8g, - B2 GL O£ Ke o aa, aa Ia Inai 2 TN 
3 AI Ya Nai 1JB Yama Ipda Vy dlaa OValu 


NN 


3. o 


SIAK Dn dB MAY ol RE SUS 3g Gl, SE 


3... 


Na ore - oo Fat 53 Par aro - Ino BA oh 
Ati YG) cas dado Yu23 Tu p Ju Alor yg ola Nah (mna) 


Uta ol AA Op Ai Je— SS UI ai S3 2 IN 
si g : 3 3. 
yg 


18010. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

. Syu'bah menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepadanya, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Murrah, ia berkata, 
saya mendengar Abdullah bin Salamah menceritakan, dari Shafwan 
bin Assal berkata, Yazid Al Muradi berkata, "Seorang Yahudi berkata 
kepada sahabatnya, "Berangkatlah bersama kami untuk menemui Nabi 
SAW." Yazid menyebutkan, "Kepada Nabi ini SAW hingga kita bisa 
bertanya kepadanya tentang ayat ini: (Sungguh kita telah datang 
kepada Musa dengan sembilan ayat)'" (Os. Al Israa' (17): 101). 
Maka temannya itu berkata, "Jangan kamu katakan bahwa ia adalah 
seorang Nabi! Sungguh jika ia mendengarmu maka ia akan 
mempunyai empat buah mata." Kemudian keduanya pun bertanya 
kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, janganlah kalian 


La — Musnad Imam Ahmad. 


mencuri, janganlah kalian berzina, janganlah kalian membunuh jiwa 
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, janganlah kalian 
melakukan sihir, janganlah kalian memakan riba, janganlah kalian 
mengadukan seorang yang tidak bersalah kepada penguasa agar ia 
membunuhnya, dan janganlah kalian menuduh berbuat zina wanita 


yang suci dan tidak pernah melakukannya. Atau beliau mengatakan, 
"Janganlah kalian lari, dari peperangan -Syu'bah masih merasa ragu- 
. Dan khusus bagi kalian wahai orang-orang Yahudi, janganlah 
kalian melanggar larangan." Yazid berkata, "Maksudnya melanggar 
larangan (mencari ikan) pada hari sabtu. Kemudian kedua orang 
Yahudi itu pun mencium tangan dan kaki beliau." Yazid 
menyebutkan, "Kedua tangan dan kedua kaki beliau, lalu keduanya 
berkata, "Kami bersaksi bahwa Anda adalah seorang Nabi." Nabi 
SAW lalu bertanya, "Lalu apa yang menghalangi kalian berdua untuk 
mengikutiku?" Kedua orang itu berkata, "Sesungguhnya Daud 
'Alaihissalam pernah berdoa agar di antara keturunannya ada yang 
masih bisa menjadi Nabi. Jika kami masuk Islam, maka kami khawatir 
— orang-orang Yahudi akan membunuh kami." 


4 


La HA IP Cak EA CAIRAN A18 USA YAAA 

LI GAN JUL Gi Aji LA JB GA gi Pe 
Hb jie LA Ea Ld ain ale Io 
ban IE aah Coy Li SAS S0) Va 


. 
. 


5 Sanadnya shahih.. 

Abdullah bin Salamah Al Muradi dari kalangan tabi'in yang tsigah. HR At- 
Tirmidzi (5/77 no. 2733), pembahasan meminta izin, bab: tentang mencium tangan 
seseorang, dia menilainya hasan shahih,An-Nasa'i (7/111 no. 4078), Ibnu Majah 
(211221 no. 3705: Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8/83 no. 7396), dan dinilai shahih 
. oleh Al Hakim (1/9). Adz-Dzahabi juga sependapat dengannya. 


Musnad Imam Ahmad — C5 


BL ora de nat ol CA tag ale AN elo AN Ogan HA 


Yg AE AT, C1 AMAL WE ab Ie mada 23 
HAL IN bai Yg Va di Vai Ip eh 

Op ada alah EM So Ih Sg 2d 
Ob BER EL Oa Hn SAI UAS US 0 AA, 
BPI Lg Usa! 
18011. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr 
bin Hubaisy, ia berkata, "Saya datang menemui Shafwan bin Assal Al 
Muradi, lalu ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari?" 
Saya menjawab, "Saya datang untuk menuntut ilmu." Ia berkata, 
"Sungguh, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang yang keluar, dari rumahnya untuk menuntut ilmu, 
kecuali para malaikat akan meletakkan sayap untuk menaunginya 
karena ia ridha terhadap apa yang dilakukannya'" Zirr bin Hubaisy 
berkata, "Saya. datang kepadamu untuk bertanya tentang mengusap 
kedua sepatu." Shafwan lalu menjawab, "Saya pernah berada dalam 
suatu pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau 
memerintahkan kami untuk mengusap bagian atas sepatu jika memang 
saat kami memakainya dalam keadaan suci selama tiga hari ketika 
dalam perjalanan dan sehari semalam ketika sedang bermukim. Dan 

kami tidak melepasnya kecuali karena sebab junub." 

Shafwan berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya di sebelah barat ada sebuah pintu yang senantiasa 
terbuka untuk bertaubat, jaraknya sejauh tujuh puluh tahun 


Cl — Musnad Imam Ahmad 


perjalanan. Dan ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit, dari 
n6 | | 


arah barat. 


“0-3 —.» - 80 J- 0 Pa 


dp Wa :Ju LA 5 gal Gab- ALAN 
Ta Es Bag JB :JE aka Ta ak af 3 aah 55 


Tobres - Ne 


Ad Ai Ian NE y, ts Yi 3 Ine Sabu 


ES Hb, or Je al, JAS 1) Aa Si 


18012. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Zuhair mengabarkan kepada kami, dari Abu Raug Al Hamdani bahwa. . 
Abul Gharib menceritakan kepada mereka, ia berkata: Shafwan 
berkata: Rasulullah SAW pernah mengutus kami dalam ekspedisi, 
beliau bersabda, "Berjalanlah kalian dengan menyebut nama Allah 
untuk memerangi musuh-musuh Allah. Janganlah kalian berkhianat 
dan jangan pula membunuh anak-anak. Bagi seorang musafir maka ia 


Kan 


boleh mengusap sepatunya selama tiga hari tiga malam jika saat ia 
memakai sepatu kakinya pnp keadaan suci. Dan bagi orang yang 
mukim adalah sehari semalam." 


€ Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 18007. 

71 Sanadnya shahih. 

Abu Rawag adalah Athiyah bin Al Harits Al Hamdani, pakar tafsir yang banyak 
dikutip penafsirannya-oleh para mufasir. Dia dinilai tsigah pada As-Sunan. Abu Al 
Gharif juga dinilai tsigah, namanya adalah Ubaidullah bin Khalifah Al Hamdani Al 
Muradi, dia adalah tabi'l yang tsigah, hanya saja dia dibicarakan karena dianggap 
pengikut syi'ah. HR. Abu Daud (3/37 no. 2613), pembahasan jihad, bab: doa orang- 
orang musyrik: Ibnu Majah (2/953 no. 2858), pembahasan jihad, bab: Wasiat 
seorang iamam, dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8/84 no. 7397). 


Musnad Imam Ahmad — 


oa (le KAL :JG an JAGA AENY 
CL 2 k J3 CE dls er Ba — JG (pa Ti 
Ls, Sa Ab KS Ki Ka Op 2JB ea LA las 


» £ 


Seat In LA Hp ye gue bi Us 
BI, Abal ya nas, tapa MA Ii Kai g 
-JE BS WS 3 en pa left, Apu “ic 3 Ko 


.. 


sila Gta GAY Ol Sapta Yj Tan ur 2 Kah 
dad Pia jg RP) Ji IE Ip SG an au 


| Kyai 2156 SI | Pn BA AS UI ai SIB SA (SIG nata 
Pa 35. 3 


(Oli ip ya Jalak Bag 2 Ulas Ul came G5 saltasnn Sya Dira 
JBS eye La Lalat Y dir, JB UI 32 ng 3 
JB, aa 5 pi Je Yeh ah Dn Kd Nas 


3 Ti Ne Tk J3 IK ba Toni Ay : 2 EA 
. #0... 


Ae JB Ti GA UT, 


Hama UI opa J3 Le 0) IS Ya :Jb 
Gi Tn aU en Ah 3 Ara Oak Zt Loyal ea 


An Saad Gb Sa BY PNG naa 
18013. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Zirr bin Hubaisy, ia 
berkata, "Saya mendatangi Shafwan bin Assal Al Muradi, lalu ia 
bertanya, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari?" saya 


— Musnad Imam Ahmad 


menjawab, "Ingin menuntut ilmu." Ia lalu berkata, "Sesungguhnya 
Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu 
karena ridha terhadap apa yang mereka cari." Saya berkata, "Masih 
mengganjal di dalam hatiku persoalan tentang hukum mengusap 
sepatu." Dan sekali waktu Sufyan berkata, "Masih mengganjal dalam 
dadaku sesuatu yang harus dilakukan setelah buang air besar atau 
kecil. Engkau adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, 
karena itu saya datang kepadamu untuk menanyakan apakah engkau 
pernah mendengar permasalahan itu, dari Rasulullah SAW?" Sufyan 
menjawab, "Benar. Saat dalam perjalanan beliau memerintahkan kami 
untuk tidak melepaskan sepatu kami selama tiga hari tiga malam 
kecuali karena sebab junub. Tetapi jika karena buang hajat atau tidur 
(beliau memerintahkan untuk tetap memakainya)." Saya bertanya lagi, 
"Apakah kamu pernah mendengar beliau menuturkan tentang 
kecintaan?" ia menjawab, "Benar. Saat kami berada dalam suatu 
perjalanan, tiba-tiba seorang Arab dusun memanggil beliau dengan 
suara yang keras. Arab dusun itu memanggil, "Wahai Muhammad!" 
Maka kami menyahut, "Celaka kamu ini! Pelankanlah suaramu, 
karena kamu dilarang berbuat seperti itu." Orang dusun itu menjawab, 
"Demi Allah, saya tidak akan merendahkan suaraku." Kemudian 
Rasulullah SAW memanggil, "Kemarilah." 

Beliau kemudian menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Lalu 
laki-laki dusun itu bertanya lagi, "Bagaimanakah menurut tuan tentang 
seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, namun ia sendiri belum 
pernah berjumpa dengan mereka?" Beliau menjawab, "Ja akan 
bersama dengan orang yang dicintainya." Shafwan berkata, "Beliau . 
terus berbicara kepada kami hingga beliau bersabda, "Sesungguhnya 
di bagian barat terdapat suatu pintu yang jarak lebarnya adalah tujuh 
puluh, atau empat puluh tahun perjalanan. Allah telah membukanya 
untuk menerima taubat saat menciptakan langit dan bumi, dan Allah 


tidak akan menutup pintu tersebut hingga matahari terbit darinya." 


8 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — Isi 


Oi ra anda ALA Aan SI sama CAK AKAN 

Ga J3 JB JB IU up Ole HP Kalu op AN Ma 3 GA 
2 na An 3 DI ap - P - - Gn PN aa . 

Ugnana PSB dkk JA Y 2JE (ea AM di GUN EN oya 


4 


KY AN sa 2 AG oi ia 15 al gl O 50 
BAY, Aa AL SY J6 Ags 53 ceng Cake 
ALI Ga V9 APV AAS GAY pi 
ci Dak 05 Ih ang 3 YA UI, ajaaa Y, 


Jay DA AGS NVS BAY ON Sg LA 34 
lg ale Ko Ai 

.18014. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, Amru bin Murrah menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin 
Salamah, dari Shafwan bin Assal, ia berkata, "Seorang laki-laki 
Yahudi berkata kepada temannya, "Marilah bersama-sama berangkat 
menemui Nabi ini (Muhammad)." Temannya itu menjawab, "Jangan 
kamu mengatakan seperti ini, karena jika ia mendengarnya maka ia 
akan memiliki empat mata." Orang Yahudi itu berkata, "Maka kami 
pun berangkat menemui beliau dan betanya mengenai ayat ini: '(Dan 
sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa sembilan ayat) ' (Os. 
Al Israa' (17): 101). Maka beliau menjawab, "Janganlah kalian 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan membunuh jiwa 
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, jangan mencuri, 
jangan berzina, Jangan lari, dari medan pertempuran, jangan 
melakukan sihir, Jangan memakan riba, dan janganlah kalian 
menyerahkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa hingga ia 
membunuhnya. Dan khusus bagi kalian hai orang-orang Yahudi! 


Hadits ini telah disebutkan pada no. 18009. 


110 | — Musnad Imam Ahmad 


Janganlah kalian melanggar larangan (mencari ikan) pada hari 
sabtu." Maka kedua orang Yahudi itu pun berkata, "Kami bersaksi 
bahwa Anda adalah Rasulullah (utusan Allah)."? 


Pa YM ea Ne an Na 
“lis JG na) ia Ba Ka H doa 8 Fi Sa wb, 
“JB NI Jus g apa Ba Gala ge & Ka HA 
SS Iga - JUS daya Sa lai ega 
AN rap Ll Y, da Y, MA » an ke Al 1 
PO Kota Maut yaa 
dna an AS en 
18015. Yunus dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu 
Raug Athiyah bin Harits menceritakan kepada kami, Abul Gharif 
menceritakan kepada kami, Affan -——Abul Gharib Ubaidullah bin 
Khalifah— berkata:, dari Shafwan bin Assal Al Muradi, ia berkata: 


Rasulullah SAW mengutus kami dalam suatu ekspedisi, lalu beliau 
bersabda, "Berperanglah kalian di jalan Allah dengan membaca, 


St 


bismillah, dan jangan mencuri, jangan mengingkari perjanjian, 
jangan mencincang dan jangan pula membunuh anak-anak. Bagi 
seorang musafir maka ia boleh mengusap sepatunya selama tiga hari 
tiga malam, dan satu hari satau malam bagi orang yang mukim." 

Affan menyebutkan dalam “haditsnya, "Rasulullah SAW pernah 


mengutusku." ie 


? Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18010. 
1 Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18012. 


Musnad Imam Ahmad — jul : 


s ah $ Kei 3 An btn tree Na 2 —YASAN 


ana ata 
ng le Io of dl Wita GP 3 IP (pole 
Mba Any dadi JW Ga ai KAT ol J6 

18016. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad -yakni 

Ibnu Salamah- menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Zirr, dari 

Shafwan bin Assal, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya 

Malaikat benar-benar akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu 

karena ridha dengan apa yang mereka cari." 

ana 8 Pune TEA Pun rara Ca yaa Bab ALAN 


ne 3 03 “ 


Liu Pn Neni 


ig SN Ja SB. Sp diah Ai Jo Ih 


18017. Suraij menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, dari Abu Raug Athiyah bin Harits, 
Abdullah bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin 
Assal, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutus kami dalam 
Suatu ekspedisi...lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits Yunus." 


0 2 0 1D 0 . 3 30 35. -— 


SP GAS GP IA EA aga Gi GS EA NA, YA 
IE Ipin —4 :JG KAS Oi GP AA gi ok 
ot Par aril 2 JUS “ali KPS sda Ke ele L 2 J3 KENA 


'' Sanadnya shahih. 

Hadits i ini telah disebutkan pada no. 18007. 
' Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 18015. 


— Musnad Imam Ahmad 


ah JS ay Th Abs HA Ia KU 
-. SB ag Ie Ipa SIB 


Pai Pa: 2... 


SA Ja In FO Pe Si 


NAN SN ANA US DA KP Ta 


ANE ta aa IP al Jp 233 

18018. Hasan bin Musa menceritakan kepada kan Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Bahdalah, dari 
Zixr bin Hubaisy, ia berkata, "Saya datang menemui Shafwan bin 
Assal, lalu ia pun bertanya, "Apa yang menyebabkanmu datang 
kemari?" saya menjawab, "Untuk menuntut ilmu." Maka, ia berkata, 
"Sungguh, telah datang suatu hadits kepadaku bahwa para Malaikat 
akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha terhadap 
apa yang mereka cari." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. 
Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Seseorang itu akan 
bersama orang yang dicintainya." Beliau terus berbicara kepadaku 
hingga beliau bersabda kepadaku, (Pada hari datangnya ayat, dari 
Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya 
sendiri). "(Os. Al An'aam (61: 158). 


antam 


' Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18013. 


Musnad Imam Ahmad — | 13 | 


Hadits Ka'ab Bin Ujrah Ra" 


.. 5 o- 0 - o- . E ea £ ya. Ia 

SE AE YP Ulama GP jha gl USA cenha GAS YAA 

an or 2 , Sa Tin TG 0. Hetataa ter” £ 9 
Mg PA Gala Jaa MAS JB ARE oh AS PU au 
0 "0 NN . 3 . . ana Te 
Haa SPd IS PN Cam DA 0 papah Sa) KIA 


? . 
s5. s.4.. 


- . se 23 - Pa 4 25 t? 5 o aa 3 3. 

On :Jla (elu y “le al de DA SS TI ds Ist Cdi 
be aa Ss PN en Ce na ES Fa 3 0... . - ... 

SEA AN oa Hip 18 ca al Gan tau ira 


4 S3 BA Aoa bab oa 3 Sian Kaya 
18019. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr 
mengabarkan kepada kami, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "Kami pernah bersama 
Rasulullah SAW di Hudaibiyah dalam keadaan telah memakai 
pakaian ihram, lalu orang-orang musyrik mengepung kami. Aku 
adalah seorang yang mempunyai rambut panjang (hingga ujung 
telinga), lalu ada binatang-binatang kecil (semacam kutu) yang jatuh 
ke mukaku. Dan ketika Nabi SAW lewat di tempatku, beliau lalu 
bertanya, "Apakah binatang-binatang kecil itu melukai kepalamu?" 
Aku menjawab, "Benar." Maka beliau pun memerintahkan agar ia 
mencukur rambutnya. Kemudian turunlah ayat ini: Jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu, berpuasa atau 
bersedekah atau berkorban'." (Os. Al Bagarah (2): 196). 

“ Dia adalah Ka'ab bin Ujrah Bin Umayyah bin Adi Al Anshari dari Bani Amru 
bin Auf. Ada yang mengatakan nasanya selain itu. Asuk islam agak akhir sedikit. Ia 
ikut serta pada baiat Ridwan, kemudioan ikut bebrapa peperangan. Dia adalah orang 
Madian hingga berketurunan di sana. Dia wafat pada tahun 51, saat berusia 71 
Pan Shahih. 


Para perawinya tsigah dan masyhur. Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyasy, dia 
adalah Ja'far bin Abu Wahsyah Al Yasykuri, dinilai Isigah tsabt, namun ada 


— Musnad Imam Ahmad 


2.0. 3 


ep AG AP UG uga MR DAA Y. 


83 83 


Uh ye ip K0 SO SS UE Bae 3 
al ia Pi AA dl JA Hery Pi Ugliot Ha 
ani KK —d 235 SA na sai JB AI 3 le - JG 
18020. Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Gilabah, dari Ka'ab bin Ujrah, ia 
berkata, "Rambut kepalaku terdapat banyak kutunya, hingga saya 
merasakan bahwa pada setiap helai rambutku terdapat kutu, dari 
pangkal sampai ujungnya. Maka ketika Nabi SAW melihat rambutku, 
beliau menyuruhku seraya bersabda, "Cukurlah." Kemudian turunlah 
ayat, beliau lalu bersabda, "Berilah makan kepada enam orang miskin 


sebanyak tiga sha' kurma. si 


0 IS .23 39 IG 


Pep S3 Wi Cb 3 Je BA NA YA 
Sad aa Ol pb pH PN oi Bh yi Aa 


re 


35. 3 9 


de Ho Ip Ka Sea San uas al Anta 
na 5... t ol. E Ea... Pan SA 

S (hate Pe (05 yn2 9 Th (SA Les Isi sda (elg 
HA 3 Mann tara 6 SA 


18021. Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, Daud bin 
Ouwais menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ishag bin Fulan bin 


.dha'ifnya dari Mujahid namun tidak membahayakan. HR. Al Bukhari (4/16 no. 
1816), pembahasan tentang boikot, Muslim (2/260 no. 1201) pembahsan haji, Abu 
daud (2/172 no. 1858: Ibnu Majah (2/1028 no. 3079, Malik (1/417 no. 237, Ad: 
daraguthni (2/298 no. 279). 

'' Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Khalid adalah Ibnu Mahran Al Khadzdza'. 

dapaun Abu Oilabah adalah Abdullah bin Zaid Al Jarmi, hadits ini sebagai 

pena puna hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ka'ab bin Ujrah bahwa Abu Tsumamah Al Hannath menceritakan 
kepadanya, bahwa Ka'ab bin 'Ujrah menceritakan kepadanya, ia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah 
seorang di antara kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, 
kemudian ia keluar dengan maksud untuk melaksanakan shalat, maka 
janganlah sekali-kali ia mengayam kedua jari-jari tangannya, sebab ia ' 
dalam keadaan shalat." 

KN ap lil Upi SA KE Ci ANN 

J6 De Pe ea ha al pa an 


... aa PN ae yu Je ai NP ar NX, 2, 8 3 
GG lia DN El 1 ul Syah G iedly Kala Al uda gal 


2 aan Ti an Pn oa” hg. Ig 
KS SA IT BE) eaha de Io All NP 2JU KelAS Al 
MIE ahh TE BAE RN Oei Tae BN aa Ie Ceko 

Dani Tai DE SE SUS aa 

18022. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa seorang 
laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami tahu 
bagaimana cara mengucapkan salam kepada Anda, akan tetapi 
bagaimana cara kami bershalawat atasmu?" Beliau bersabda, 
"Bacalah, "Allahumma shalli 'alaa muhammad wa 'alaa aali 


muhammad kamaa shallaita 'alaa ibraahiim innaka hamiidum majiid, 
allahumma baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa 


" Sanadnya hasan. 

Karena ada Abu Tsumamah Al Hanath, yang dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, 
naum dinilai majhul oleh Ad-Daraguthni, namun ia menilainya hasan karena ada 
hadits yang mengutkannya banyak. HR. Abu Daud (1/154 no. 562), At-Tirmidzi 
(2/228 no. 386) dari sesesoranng, dari Ka'ab: Malik (1/33 no. 33, Ath-Thaylisi 1063, 
Ibni hibban (5/382 no. 2036/ Al ihsan): Ibnu Khuzaimah (439), dinilai shahih oleh 
Al Hakim (1/206) dan disepakati juga oleh Adz-Dzahabi, namun dari jalur riwayat 
lin, dari Abu Hurairah. : : 


— Musnad Imam Ahmad 


baarakta 'alaa ibraahiim innaka hamiidum majiid (Ya Allah, 
curahkanlah shalawat-Mu kepada : Muhammad. dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau curahkan kepada Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, 
berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaiman Engkau 
memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 


Agung)."' 


o - 5. 2 


AL ny an GH 


| Pena Ca eyiaar 23 Kaban Cas, yg Bg SI 


, 


Cb YA. 


. 


J6 aa 3 AS Ben aan JB « —. 
Se Jie MI Ela ap Sean WN sal 
Ode SN SS 33 Yi Male 35 A Peng Tau 
eeabun Ji Sah ae an Ka P3 06 Kn HK 
AS Je BU AN dani Ii Dera) JI Je ala US 


8-3 


Koma Soni DN) Gan Jl de ESL US pasa Ji S8) 


18023. Yahya Bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, ia berkata: Al Hakam menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abu 
Laila, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, ia berkata, saya 
mendengar Abu Laila berkata: Ka'ab bin Ujrah menemuiku, lalu ia 
berkata: Ibnu Ja'far berkata, "Maukah jika aku memberikan hadiah 
kepadamu? Suatu ketika Nabi SAW keluar menemui kami, maka kami 
pun berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana | 


18 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 17004, dari Mas'ud Al Badri, dia disebutkan 
dalam kitab shahih, sementara Al Hakm adalah Ibnu Atibah. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengucapkan salam kepadamu, namun bagaimana dengan 
bershalawat kepadamu?" Beliau lalu menjawab, "Bacalah, 
Allahumma shalli 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa 
shallaita 'alaa ibraahiim innaka hamiidum majiid, allahumma baarik 
alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa baarakta 'alaa 
ibraahiim innaka hamiidum majiid (Ya Allah, curahkanlah shalawat- 
Mu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau curahkan kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaiman Engkau memberkahi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). ai 


Ge aa Sab ap de D3 —NA- Yt 

PEP Bd NIP WA aja DN 
4 “0 Na ta Pn Pa SA, 2 

kal Jai aa erat un Tenant pi 


LE Lo 103 diah Gl ol Anh dia st Si den 
Peta BA cp) Na PA Cp Va Ea ai cell 
| BA IG 3 


18024. Abdullah bin Ahmad berkata: Saya telah membacakan 
kepada Abdurrahman: Malik, dari Abdul Karim bin Malik Al Jazari, 
dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, 
bahwa ia pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian rambut 
kepalanya terserang kutu. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk 
mencukur rambutnya. Lalu beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari 
atau berilah makan kepada enam orang miskin, dua mud untuk setiap 


N “ 


19 Sanadnya shahih. ibid. 


— Musnad Imam Ahmad 


orangnya. Atau, kamu berkurban dengan satu kambing. Mana, dari 
n20 


kesemua itu yang kamu kerjakan, maka ia telah menggantikannya. 


- 
Pe 


o- 0 - . 3 0. 4 E 8. 2 - 0 Pe 
AS Aplms 3S gl a— «Jalal oI— —NYA Yo 


Te Sa TE men Pe an Kan eka ur EU an N 
:JE jl (ATI AE PAS JIN OB AG) UI) cek ala al 


PA San 2. 2. Ta 5 - 2. 8... 90. 2 PN 
CA JB HR 3 1G Galah) Aja hip 2JW er 


Sep nak 0 men “Ko at eh Hn Te an 
Ia BEI Uh Tw abi (ul BD 3 


18025. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "Rasulullah SAW datang 
menemuiku saat aku sedang menyalakan api di bawah periuk (untuk 
masak), sementara saat itu banyak kutu yang bertebaran di mukaku, 
atau ia mengatakan, "di alisku." Beliau kemudian bertanya, "Apakah 
kutu itu melukai kepalamu?" Ka'ab berkata: Saya menjawab, "Benar." 
Beliau bersabda, "Kalau begitu maka cukurlah rambutmu. Lalu 
berpuasalah tiga hari, atau berilah makan kepada enam orang 
miskin." Ayyub berkata, "Saya tidak tahu beliau mulai, dari mana." 


2. Sanadnya shahih. 

Abdul Karim bin Malik Al Jaziri dari kaingan tsigah yang masyhur. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 18019. 

2! Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Ibid. 


Musnad Imam Ahmad — 


JB AKI SA Jen Ae Uae AN AAA 
an dun RE as AP M3 gan ip Cas 


18026. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: saya mendengar Abdurrahman bin Abu Laila ia berkata: 
Ka'ab bin Ujrah menemuiku...lalu ia menyebutkan hadits tersebut." 


A0 J2. 3 Pa Ipa 


IX Bata Pa aa ujian DD Sape Ud —YASNV 
jt Kon BJB aa yi BL APP CP yi PASI 


Pan aa Ka) ANN sia 2 Is Jml 3 3 jab 
Ai ob ir pt bp Para Ob aa 


v J3 ng AG Ja la ale Sta BI Jpn dh 
enda Di an ali aa aa 


7 2 


Ea Ab De no aya Is dan Kega kaka UV 


g 
is IE ina ISI Ab pke Tila go ai (en Cuma 
JAR Lah Loe 


18027. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al 
Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'gil, ia berkata, "Saya duduk bersama 
Ka'ab bin Ujrah di dalam Masjid, lalu saya bertanya kepadanya 
tentang ayat ini: '(Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa 
atau bersedekah atau berkorban...)'. (Os. Al Bagarah (2): 196). Ka'ab 


2 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian memberi penjelasan, "Ayat ini turun berkenaan dengan 


diriku. Saat itu kepalaku terserang penyakit, lalu saya dibawa 
menghadap Rasulullah SAW, sementara kutu-kutu telah bertebaran di 
wajahku. Maka beliau berkata, "Saya lihat penyakitmu sudah 
demikian parah, namun saya tidak memiliki pendapat lain. Apakah 
kamu mempunyai seekor kambing?" saya menjawab, "Tidak." Maka 
turunlah ayat ini: '(Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa 
atau bersedekah atau berkorban) '. Beliau lalu bersabda, "(Silahkan 
kamu) berpuasa tiga hari atau memberi makan kepada enam orang 
miskin, yakni setengah sha' untuk setiap orangnya." Ka'ab berkata, 
"Maka ayat ini turun berkenaan dengan diriku secara khusus, dan 
bersifat umum bagi kalian." 


2 o- 


s Seo “Lia Ka “A0, OP 
A3 ARI AG SAS AKB SAS (Olap SAH —YAYA 
NN Fs 0. 2 ca a99 TPA 0 Ipa 8 re £ 
& aS Sd DA da Jami sa XS Karat J8 Ul! 
| Dad MAN TEA an 


18028. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abdullah bin 
Ma'gil berkata, "Saya duduk bersama Ka'ab di dalam Masjid ini...lalu 
ia menyebutkan makna hadits tersebut." 


3 0 9 8 o- Ha 8. a 5 - wo Ig | 
co sc IS Calo ehath Lol ga UoJ— —YA YA 


FS IA JB JAN yA KE ala 1 SNI 


2 Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Al! Ashbahani adalah Abdurahman bin Abdullah bin Al 
Ashfahani Al Kufi Al Juhani, haditsnya dinilai tsigah oleh jamaah. Abdurrhman bin 
Ma'gil bin Musafir bin Al Madini adalah dari kalngan tabi'in yang tsiggh. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 18019. 

“4 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad Ta 


HI) Cas SAS AN old 3 Ikud tamak MIS 3 2 
£ s5 53 sg 

lab Ip go Libas oran JS Ca Uh Ea abi 

18029. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Al Ashbahani menceritakan kepada 
kami, ia berkata, "Saya mendengar Abdullah bin Ma'gil berkata, "Saya 
pernah duduk bersama Ka'ab bin Ujrah di dalam masjid ini, lalu saya 
bertanya kepadanya tentang ayat ini...lalu ia menyebutkan makna 
hadits tersebut." Beliau bersabda, "Berilah makan kepada enam orang 


23 


Miskin. Setiap orang miskin adalah setengah sha' makanan. ' 


Jaa "E 33 SA eab EA AA, 

Bea RN ab al dad do LA ips 

NA NA Ko dos y SMA Y) AI Ka 
| IM PE ae 53 SAE HI 


18030. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 


mengabarkan kepada kami, dari Sa'id Al Magburi, dari seorang laki- 
laki Bani Salim, dari Bapaknya, dari Kakeknya, dari Ka'ab bin Ujrah, 
bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki bersuci di 
rumahnya, kemudian ia keluar dengan tiada maksud lain kecuali 
shalat, kecuali ia akan berada dalam hitungan shalat hingga ia 
menyelesaikan shalatnya. Dan janganlan salah seorang dari kalian 


menyilangkan jari-jari tangannya di dalam shalat." 


? Sanadnya shahih. 

2 Sanadnya dha'if. 

Karena majhulanya perawi dari Ka'ab dan perawi darinya. Namun ia shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18021. 


— Musnad Imam Ahmad 


kran ad Ol GP Laka Ei5 BIN AG EiS AA 
5 Leo 2 o o— 0. Ter £ o 9 e- 0 . 3 0. 
IE SS PU nge Ie LP Cal Pp 
2... 293 2 Nu Nah at an Oa: o.AX 2 Nu Un ga Pe 
sdt (ar ia bila a33 (elang dale Al Gala dam) sb 
o.L- 7.9 . Pa 34 asa oz 3 21 £ £ .. PA NP APa - -.9 
23 GA al sr "J8 (Hu C3 JB Codh Clelyh Onyu 
IE Oi mb de GA) Apa Ogib ANA Lag dh Amin 
ya “Oife Sg stan 8, y 5 Pan PP te EN Ae Loe -.. 
Ab ot alay le Al lo AN Jgn pb UN AI JPG AG 
PA 23 MN Learn Tn Pe Maba 
PI Ur ar BL cpt rp ri rol pi (OS Van diam Gyal Bj 
18031. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakah kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: 
Rasulullah SAW melihat ka arahku saat kutu rambutku berjatuhan di 
wajahku, maka beliau bertanya, "Apakah ini telah melukai 
kepalamu?" saya menjawab, "Benar." Beliau kemudian menyuruhku 
untuk mencukur rambut saat para sahabat sedang berada di 
Hudaibiyah. Dan beliau belum menjelaskan kepada mereka bahwa 
mereka juga harus mencukur rambutnya, padahal mereka sangat 
berambisi untuk memasuki Makkah. Maka Allah pun menurunkan 
ayat tentang Al Fidyah, Rasulullah SAW lalu menyuruhku untuk 
memberi makan kepada enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga 
hari, atau menyembelih seekor kambing."” 


“ Sanadnya shahih. 

Ibnu Abu Najih adalah Abdullah yang tsigah dan masyhur, akan tetapi dia suka 
menyembunyikan perawi, dan terkadang melakukan 'an'anah namun hal ini tidak 
membahayakan karena ini statusnya penguat (muttabi'). Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18025. 


Musnad Imam Ahmad — 


SA EA ai La ap Kah (Ah YA. 


Pn Hd La Tn 


Kab ha PAN GejA ma 1p Da 1 
aa DE Is) LIB lg ale Mi Ko P3 ot Ker 


2... P1 
3 


Tg una Yo GX S 2 ana SI Dans 2 Bagi 


Tn 

18032. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ajlan mengabarkan 
kepadaku, dari Sa'id Al Magburi, dari sebagian Bani Ka'ab bin Ujrah, 
dari: Ka'ab, bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika kamu berwudhu dan 
menyempurnakan wudhumu, kemudian kamu bermaksud pergi ke 
masjid maka (kamu akan dicatat) sebagai orang shalat. Maka 


janganlah kamu menyilang jari-jari tanganmu." 


KL USAI Rea s1) RaR 3 GA AP 
dya JB JB BPR yi AS Lp Chania Ag Jana op ka 


. 0. 2 9. 9 


5 A5 Tar Te 1S dalan Pura Si sae & 
us JG 3G 2013 JG Ba Gi SAS sah II le 


De 


18033. Ouran bin Taman Abu Tammam Al Asadi 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin 
Abu Sa'id, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Jika kamu berwudhu dan menyempurnakan wudhumu, kemudian 


28 Sanadnya dha'if. 

Karena pada sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Terkadang 
dia adalah Sa'ad bin Abu Ishak bin Ka'ab. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18021. 


| 24 | — Musnad Imam Ahmad 


kamu keluar menuju masjid, maka janganlah kamu menyilang jari- 
jari tanganmu." @urran berkata, "Menurut perkiraanku beliau 
bersabda, "Karena kamu berada. dalam shalat." 


LI» 3G ih 


NN Ai 


SA BP ul Tae - pp Kun L 
DN abah Hp Kan BAP Nb Gi aph 
LX bp JL JB aa 0 Gee RSA an alat Ko 
BAN ah oa HA Ea Tab yi cell 
18034. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar mengabarkan 
kepadaku, dari Yahya bin Ja'dah, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi 
SAW menyuruh Ka'ab untuk mencukur rambut kepalanya karena 
penyakit kutu. Beliau kemudian bersabda, "Berpuasalah tiga hari atau 
berilah makan kepada enam orang miskin, dua mud dua mud, atau 
kamu menyembelih seekor kambing." 


ta 3 o- 2 25 3G 
Pi Dp MB BAD UB) KAS CO SAH —YA Yo 


#T- £ “. t-0 e 0... Ter # o 5 o- 0 — Penoa 
BEA JB aa AS PU Pa op AG 
Ie Fs 05 8. S- “0.3 H4 - eh G or- Aa P3 y 2 Puan 
:Jlas Url s5 Uh Tas Oa (ea sale al ho dl Je) 
03 -£ LP Aap Mia AN EA AE nia .9 - Boga TES, 
3 cola tere) cal J8 Jari as YO dll), ara os 


0. oi. 


. 2. 3 .. 07 6 3 — 0... PAN: ET: - 
"En Uma Tea Gaet ja ca aoi Pp OX 3 cell LL 


2 Sanadnya shahih. 

Giran bin Tamam dinilai tsigah. Tbid. 

2 Sanadnya shahih. si 

Yahya bin Ja'dah adalah dari kalangan tabi'in yang tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18024. 


Musnad Imam Ahmad — 


18035. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari 


Abu Oilabah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, : 


ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangiku pada saat perjanjian 
Hudaibiyah. Waktu itu saya memiliki rambut yang panjang, maka 
beliau berkata, "Sepertinya kutu pada rambut kepalamu telah 
melukaimu." Saya menjawab, "Benar." Beliau lalu bersabda, 
"Cukurlah rambutmu. Kemudian sembelihlah seekor kambing, atau 
kamu berpuasa tiga hari, atau bersedekah sebanyak tiga sha' kurma 


untuk dibagikan kepada enam orang miskin." 


s.e "39.3, - 9 


5 “3 Den aba Ola) toa —NAs ri 


- 


eN 
Gx 


dab ai HIP dag do ab Ja Ip al 
23 JG « Mn 
NA 


Oococ 


sa hb Ii “ig An Mean 5 “aa 1s anal Siah Ona 
2 "3 Oa 1 OLI 

18036. Ishag bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada 

kami, Mughirah bin Muslim mengabarkan kepadaku, dari Mathar Al 
Warrag, dari Ibnu Sirin, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "Rasulullah 
SAW menyebut-nyebut tentang fitnah, lalu beliau memberitahu bahwa 
fitnah itu telah dekat dan teramat besar." Ka'ab berkata, "Lalu lewatlah 
seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dengan menyembunyikan 
wajahnya dalam selimut. Maka beliau bersabda, "Dan orang ini pada 
saat itu akan berada di atas kebenaran." Maka aku segera berdiri dan 
memegang bagian bawah kedua lengannya, lalu aku bertanya "Apakah 


$ Sanadnyashahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18024 j juga. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar." Dan ternyata 
— Jaki-laki itu adalah Ustman bin Affan RA."” 


Pe 5-3 n£ 


IX An Los Jet 5 PA GAS —NA-YV 
PS PR Jb gi BA PEN PEN 


Sabar YUI ONE yah ol PA ng ab RA Ole aa 
3G ma US aa ii 


18037. Mu'ammal bin Isma'il menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al 
Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'gil bin Mugarrin, dari Ka'ab bin 
Ujrah, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk berpuasa 
tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin, atau 
. dengan menyembelih seekor kambing. 13 


AS BH. 8 30 3 o- 4 Ag 


Aa Pala tia Jeena ba —YASYA 
“JG ERA Jaa BAE PAPAN G3 PAN AS (3 


0 


BN Koala gi dana UB (GAYA pub G3 LAS ah 


2. Pa MN card te 5 


Salah ph dir Ke Mr UAN ada Sa 
Op As Ten al CA ta 3 Jaa Bp Gan 


32 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah menurut pendapat sebagian ulama. Mathar Al Warag 
adalah Ibnu Thuhman, para ulam membicarakan pada hapalannya, namun ia menjadi 
hasan karena. Haditsnya terdapat pada Muslim, begitupula Al Mughirah bin Muslim 
Al @asmili, Ibnu sirin dalam penyimakannyua dari Ka'ab bin Ujrah ragu-ragu. 
Madits ini telah disebutkan pada no. 17986 dan 17982 lihat pula peralihan sanadnya. 

3 Sanadnya shahih. 

hapalan Muamal bin Ismail ada perbincangan, tetapi hadits ini dikutkan oleh 
yang lain, maka hadits ini telah disebutkan dari bebrapa jalur riwayat yang lain. 
Lihat beberapa hadits Ka'ab yang sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


ad IE 3 UB geni CA yok AN AG An ta 
par ta ca Aa 3 MI sd PS PS Ya P3 ND One) 


- 
P1 ... 


ta Kab eat AU Aas JB HB pl de jai -JE 
Af ip Na Hai Ku KI 


18038. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Sulaiman —yakni Ibnu OGarm— menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'gil Al Muzani, 
ia berkata, "Saya mendengar Ka'ab bin Ujrah berkata di dalam Masjid 
ini —yakni Masjid Kufah—, "Ayat ini turun berkenaan dengan diriku. 
Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW, dan kami 
membaca talbiyah dengan niat umrah. Tiba-tiba kepalaku terserang 
kutu hingga menyebar ke jenggot, alis dan kumisku. Hal itu akhirnya 
sampai ke telinga Nabi SAW, maka beliau mengutus seseorang dan 
memangilku. Ketika beliau melihatku beliau bersabda, "Sesungguhnya 
kamu telah tertimpa bala yang kami tidak merasakannya, panggillah 
tukang bekam." Setelah itu beliau memerintahkannya dan tukang 
bekam itu pun mencukurku. Kemudian beliau bertanya, "Apakah 
kamu sanggup menyembelih seekor kambing?" saya menjawab, 
"Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu berpuasalah tiga hari, atau 
berilah makan kepada enam orang miskin, dengan memberikan 
setengah sha' kurma setiap dari mereka." 


GP SI UI Ah Kis JUS CAS -1A. YA 


tea IG MA oi AP Ig 


j 


84 Sanadnya shahih. 

Sulaiman bin Gaum dinilai tsigah. Haditsnya terdapat dalam Ash-Shahihain, 
akan tetapi mreka diperbincangkan hapalannya, ia juga mebjadi penguat, haditsnya 
: juga banyak riwayat penguatnya (syawahid). Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18027. 


— Musnad Imam Ahmad 


18039. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam mengabarkan kepada kami, 
dari Ibnu Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "Ayat ini turun 
berkenaan dengan diriku..." 


GP RKA 5 535 PSS SAS WAR SIK NA 
SEGI Lia Seto ak La Tan) SA 
18040. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abu 
Laila, dari Ka'ab bin Ujrah seperti hadits ini." 
MP 5E OK GP ek Up lah AK A.A 
abi J5 AYI 3 LA Aa Pb PS Jaa 
| Tatan Fan Ii AS un CA DE ga 
18041. Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy'ats 
mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Ma'gil, 
dari Ka'ab bin Ujrah seperti hadits tersebut." Hanya saja ia 
menyebutkan, "Berikanlah tiga sha' makanan (berupa kurma) kepada 
enam orang miskin." 


se -. 8 aa Ka A9 desa Bis YA. £1 


? Sanadnya shahih. 
' Sanadnya shahih. 
37 Sanadnya shahih. 
Asy'ats adalah Ibnu Suwar Al Kindi yang tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 0. 0.9 ATI Gea Dg AA y 2. 
Bnndnaka Saga Matanya Ban JAN 

18042. Isma'il dan Ibnu Abu Adi menceritakan aa kami, 
dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ka'ab bin Ujrah, Ibnu Abu Adi 


berkata, "Ka'ab pernah melakukan ihram bersama Rasulullah SAW, 


lalu keduanya menyebutkan hadits itu." Dan keduanya menyebutkan, 


"Kamu bagikan tiga sha' kurma kepada enam orang miskin." 


PAS LA GP Kg Il Oil OP bil WAS AA. 
P3 . PP - 2 .. WNA 4 9, sg 3g “or £ o 
Aa Gl Cg WAS GA Al Ke No gi 


PNP 
3.9 


La Un La Ga G3 mabas cell SYG Aa (ha Jae ak of 
..18043.. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
- Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Laila, bahwa saat Ka'ab mencukur 
rambutnya Nabi SAW menyuruhnya untuk menyembelih seekor 
kambing, atau berpuasa tiga hari, atau memberi makan kepada enam 
orang miskin. Sa 
sa LS Coban 5 cdana u ae ea “As 
:JG La 2 PAS YP yA pa Pai gp ag 
K3 TAAT JS ui Naa Ko 1 Tea 
“Noer monas BA Sang AKP GI Jas at th Te 
... - 0rr o 0 T. s IE . 2 Linda - ' 0 or- T ee 
( gal lb ds Bl, HAK Heh (as J3 


2 Sanadnya shahih. 
Hadits i ini telah disebutkan pada no. 18028. 
? Sanadnya shahih. 
' Hadits ini telah disebutkan pada no. 18025. 


— Musnad Imam Ahmad 


LD 0 30 3 0 1- 


ag (ASI aa PA Ie 2 3 La ed 
PA IE Sah 3 (ah Uh H8 aib Ie 


| 18044. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, Abu Hashin menceritakan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari 
Ashim Al Adawi, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Rasulullah SAW 
pernah keluar atau masuk menemui kami, saat itu kami berjumlah 
sembilan orang. Dan di antara kami ada bantal yang terbuat dari kulit. 
Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya akan ada setelahku para 
pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezhaliman. Barangsiapa 
mendatangi mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka, 
atau membantu mereka dalam kezhalimannya, maka ia bukan 
golonganku dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum 
dari telagaku. Dan barangsiapa tidak membenarkan kebohongan 
mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zhalim, maka ia 
adalah golonganku dan aku adalah to Dan kelak ia akan 


mendatangi telagaku. 20 


SA en Ber ana Yna Ca YAste 

AN Io 5 Ab Au PP IE 
Ska DI Ela 5 U C3 du “JS Pane die Di Ie 
JT diy ai Ja Ya tab Dk UE 19 ata UG 
Ie 33 Stema Lea Bl II Ja iba US ara 
Tab Ka Uma Ii SINI AS II Ja al 


“ Sanadnya dha'if. 

Karena ada Ashim Al Adawi, dia adalah Ashi, bin Ubaidillah bin Ashim bin 
Umar bin Al Khaththab, dinilai dh'if dari segi hapalannya. Akan tetapi hadits ini 
shahih, telah disebutkan pada no. 11135. adapun Abu Hushain adalah Utsman bin 
Ashim bin Husahin Al Asadi, dia adalah tsigah tsabt, haditsnya ada pada jamaah. 


Musnad Imam Ahmad — IMEI | 


18045. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Mis'ar 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi SAW seraya berkata, "Sesungguhnya kami telah 
mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tetapi 
bagaimana dengan bershalawat?" Maka beliau pun mengajarinya 
membaca, "Allahumma shalli 'alaa muhammad wa 'alaa '“aali 
muhammad kamaa shallait 'alaa ibrahiim innaka hamiidum majiid, 
wa baarik 'alaa muhammad wa 'alaa 'aali muhammad kamaa 
baarakta 'alaa “aali ibrahiim innaka hamiidum majiid (Ya Allah, 
curahkanlah shalawat-Mu kepada Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau curahkan kepada Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, 
berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaiman Engkau 
memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 


Agung).""' 


-, 
Pet . 


dialima Kanan :J8 Can NT Tn boI— YA £1 
PG 3 0 o (3 B8. ter” Ex 9 ba ta 
Kp Ol aa Oi LAS Sae SB di al al aa ida 


aa STA 5 an 33 ee. hg ag 7 . 4 or- 2 Se Pan or. 4, 
SIB SUS 3 Kel) 2JB Cia Ke S3) alay Ale Al 
0 ec. Te ape te ana “aa NP Genkai PN TN, .. 
aa & :J6 Sal, db :JB (3 "3 JB Sala ehd pl 


. 


1 
$ 
N 
. 
h: N 
N 
"1 
N 
A 
Ex 
NI 
KN 
& 
N 
TS AN 
Ra 
£ 
Ca 
NAN 
Ten 
rana 


. liz RA Ie - & .£ 
:JU Bks 51 A8I0 Jl pln oya Aoahas ogah) Ga 
3 


“! Sanadnya hasan. 
Karena ada Mush'ab bin Mahan Al Marwazi. Hadits ini telah disebutkan pada 
no. 18023. | 


(32) — Musnad Tana Keradi 


18046. Yahya menceritakan kepada kami, dari Saif, ia 
berkata: saya mendengar Mujahid berkata: Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ka'ab bin Ujrah menceritakan 
kepadaku, bahwa Nabi SAW pernah menjumpainya di Hudaibiyah 
sementara pada rambut kepalanya banyak kutu yang bertebaran. 

Beliau lalu bertanya, "Apakah kutu itu melukaimu?" Ka'ab berkata, 
"Saya lalu menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Kalau begitu, 
— cukurlah rambutmu." Ka'ab berkata, "Maka turunlah ayat berkenaan 
denganku: "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau berkorban). (Os. Al Bagarah (21: 
196). Maka Rasulullah SAW memerintahkanku seraya bersabda, 
"Berpuasalah tiga hari, atau kamu bersedekah kepada,enam orang 
— miskin, atau kamu menyembelih seekor kambing, (pilihlah) mana yang 


mudah bagimu." 


JS 3 ISA 33 Ram UP dng GAS AV 
2, ng spa Pap - or A - 1 “ . 0 3 Aan Dara ' 
am SS» Kala Ke DI lo Sl Sya) Ke CS JB 2 px 
Lana aa Mena Pa asa EN NE RN NA 
ih "JB sad (JS Ata Iis BJL Mata Jar) SA laa 
ed af & o- Ane or -0 . 3 nga o-o- 5 La 1 
4 his Edad cam) Na AAS cad 1423 OI y3 dumang Dll 
s0 NA. Nda Map Bgn Toke “Aa se en 
AS BI pp) OLS G3 Ulass ya Tata pad JW SAI Ja 
18047. Yazid — menceritakan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, dari Ka'ab bin Ujrah, ia 
berkata, "Saya pernah berada di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau 
menyebut-nyebut tentang fitnah dan menjelaskan akan dekatnya 
kejadian itu. Tiba-tiba seorang laki-laki yang pakaiannya menutupi 


“2 Sanadnya shahih. 
Saif adalah Ibnu Abu Sulaiman Al Maki, dia tsigah tsabt. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18023. 


Musnad Imam Ahmad — (331 


wajahnya melintas, beliau kemudian bersabda, "Kelak pada saat itu 
orang ini akan berada di atas petunjuk." Ka'ab berkata, "Lalu saya 
pun mengikutinya sampai saya memegang kedua lengannya, lalu aku 
membalikkan wajah laki-laki itu ke hadapan beliau seraya aku buka 
pakaian yang menutupi wajahnya. Aku katakan kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, apakah ini?" Beliau menjawab, "Ya." Dan ternyata orang 
itu adalah Utsman bin Affan RA." 


2, 
o- Jo 2G 


jaka pp kia D5 In UI dn GAS NA LA 


AN In Te J3 JB Faby ASP Unik ye OP 
2 Lina Tb koin Bln aa - at EI 13 Aa LN 
V3 3 ih Mate ya US krama 3 IS Na) LS 
| Aro 
18048. Yazid menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Al 
Magburi, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Rasulullah SAW 
menemuiku di dalam Masjid saat aku sedang menyilang antara jari- 
jari tanganku, maka beliau pun bersabda kepadaku, "Wahai Ka'ab! 
Jika kamu berada di dalam Masjid, maka janganlah kamu 
menganyam antara jari-jari tanganmu, sebab kamu dihitung sebagai 


orang yang melaksanakan shalat selama kamu menunggu shalat." 


- 
saD 


0 2 E 0. to. 3G - 23 o- 9 | 
Up alga HP jaka BAL EN XS Uda NAM 


Ig Ot 31PaS aj HIS LP lgi aa DI MEP hama 


“8 Sanadnya shahih. 
Muhamad adalah Ibnu Sirin, dia telah dibicarakan pada hadits no. 18036. 
44 Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Lih. 18021. 


— Musnad Imam Ahmad 


aya 1 as Oa Ai sb aka Te ate ie Sa 


18049. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, - Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Rasulullah 

SAW memerintahkan kepadanya untuk mencukur rambutnya, atau 
menyembelih seekor kambing, atau berpuasa tiga hari, atau memberi 
makan kepada enam orang miskin." 


pega 3 ji gmg C5 CE BL Ao. 
Pan Tenar na Nari LI Kab AS AA 
Aa pm AS JI Un saia ae le Ja 


Ia 
PEN 


Cam Ap Sg ky AAA Da Aa al ai 
Is Ata 43 & Ba M6 nang, ala 3 Ie 0, nj 
5 0 OB JB AI he 3 S1 Ja G AB Ea Sedan Ce 
4 Putd ana Pa BG. o - - s0 £ .1t PG 
al 3 :J8 Na Ii CL oya us cdma), an) 
WS ar IA Ia PS 08 28 alel A5 
Ara 3 Ba AK Aina ata Wal Ola Jas, 
BER Ia gala Jalar 3, 33 Tien 2 aan aa 
AS nb an Op Hn as Ar 2 Lg gia 


18050. “Hasyim menceritakan kepada kami, Isa bin Al 
Musayyab Al Bajali menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari 


5 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18025. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ka'b bin Ujrah, ia berkata, "Saat saya duduk di dalam Masjid 
Rasulullah SAW dengan menyandarkan punggung ke kiblat Masjid, 
dan jumlah kami waktu itu tujuh orang dengan empat orang mantan 
budak dan tiga orang Arab dusun. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar 
untuk menunaikan shalat Zhuhur. Saat beliau berada di hadapan kami, 
beliau pun bertanya, "Apa tujuan kalian duduk-duduk di sini?" kami 
menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sedang. menunggu shalat." 
Kemudian beliau diam sejenak lalu mengangkat kepalanya seraya : 
kembali bertanya, "Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh 
Rabb kalian 'Azza wa Jalla?" Kami menjawab, "Allah dan rasul-Nya 
lebih mengetahui." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian 
Azza wa Jalla berfirman: 'Barangsiapa menunaikan shalat pada 
waktunya, kemudian ia menjaganya, tidak melalaikannya karena 
meremehkan haknya, maka ia mempunyai janji atas-Ku agar Aku 
memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa shalat tidak pada 
waktunya, dan tidak pula menjaganya serta melalaikan karena 
meremehkan haknya, maka ia tidak memiliki perjanjian. Jika mau 
maka Aku akan menyiksanya, dan jika mau maka Aku akan 


mengampuninya'." 


303B- 3 bh 


TA weh 1 ren Ibas I Kaban GAS APA 


al 5 TA 9 JB cma ga Tan Pi) e ya, 3 XS 


“ Sanadnya hasan. Karena ada Isa bin Al. Musayyib yang diperbincangkan 
hapalannya, para ulampun berbeda pendapat mengenainya. Namun Abu Hatim 
berpendapat bahwa dia jujur. Abu Zurah mentakan bahwa dia seorang Syaikh 
(tokoh agama). Dinilai shahih oleh Al Hakim. 

Ad-Darguthni menilainya rancu dan tekadang menilainya dha'if. Terkadang dia 
mengatakan shalihul hadits. Demikian ini dikatakan juga oleh Ibnu Adi. Abu Daud 
dan An-Nasa'i menilainya dha'if (lih. At-Ta'jil). HR. Ad-Darimi (1/303 no. 1226, 
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (19/142 no. 311, dinilai dha'if oleh Al Haitsami 
(1/302) karena ada Isa bin Al Musayyib, namun ada pula hadits penguatnya 
(syawahid). 


— Musnad Imam Ahmad 


G2 11 1 & LX 3 LG Let 


IG SAN A3 Gia Jai US AJE (Ab Ga AA, 
AI Ha Sab JI Ji IA da To ab Ip 
Jasa Jl Say aah Se BU) Id Lab UN aa JI 3 
Aeond ea cu) TA Ji 38) Bi 1G Sy Ls 


fa 5 3 30 


h) 0315 sal s3 yG Bah Ju (tan rap OP: 03 :JB 
ng hp 5 yata 
18051. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Ka'ab, ia berkata, "Ketika turun ayat: 
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi)' (Os. Al Ahzaab (33): 56). Para sahabat bertanya, "Bagaimana 
cara kami bershalawat kepadamu wahai Nabi Allah?" Beliau 
bersabda, "Ucapkanlah, 'Allahumma shalli 'alaa muhammad wa 'alaa 
'aali muhammad kamaa shallait 'alaa ibrahiim innaka hamiidum 
majiid. wa baarik 'alaa muhammad wa 'alaa 'aali muhammad kamaa 
baarakta 'alaa “aali ibrahiim innaka hamiidum majiid (Ya Allah, 
curahkanlah shalawat-Mu kepada Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana telah Engkau curahkan kepada Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi: Maha Agung. Ya Allah, 
berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaiman Engkau 
telah memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi 
Maha Agung)'." Abu Laila berkata, "Kami menyebutkan, "Dan juga 
atas kami bersama mereka." Yazid berkata, "Saya tidak tahu, kalimat 
itu tambahan dari Ibnu Abu Laila atau sesuatu yang diriwayatkan oleh 
Ka'ab." 


& 


. 


“1 Sanadnya hasan. 
' Yazid bin Abu Ziyad dinilai tsigah, imam muslim meriwakan haditnya. Hadits 
ini telah dikutakna disini. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18023. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Al Mughirah bin Syu'bah Ra 


..» £ 


KPS Ip MA ip Lo CA Jet PA 

Ke DA ja Ja Ho SS IE AN oi 
LJGS KAS AI 1 Kd Tn ata al an ale 
Ah Gp DSA ain dala MA Ja NS ea 


Oo - 


Kalah ana 


3 2 3 2... 


bina Pep AH) af Es ae, JS HP 


PO L 


se LA TN ada IA LAN TA 
pe Jera Me us A3 Ijo 2 
ab NN A3 NB GR Ka GL Uk ja JB 
PRA aa Jadi ole Las ala S3 JPN KAT 3 alah 
3 egg Jap GA if AA vera SET BG 2JG aus 
cab CH AR ta 3 MA YP pati 3 
La Gs LAS JB 4 Ah K3 Jina MRLAA G Lp HA) & 
aa maa No Lisa gs Ie nga ah 3 


3) AN SB ES) ad Te ah Bal 


evi 


“ Dia adalah Al Mughirah bin Abu Sy'bah bin Abu Amir bin Mas'ud bin Mut'ab 
bin Malik Ats-Tsagafi, seorang sahabat yang mulia lagi tsigah. Dia memeluk Islam 
pada tahun Khandak, kemudian mengikuti beberapa peperangan setelah itu. Dia 
memilki perang besar dalam memerangi praktek kemurtadan, penaklukan kota 
syam, dan berjuang di Yarmuk dan Al Oadisiyah. Dia terkanal dengan pendapatnya 
yang bagus. Dia menjadi utusan Sa'ad ke Rustum. Kisa dengannya sangat popular. 
Umar mengankatnya menjadi gubernur Bashrah kemudian Kufah. Dia wafat pada 
tahun 49, saat dia menjadi gubernur Kufah pada pemerinthan Mu'awiyah, dia tutup 
usia pada umur 70 tahun. 


— Musnad Imam Ahmad 


PN en (3 Ea Ia RAP Ha 
3 da SP ai Ke Sa GMN LAI 
Si 3 ng be ara asa 53 au s 33 

Naa Ea ASN Uas 

18052. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad, dari Amru bin Wahb Ats-Tsagafi, dia 
berkata: kami pernah bersama Mughirah bin Syu'bah dan ia ditanya, 
"Apakah salah seorang sahabat pernah mengimami Nabi SAW selain 
Abu Bakar?" Mughirah langsung berdiri dan menjawab "Iya ada, kami 
pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Ketika waktu sahur 
tiba, beliau pukul tengkuk untaku, saya kira beliau mempunyai perlu 
sehingga aku belokkan untaku bersama beliau. Kami terus berangkat 
hingga kami tidak nampak dari orang-orang. Beliau pun turun, dari 
untanya kemudian berjalan dan hilang, dari pandanganku. Aku tak 
melihatnya sekian lama. Beberapa saat kemudian beliau muncul dan 
bertanya 'Apa perlumu wahai Mughirah?', 'Saya tidak ada keperluan". 
Jawabku. "Kamu punya air?" Ganti Nabi SAW bertanya. Saya pun 
menghampiri geriba atau kantong kulit bersusun yang sering 
diistilahkan shathihat yang digantungkan di kayu untaku. Aku 
bawakan air untuk beliau dan aku tuangkan. Beliau basuh kedua 
tangannya dan beliau lakukan dengan baik. Kata Amru, aku ragu 
apakah Mughirah mengucapkan "Dan Rasul menggosok kedua 
tangannya dengan tanah ataukah tidak." 

Kemudian beliau basuh wajahnya, kemudian beliau singkap 
kedua tangannya yang ketika itu memakai kain syam yang 
pergelangan bajunya sangat sempit, dan rupanya pergelangan baju 
beliau kesempitan. Akhirnya beliau keluarkan kedua tangannya, dari 
ketiak bajunya, dan beliau basuh wajahnya dan kedua tangannya. Kata 
Mughirah, kemudian termuat dalam hadis tersebut "Membasuh wajah 
(diulang dua kali), saya tidak tahu apakah begini ataukah tidak, sambil 
beliau peragakan dengan mengusap ubun-ubunnya, beliau usap 


Musnad Imam Ahmad — 


mantelnya, dan beliau usap kedua sepatunya. Kami pun kembali 
berkendara. Kami temui para sahabatku, ternyata shalat sudah 
didirikan. Rupanya Abdurrahman bin Auf yang berada di depan. Ia 
mengimami mereka dan sudah menyelesaikan satu rakaat dan tengah 
melangsungkan rakaat keduanya, akupun berinisiatif untuk 
mengikutinya namun aku minta ijin nabi terlebih dahulu. Rupanya 
Nabi melarangku, selanjutnya kami shalat pada rakaat yang kami 
temui dan menggenapkan rakaat yang ketinggalan.” 


23 #2 


2 dell aa eh ya Ga Up 


y aan deh Je 13 Ia - JG arab pi KAN gp LP as 
Bol AN AB LAI Ie Pe Ep Ai ig 3 
18053. Ya'la bin Ubaid Abu Yusuf menceritakan kepada kami, 
Isma'il menceritakan kepada kami, dari Oais, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Akan senantiasa ada 
di antara umatku suatu kaum yang nampak di atas kebenaran di 


2 da Eis Asoy 


antara manusia hingga datangnya hari kiamat, dan mereka tetap 


berada di atas kebenaran." 


“9 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Amr bin Wahab Ats-Tsagafi dinilai rsigah 
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dia sedikit meriwayatkan hadits. HR. An-Nasa'i 
(1/55 no. 80), pembahsan thaharah, sifat wudhu, juga no. 107, pembahasan 
bagaiman membasuh serban, Ibnu Sa'ad (3/1/91): diriwayatkan juga oleh para imam 
yang lebih panjang dari ini, hal itu akan dipaparkan nanti. 

3 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Ismail adalah Ibnu Abu Khalid dan Oais 
adalah Ibnu hazim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16852 dan 16792. HR. Al 
Bukhari (13/293 no. 7311, Muslim, pembahasan iman (247), dan pembahasan fitnah 
(174 dan 170), Abu Daud 2484 pada pembahasan fitnah, At-Tirmidzi juga dalam 
pembahasan fitnah (2229), Ad-Darimi (2/213) cet. Al Halabi, IbnuHibban (1853/ . 
mawarid), Al Hakim (4/449, dan Adz-Dzahabi sependapat dengannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


20 9 2 o- H9 


aa Pan 2 Sa ui SP AS Ban NA. o£ 


t-03 0 


ra) Ba Ga v SAN ap AA 4 Na 9 09 


Dab boa ya ad Sd 


| Sa aa ala Ko AN Ogoh ol KA Iga 3 
| ' 


18054. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepadaku, dari 
Urwah bin Zubair bahwa ia menceritakan dari Ibnul Mughirah bin 
Syu'bah, dari Umar, bahwa ia pernah meminta pendapat para sahabat 
tentang hukum menggugurkan janin seorang wanita. Maka Al 
Mughirah memberikan jawaban, "Rasulullah SAW telah memberi 
putusan hukum dengan memberikan satu ghurrah (membebaskan 
budak wanita)" Maka Umar berkata kepadanya, "Jika kamu berkata 
benar, maka datangkanlah seseorang yang mengetahui persoalan itu." 
Lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa Rasulullah SAW : 
telah memutuskan demikian. 31 


P4 
4 Papa 
| 


& "s Pa aa ng ab KS GA A00 
1 “3 pa 5, 


T JB Aa yh Fb GP PGA Wang Kp JAN 
BIG HS “Jas Kn AAN Kors Ol al Ko 


25 an AYI Sa Ap - 3 Naa Pn Sp af Ta “6 « Pn 


- 


5! Sanadnya shahih. 

Para perawinya adalah para imam. Hadits ini telah disebutkan pada hadits 
Muhamad bin salamah dan telah disebutkan secra rinci pada musnad Abu Hurairah 
no. 10415. 


Musnad Taat A koma — 


.-3 0 EX. ..o.& 


LE Ahh or a - y | 3 - 0, 2 
OS Oh AE ji 3 Lang ia DS tali JB MB KS 


“3 oo” Pe Aa SA AeN 2 Pa an: A.A 8 y 5 £ 
BI APV CB G5 NS lg de Io Ip 


La SB KYB NI S3 2JB ale US uas Gs 


18055. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Bakr bin 
Abdullah Al Muzani, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Saya . 
datang menemui Nabi SAW dan menceritakan kepada beliau tentang 
seorang wanita yang akan saya pinang. Maka beliau bersabda, "Pergi 
dan lihatlah wanita itu, karena hal itu akan lebih memantapkan 
kalian." Maka saya pun mendatangi seorang wanita Anshar dan 
meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan saya kabarkan kepada : 
mereka berdua tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 
(perintah untuk melihat terlebih dahulu), namun sepertinya mereka 
berdua tidak menyukainya. Maka gadis (yang akan aku pinang) itu 
pun mendengar, dari dalam kamarnya. Gadis itu lalu berkata, "Jika 
ternyata Rasulullah SAW telah memerintahkanmu untuk melihat, 
maka lihatlah. Tetapi jika tidak, maka aku akan menyumpahimu." 
Sepertinya gadis tersebut memberi ketegasan kepadanya. Al Mughirah 
bekata, "Kemudian saya pun melihat dan menikahinya." Dia lalu 
menyebutkan akan persetujuan kedua orang tua gadis tersebut."”2 


22 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. HR. Muslim, pembahasan nikah (74), At- 
Tirmidzi (1087), An-Nasa'i (6/70), Ibnu Abu Syaibah (3/255), Sa'id bin Mansur 
(S11), Ad-Daraguthni (3/253), Al Hakim (2/65), Adz-Dzahabi juga sependapat 
dengannya. Semuanya pada pembahasan nikah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Po Obih SA HL 5 635 NA 01 


ol Naa » IA s PARA or & ea og £ uypai 


jean daa el en si Lal ia Gala 
SA Weda 3 Ca ASI ab Je TAN og ae “aa 
Ja Jelas ale 9 D3 GG A 3 SN! Jb 
LL em LE DA Aa ant 

| BP Gb Say AINI 

18056. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 

dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nudhailah, 
dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ada dua orang wanita yang salah 
satu, dari keduanya memukul yang lain dengan tiang kemah hingga 
menyebabnkan kematiannya. Rasulullah SAW memberi putusan 
bahwa diyat (pembunuhan) itu ditanggung oleh Ashabah (ahli waris) 
“wanita tersebut, sementara janin yang meninggal dalam perutnya 
dengan memberikan ghurrah (membebaskan budak) sebagai 
tebusannya. Kemudian ada seorang Arab dusun berkata, "Apakah 
Anda menjadikan diyat atasku terhadap janin yang belum makan, 
minum dan tidak pula menangis saat dilahirkan? Yang seperti itu 
adalah sia-sia!" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Apakah itu 
sebuah sajak sebagaimana sajaknya orang-orang Arab dusun? 


Tebusan bagi janin yang 2 dalam perut adalah dengan membayar 
ghurrah."” 


3 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah para imam yang tsigah. Ibrahim 
adalah Ibnu Yazid An-Nakha'l Al Fakih. Ubaid bin Nadilah Al Khuza'! adalah dari 
tabi'in yang tsigah, haditsnya juga ada pada Muslim. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18053, lihat pula peralihan sanadnya. 


Musnad Imam Ahmad. — 


DA NE Oh SI AE MEA SIK ON 
Ki Tun sal u aa SA Kg ul Tera Tn CAS MP 


. 


- £ 
23 PN an Es. ». sa. 


LA Ad IA GAN SAN hi Kat JA G5 
Il da da Pena 5 3 Is 


3-9. 


, 2.3 
AN 2, ana FA OT (ol— 3g ay 
ANN ne AN Pp Danh Aha Pel 
Tah TE Bantah High dp BS Ag DA e 1353 JG Ita 


(AAA Ip Apa Bis ad AG 

18057. Abdurrazzag dan Ibnu Bakr Ken ita kepada 

kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Rauh 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Abdah bin Abu Lubabah mengabarkan kepadaku, bahwa Warrad 
budak Al Mughirah bin Syu'bah mengabarkan kepadanya, bahwa Al 
Mughirah bin Syu'bah telah menulis kepada Mu'awiyah, namun yang 
menuliskan surat untuk Mu'awiyah itu adalah Warrad, "Saya telah 
mendengar Nabi SAW berdo'a selepas salam: 'Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu, allahumma 
laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta walaa 
yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu (Tiada Ilah yang berhak disembah 
selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
segala pujian dan kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya 
Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan 
tidak ada yang dapat memberi apa yang Engaku cegah. Tidak berguna 
kekayaan dan kemuliaan bila dibandingkan dengan-Mu)." Warrad 
berkata, "Setelah itu saya diutus untuk menemui Myw'awiyah, 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian saya mendengarnya berkata di atas mimbar memerintahkan 


manusia untuk mengamalkan bacaan itu dan mengajarkannya." 2 


LA KDI gp Ae YP gi GI SC -N AOA 

BAB HI EA Gp J3 DB AAN Tah 3 IP 
uno apaan cabe any 
AN Segan ea LN ATAU: al ri 
Si Ie oa Ja KSO PA na 


Span Haa AN JUN Gp saia BEA AAA CE LAS Ah 
Ala EU Li ale Jai dh le Ko Ai 
18058. Ourran bin Tamam menceritakan kepada kami, dari 

Sa'id bin Ubaid Ath-Tha'i, dari Ali bin Rabi'ah Al Asadi, ia berkata, 
"Seorang laki-laki Anshar yang bernama Garazhah bin Ka'ab 
meninggal dunia hingga orang-orang pun meratapinya. Maka Al 
Mughirah bin Syu'bah keluar dan langsung menaiki mimbar. Ia lalu 
memuji Allah dan membaca pujian-pujian atas-Nya. Kemudian, ia 
berkata, "Apakah dalam Islam ada ratapan (untuk mayit)? Sungguh, 
aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
mendustaiku tidak sebagaimana berbuat dusta kepada selain aku. 
Ketahuilah, barangsiapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka 
hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka'." 
Ketahuilah, sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“4 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Abdah bin Abu Laila Al Asadi —merka 
adalah mantan udak— Abu Al Oasim Al Bazaz Ad-Dimasyg, haditsnya dinilai 
Isigah oleh jamaah kecuali Abu Daud. Rawad Ats-Tsagafi —mantan budak— Al 
Kufi, mantan budak Al! Mughirah, seorang skreatarisnya dari kalangan tabi'in yang 
tsigah. Haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Hadits ini telah disebutkan pada hadits 
Muawiyah. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Siapa diratapi maka ia akan diadzab lantaran ratapan yang 
dilakukan atasnya." 


Pa NP 


na PN aa Oka & IS UI —YA2049 


Sl Ke Lah :JB AA op Bak LA 3 (Atm 


2 


Je Gama amal SPO 3 Yang aa 
Mas AS sg ana pt ng 


CB Ke Je de Fe Te 5 oral CA 
18059. Abdah bin Sulaiman Abu Muhammad Al Kilabi 

. menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami, dari 
Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saya 
memberikan air wudhu kepada Rasulullah SAW dalam suatu 
perjalanan. Kemudian beliau pun mencuci wajah dan kedua tangannya 
(dari siku hingga ujung jari), kemudian beliau membasuh kepalanya 
dan juga membasuh kedua sepatunya. Lalu saya pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, lepaskanlah kedua sepatumu." Beliau menjawab, "Tidak. 
Sesungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, 


o£ EX 8, 
| Yi : 


setelah itu saya belum. berjalan tanpa mengenakan sepatu." Setelah 
itu beliau. menunaikan shalat Subuh." 


?5 Sanadnya shahih. 

Sa'id bin Ubaid Ath-Thai Abu Al Hudzail Al Kufi yang dinilai isa haditsnya 
menurut jamaah keculai Ibnu Majah. Ali bin Rabi'ah Al Asadi dari kalangan tabi'in 
yang tsigah , haditsnya juga diterima oleh jamaah. HR. Al Bukhari (2/102) cet. Asy- 
Sya'b, pembahsan jenazah, bab: ranatan yang dimakruhkan: Muslim 644: At- 
Tirmidzi 1000, Ibnu Abu Syaibah (3/389 dan 4/308): dan Ath-Thahawi dalam 
Ma' ani Al Atsar (4295). 

88 Sanadnya hasan. Karena ada Mujalid. Hadits ini telah disebutkan dengan 
redaksi yang hamper sama. Rdaksi hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (1/42), 
pembahsan thaharah, bab: mengusap khuf: Muslim (1/230 no. 274): dan Ad-Darimi 

”(4/181). 


— Musnad Imam Ahmad 


2 
Pen 


Aa HN SKOR 


3 Ea ASI A8 Je 1 5 


Pee 5 0 Sea Aa Da Salak AG Ia - 2 Pt - 
Ba “AA CAS SB AE 5P Mena Kab USA Aan 


2 Te a 2 ad CX. o 25 aer yan - Pakan o 3-0, Fa 
UAS AS ATU ad ARE Up 23 CM ilgialb DIES im 
Asia Tuna 23 La BU eengn TP SO BAL ii ngan 2 
CAS Pa Ba Ke) 39 3 UI Je SI 3 UH aa dhyo 

Pa OA mann Oa Wan Ba BE as aa Dr A3 
Va AB A3 3 Chad eliai meid Ol 3 5 Ja MUI GS) 


# 
s1 Pi GD 


» et Pa eri 2 ii In -....i9 Pan aan nd Pa 23 0, 
ol "Jas € amil In.y29 (al Tai (Soan 9 Sy (0) ya Ly 
in or A aa a 35 Lo 3 9 — 0. 9 SAN - 0 2, 
P3 09. P3 . 2 .. 23 Ha ta 2 y 3 KG PI 
YAN, Gmail Ol 1S celah le Dl lo al Iya, Fa 
BB 3 II AT 2 MET WA MY JA Hd OI 
Ira S3 JG 3 Oa JII dag Ia BLS 
3? Ore. 9. Ns Ta “3 a 14 - PA Pe, ka a53 y 
AI SN GI maa Jaa GX SO ng le DI ale 
SI AO JB BAN AS 3 IE 3S 2 Ka 
AS AN AN lo Y3 IP AI Pa 
Fi Ta aa Taro tina 
18060. Abdul Muta'al bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, Al Mujalid 
menceritakan kepada kami, dari Amir, ia berkata, "Tepat pada waktu 
dhuha terjadi generhana matahari hingga kegelapannya pun semakin 
tebal. Kemudian Al Mughirah bin Syu'bah bangkit dan shalat bersama 
kaum muslimin. Syu'bah berdiri selama bacaan surat Al Matsani (surat 


yang bacaannya selalu diulang-ulang dalam shalat), kemudian ia ruku 
selama itu juga, lalu mengangkat kepalanya, kemudian rukuk lagi 


Musnad Imam Ahmad — 


seperti tadi Jalu mengangkat kepalanya dan berdiri seperti berdirinya 
yang pertama. | 
Kemudian ia melakukan rukuk yang kedua sebagaimana rukuk 
yang pertama. Pada saat itu, tersingkaplah matahari. Syu'bah 
kemudian sujud, lalu berdiri selama bacaan satu surat kemudian rukuk 
lagi dan sujud. Setelah itu, ia beranjak naik ke atas mimbar dan 
berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari tepat pada hari wafatnya 
Ibrahim putera Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berdiri 
seraya bersabda: 'Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan 
bulan karena kematian seseorang. Akan tetapi, keduanya merupakan 
dua ayat, dari ayat-ayat Allah '4zza wa Jalla. Bila terjadi gerhana pada 
salah satu, dari keduanya, maka bersegeralah kalian untuk 
menunaikan shalat." Kemudian Syu'bah turun, dari mimbar, dan ia 
menceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu saat pernah shalat, lalu 
beliau meniup kedua tangannya, kemudian merenggangkan tanganya 
lagi seperti sedang mengambil sesuatu. Setelah shalat beliau bersabda, 
"Sesungguhnya neraka telah didekatkan dariku hingga aku berusaha 
meniup hawa panasnya, dari wajahku. Dan di dalam neraka itu, aku 
melihat pemilik tongkat yang berkeluk kepalanya dan orang yang 
membelah telinga Unta, kemudian Shahibatul Himyar yaitu pemilik 


kucing." 


Ka na 3 P2 - o 20 Lo 3 - 8 - 


-0 


- 


—m 


”7 Sanadnya hasan. Karena ada Mujalid juga dan Abdullah bin Ahmad, akan 
tetapi-ia tidak memastikannya, adapun yang diriwayatkan jamaah dar Al Mughirah 
adalah bahwa ini merupakan perbuatan Nabi SAW, bukan perbutana Al Mughirah. 
HR. Al Bukhari (2/42 dan 2/529 no. 1944) dari Aisyah, Muslim (2/622), 
pembahasan tentang gerhana, bab: shalat gerhana: An-Nasa'i (3/126), Abu Daud 
1177. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17038. lihat pula peralihan sanadnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


18061. Sa'id bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: bapakku menceritakan kepadaku, Al Mujalid meneean 


kepada kami, dari Amir, hadits yang sama redaksi dan maknanya.” 


pe) Pa Pan ah Tebal ASP La). YA 1Y 


Sa . Na mua AP Oa Lp Pe ea 


KA pa an da dn SIB AR 


25 Ki So aU Maa Sis Esa! Ie 

” 18062. Aku (Ahmad) menemukan dalam catatan ayahku 
dengan khat tanganya: Abu An-Nadhr Al Harits bin Nu'man 
menceritakan kepadaku, dari Syaiban, dari Jabir, dari Amir, dari Al 
Mughirah bin .Syu'bah, ia berkata: Rasulullah SAW telah memberi 
putusan untuk dua orang, dari suku Hudzail, bahwa tebusan itu harus 
dibayar oleh Ashabah (ahli waris laki), bahwa harta warisan hanya 
dibagikan kepada para ahli waris, dan dalam (pembunuhan) janin 


maka dendanya adalah membayar Ghurrah (membebaskan seorang 
budak)."” 


SALA Mr n CI Cas JAE Gpp Nasa PP 


- 
2... 


Sue Jp CL Ga Op aah in oi gg 


: Pant gai 313 Age ala Ii de P3 Ja tuy ale 
Ia & 353 €p Tar 3 1 Ae dp Pitt CP 


03- 
» Es 


Hn TA ai le oya CA 3 3 


- 


38 Sanadnya hasan. 
59 Sanadnya dha'if. Karena Jabir bin Yazid Al Ju'fi. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18054. 


Musnad Imam Ahmad — 


PI SA Ia (an an -JU oa dbs demm 
2 


18063. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Bukair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Nu'm, 
Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan kepada kami, bahwa ia pernah 
bepergian bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau memasuki 
suatu lembah dan buang hajat. Setelah beliau keluar Al Mughirah 
mendatangi beliau, maka beliau pun berwudhu. Beliau lalu melepas 
kedua khufnya dan berwudhu lagi. Selesai wudhu beliau kentut 
sehingga beliau pun kembali dan berwudhu lagi dan hanya mengusap 
kedua khufnya. Maka saya pun berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau 
telah lupa! Engkau belum melepas kedua khufmu." Beliau bersabda, 
"Tidak, akan tetapi kamulah yang lupa akan perkara ini. Rabb-ku 
Azza wa Jalla telah memerintahkanku."? | 


“JG “Blah o: 0 gi aa Tn Ga —YA1 
Se yan Of aa BE La pe Ia bat Aa 38, 


Te and bah 9 Olga Cat Pata gp YA OS 


Jb AL JAS ada lh 

18064. Ya'gub menceritakan kepada kami, Bapakku 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishag, ia berkata: saya telah 
menghafal, dari sekian banyak ulama kita di Madinah, bahwa 
Muhammad bin Amru bin Hazm meriwayatkan, dari Al Mughirah 
beberapa hadits. Di antaranya adalah, bahwa telah menceritakan 


S0 Sanadnya dha'if. Karena Bukair adalah Ibnu Amir Al Bajali yang dinilai dha'if | 
hapalannya. Adapun Abdurrahman bin Abu Ni'am dari kalangan tabi'in yang tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18054. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 
n6l 


"Barangsiapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. 


3 0. 4 


15 Eijigapaa pa Oa Eee Gym BISA to 

Mo At Iyo JB SE KAA op apa GP 3 5 AAN 
LA) SPA LG IE) Ja UM SS DO sel de 
sa Kp sean ala An do MN Dp SB aa JA 


AN BN) 
18065. Husain menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, dari 
Warrad, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla membenci tiga hal bagi 
kalian." Lalu ditanyakanlah ketiga hal itu kepada beliau, maka beliau 
menjawab, "Banyak bicara, banyak bertanya dan menyia-nyiakan 
harta," Dan Rasulullah SAW telah mengharamkan atas kalian untuk 
membunuh anak-anak perempuan, durhaka kepada ibu, dan menahan 
hak orang lain" | 


- 


Aa BIM Ban Pen Pa Teen MA BA Mean 
US (eain ba 0331) La— Gaara et, bA— SALA 

2 Rn Sepat MN TN ARI TN NE ME SA MAA TN SE AN AN DI 
AA G3 AAN Ol AAS yi Bengal IP AL 3 AS UP Ca 


Pn Ta “A5 8, 8 & PIN IE 6 To. : ANN a. 
(elang dala Al laa AI Let GP lb 3 ia Claus dya 


CN 


SI Sanadnya dha'if. Mungathi' (terputus) karena Ibnu Ishak tidak terus terang dari 
orang yang ia ambil riwayatnya. Akan tetapi hadits ini shahih. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 10064. 

“2 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah, telah dibahasa sebelumnya. HR. A! Bukhari (2/153), 
Muslim (3/1341), pembahasan peradilan, bab: larangan banyak bertanya, Ath- 
thabrani dalam Al Kabir (8198): Ibnu Hibban 93 (mawarid) dan Ibnu Khuzaimah 
208. 


Musnad Imam Ahmad — 


AA BS Kas Ie al dl DI Ip) 25 
Y, D3 Ig Cab Y 3 ai Agitak Jl GP sb 33 
PAN kn UB li US Ia J6 lo 


18066. Abu Sa'id menceritakan kepada 'kami, Za'idah 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari | 
Ibrahim, dari Ubaid bin Nudhailah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, 
bahwa ada seorang wanita dipukul oleh wanita lain dengan tiang 
kemah hingga ia terbunuh dalam keadaan hamil. Maka wanita itu pun 
dihadapkan kepada Nabi SAW, beliau Jalu memberi putusan bahwa 
diat itu harus dibayar oleh pihak Ashabah wanita yang membunuh, 
sedangkan tebusan bagi janin adalah dengan membayar ghurrah. 
Maka Ashabah, dari pihak wanita yang membunuh itu pun berkata, 
"Apakah saya harus membayar denda untuk bayi yang belum makan, 
minum, dan menangis saat dilahirkan? Seperti itu adalah kesia-siaan!" 
Maka. beliau bersabda, "Apakah itu sebuah sajak sebagaimana 
sajaknya orang-orang Arab dusun?" Syu'bah berkata, "Saya 
mendengar Ubaid." 


EK 3 o- 


Al yna -JG ea KAL olip BA ALAN 

Aa gi Fool Gp Akal oi 3 Aja SL ea) -JG 
Als Aa: 2yata ad C3 IE Si ES $ IA of 
daan na Ju na la in dhan Jkt 


Pa De 


ca J3 Os le V3 D3 y, JI Ga sai GS al 


“8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18056. 


.— Musnad Imam Ahmad 


G3 SAB JG KAI Le 25 amal Ann RN Ita 
dibalas da dang 36 
18067. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur mengabarkan 
kepadaku, ia berkata: saya mendengar Ibrahim menceritakan dari 
Ubaid bin Nudhailah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ada dua 
wanita yang menjadi isteri, dari seorang laki-laki, kedua wanita itu 
kemudian saling berkelahi. Maka salah seorang, dari mereka memukul 
yang lainnya dengan tiang pasak kemah hingga membunuhnya. Maka 
orang-orang pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu 
salah seorang, dari kedua pihak tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, 
“bagaimana kami membayar diyat janin yang belum bisa makan, 
minum dan menangis saat dilahirkan?" Rasulullah SAW pun 
bersabda, "Apakah itu sebuah sajak sebagaimana sajaknya orang- 
orang Arab dusun?" Beliau lalu memberi putusan bahwa denda untuk 
janin yang terbunuh itu adalah dengan membayar ghurrah, dan beliau 
menetapkan bahwa yang menanggung itu adalah dari pihak wanita 
(yang membunuh) tersebut." 


3 03 &- 


Ha Bean LENGAN SAN TA 


Ao Saka 0 JI gi 3 SS Pan 
US Ju WI db ja Sa 

18068. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah dan 
'Hammad mengabarkan kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW mendatangi tempat 


68 Sanadnya shahih. ibid. 


Musnad Imam Ahmad — | 53 


pembuangan sampah milik Bani Fulan, lalu beliau kencing dengan 
berdiri." Hammad bin Abu Sulaiman berkata, "Beliau merenggangkan 
kedua kakinya." 


Ian em gang NA 
Sako Sana Pan KARO 
BeAT ID By Ir ge 

18069. Hasyim bin Gasim menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Hushain, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saya melihat 
Nabi SAW memegang Hujzah (tempat mengikat kain) milik Sufyan 
bin Abu Sahl seraya bersabda, "Wahai Sufyan bin Abu Sahal, 
janganlah kamu memanjangkan kainmu (melebihi kedua mata kaki), 


karena Allah tidak menyukai orang-orang yang musbil 
(memanjangkan kainnya hingga menyentuh tanah)."8 


Na ena ea »Ys 


68 Sanadnya shahih. 

“Para perawinya tsigah dan masyhur. Hadits ini juga masyhur. HR. Al Bukhari 
(1/328) no. 224, pembahasan wudhu, bab: buang air kecil berdiri dan duduk, 
Muslim (1/228) no. 273 dari Hudzaifah. 

“ Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Adapun Husahin adalah Ib nu Oiibauha 
Al Fazari dia adalah #sigah. HR. Ibnu Majah (2/1183 no. 3574), pembahasan tentang 
“ pakain, tempat bergantungnya kaian pada tubuh, dia mnagtakan dalam Az-Zawaid 
bahwa para perawinya adalah tsigah, Ibnu Abu Syaibah (8/207) dan Ibnu Hibban 
(1449) mawarid. 


— Musnad Imam Ahmad 


18070. Waki' menceritakan kepada kami, Maslamah bin 
Naufal menceritakan kepadaku, dari seorang laki-laki anak Al 
Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang untuk mencincang jasad (mutilasi), baik 


sebelum mati atau setelah menjadi mayat." 


ikal eaag 23 lan Wates hgeA AN CE AAN 
Gie Sain Ka OS PA Ta GP Tato AN AA 5 Taka 56 
EU Ah cota Ni “. dgn Teh ne saka Ot £ Tang 
6 PRO TU na N s an PA tenaga 
el Ol lang ala DI lo Al yr) 
18071. Abu Mw'awiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin .Urwah menceritakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia pernah mengintai orang-orang 
musyrik, saat melihat salah seorang, dari mereka lengah, maka ia pun 
membunuh mereka dan mengambil hartanya. Setelah itu ia membawa 
harta (rampasan) tersebut kepada Nabi SAW, namun Rasulullah SA 
enggan menerimanya." | ' 


3 Eh 


AAS KL me His Gangaa al LL 
x 2 3 “ - Taat A3 ra La gg o - 2 - 
Al ol Sya SIB GA lb 2JE UKS IA 33 


Jen SNN 


“ Sanadnya dha'if. Karma tidak dikenalnya perawi dari Al Mughirah. Hadits ini 
Shahih diriwayatkan oleh Al Bukhari (9/643 no. 5516, pembahasan sembelihan dan 
buruan, bab: yang dilarang untuk dicincang. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, 
tetapi dari jalur riwayat Yazid bin Abdullah dari Nabi SAW: Ath-Thabrani (12.403 
dan 18/157-158), Ibnu Abu Syaibah (9/421): Al Baihagi (9/69), sama maknanya 
oleh An-Nsa'1 (5/398), Ibnu Majah (2/1036 no. 3185. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 5247. | 

& Sanadnya shahih. 

Para perawinya fsigah dan masyhur. HR. Al Bukhari yang terdapat pada hadits 
perjanjian Hudaibiyah yang panjang (5/330 no. 2731-2732, pembahasan sayat, bab: 
syarat jihad, Abu Daud, pembahasan jihad, bab: perdamaian dengan musuh. | 


Musnad Imam Ahmad — (55 


P3 
- Beat 


18072. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Bakr bin Abdullah, dari Al Mughirah 
bin Syu'bah, ia berkata, "Saya meminang seorang wanita, Rasulullah 
SAW lalu bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" Saya 
menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Lihatlah ia karena itu akan 


“ lebih memantapkan kalian berdua." 


ot NX “. s3 3 KA an Ae Ta 0 SA AT P3 NN aa Ter 
te DI lap ah JI Il Vo 1JE AAS op Ipad GP ai 5S 
H3 2JB B2 Y SL dl ASN IL Ca go 

5 AI Io OAT GA JB EGG os 

18073. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il, dari Gais, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih 
sering bertanya tentang Dajjal kepada Rasulullah SAW selain saya." 
Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya ia (Dajjal) tidak akan 
mencelakaimu." Saya berkata, "Tetapi orang-orang mengatakan 
bahwa ia memiliki sungai, ini dan itu." Beliau bersabda, "Allah lebih 
mampu untuk melakukan yang lebih, dari itu (memberi kemampuan 
lebih kepada Dajjal). "” 


“ Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 18055. 

7 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. HR. Al Bukhari (13/89 no. 7122, 
pembahsana fitnah, bab: tentang dajal, Muslim (4/2257) pembahsan fitnah. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 0- 


30 Saga Pen Aa NN, ba : | 

Wana De saEe: TEA Ea Aa TGT ie 2 £o. 2 £ 
II Jgn hp FR JB SE BP IP MI AS SU 
“ si Nun x 7 


» o- 3D an MI 31 T 35. 0 3 Dera ore - 
ya olvJ— GP ob Is, amar lag dal al ube 
an 3 
18074. Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Abu 
Az-Zinad, dari Urwah bin Zubair ia berkata, Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua 


sepatu." Telah menceritakannya kepada kami Syuraij dan Al 
- 71 : | 


Si 


- - 
1D 0 Ao 3S. 3 15 


Laman "J6 Inn oa— Cha Kapur Wab- NA Yo 


JET Y otlas 1JE AT ARA Baal 3 San Sa KE 
Wind lag AE AI Jo AN up aa AE ga 
IA la An Sih AE) ar) Ia JAN le py St 
ag AA Pk ip 3 IPO PEP A5 Ul Sio 
mh ab ale Ie Opa Eh) ab Je YI 

18075. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada aa Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Bakr bin 


Abdullah menceritakan, dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa, ia 
berkata, "Aku tidak akan bertanya kepada seorang pun, dari manusia 


3 Sanadnya shahih. 
Para perawinya tsigah dan masyhur. Telah dijelaskan terdahulu. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18059. | 


Musnad Imam Ahmad — 


dua hal yang aku lihat Rasulullah SAW melakukannya. Shalatnya 
sang Imam di belakang seorang laki-laki dari rakyatnya, dan saya 
melihat Rasulullah SAW shalat di belakang Abdurrahman bin Auf 
satu rakaat, dari shalat subuh. Dan mengusap kedua khuf, sungguh 
aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap kedua khuf."? 


E ot 


Chan Pe! we “Ju Os sa Era Tg re —NASVI 
Sofa TS JB Gak LAS 353 GBI :JU 


&. 0 Pe Id 


si Fita “JS (ob HPA ojaa Sya) 0g Enam sgt dl 
Sd na 3 :JG 25, 236 AYI Ji Y JB 3 Ne 


£ 
- 


ab UI HE Y H SI NI KI Ig SU 
| ISI Da MEI pa Yg CA NA Y) 

18076. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id mengabarkan 
kepadaku, ia berkata: Warrad, sekretaris Al Mughirah mengabarkan 
kepadaku, ia berkata, "Mu'awiyah menulis surat kepada Al Mughirah, 
"Tuliskanlah untukku sesuatu yang telah kamu dengar dari Rasulullah 
SAW." Maka Al Mughirah berkata, "Jika beliau selesai menunaikan 
shalat, maka beliau membaca, "Laa ilaaha illallah," dan saya mengira 
beliau membaca, "Wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul 
hamdu, wa huwa 'alaa kull isya'in gadiir, allahumma laa maani'a 
lima a'thaita wa laa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi 
minkal jadd (Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala pujian dan 
kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada 
yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang 


7 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan balai no. 18052. 


— Musnad Imam Ahmad 


dapat memberi apa yang Engaku cegah. Tidak berguna kekayaan dan 


kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya. ' 
173 


: Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan). 


ne 


8 LSN gp Oa vi 3 SI XS Ab — NAS VV 


dna Pe PES db aka 3 Ka GP sah 


“ 2s, Ne, 2gb Ea 3 Petasan ya Lai ji ena 
Lai CB ME Ip Hj OA SIG ana 
ab Ia mena Cop 2 Aglah 
18077. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Dhuha, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saya pernah bersama Nabi SAW 
dalam suatu perjalan. Kemudian beliau yang saat itu mengenakan 
jubah Syam buang hajat, maka saya mendatanginya dengan membawa 
bejana berisi air. Beliau tidak bisa mengeluarkan kedua tangannya, 
dari kedua lengan jubahnya, sehingga beliau pun mengeluarkan kedua 
tangannya, dari bagian bawah jubahnya. Setelah itu beliau berwudhu 


dan mengusap kedua sepatunya. ski 


- - o - “ - 0 o- La LI 
ya do yu yA ag de 3 NA VA 


Ne Panel Ge Ah Da Ob) oi 2 


. 


3 Sanadnya hasan. 

Abu Sa'id Asy-Syami tidak najhul, Ibnu Hajr tidak mengatakan hal itu, dan 
keliru orang yang meguatkan pendapat tersebut. Dia hanya tidak mengetahu 
namannya, tetapi dia diambil riwayatnya oleh Muslim. Ada yang berpendapat dia 
adalah Kutsair, susuanya Aisyah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18057. 

" Sanadnya shahih. 

Abu Dhuha adalah Muslim bin Shubaih dari tokoh yang tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan terinci pada no. 18052. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ju AS GP 3 155 PN ana Seng 
"& ale 3 Ne 3 Sr Na cela daa CAT Aan 
bea Bea en an aah 
MN Gaet Ca ai B3 Pagar aa 2 IP Be Tatum Haag 


eka IN KN 3 Bd Je ia dy aa 


SJ abad A5 ia ale 33 eh PPP 13 
Jay ep Kab (el LA SS AR an aba Io 
ear .JG Gala Ala Ito Ai 


18078. (Abdullah bin Ahmad berkata): Saya telah 
membacakan kepada Abdurrahman: Malik, dari Ibnu Syihab, dari | 
Abbad bin Ziyad, dari Anaknya Al Mughirah bin Syu'bah, dari 
bapaknya Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW pergi 
untuk buang hajat pada saat perang Tabuk." Al Mughirah berkata, 
"Aku lalu pergi bersama beliau dengan membawa air, saat Rasulullah 
SAW selesai, dari buang hajat aku lalu menuangkan air untuknya. 
Maka beliau pun mencuci wajahnya, lalu mengeluarkan kedua 
tangannya, dari lengan jubahnya, akan tetapi beliau tidak bisa 
mengeluarkan — tangannya karena sempit. Maka beliau 
mengeluarkannya, dari bawah jubahnya lalu mencuci kedua 
tangannya, lalu membasuh kepala dan mengusap kedua sepatunya. 
Setelah itu, Rasulullah SAW kembali sementara Abdurrahman bin 
Auf sedang mengimami para sahabat, dan telah mendapatkan satu 
rakaat. Maka Rasulullah SAW shalat bersama mereka satu rakaat yang 
tersisa. Selesai shalat Rasulullah SAW bersabda, "Kalian telah 
melakukan yang terbaik." 


7 Sanadnya dha'if. 


— Musnad Imam Ahmad 


E) $ o- 30 0 Pt y o- Pet Ipa 
US Dae Ip ian GA bl AG SA NA VA 


Bp 8 MP AB Oh PA UU ie 


18079. Abdullah menceritakan kepada kami, Mush'ab bin 
Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepadaku, Malik bin Anas, dari - 
Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, dari anaknya Al Mughirah bin 
Syu'bah ..Jalu ia menyebutkan hadits tersebut." Mush'ab berkata, 
"Dalam hadits tersebut Malik melakukan kesalahan yang fatal." 


Mx 3 Tan EA MAS Aj LS GIS SALA: 


IN Ih SE SE HA PA P3 3 
" - 43 oz Pa 2 AI. 2 ag an en 2, 

Upin elb Em PI, Old Halo Sh) lag “ls MD le 

& - 3 3 0» 

A6 las Jab, 

18080. Abdul Wahid Al Haddad menceritakan kepada kami, 

Said bin Ubaidullah Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, dari 

'Ziyad bin Jubair, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, "Orang yang berkendaraan hendaklah di belakang 
. Jenazah, sedangkan orang yang berjalan boleh berjalan di sebelah 


mana saja. Anak kecil yang meninggal juga dishalatkan."" 


Karena majhulnya Abbad bin Ziyad dan ayahnya, aku tidak menemukan yang 
menyebutkan biografi keduanya. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052. 

7 Sanadnya shahih. 

menurutku Malik salah dalam sanad, kemudian salah pula dalam redaksi "allati 
bagiyat 'alaihim" yang benar seharusnya "alaihi". 

7! Sanadnya shahih. 

Ziyad bin Jubair bin Hayyah Ats-Tsagafi adalah tsigah haditsnya menurut 
jamaah. Ayahnya juga dari tabi'in yang mulia. HR. Abu Daud (3/205 no. 3180, 
pembahasan jenazah, bab: berjalan di hadapan jenazah, At-Tirmidzi (3/340 no. 


Musnad Imam Ahmad — 


... Pa - 
Ex pt 


BN & 28) s Pe ya US nj Gas —YASAN 


Dal d3 GB « 933) da tali dh 38 H3 G Ke -JG 


£ 
o 


ea sa Sa Pa 
Aa dB Kas Ai Doa 5 Tae A3 IE angin Ka 


18081. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, ia berkata: Al 
Mughirah bin Syu'bah pernah shalat bersama kami, setelah shalat dua 
rakaat ia langsung berdiri dan tidak duduk sehingga orang-orang yang 
berada di belakangnya bertasbih. Maka Al Mughirah memberikan 
isyarat kepada mereka untuk berdiri. Selesai shalat, ia kemudian salam 
dan sujud dua kali, lalu, ia berkata, "Seperti inilah yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW bersama kami." 


Ca Ian DB. $$ 0 - 9 - 


5 JB Kabua YP cetia Hye dj Sab —YAAY 
HUI Ia YES 6 Pa DH Ips BE Ca Bomtaa 
— enak HATE era Jan) ba GA KAB up 


2 "Gs "JB Kan u Ke SI (aw 5 .t 3 2153 A5 5 


Xl Mn na an ea 


1031), pembahasan shalat Jenazah atas mayit anak kecil, dia menilai hadits ini hasan 
Shahih, An-Nasa'i (4.55 no. 1942), pembahasan posisi orang yang berkendara saat 
mengantar jenazah, Ibnu Majah (1/465 no. 1481), dan Al Hakim (1/363). 

8 Sanadnya shahih. 

Al Masudi adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, yang dinilai 
tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in serta Ibnu Abu Syaibah. Adapun sebagian ulam 
yang menilainya dha'if akrena bercapurnya redaksi bagian akhir. Namun Ahmad 
mengatakan bahwa kemungkinan mereka menyimak darinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 . 2... Pad 2. 2. - | 3 .... 
Bea ma -. 3 Rea 2. Pad . .. - 3 og, Fa 
Iga) Dp PA OS Lali SAS NS jim PUS (ea JB 
£ Set GO data ea SSP Png or. A 9, y 
KA US MA JUN cela) GS peka ale di lo 
Ph S - Tag - 0 or ea PN Kn ea 7. ya 17 s3: 

SIB cal Ig VA Gd end OA USA 1JW tele 


.3 - 


“ 0 - De En Kei ea aa or. 3 PA 0. PJ 2 - 9 Pang 

5 Ag Jab ai CA Jimah AE Las tea 1 Sela oa Ja 
# 

ah Er be La 2, 1g Ti 3 a— Oo... - 3 Pa Fi 

Jb Peta MT) keatas al ar ale 5S d3 Ba pre 3 


2... 
- 


2 Ic 290 £ o- 


rama A3 FE Ag) Jas ad CL ya Map dh 
bah Cr Ed ag eh BALA Ie gia ale 


AA 
2. # 0 5 


Ao... Pan - 0. o3da .0. e Lo o- TO 2 
- 24 4g 0- Se P3 Pe 7 Pa T 2 A33 Pera £ 
Ap Eh BI H3) ASI DI Eka 3 BI 


18082. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad, ia berkata: Saat aku masuk ke dalam 
Masjid Jami' ternyata Amru bin Wahb Ats-Tsagafi telah lebih dahulu 
masuk melalui pintu yang lain. Maka kami pun bertemu hampir di 
tengah-tengah masjid, lalu ia memulai menceritakan hadits kepadaku, 
dan itulah kebaikan yang lebih ia sukai untuk memberikannya padaku. 
Ia kemudian memulai menceritakan hadits itu kepadaku, "Kami 
pernah berada di sisi Al Mughirah bin Syu'bah -maka ia pun 
menambahkan kemantapan dalam hatiku akan kebenaran hadits itu-, 
kami bertanya, "Apakah ada seorang dari umat ini yang pernah -: 
mengimami Nabi SAW selain Abu Bakar Ash Shiddig RA?" Al 
Mughirah menjawab, "Ya. Kami pernah berada dalam suatu 
perjalanan ini dan itu. Pada waktu sahur tiba-tiba beliau menepuk- 
— nepuk leher hewan tungganganku dan pergi, maka saya mengikuti 
beliau dan akhirnya beliau bersembunyi dari pandanganku beberapa 
saat. 

Setelah itu beliau datang seraya bertanya, "Apakah kamu 
' hendak buang hajat?" saya menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, 


Musnad Imam Ahmad — 


. "Apakah kamu membawa air?" saya menjawab, "Ya." Saya pun 
menuangkan untuknya, kemudian beliau mencuci kedua tangan dan 
wajahnya. Setelah itu beliau menyingkap tangannya yang tertutup 
oleh Jubbah yang kedua lengannya sempit. Karena sempit maka beliau 
memasukkan kedua tangannya dan mengeluarkannya, dari bawah 
jubah. Setelah itu, beliau kembali mencuci wajah, kedua siku, 
membasuh ubun-ubun, membasuh imamah (sejenis serban penutup 
kepala) dan kedua sepatunya. Dan saat kembali kami mendapati para 
.sahabat telah melaksanakan shalat satu rakaat, sementara 
Abdurrahman bin Auf yang menjadi imamnya. Aku lalu beranjak 
untuk mengingatkannya, namun beliau melarangku. Maka kami pun 
shalat pada rakaat yang kami dapati dan meng-gadha rakaat yang 
tertinggal."”? 


pa pjk ge aa bara unt ui san! Haa — YA AY: 
0. o- o 0- 0. Lan Tapa ..- 4 5 - o 5. 3 


Lo... 
3-0 7 - 


.0 YP SA Ja 

18083. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Jarir bin 

Hazim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin ia 

berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki, dari Amru bin 
Wahb yakni...lalu ia menyebutkan hadits yang semisal." 


P4 
£ 


Mu & AN Jet UI eny BAL —YA AL 


TA an AAS Oi De Ie 


7 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052. 
80 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


TN ap 


HA San GA Ia Oa A5 AI JGN Ayang 


| J3 s AA 

18084. Yazid menceritakan kepada kami, Isma'il Sale Ibnu 

Abu Khalid- mengabarkan kepada kami, dari Gais bin Abu Hazim, 
dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Akan senantiasa ada dari ummatku orang-orang yang berperang di 
atas kebenaran, mereka akan selalu nampak (menang) hingga kiamat 


menghampiri mereka." 


Uu aa Matan pin da 


Ol Oya el dl Jah) G eh 5 ar DS Gala Uya 


an ea 2 de Oya 3 - Jus tali prug ba Jan 1 

18085. Yazid menceritakan eta kami, Isma'il bin Abu 
Khalid mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari 
Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang 
paling banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal 
selain aku." Beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, apa 
yang meresahkan kami tentang Dajjal itu? Sesungguhnya ia tidak 
akan mencelakaimu." Al Mughirah berkata: Aku lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, orang-orang mengklaim bahwa Dajjal 
memiliki gunung roti dan sungai-sungai air." Maka beliau bersabda, 
"Hal itu lebih mudah bagi Allah SWT dari pada yang dilakukan 
Dajjal)" 


81 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18053. 
8 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


MEN ASI ph GUI K2 23 Alia BAL YAA 
Kb gi B3 ob aa Ga Ip sa an Ia dana 
PIP oo. 2. So Pang - 0. 0 Te 0 So. ra 
Sirah Kira TA Sa 5 IR 3 IL IU 
F Pe AO UNA St Ke No TAN TAN Len na Tie La. 
Oa Vyas LI Ceklag ale DI ole Al Sya MI d5 pian 
9. V3 hot 0 £0 — 4 Me Al, o 2 P3 NE o- .0, 
Ci dn Jelang KP "up (ea LE UY dl, (ham Op 
- 0, HA P3 - gen o -, Tak Ta De: PI 2.1, - -. Pa 
KPS Ny Ml ya MP AYI bar Lah Lea Jab Lo Pill 
8 Aan Tn SBN Lan jaka 0 £ 0 y, - NI or, 8 -# 


1 25 SS Fl Ga Ng IA Gb Yg denga 

18086. Hisyam bin Abdul Malik Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Malik, 
dari Warrad juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, 
Sa'd bin Ubadah berkata, "Jika saya melihat seorang laki-laki bersama 
isteriku, niscaya saya akan memukulnya dengan pedang. Kemudian 
hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 
"Apakah kalian ta'ajub terhadap kecemburuan Sa'd? Demi Allah, saya 
benar-benar memiliki kecemburuan melebihi kecemburuannya, dan 
Allah lebih cemmburu lagi dariku. Karena kecemburuan Allah, maka 
Dia mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang 
tersembunyi. Dan tidak seorang pun yang kecemburuannya melebihi 
Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih pemaaf melebihi Allah, : 
karena itulah Allah mengutus para Rasul yang memberikan kabar 
gembira dan menyampaikan peringatan, serta tidak ada seorang pun 


Hadits ini telah disebutkan pada no. 18073. 


— Musnad Imam Ahmad 


yang lebih mencintai pujian (balasan) melebihi Allah, karena itulah 


. Allah menjanjikan surga." 


Ha So 3 


oa Pn AR 1G (ai JI Ae Gis — YASAV 
Sy PJ 


ai ja 3 A1 Ta Ju camik BA Ju ra alta 
| pe ah 

18087. Ubaidullah Al Gawariri meresetalan kepada Kami: 

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dengan isnad yang sama. 
Abu Abdurrahman berkata: Ubaidullah Al Oawariri berkata: "Tidak 
ada hadits yang lebih dahsyat atas orang-orang Jahmiyah melebihi 
hadits ini, yakni sabda beliau, "Tidak ada seorang pun yang mencintai 


pujian, melebihi Allah 'Azza wa Jalla. 184 


3 0-4 Ia - o- Lo 4 - Pa 


5 KS G5 La an ea sAA 


2. 3 90 


yi gila ad Ja Bt: -JG 
(PSP Gb Pa 0 EN Us Page an 


Pai Iu 


Kera ip Adaa aa Ta Parag yel 1235 2 ra Pe Pala tp 


. 


8 Sanadnya shahih. 

Abdul malik adalah Ibnu Umair. 

4 Sanadnya shahih. 

Telah disebutkan secara panjang pada hadits tentang li'an. Lih Shahih Ai Bukhari 
(9/151) cet Asy-Sya'b, pembvahasan tentang tauhid, bab: sabda Nabi SAW, "Tidak 
ada orang yang lebih cemburu dari pada Allah", Muslim (2/1136 no. 1499) di wala 
pembahsan li'an. 


Musnad Imam Ahmad — 


cal Sa Iu an dn 5 5 ea Jaa Ce ok Jb 
Cpia JP pe 


18088. Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Iyad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya 
mendengar Iyad menceritakan, dari Oabishah bin Burmah, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saya pernah keluar bersama 
Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan yang" beliau lakukan. Kami 
terus berjalan hingga waktu subuh hampir masuk, beliau"lalu pergi 
menjauh dariku untuk buang hajat. Selesai buang hajat beliau datang 
menemuiku minta air untuk bersuci, saat itu beliau mengenakan Jubah 
Syam yang kedua lengannya sempit hingga beliau pun mengeluarkan 
tangannya, dari bawah Jubah. Beliau kemudian mencuci wajah, kedua 


tangan, kepala dan kedua sepatunya. 13 


0. $0o JA. 3 03 do JB. 3 Ka 


AAN Ipa Kid —YASAA 


2 


aa Pet S PA Y 35 Is) Se so jlital PN & L, 
KAA La dasi SAN : JG, SA 


18089. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, 
dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saya pernah bersama 
Rasulullah SAW dalam sebagian safar yang dilakukannya. Jika beliau 
hendak buang hajat maka beliau menjauh. Beliau bertanya, "Wahai 


85 Sanadnya shahih. 

Ubaidullah bin Iyad bin Lagith As-Sadusi yang tsigah, begitu juga dengan 
ayahnya. Kedua haditnya ada pada Muslim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18052. 


Cs — Musnad Imam Ahmad 


Mughirah, ikutlah aku dengan membawa air...lalu ia menyebutkan 


hadits tersebut." 


Nb Nana aa ada gi ba, en 


Aya 


Iamn EL IE Ob Ja Ha Sa el ale 


aa SE 1 mb 3 3 Kg yg AAS Ja ol 3 


Lag MA Jasa Ke Dian AP (ing “3 Sh 
ag, ga 3 KgIu dah On Me ak aka le 


de ID OB K3) IP PL Ke ra dp 
IS LG IE) ai 5 ot bb AE Nang 
jek 

18090. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, 

dari Humaid, dari Bakr, dari Hamzah bin Al Mughirah bin Syu'bah, 
dari Bapaknya, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW ke belakang 
untuk buang hajat, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai air 
yang suci?" Al Mughirah berkata, "Maka saya pun mengikuti beliau 
dengan membawa bejana berisi air. Beliau lalu mencuci kedua telapak 
tangan dan wajahnya, beliau berusaha untuk mengeluarkan kedua 
sikunya dari kedua lengan jubahnya, karena sempit maka beliau 
mengeluarkannya, dari bawah jubah. Kemudian beliau mencuci kedua 
tangan, lalu membasuh Imamah (sejenis serban penutup kepala) dan 
kedua sepatunya. Setelah itu beliau naik kendaraan dan saya pun 


8 Sanadnya shahih. 

Muhamad bin Amru bin Algamah dinilai tsigah, haditsnya juga ada pada 
jama'ah. Abu Salamh Adalah Ibnu Abdurrahman, seorang imam yang Masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052. 


Musnad Imam Ahmad — 


menaiki kendaraanku kembali ke tempat para sahabat. Tetapi ternyata 
mereka telah menunaikan shalat satu rakaat bersama Abdurrahman bin 
Auf, maka saat 'Abdurrahman menyadari kehadiran Nabi SAW ia 
mundur, namun - beliau memberikan isyarat kepdanya agar 
menyempurkan shalat. Setelah itu beliau bersabda, "Sungguh, kamu 
telah berbuat yang terbaik. Berbuatlah seperti itu." 


3 o— 


An ai BI et G3 aa Ke EA AN 
P3 AN TN ee”: £ ag “»3 0. 2 - 8 0. - 
ad SIN GAS II SBI KAS 3 Ra GP Cr 3£ 
Ju (peak 3 Lay oren ana ani Pisa Yan Las Ls Aga La J 3 dy 
5 Fs PL 5 ta B3 Ana Ba mn Te 
(og lol lo Al Iya Jab NASA 
18091. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Asy-Sya'bi, dari 
Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia pernah berdiri pada dua rakaat 
yang pertama hingga orang-orang mengucapkan tasbih (untuk 
mengingatkan) namun ia tetap saja duduk. Selesai shalat ia sujud dua 


kali setelah salam, kemudian berkata, "Seperti inilah yang dilakukan 
oleh Rasulullah SAW."# 


SIB BAN GIS gama 23 AM WSAS ALAN 
OI 30 3. 2 


5 8 BG Ta. 0 .. ag ai - £ ...i 2 .. 
de 3 Aa on TE PA ge 
0 # s Pn Pap Pa Ud H . Ni 3 tg “ DH or 4, 
GA ALT AI GUI Tale LI JG ala dl SI 


8! Sanadnya shahih. 

Humaid adalah Ath-Thawil. Hamzah bin Al Mughirah dari kalangan tabi'in yang 
Isigah, haditsnya ada pada Muslim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052. 

88 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 18081. 


— Musnad Imam Ahmad 


. . o 


KAI SU SM Ae oke babi Wagug if giaa 
ka Jl 


18091. 2. Hasyim bin Oasim menceritakan kepada kami, Al 


Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Jubair 
mengabarkan kepadaku, Bapakku mengabarkan kepadaku, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang 
berkendaraan berjalan di berlakang jenazah, sedangkan 
bagi penjalan kaki maka ia berjalan di sisi depan, samping kanan 
atau kirinya. Jenazah anak kecil juga dishalati, dan kedua . 
orang tuanya didoakan agar mendapat maghfirah (ampunan) dan 
rahmat." 

Ie up ui 5 YG Lan Ganti Kara SYASAY 


Lo 5 


Mb Ob gd HA JB Ol Bi IA il A3 

S Jo 3 as JB 4 Aa oi He ang 
dn Io 5 TA Ae Ba da daa Jia 
A Sya SAS Je as -JG SY 3 Pr, Sa Tg 
TE Kaki Lah IPA eta) die at Ko 
AS Kep DIY at yani and anta SS 1 


Ion. 2.9 Oo 


C3 aa 5 Dana BUS H2 Bls ch 


30 o- 9 pH 


Aap 3 PA dp Kata bg Geng NP SA AN AA 
33 € Ha Pr IE ya Ke LAS 3 pap Atil S 


8? Aa. Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18080. 


Musnad Imam Ahmad — 


LN AI Ia SEN AA pln de AI Ko ag 


Io Ip 3 PN KS Ah UB AI XX PN 
SE em SA Cinad Pb M0 3 el) de 3 

# 2 £ : Ad 2 oT- “ SE “3 . . 25 . or- ka 2 AN 2 3. 
SE JM cela Ja AP play Ale MI eko Al Sya) 


A33 Da iko Oh alah Ih 

18092. Sa'ad dan Ya'gub menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu 
Syihab, Abbad bin Ziyad menceritakan kepadaku, Sa'ad Abu Sufyan 
berkata, dari Urwah bin Al Mughirah, dari bapaknya Al Mughirah bin 
Syu'bah, ia berkata, "Pada saat perang Tabuk aku bersama Rasulullah 
SAW pergi untuk buang hajat. Kemudian beliau mendatangiku yang 
saat itu sedang membawa ember air. Aku lalu menuangkan air ke 
tangan Rasulullah SAW hingga beliau pun melakukan Istintsar 
(memasukkan .air ke dalam hidung)." Ya'gub berkata, "Beliau 
kemudian berkumur dan mencuci wajah tiga kali, kemudian sebelum 
mengeluarkan kedua tangannya, dari kedua lengan jubahnya, beliau 
ingin membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Namun karena 
sempit, maka beliau pun mengeluarkannya, dari (bawah) jubbah. 
Kemudian beliau mencuci tangan kanannya tiga kali dan tangan 
kirinya tiga kali, lalu mengusap kedua sepatunya dengan tidak 
melepasnya. Setelah itu beliau kembali dan mendapati para 
sahabatnya telah memilih Abdurrahman bin Auf untuk mengimami 
mereka. Rasulullah SAW sempat mendapatkan satu rakaat, dari dua . 
rakaat yang ada, beliau shalat satu rakaat (di rakaat terakhir) bersama 
manusia dengan 'Abdurrahman bin Auf sebagai imamnya. Ketika 
Abdurrahman salam, Rasulullah SAW berdiri menyempurnakan 
shalat, para sahabat pun terkejut hingga mereka memperbanyak 
membaca tasbih. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau lalu 
menghadap ke arah mereka seraya bersabda, "Kalian telah berlaku 


— Musnad Imam Ahmad 


baik dan benar." Beliau menginginkan agar mereka menunaikan shalat 


pada waktunya."? 


0. Ao 


52 ca Pi Tarra CS Du AI C3 Hate —YA SAY 
Ta c 31 IL :JB an » He 3g G3 Pi g Ja aa 
Kr - J3 Rak («3 Sa 23 Ju An ale Ai NP 3S na 
"JB G yaana GS aae Kap JelG Tae 3 isG :JB ta 3 
Vie DO 
18093. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu ' 
Burdah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Saat aku sampai di 
hadapan Rasulullah SAW, beliau mencium bau bawang putih. Maka 
beliau pun bertanya, "Siapa yang makan bawang putih?" Al Mughirah 
berkata: Kemudian saya mengambil tangan beliau dan 


memasukkannya ke dalam dadaku. Lalu beliau mendapati balutan di 
dadaku dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu memiliki udzur."?' 


3 0 2 0. 


- 


aa 2 IP eyyata Up PA Tn YAA as! 

0, pipe Oo aa 9 era aa 3) 153 Ju PIR 
ore. 2 3. | 0 F4 2.9 

LN la aan Kai Al Jake D gag SAY! Losla—i 


” Sanadnya shahih. 

Ya'gub dan Sa'ad adalah dua ptranya Ibrahim bin Sa'ad, keduanya dan ayahnya 
adalah tsigah. Shalih adalah Ibnu Ka yang tsigah dan Masyhur. Hadits ini telah. 
disebutkan pada no. 18052. 

?! Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Abu Burdah adalah Ibnu Abu Musa. HR. 
Abu Daud (3/361 no. 3826) pembahasan makan, bab: memakan bawang putih. 


Musnad Imam Ahmad — 


JB AP ai 3 bah ab Ie IN al, dls 
2N3 Jai JA A2 YG OB SY ya AA AI 
API gim gem Derluh dle Jo AI J3 JS “Jah 
BA GS, 
18094. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan 
Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Sufyan Al Ma'na 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaid bin 
Nudhailah, Zaid Al Khuza'i berkata, dari Al Mughirah bin Syu'bah, 
bahwa ada dua orang isteri (dari seorang laki-laki) yang salah satunya 
memukul yang lain dengan menggunakan tiang pasak kemah sehingga 
membunuhnya. Rasulullah SAW lalu memberi putusan bahwa diat 
pembunuhan harus ditanggung oleh pihak ashabahnya (wanita yang 
membunuh), sedangkan diat bagi janin adalah dengan membebaskan 
seorang ghurrah (budak)." Kemudian seorang Arab dusun berkata, 
"Apakah tuan mengharuskan saya membayar diat atas seorang yang 
belum makan, minum, dan belum menangis saat dilahirkan? 
Bukahkah ini sebuah kesia-siaan!" Maka Nabi SAW bersabda, 
"Apakah itu sebuah sajak sebagaimana sajaknya orang-orang Arab 
dusun? Tebusan apa yang ada di dalam perutnya adalah memerdekan 
seorang ghurrah. '? 


Pd 
IG 


EN Oi 3 SN EL GAN IE GL NA. do 
XS de as Cak Ae Aa AA Haa “JG 
LAS Ne en 


22 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18056. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 yel) Is Aa Yi le pu y Al ST nh OI 
Ta Ba (236 
18095. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Za'idah 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, ia berkata: saya 
mendengar Al Mughirah bin Syu'bah berkata: "Gerhana matahari 
-pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni saat wafatnya Ibrahim 
(putera Rasulullah SAW). Orang-orang lalu berkata, "Terjadinya 
matahari itu karena kematian Ibrahim." Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi 
karena kematian seseorang atau pun karena kehidupannya, jika kalian 
melihatnya maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah 'hingga ia 
tersingkap kembali." 


LX 
LG 


u Pan seliadi VE A5 jalal Wa —YAS A1 
“& J6 Fe » APA HS sg -JU Ca us Tana 


& Ja) ya Baba egba S 3 PPA! 3 Aye 
Tp Fo IP en AN ala dea da 
JGA 3 TN Jd 2) Je Ja “SI :5 3 ol Apa ng 


18096. Isma'il menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza' 
menceritakan kepada kami, Ibnu Asywa' menceritakan kepadaku dari 
Asy-Sya'bi, ia berkata: Juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah 
menceritakan kepadaku, ia berkata, "Mu'awiyah menulis surat kepada 
Al Mughirah bin Syu'bah (yang isinya), "Tuliskanlah kepadaku suatu 
hadits yang telah kamu dengar, dari Rasulullah SAW." Maka ia pun | 
menuliskan kepadanya, "Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah membenci, dari kalian 


8 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18060. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, menyia-nyiakan 


harta dan banyak bertanya' ai 


0 £ PN 


ME j3 aa 3 UI Jet Wa— —YA AV. 
O Kun la oa j3 Ab USG gi 
IP ES AA PKI 


18097. Isma'il menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan 
kepada kami, dari Mujahid, dari Al Aggar bin Al Mughirah bin 
Syu'bah, dari Bapaknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 
"Siapa yang berobat dengan menggunakan Kay (besi panas) atau 
meminta untuk dirugyah, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri 


dari sifat tawakal." 


Le 0 - 


» 25 28) Tg oa cdi set Kis —YAsAA 


-0 


cela rz La, Tt Tn Uang sh ai Ka 


Di 265 Ja H3 JERIG BL SN EU 
Apa 96 alih, 2 de Ie 


“4 Sanadnya shahih. 

Ibnu Asywa' adalah Said bin Amr bin Asywa', seorang hakim kufah haditsnya 
tsigah terdapat apda Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18056. 

F Sanadnya Shahih. 

Al Aggar bin Al Mughirah dinilai tsigah, At-Tirmidzi dan lainnya menilai 
haditsnya shahih. HR. At-Tirmidzi (4/393 no. 2055, pembahasan pengobatan, bab: 
makruhnya rugiyah, dia menilanya hasan shahih, Ibnu Majh (2/1154 no. 3489), 
pembahsan pengobatan, bab: besi pana, Ibnu Abu Syaibah (7/428 no. 3680, Ibnu 
Hibban (341 no. 1408 (mawarid), keduanya pada pembahsan pengobatan. 


— Musnad Imam Ahmad 


18098. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus 
mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Jubair, dari Bapaknya 
bahwa Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Orang yang berkendaraan 
hendaknya berjalan di belakang jenazah, sedangkan bagi yang 
berjalan kaki, maka baginya boleh berjalan di belakang atau di 
depannya, sebelah kanan atau kirinya. Anak-anak kecil yang 
meninggal hendaknya dishalati dan bagi kedua orang tuanya 
hendaknya didoakan agar mendapat ampunan dan rahmat." Yunus 
berkata, "Keluarga Ziyad menyebutkan tentang Nabi SAW, sedangkan 
saya tidak lagi mengingatnya. 128 


0 0. 


5 j3 Kala Kapal LS 5G “aa AP 

HE oa ip al ala ia AG 
Naa: - J6 Ca 4 PA Krn eate 3 :JU 
AE GP Ui PA ip OS Ud ng la Jia 


Oa Spa" 3 3. SE. ot 


IP AI PU SB daa ita bas Ol gs 
an Da SR ANU ji La Ga aa Naga 


23 


(3 CU M3 Ja J5 ak Ju IG Gina G MEA TU 
dp Tail JEN P BA Aadan SE Ar S LB ak 
KASI Jt bas du aagS LL ogah JB aa ik 


& 
. 0 


Ca dy ni ee ab dn dki SA 


Os. 2 


Tg UNA GS Ia LN Cb ika ASN Tata Tan 


Le 


? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18090. 


Musnad Imam Ahmad — (z1 


OL e 


LE 3 AA 0G 0.1 LN Pa HN Es AS ut 

ASI SN NB tema dar il Ng Yana CIA B3 "JB nh 
ga s “5 g o - : 3 3 - ga. 

Cia | Je Temmh ah Kala! Gamma 2g Aing L Gamma ng - Y e! os 


2. 


3 


OI AE AAA GAN Aa 8) AN 35 A25 
CAB Es Laih BII 3 Ah HS ia Le Up IP 
Mela BI Erat, St ES Welas 

18099. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Amru bin 
Wahb Ats-Tsagafi, ia berkata, "Kami berada di sisi Al Mughirah bin 
Syu'bah, lalu ia ditanya, "Apakah ada seseorang, dari ummat ini yang 
pernah mengimami Nabi SAW selain Abu Bakar?" Ia menjawab, 
"Ya." Maka ja menambahkan keterangan padaku sebagai penguat atas 
kebenaran hadits. 

Al Mughirah berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW 
dalam suatu perjalanan. Pada waktu sahur tiba-tiba beliau menepuk- 
nepuk leher hewan tungganganku, maka saya menduga bahwa beliau 
hendak buang hajat. Kemudian saya pun beranjak dan pergi bersama 

beliau hingga menjauh, dari pandangan manusia. Beliau lalu turun, 
dari kendaraannya dan bersembunyi, dari pandanganku sehingga saya 
tidak melihatnya. Beliau berdiam diri beberapa saat untuk buang hajat 
lalu kembali lagi seraya bertanya, "Wahai Mughirah, apakah kamu 
hendak buang hajat?" saya menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, 
"Apakah kamu membawa air?" saya menjawab, "Ya." 

Kemudian saya beranjak menuju Oirbah —atau ia 
menyebutnya— Sathihah (sejenis kantong air yang terbuat, dari kulit) 
yang tergantung di atas hewan tunggangan, saya lalu mendatangi 
beliau dengan membawakan air tersebut dan menuangkan untuknya. 
Beliau lalu mencuci kedua tangan dan menyempurnakan basuhannya 
—Amru berkata, Saya ragu apakah Al Mughirah mengatakan, 'Beliau 
menggosok-gosok kedua tangannya dengan tanah', atau tidak—. 


178 | — Musnad Imam Ahmad 


. Kemudian beliau mencuci .wajahnya. Setelah itu beliau menyingkap 
tangannya yang tertutup oleh Jubbah yang sempit kedua lengannya. 
Karena sempit maka beliau mengeluarkan kedua tangannya, dari 
bawah jubah, kemudian mencuci wajah dan kedua tangannya -Amru 
berkata, 'Dalam hadits dinyatakan membasuh kedua tangan sebanyak 
dua kali, dan saya tidak tahu apakah memang seperti ini-. Beliau lalu 
mencuci ubun-ubun, imamah (sejenis penutup kepala) dan bagian atas 
kedua khufnya. Setelah itu kami menaiki kendaraan, ketika sampai 
kami mendapati orang-orang telah melaksanakan shalat. Igamah 
dikumandangkan, lalu Abdurrahman bin Auf maju mengimami 
mereka hingga selesai rakaat pertama dan masuk ke rakaat kedua. Aku 
lalu beranjak untuk mengingatkan dia namun beliau melarangku, 
maka kami pun shalat pada rakaat yang kami dapati dan meng-gadha 
rakaat yang tertinggal."” 


3. 0 - ag 0 35. 3 LG 


pai Lp Ae MEN an GA daa UI — YAN « « 
2. YAA HS 33 5S 2 wo 2 uk Kana -JE 


db ada Jo Ip IA nata Bagan 
Ig cl SI Oa Ke FI Y SY JB el Bl os 


. 


Hg AN UH Oa kp ., Ha eka 
Am Gl 3 5 pg Y9 Ah UI 


18100. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur ia berkata: saya 
mendengar Al Musayyab bin Rafi" menceritakan, dari Warrad juru 
tulis Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Al Mughirah bin Syu'bah 
menulis kepada Mu'awiyah, bahwa jika Rasulullah SAW selesai, dari 


” Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052. 


“Musiad Imam Ahmad — 


salam, beliau membaca, "Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika 
lahu lahul mulku wa lahul hamdu, allahumma laa maani'a limaa 
a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi 
minkal jadd (Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, Yang 
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala pujian dan 
kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada 
yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan 
kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya. 
Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan)."? 


IS 10 35. 3 


(aah bab YG ageng AA Op Ke-ua Keara — NAMA 
PN NA Jo $£ 0 — na to. 30, Y,I z E . - 0 
sg Lu Ta X 23 8 3 - ap” Ora eng - 
Sl Cektag Ae AI elo NP AAS up SR YP LAU (inusen 
HL 3 lai ai ya aa Je La "JG 
18101. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Habib bin Abu Tsabit. Ibnu Ja'far berkata: saya mendengar Maimun 
Ibnu Abu Syabib menceritakan, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari 
Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa meriwayatkan 
suatu hadits dariku, sementara ia tahu bahwa hadits tersebut dusta, 


-maka ia termasuk salah seorang, dari para pendusta."” 


8 Sanadnya shahih. 

Al Musayyib bin Rafi' tsigah haditsnya menurut jamaah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18057. 

? Sanadnya shahih. 

Maimun bin Abu Syabib diniali tsigah, imam yang empat dan Al Bukhari serta 
Al Muslim meriuwayatkan darinya selain pada kitab shahih. hadits dengan redaksi 
ini diriwayatkan oleh Muslim (1/9), pembahasan mugadimah, An-Nasa'i (2/422 no, 
1020): At-Tirmidzi (5/ 36 no 2642, Ibnu Majah (1/15 no. 41: Ath-Thabrani dalam Al 
kabir (7/180 no. 6757). 


— Musnad Imam Ahmad 


A0 8, - Pa pa 


HP sela HP SIN Ting 1 G Ge SAS MAN N 


CE R3 Ia 3 ae do Pp a36 
£ 0. 3 


Kel aa Sita lag sb la 
SA ana op 2 Ya ag ale Ip Tar 


2 Ge 


18102. Ishag bin Yusuf Al Azrag menceritakan kepada kami, 
dari Syarik, dari Bayan bin Bisyr, dari Gais bin Abu Hazim, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur 
bersama Rasulullah SAW di Al Hajirah, lalu Rasulullah SAW 
bersabda kepada kami, "Tunggulah hingga terasa dingin untuk 
melaksanakan shalat, karena panas yang menyengat merupakan hawa 

— neraka jahannam."'S 


Oe 0 Pt . 


aa Rei ran PE EOS YAN 
OP Haya c 


Baja Na La yg 


- 


| PIA LN 3 


. 18103. Fiajjai menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abdul: Matik bin Umair, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah bahwa, ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW 
memegang ikatan kain Sufyan bin Abu Sahl seraya bersabda, "Wahai 
Sufyan bin Abu Sahl, janganlah kamu menjulurkan kainmu (hingga 
melewati kedua mata kaki), karena Allah tidak menyukai orang-orang 

yang menjulurkan kainnya hingga melewati kedua mata kaki ua0 


ba Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
9164 dan 11434. 
101 Sanadnya hasan. 


Musnad Imam Ahmad — 


sladi XS ye alah US dn BA — NAN £ 


18104. Yazid menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Malik, dari Hushain bin Ugbah, dari Al 
Mughirah.!'?? 


MN pg JB oa AE man Aa 
| 18105. “Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia. berkata: ka 
dari Hushain, dari Al Mogi 19 | 


9 


o 3 Ga ws aa Aa Wd— — NAN: 1 
Lita Ia aga 6 Bay ab dau Ne ng 


KA Ka aa alan AA Sa 5 BN dika 
aa Ui fara ana lala ah CA Lah :J6 as 3 


ae Ta Gamma 2 5 «6 Wal L ang t,3 Pura Si n ve ad Jati 
Pr 


18106. Abu Mu' awiyah mengenakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Al 
Mughirah .bin Syu'bah, ia berkata: Saya pernah bersama Nabi SAW 
dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai 
Al Mughirah, ambillah Idawah (sejenis kantong kulit berisi air)." 


Hadits ini telah disebutkan pada no. 18069. 

102 Sanadnya hasan. 

Husain bin Ugbah Al Fazari dari kalangan tabi'i in yang tsigah. 
'8 Sanadnya shahih. 


5 Musnad Imam Ahmad 


Maka saya pun mengambilnya lalu pergi bersama beliau, beliau 
kemudian menjauh dariku untuk buang hajat. Setelah itu beliau datang 
dan saat itu beliau memakai Jubah Syam yang kedua lengannya 
sempit. Beliau mencoba untuk mengeluarkan kedua tangannya melalui 
lengan bajunya, namun karena sempit maka beliau mengeluarkan 
kedua tangannya dari bawah jubah. Aku lalu menuangkan air 
untuknya, beliau lalu berwudhu sebagaimana wudhunya untuk shalat, 


lalu mengusap kedua sepatunya dan shalat." edi 


Ing PP Ba ON OP AJE HI GAS BIS — NM V 
yi 3 “.-. 2 y0 $ 2 33 Sa an € s3 “5 0... 5? .- 
KAA oi Sma II TI SB AAS up aa Sip 
SA 10... Png AB Pe 2 , 3. Aas o - 8 
ang OS  tekng Ale Al Gap Al Sya) oya dina 2 sa 
PL or Aa 2 Na an in 0 - Io “2g CE LI 
og dal MI aa Ml dg Tama ME Ce bs SIB AE 
EN -3 a $$... st am TN Pe Bi SA “Data O aa sa 
IG IU CB ME 33 HE) ON PS Ol dah 
0 . Aas ig : & 30. 
JB JP BEI JB) Ji 1 
Tn 18107. Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Sinigah, dari Warrad budak Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, 
"Mu'awiyah menulis surat kepada Al Mughirah bin Syu'bah, 
'Tuliskanlah untukku sesuatu yang engkau dengan, dari Rasulullah 
SAW, yang tidak ada seorang perantara pun antara kamu dan beliau." 
Al Mughirah lalu mendikte untuk aku tulis, "Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
tiga perkara dan melarang tiga hal. Adapun tiga hal yang telah 
dilarang oleh Allah adalah mengatakan sesuatu yang tidak jelas 


sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta' 1 


108 Sanadnya.shahih. 
. Muslim adalah Ibnu Imran Al Bathin, haditsnya tsigah menurut jamah. Hadits ini 
merupakan bagian dari hadits no. 18052 dan 18077. 
19 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 
z Bon Kg 


yP Eta 3 JM) IP US enda SAS — VAN 


- 


pi Ia ON oi ba AS 35 53 Laba 
ag ae An Ika Jp Ip ta ganba Gil Ah 
AV BEAN La ayal Ke Iya Ban Dadi Oh K3 Ju 
IS KA, SILN AI Bana Yng 
KA, SIP FS) duh Ja 5 23 AP Ja 
UI 3 AG 33 an 2 AS pa 


“GNU 


18108. Husyaim menceritakan kepada kami, beberapa orang 
yang di antaranya adalah Mughirah mengabarkan kepada kami, dari 
Asy-Sya'bi, dari Warrad sekretaris Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa 
Mu'awiyah menulis surat kepada Al Mughirah bin Syu'bah, 
"Tuliskanlah kepadaku suatu hadits yang telah engkau dengar, dari 
Rasulullah SAW." Al Mughirah lalu menulis kepadanya, "Selesai 
shalat saya mendengar Nabi SAW membaca, "Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 
'alaa kull isya'in gadiir (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah 
selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan- 
Nya lah kerajaan dan segala pujian. Dan Dia Maha berkuasa atas 
segala sesuatu) tiga kali. Dan beliau juga melarang untuk mengatakan 
sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, menyia-nyiakan 
harta, menahan hak orang lain, durhaka kepada ibu dan membunuh 


anak-anak perempuan." ai 


Al Husain bin Ali Al Ju'fi adalah tsigah, ahli iabasah yang masyhur. Ibnu Saugah 
adalah Muhamad Al Ghanwi Abu Bakar yang tsigah lagi ahli iabadah. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 18065. 

8 Sanadnya shahih. | 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 18076 dan 18096. 


— Musnad Imam Ahmad 


pap MUA WB Ip Ini UAS — MMA 


An dam OP oi aa GP AR yi Bh GP BA 
Ae Pa MA ara Maa Pa Ii bk SERA an aa Oi et : 
Rae telug “ds al de Ta ag us :JB aa Y Sa 2) 


2 p' 2 NA pad 7 Ad .. 2. yg 0 -, " 02 or, 
bel Syah (hah Kaiy II tah OS segan US OI b 
. - P3 - - 
.. 0. 5 22 ? BP id Tn Pa 8s? Boo Pe - or a 
S3 Ku ta Ian Skaal "Jd al ag (azow low Aa dala ai 
at 3. y, ba - », Lea Ba aa 0. Ber ta - 9 ea . 
Kom Aria KAU Tae Ale SY Ageng Jinah tele Uya onala 
. s 


Jaa ah Ji aa SA ne de dj da Ja 
ea IP pe ega TAS SS 2 Tabah Je lah EN 
Pe 23) e CL AI 0 ga sh us 5 
Wil Eh A3 Ka ea 3 BI HA 3 
18109. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
. mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mughirah 
bin Syu'bah, dari Bapaknya dan, dari Ibnu Sirin ia memarfu'kan 
kepada Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Kami pernah bersama 
“Rasulullah SAW, lalu beliau menggoyang-goyang punggung atau 
pundakku dengan sesuatu yang beliau pegang." 
Al Mughirah berkata, "Aku lalu mengikutinya, Rasulullah 
SAW kemudian buang hajat, saat kembali, dari buang hajatnya beliau 
bertanya, "Apakah kamu membawa air?" saya menjawab, "Ya." Saat 
itu aku sedang membawa air dalam kantong, dari kulit, maka beliau 
pun membasuh wajahnya. Saat itu beliau memakai Jubah Syam yang 
kedua lengannya sempit, beliau lalu mengangkat Jubahnya ke atas 
pundak dan mengeluarkan kedua tangannya, dari bawah jubah. Baru 
kemudian beliau mencuci kedua siku dan mengusap Imamah (sejenis 
surban penutup kepala) —Al Mughirah juga menyebutkan jambul— 
dengan sesuatu dan mengusap kedua sepatunya. Setelah itu kami 


Musnad Imam Ahmad — 


kembali dan ternyata kami mendapati para sahabat sedang 
melaksanakan shalat subuh dengan Abdurrahman bin Auf menjadi 
imamnya, dan mereka telah mendapatkan saru rakaat. Maka aku pun 
berniat untuk mengingatkannya, namun beliau melarangku. Maka 
kami pun shalat bersama Abdurrahman satu rakaat kemudian meng- 
gadha satu rakaat yang tertinggal."' 

PA EA NG GI ASAY SIN AS GAS AM 
PP OS oi ME ea IP AA IN LAS JB ap 
AN Ijah BA ana D3 al OA AR yh Sal 
& “. y 3 Pen um 233 NO - » PN PN pa BR PE 
SA Lp GK JB S3) KA SLS AI J3 ag ala 


Para - o-- Lg -t Se PB Te Mina or- A, 3 » 2 - 
BISY Ga LN IE Ht SAE UJI bag AP MN ko Al ya) 


53 - 
& - 


2 


PL AP dan IR oa IP Ii P3 
sa Pn AS SAI IA Jb ab US Uta ala 
Ie Par na 2 Galak sa db 
LG NY IN IS IG ep AM 3G (-t ai uya 
3 Ar Tana Ap ala Ob SY SI AI 


4 - 
- 


107 Sanadnya shahih. 
Urwah bin Al Mughirah adalah seorang tabi'! yang tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18052. 


— Musnad Imam Ahmad 


dee Jul Bto aa Io Nge ar 
IA ANA Ol aa ip Kasi Peer) 
18110. Abdurrazzag dan Muhammad bin Bakr menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku tentang hadits 
Abbad bin Ziyad bahwa Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Al Mughirah bin Syu'bah telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mengikuti Rasulullah SAW 
dalam perang Tabuk. Al Mughirah berkata, "Sebelum shalat Shubuh 
Rasulullah SAW buang hajat, lalu aku membawakan air dalam 
— kantung yang terbuat, dari kulit. Selesai Rasulullah SAW buang hajat 
dan kembali menemuiku, aku menuangkan air ke tangannya. Beliau 
kemudian membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali, lalu 
membasuh wajah. Setelah itu beliau mencoba mengeluarkan kedua 
tangan dari kedua lengan jubahnya, namun karena sempit maka beliau 
pun memasukkan kedua tangannya ke dalam jubahnya dan 
mengeluarkan keduanya, dari bawah jubah. Beliau kemudian mencuci 
| kedua tangan dan mengusap kedua sepatunya. Setelah itu beliau 
kembali (menemui para sahabat untuk shalat)." Al Mughirah berkata, 
"Aku pun mengikuti beliau, dan ternyata kami mendapati para sahabat 
telah menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam mereka, 
dan beliau hanya mendapatkan satu rakaat bersama. mereka." 
Abdurrazzag dan Ibnu Bakr berkata, "Beliau lalu melaksanakan rakaat 
terakhir bersama mereka, maka ketika 'Abdurrahman salam beliau 
berdiri untuk menyempurnakan shalatnya hingga menjadikan para 
sahabat kaget. Maka mereka pun segera memperbanyak membaca 
bacaan tasbih. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau 
menghadap ke arah mereka dan bersabda, "Kalian telah berlaku baik." 
Atau beliau mengatakan, "Kalian telah berbuat yang benar." Beliau 


Musnad Imam Ahmad — 


menginginkan agar mereka menunaikan shalat tepat. pada 


waktunya. n108 


- - # 


a .. .0. P L9 o- 2 Aa 35 3 0 -— 2 23 » 
J8 SS op ye Kg bi 2331, Siak JG OP Lan 


43 Ang ale FTI Te AA 

18111. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ibnu 

Juraij, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Isma'il bin 

Muhammad bin Sa'd, dari Hamzah bin Al Mughirah seperti hadits 

Abbad." Al Mughirah berkata, "Aku ingin Abdurrahman bin Auf 
mundur ke belakang, lalu Nabi SAW bersabda, "Biarkanlah ia." 


—MX 


NB en Pa LUNA J0 Ine 0 A3 - 
TAN: WS Bb lag op Elsa Wis — VANAY 
: 3 2. 2 ja aa £E 0. Pad 4 0 L-0 0 8 0. - AP . 
A5 JB Al 5P BE ur BS YP adl ye aa 
kat 2 ” 2. Pa — Tt . f Tar. . 5 Td 2, 2 Aa 2 
KR "3 Sela Siaah #JUS Lyn Ud Olang Male MN lap 


T s1 0? para a - Para 3 .. 3 Fa D0. ye 
er JI Ia SL PL ap el ur da 

Get Atu, $ aga BTA TEMU AAL BAU 2 Bon Ko NET 
(SI Rino Do Ker AAS Ker Jd GISYI Ga te EP 


- 


J3 SE JA 3 ARI Ag MN AL of maag 


108 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 1118052. 

109 Sanadnya shahih. 

Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abu Gaggash adalah tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18052. 


— Musnad Imam Ahmad 


P3 Uang AATE Panas LN te Tp eat Gamma K3 

18112. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Zakaria 
bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari 
Urwah bin Al Mughirah, dari Bapaknya, ia berkata, "Suatu malam 
saya pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. 
Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai air?" Saya 
menjawab, "Ya." Lalu beliau turun, dari kendaraannya dan menjauh 
dariku di kegelapan malam. Saat beliau datang (dari buang hajat), aku 
pun menuangkan air, dari dalam kantong kulit: Beliau lalu mencuci 
wajahnya, saat itu beliau memakai jubah wool yang kedua lengannya 
sempit sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan kedua siku 
tangannya. Akhirnya beliau mengeluarkan keduanya, dari bawah 
jubah, lalu mencuci kedua siku dan mengusap kepala. Aku kemudian 
turun untuk melepas kedua khuf beliau, namun beliau bersabda, 
"Biarkan saja, sebab aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci." 
Beliau lalu mengusap Maan 


Eat Oi Gan na ASN SAS — YAN 
ale Me Ai Iga) Ol AAN 2 HE AS | elaayan 
| 5 o£ 5 -1 BD... “2 - 
Se, 25 dita Gamad TAN Hug 
18113. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Tsaur 
menceritakan kepada kami, dari Raja” bin Haiwah, dari Juru tulis Al 


Mughirah, dari Al Mughirah, bahwa Rasulullah SAW berwudhu, 
beliau mengusap bagian bawah dan atas khuf."''' 


10 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 18052 dan 18054 tentang bolehnya 
mengusap dua khuf (sepatu). 

H1 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pera 


Ga sean NN Nan Bab — YAN 


JB BE SF Pali EA Jb MI (8 IE 


SSI JUS SL AA RO UNA AAN UR 


V3 le 


18114. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin 
Ilagah, ia mendengar Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, 
"Rasulullah SAW berdiri: shalat hingga kedua telapak kakinya 
bengkak. Maka dikatakanlah kepada beliau, "Wahai Rasulullah, 
bukankah Allah telah mengampuni apa-apa yang telah berlalu, dari 
dosamu?" beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh untuk menjadi 
hamba yang bersyukur?" ' 


8 hu 


city nu « UI IX Gk 3 Lan Tetat —YANYNYO 
Ia ata gua DS AI IS AN 1 IS 
di ne o| SAN gara Saba en MS Ja 


Tsaur adalah Ibnu Yazid bin Ziyad Al Kal1 Al Himshi dia tsigah tsabt. 
Begitunjuga Raja bin Haiwah, sekreataris Al Mughirah adalah Warid, tetapi para 
pengkritisi hadits membicarakan kesendirian Al Walid bin Muslim, dan Al Bukhari 
menilainya cacat, sebagaiman yang dikutip At-Tirmidzi, dan beliau banyak bicara 
tentangnya. Para ulama berkata bahwa Tsaur bin Yazid tidak mendengar dari Raja. 
Namuan Al Bushairi menolak semua itu. Bia mentakan bahwa Al Walid terus tarang 
mengani hadits kami dan mentapkan penyimakan Tsaur dari Raja. Pendapat yang 
kuat abhwa menguasap bagian bawah sepatu khuf bukan karena dia berhadapan 
dengan tanah tetapi bagian samping keduanya. Hal ini boleh dan dianjurkan. HR. 
At-Tirmidzi (1/162 no. 97) dia memperpanjang bahasan mengenainya, Abu Daud 
aa no. 165), dan Ibnu Majh 1/182 no. 550). 

12 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/63), pembahasan tahajud, bab: shalat halaanya Nabi SAW, 
Muslim (42171 no. 2819: At-Tirmizdi (2/268 no. 412, dia menilainya hasan shahih, 
An-Nasa'i (3/219 no. 1644: dan Ibnu Majah (1/4561 no. 1419) 


— Musnad Imam Ahmad 


TA ae YR NY Ia OS alay Ai Ie 
- 2 3 - - - 0 - ( 

18115. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdah dan 

Abdul Malik dengan mendengar dan membalas surat yang dituliskan 
' kepadanya —maksudnya Al Mughirah menulis— oleh Muawiyah: 
Aku menulis kepadanya sesuatu yang pernah aku dengar, dari 
Rasulullah SAW lalu ia menulis. kepadanya —maksudnya Al 
Mughirah— bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada tuhan 
selain Allah Dzat Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Allah Maha Kuasa atas 


segala sesuatu.” ' 


PARA GP ai da ot bia kana 
ng 2 1 A i 4 3 P 3 £ 0. “0. o - at o Asa 
:JG (alay tele Ml lo al Ol dal PKn G3 Pase 3 JI 


AL La NG ea Tea nan ge TEBAK Bi OB AN 
SAN oya Okita SBY SN SAM ga SA 

18116. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 

Najih, dari Mujahid, dari Al Aggar bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari 
ayahnya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak 
bertawakal orang: yang yang meminta perbudakan dan orang yang 
mengobati dengan besi panas (baca: iktawa) dan Sufyan 


mengatakannya dua kali/” aw iktawa” 23 


18 Sanadnya shahih. 

Hadits ini disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18108. 

114 Sanadnya shahih. | 

Para perawi haditsnya tsigah telah disebutkan terdahulu. Hadits ini telah ada 
pada hadits no. 18097 


Musnad Imam Ahmad — 


2 ae Ju Gaal eri Fa Tee EA YAN 
dea db Ao Te BI Pa aa ea 
OS GL CI NU :JB COLA SI Ia ale Me & 


- 


Sin 2JE MAS) US img JB un Lin CE) 
yna Ie alah dia In Jo ba ap UB 


3 Oli, AYU See PL 

18117. Abdullah bin Idris bencerikan Koada kami, ia 
berkata aku mendengar ayahku mengemukakan hadits, dari Simak, 
dari Algamah bin Wail, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: 
Rasulullah SAW telah mengutusku ke kawasan Najran, ia berkata, 
"Mereka berkata apakah engkau tahu apa yang mereka baca wahai 
saudara wanita Harun dan apa yang dibaca oleh Musa sebelum nabi 
Isa dengan demikian dan dengan demikian?Ia berkata: Akupun 
kembali dan aku kemukakan kepada Rasululah SAW kemudian beliau 
bersabda, "Ingatlah aku telah memberitahu mereka bahwa mereka 
telah menamakannya sendiri melalui para nabi dan orang-orang 


shalih sebelum mereka" ” 5 


0 - - 3. 


“JG Ca ia Junun us Chun Up P3 Era —YANYA 


. 0. 3 0 — 


PP UNA G5 Gi Toba Wat LB Rn Di ja Lani 
SP ia Je L SJ 3 all SA La TS Je 


- NS Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Idris bin Yazid Al Audi adalah sosok yang Isigah. Ia dan ayahnya 
serta hadits keduanya berada pada sekelompok ulama. Hadits ini diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi (315/5) no. 3155 di dalam tafsir surat Maryam dan ia berkata: Hadits ini 
Shahih gharib dan tidak kami ketahui kecuali ia berasal dari hadits Ibnu Idris. 


— Musnad Imam Ahmad 


Tapa Ha IE Lala jd JAN Gp Ja LL OS AYI 
2 Jas Saat abal Sl oa 


2 an Pe MA AN - 2 Ran SELAI GA 2 “Limo 
. o LA Da AU BA s3 c CP, AE Or kan 


-. 


18118. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sa'id 
bin Ubaid, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Rabi'ah berkata: Aku 
menyaksikan Al Mughirah bin Syu'bah keluar pada suatu hari lalu ia 
menaiki mimbar kemudian memuji kepada Allah lalu berkata: 
Bagaimana hukum meratapi mayat menurut Islam. Seorang laki-laki, 
dari kalangan Anshar meninggal dunia lalu ia diratapi. Ia berkata: aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya berbohong 
kepadaku tidak seperti berbohong kepada seseorang. Barangsiapa 
berbohong kepadaku secara sengaja, maka ia telah menempatkan 
tempat duduknya kelak di neraka.” Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya orang yang diratapi akan disiksa dengan 


sebab yang meratapinya.” Ai 


JK pb jelata 28 ui Wi ANA 
Hp aah Bi Ie ne Ae AN IG 
0 Ab 
18119. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ismail, Gais 
menceritakannya kepadaku ia berkata: Aku mendengar Al Mughirah 


bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang, dari 
umatku senantiasa menampakkan (kebenaran) dirinya kepada orang 


IG Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18058. : 


Musnad Imam Ahmad — 


lain sampai datang pada mereka perintah Allah dan mereka dalam 


posisi menampakkan diri mereka (dengan kebenaran itu).” 1 


Ju Ju Gema ne Jenar 3 Tn Kan —YANN . 
Pp or x 2, y : Kn Ea kta AS” IBAN A3 
Pr “ls Pn, anu pad dam) AL Ls Ana P3 9 peell P3) 
Hb yu ita Bah Ud Je Ah AI pt ae dea 


1" 2d 2 20.5 PA: 


na opa YA IE 5) ja Je au Dai ti 


E: 


35 

18120. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ismail, Oais 
menceritakan kepadaku. Al Mughirah bin Syu'bah berkata kepadaku: 
Tidak ada yang bertanya lebih banyak kepada Rasulullah SAW 
tentang Dajal, dari apa yang pernah aku pertanyakan dan bahwa. 
Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa yang membahayakanmu 
darinya? ” Ia berkata: Aku katakan sesungguhnya orang-orang berkata 
bahwa Dajal memiliki gunung roti dan sungai berisi air. Rasulullah 
SAW bersabda, "Hal itu lebih ringan bagi Allah untuk 


mewujudkannya.” ' 1 


2 A5 da Ip ARK BS « AS) Gas —YANYA 
Ae Hanana JB ARA yi Heh gp SA NP Dag 
eta bar Ep am 3 Ta Lag an die lo Papan 


..9 0 
5 - 


3 YG PAKA) aja Nala “JL Cg 3) 13 ai LNG 


17 Sanadnya shahih. Hadits ini i telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18053. 

18 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18085 : 


— Musnad Imam Ahmad 


ea £ Ts 0. £ Gt - s7 - Aa 3 En Pad Oo 
VA EA NAN 23 Ula 1JB ML SI  Vomrah 
SIB Ok AN Pap JB BG AYU dhie JO Iya) 

Taka Maja AS - Te Saka ON ngeh ma 
Oh IS Urea MP SK SAS S WAEI con 


Pa | 


A0. A- 


18121. Wagi” menceritakan hadits kepada kami, Sulaiman -bin 
Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari 
Abu Burdah, dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku 
mengkonsumsi bawang putih kemudian aku mendatangi tempat shalat 
nabi dan aku menjumpai Rasulullah telah mendahuluiku satu rakaat. 
Ketika Rasulullah SAW telah melaksanakan shalat, maka aku berdiri 
menyelesaikannya. Rasulullah SAW mencium bau bawang putih lalu 
beliau bersabda, "Barangsiapa mengkonsumsi jenis sayuran ini, maka 
janganlah ia mendekati masjid kami sampai baunya hilang. " Ia 
berkata: Ketika aku menyelesaikan shalat, maka aku mendatanginya 
lalu aku katakan: Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya aku 
memiliki uzur, berikanlah kepadaku tanganmu ia berkata: Aku 
menjumpainya demi Allah mudah lalu ia memberikan tangannya dan 
aku memasukkannya ke dalam kantung bajuku sampai ke dadaku lalu 
Rasulullah SAW menjumpainya dalam keadaan diperban dan beliau 
bersabda, "Sesungguhnya engkau memiliki udzur. Lali 


Jeda 5g 3 Oka aape AS GIS —YANYY 


Pa or- kah 2 1 5 3 - 3g Ta o Kn gia - 5 oi. 0 
bang Ad al Jan Al Iyan) DL Camat 03 Sa GS jai 0 
III PI JP maag Le 

18122. Wagi” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Oais, dari Hudzail bin Syurahbil, 


19 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya di dalam hadits no. 
18093 


Musnad Imam Ahmad — | 95 | 


dari Al Mughirah bin Syu'bah: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
berwudhu dan mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya. 129 


Dl u aa Gas :Yu na TN CAS SIANYY 


2. 


« 5 u 3G aa HI "JB Tia Oi ae ee Tn Ju MA 
Ii - £ 0. Ta «0-3 o ... » aa naa 

Las 01 Beta! 52 Cal YP Can gi era PI US SY du 
Ha . Pe e, P PO 5 4 2 y 53 35 . t . s 
Gila Hal LINI 1G Ale ON lo Ml dya) JB :JU 
- s PE A P Na ee MP aa 

.aE dhan Jala Upin el En ella, 

18123. Wagi' dan Rauh menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsagafi menceritakan kepadaku, 
Rauh berakata dari Jubair'”' bin Hayyah, dia berkata: pamanku Ziyad 
bin Jubair menceritakan kepadaku -dan Wagi' berkata: dari Ziyad bin 
Jubair bin Hayyah, dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berkendaraan harus 
berada di belakang jenazah dan orang yang berjalan sesuai dengan 


yang dikehendakinya dan anak-anak juga dishalatkan jenazahnya. " 
122 


o Se o 265 Na aa era AS Kb YAN 
ap ban le Jia IS ye Hb yi ai 
| SAI! 
18124. Wagi' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Alagah, dari Al Mughirah 


120 Sanadanya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya 

12! Dj dalam At-Thabrani disebutkan (Rauh bin Jubair) dan hal tersebut salah. 

12 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya di dalam hadits no. 
18080. 


— Musnad Imam Ahmad 


bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW melarang untuk mencaci 


orang yang telah meninggal dunia. "'?2 


SIB coby DE Olah BIS RI jl GAS -NMAYO 

ta ad S sg A | h: 2 PEN. £ 0 3 - 0 en 3 3 0 - 

Y Ielag Ale DI aka Al Sya) JB :JB aah Up SRI Lana 
MEI A33 SAGAI yen 


18125. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad, dia berkata: Aku mendengar 
Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


"Janganlah kalian mencaci orang yang meninggal dunia, maka kalian 


berarti menyakiti orang yang masih hidup. teng 


PM IP Walah ES AJI AKG SAS YAAYA 
AN Jhon du Al KAS 33 Sarah Me IE Cena "db as 
“» £ 2 at - of $ PI Pa PNG or an 2 
SELYI 19338 gaYI Vgonag Y lg tele AI elo 
18126. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dia berkata: Aku 
mendengar seorang laiki-laki di sisi Al Mughirah bin Syu'bah berkata: 
Rasullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mencaci orang yang . 
meninggal dunia, maka kalian berarti menyakiti orang yang masih 
hidup. 12 : 


18 Sanadnya shahih dan itu menurut pendapat Imam Al Bukhari (2/258) no. 
1392 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang jenazah, bab: larangan mencaci orang 
yang meninggal dunia, At-Tirmidzi (4/353) no. 1982 dalam pembahasan tentang 
berbuat baik, bab: hadits mengenai cacian dan An-Nasa'i (8/33 no. 4775) dalam 
pembahasan tentang Oasamah, bab: hukuman hudud berupa tamparan, Ad-Darimi 
(2/211) no. 2511 dalam pembahasan tentang biografi nabi, bab: larangan mencaci 
orang yang meninggal dunia. 
'4 Sanadnya shahih. seperti hadits sebelumnya. 
125 Sanadnya shahih. seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


“4 


Ha PARA OA SAS 1JB Up) GS SN ANNV 
J8 AJB A3 gi AA gp ea lo PA ai ui 
Mo. IE 2 Pa 2 Beng .. 22 NX 2) Ss Tara 
CAS Al Sp yA Lada Lala oya elang Me Kp MI Sg) | 
18127. Wagi” menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan 
dan Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hubaib bin Abi Tsabit, 
dari Maimun bin Abi Syabib, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengemukakan 
satu hadits dan ia mengetahui bahwa ia telah berbohong, maka ia 


termasuk salah satu dari pembohong. "8 


a A0 Tae #0. 8-0 Pe » 0 .9- 

Oi He 0 P0 AI GP torang Ula (HS) Uda —YANYA 

AL Tip SIG ARA oi Ba PA XS yi al IP Os 
«6 AG JB cie 23 tea 8 ad 53 take adil 

PI NAN PNG 3? 

LN en Pen Op ITA NE ab an KUN 
aga) ab OX Op Ju ce ima JB Te, Le da Je 
c GA 2 MEA 25 Tana Pe ba aa 
dgn) d Lai 3, SIB OS sapaa JB Kd HH IL 1J63 


Saga He NI Saga Se olah ale Io 
18128. Wagi menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 

kepada kami, dari Abi Shakhrah Jami” bin Syaddad, dari Al Mughirah 
bin Abdullah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Aku 
bertamu kepada nabi Muhammad SAW di suatu malam lalu ia 
memerintahkan agar aku berada di samping rumah untuk 
memanggang, ia berkata: Nabi mengambil mata pisau Jalu ia 
memotong-motong daging untukku dengan mata pisau tersebut. Ia 


2 Sanadnya shahih dan. hadits telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18101. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Bilal datang mengumandangkan adzan untuk shalat lalu mata 
pisau tersebut dilempar dan Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang ada 
padanya, maka merugilah tangannya?" Al Mughirah berkata: Dan 
Rasulullah SAW berisyarat kepadaku lalu Rasulullah SAW 
menceritakan tentangku kepada orang lain atau ia berkata: Aku 


menceritakannya tentangrau kepada selainmu. Li 


ana ca na SB pe 1 Tega PN ae ka HANYA 


Ae Ai Abdi Aa -JE Ra Load 
Ie lo dn Dag jai ag 3s -JE TN 


AI ya Ga je da SIB at ie ah ai s3 ce 
| Pp ea 2 una 


18129. Wagi' menceritakan kepada kami, Bisyar bin Urwah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Al Miswar bin : 
Makhramah, dia berkata: Umar bin Khaththab bermusyawarah kepada 
masyarakat mengenai diyat seorang laki-laki yang membunuh wanita, 
iaberkata: Maka Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku menyaksikan 
Rasulullah. SAW menetapkan keputusan - hukum dengan 
memerdekakan hamba sahaya (laki-laki atau perempuan), ia berkata: 
Umar berkata: datangkanlah kepadaku orang yang menyaksikan juga. 
bersamamu. . Ia...berkata: . Muhammad . bin Maslamah menyaksikan 
bersamanya. 128 


127 Sanadnya shahih. 

Abu Shakhrah Al Kufi adalah Jami? bin Syaddad Al Muharabi adalah orang 
yang tsigah dan haditsnya terdapat di kelompok ulama hadits dan Abdullah bin Al: 
Mughirah Al Basykari adalah seorang yang tsigah dan haditsnya terdapat pada - 
Imam Muslim. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud(1/48 no. 188) dalam 
pembahasan tentang thaharah, bab: batalnya wudhu karena menyentuh sesuatu: yang: 
terkena api. Telah disebutkan banyak hadits sebelumnya dengan redaksi: lain. 

2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan rebelutanya pada hadits no. 
18054. 


Musnad Imam Ahmad — . 


AE ERA sp Ip ka AS GS) Gb AAN 


0G 


WI Ie IE cal IP LAI Ta na Uu II 0G 
ai ena Nee 


18130. Wagi' menceritakan kepada kami, Tha'mah bin Amr 
'Al Ja'fari menceritakan kepada kami, dari Umar bin Bayan At- 
Taghlabi, dari Urwah bin Al Mughirah Ats-Tsagafi, dari ayahnya 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjual khamer, 
maka sesungguhnya ia telah memotong babi. " Maksudnya 


mencingcangnya. 1 


Hg -. 


AS Al HP Daya Nge Dj WAS —YANYA 


ih IE H3 op Ia gp . Ab 3 ola Up ob oi SI 
L IA Ja WK lag did Fa 


ME EYD oh BIN KAI de 


18131. Yazid menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdillah 

. menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Hushain 
bin Ugbah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Aku melihat 
nabi Muhammad SAW mencegah Sufyan bin Sahl ats Tsagafi lalu Ia 
bersabda, "Wahai Sufyan janganlah kamu menurunkan sarungmu 
sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang 


menurunkan sarungnya ke bawah. 2130 


129 Sanadnya hasan, karena terdapat Thalhah bin Amr Al Ja'fari dan Umar bin 
Bayan At-Thaghlibi, maka keduanya diterima haditsnya sementara dalam sisi 
hapalannya terjadi komentar. hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (3/280 no. 
3489) dalam pembahasan tentang jual beli, bab: nilai Khamar, dan Ad-Darimi(2/155 
no. 2102) di dalam masalah minuman, Ad-Darimi (2/1558 no. 212) di dalam . 
masalah minuman: Ibnu Abi Syaibah(6/445 no. 1660) dan Al Baihagi (6/12). 

30 Sanadnya hasan, karena terdapat Syarik dan hadits “ni telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18069. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pan P3 - 
£ LB 


TN OM 53 denda Ui dng SIS NMAYY 


Tg BN Ke MI 8 Kp :JU Aa gi Toga 0 


PRP ED ME NGA PS » oa PN 
Pen Kanan SIN pl Lal tega (Ag Conan Ceria ALS LA 


Aya MG dal Gd aa BP IE MI 
18132. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
memberitakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Al Mughirah 
bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW melaksanakan shalat 
bersama dengan kami, lalu ia bangun pada rakaat kedua dan kami 
membaca subhanallah tetapi beliau tetap berlalu. Ketika nabi 
menyelesaikan shalatnya, maka beliau melaksanakan sujud sahwi dua 
kali. Suatu ketika perawi berkata: Orang yang berada di belakang nabi 
membaca subhanallah lalu beliau memberi isyarat agar mereka 
bangun. '?! 


Pa LB AAN SO ip Loe x021G- 3 9 

nb WAH YG aa) Kian jp azan Lado —YANYY 

Pep an aa Si as. SN SN AAA TP: Ag Men EL 
Bakal! 03 JAS Gila JG Clan dalalbua Lara 1JU Co yaaia yg 
E or Ot s0 o SE (3 0 3 0 -—- Tea g 3 Tx o 
BII aa alim mal Sola Uya IR Uli Cl AAS 


IIS tania Ia HA 9 S3 ya Di Ola La Ud Utah 


51 Sanadnya shahih. 

Al Mas'udi di dalam hadits ini mendapatkan komentar tetapi ia tetap diikuti dan 
Yazid mendengar dari nabi sebelum terjadinya percampuran hadits. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari(3/92) no. 224 (Fathul Bari) bab Perbuatan di 
dalam shalat, bab: hadits mengenai kealpaan seorang imam di mana ia berdiri 
langsung pada rakaat kedua shalat fardhu. Demikian pula dengan Imam Muslim 
(1/399) no. 570. Abu Daud (1/271) no. 1034 dalam bab shalat, bab: barangsiapa 
berdiri dari rakaat kedua. At-Tirmidzi (2/235) no. 391 dalam pembahasan tentang 
shalat/ Mengenai hadits dua sujud sahwi dan ia berkata: Ia hadits hasan shahih. An- 
Nasa'i (3/19) no. 1222 dalam pembahasan tentang lupa, serta Ibnu Majah (1/381 no. 
1208 


Musnad Imam Ahmad — 


« 2 No Nan ae na Yaa D3 ea 
IE al 3S GUS OA "Oluca Ji ISS IIS laa OS elo 


2 : ... 3 Sean Io Kp “BL In 

Haa 5 SN s ISP SIB lg ale Al lp A 

18133. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Manshur, ia berkata: Aku mendengar Mujahid menceritakan hadits, ia 
berkata: Aggar bin Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan kepadaku 
satu hadits maka ketika aku keluar, dari sisinya, aku belum 
menghapalnya dengan baik lalu aku kembali kepadanya, yaitu aku dan 
temanku. Lalu aku bertemu dengan Hasan bin Abi Wajzah di mana ia 
keluar, dari sisinya lalu ia berkata ada apa denganmu? Aku berkata: 
Demikian dan demikian. Lalu Hasan berkata: Aggar telah 
menceritakan hadits kepada kami, dari ayahnya, dari nabi 
sesungguhnya nabi bersabda, "Tidak dikatakan bertawakal orang 
yang mengobati luka dengan besi panas dan orang yang meminta 
dirugiyah. ” 


oa. 


Yg aah () - ec 2 .. 3 oi £ £ 

AS 0 Il GS La Uad Cal pal Uskoe —YANY 4 
- - , 8. 0 ea (AN TN Tapi 5 2 jas, 0. Pa aa Pd 
- - o 0 DP TS & 5 eh 2 20, AO Ga oa, 
aa ya Lina Hrd JUS RN DL Gap peng AE Al 
' ea Lan Pan Dt ag - Pan PA: B, y 5 je aa 
AT Ga BI pi Considh Ol lag KIE AI elo Al Iya, JS 
38. M5 «0.9 ae ae sa aa . oo. Ta ena , 
PySola Dalan “M3 Peng Ist dil Y, ai ya Ola SI Y al 
Jr ea 
18134. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Al Mughirah 


bin Syu'bah, ia berkata: Telah terjadi gerhana matahari pada masa 
Rasulullah SAW saat Ibrahim meninggal dunia lalu orang-orang 


8? Sanadnya shahih dan hadits telah disebutkan pada hadits no. 18116. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim. 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan rembulan 
merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami 
gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang: 
Apabila kalian melihat hal tersebut, maka shalatlah dan berdoalah 
kepada Allah.” 
3 MLS SI NG OLS) dj yi 6 
Ja ol (aah 5 3. aa | 0 (Oya v Ab ya rs SU) Da au 
Dena Ba naa Ab 5 GRe tuo ALA tam oat Ng Dn 
Os 383 cal SNI Koma - clalah JSI (eka) ale Aa ce al 
AA na SE JAE ag Cor an SR ca 3 Co 
Me SB 3 SK le 3 UB AN, 
| 2 ' ' Ke NE aa i N 3 3 3 or. BA Oa " £ 
Ie Lai BOS Ol 3 bl BIS Ale Gb 8 Spa 
e- La #5 3 ' GL 5 Fa Ka 5 ST A. 3 3 5 - ea bapa PA 
Yi SAS 0 ea Ae lo AI ea 
SUS Jas as Y Uelab IT Ui CAN Aa HE IS 
Sa AI 


18135. Abu Al Walid dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ubaidilah bin Iyad menceritakan kepada kami, Iyad 
menceritakan kepada kami, dari Suwaid bin Sarhan, dari Al Mughirah 
bin Syu'bah: Sesungguhnya Rasulullah. SAW mengkonsumsi 
makanan kemudian tiba waktu shalat lalu beliau langsung berdiri dan 
sebelumnya beliau telah berwudhu kemudian aku membawakan 
untuknya air agar beliau berwudhu, lalu beliau menghentakku dan 
berkata “Letakkanlah di belakangmu” Demi Allah beliau 


88 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18095. 


Musnad Imam Ahmad — 


menyalahkan diriku kemudian beliau melaksanakan shalat lalu aku 
mengadu kepada Umar dan Umar berkata: Wahai nabiyullah 
sesungguhnya hentakkanmu pada Al Mughirah telah menyakiti 
hatinya dan ia takut terjadi sesuatu kemudian nabi bersabda, "Diriku 
tidak memiliki masalah padanya tetapi ia membawakan aku air agar 
aku berwudhu hanya kerena aku mengkonsumsi makanan dan apabila 
aku melakukannya, maka orang setelah aku akan melakukan hal 


tersebut.” 134 


e Naya Sa SAS HS) SAS -YANYA 
jin ea aa A1 ia AS JB HA 3 AI ge 


ea... EG .. 


Ce ina Ne en apa 


JI 23 SA lia Cai CSI UE Je 
18136. Wagi” menceritakan kepada kami, Bukair bin Amir 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Nu'm, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, ia berkata: Aku bersama nabi di dalam perjalanan dan ia 
membuang hajatnya kemudian berwudhu dan mengusap kedua sepatu 
kulitnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah SAW apakah engkau telah 
lupa? Nabi menjawab, "Melainkan engkau yang telah lupa dengan hal 
ini. Tuhanku SWT telah memerintahkannya kepadaku.” ' 


$8 Sanadnya shahih. 

Suwaid bin Sarhan dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban dan tidak dikomentari oleh 
para pengkritik hadits. Hadits ini terdapat pada At-Thabrani di dalam kitab Al Kabir 
(20/419) no. 1008 dan Al Haitsami menyandarkan hadits pada keduanya dan ia 
berkata pada para perawinya tsigah. 

1S Sanadnya dhaif, karena terdapat Bukair bin Amir Al Bajli. Hadits ini shahih 
telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18036 dan terjadi peralihan. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 o- AS 


Hk pat yp Te ALI AS WwI— —NANYV 


i 


maan AAA gp Ti MEP aa 


IA C KL au 1 SN aya "JB ala 
18137. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Manshur, dari Mujahid, dari Aggar bin Al Mughirah bin Syu' bah, 
dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
berobat dengan menggunakan besi panas atau minta dirugiyah, maka 


ia telah membebaskan dirinya dari tawakal. 8 


Pd 
0 Jo £ S 


ta ara CA Ii Oya Was —1ANYA 
2 Dm Nan setan 
ang R8 4 pa 5 AN NANGA, ala FTI Te & JS 


beb api Te cok ji, 3 OT Nas “JW ai se 
Ka Ol Ja Sa S3 JB Aa Aa Oa YA 
Dee NG AG LA 5) abs Up 


18138. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Al Mughirah bin Syibil, 
dari Oais bin Abi Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: 
Rasulullah SAW menjadi imam kami dalam shalat Zhuhur atau Ashar 
dan ia berdiri, maka kami mengucapkan subhanallah, lalu beliau 
bersabda, "subhanallah” dan beliau memberikan isyarat dengan 
tangannya. Maksudnya berdirilah kalian, kemudian kami berdiri. 
Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, maka beliau melakukan sujud 
dua kali kemudian bersabda, "Apabila salah seorang, dari kalian 


136 Sanadnya shahih. 
Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits telah disebutkan sebelumnya 
pada hadits no. 18133 


Musnad Imam Ahmad — 


mengingatkan sebelum berdiri secara sempurna, maka duduklah dan 


apabila telah berdiri secara sempurna, maka janganlah duduk. un 


— ar pr Kota CN “JG (as Hae —NANY4 
js LI Ab gi BB yg IN 3 J3 oi Ia 
Ta) NA PN Ia AA ". , “ 3. 
56 Mn 2 asa ARI | alay ale Il eko Ml Sya) 
AA Aa Tang “na YB El 139 cl mdemla Is 
18139. En menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Sufyan, dari Jabir bin Abdullah, dari Al Mughirah bin 
Syibil, dari Oais bin Abi Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari 
kalian berdiri, dan belum menyempurnakannya dalam posisi berdiri, 


maka hendaklah ia duduk. Apabila seseorang telah sempurna berdiri, 
maka janganlah duduk dan bersujudlah dua kali sujud sahwi. maa 


UU 3 - 2. PN) 5 aa 
AA PB Vas AA Ke: Si— —1ANt 


PPA Ai Kp SA BU EP YAN 
ea alan deh Ka bt JA GA Ob Mara naa 


- 2... .. Pi si Kan YAAA re 9 E, 
TA oley uya 23 AA . Pp) AA do Lg Kb 
De 


18140. Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hasyim 
yaitu Ibnu Hasyim menceritakan kepada kami, dari Armor bin Ibrahim 


17 Sanadnya dha'if, karena terdapat Jabir bin Yazid Al Ju'fi. Hadits telah 
disebutkan baru saja sebelumnya pada hadits no. 18132 

138 Sanadnya dha'if karena terdapat Jabir Al Ju'fi. Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya mengenai cerita perbuatan nabi pada hadits no. 18132 dan ia merupakan 
hadits shahih. 


. — Musnad Imam Ahmad 


bin Muhammad, dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia berkata: Rasulullah SAW 
berdiri di tengah-tengah kita lalu membawa berita mengenai apa yang 
terjadi pada umatnya sampai hari kiamat dan nabi akan 


memperhatikan orang yang memperhatikannya dan melupakan orang 
139 


yang melupakannya. 


P3 
IG £ AS 


SS AA) 3 OA Ea SA at DA SUKA AN 
3 AN zat PN ea bi ye ui Ii de 
- 2 2. ot P3 8 1 2 8 - Tas S 2 Sg Ta Pa Ind 


- 


dd ha lis Of as 6 TA SA 56 ak - 


#5 bu ala ia Sta Jaa ni el day 3 taking ale An 
PE Ip rn ga CA ala le Io adas Ah 
OLS EA sah SO) SAY) tanah Ie NA 3 AN 
AA GA ep SN ea Ip 
Ls op GI JS ah plg ale Ko AI Io 
si AB ad Us S3 3 AL IU Wa yel Get 


5 


189 Sanadnya hasan, karena terdapat “Amr bin Ibrahim bin Muhammad. Ia 
dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban sementara Al Ugaili men-dha'ifkannya dan 
“ termasuk langkah kita untuk menerima pernyataan tsigah Ibnu Hibban apabila tidak 

bertentangan dengan salah seorang ulama hadits. Adapun apabila bertentangan, 
maka terlihat kemudahan yang dibuat olehnya. Sesungguhnya aku menganggapnya 
sebagai hadits hasan di sini karena ia mengikuti hadits lain dan didukung oleh 
hadits-hadits yang kuat dan banyak. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Muslim(4/2217/4) no. 2891 dalam pembahasan tentang fitnah bab: Berita yang 
dibawa oleh nabi mengenai apa yang terjadi di hari kiamat. Abu Daud(4/94) no. 
4240: At-Tirmidzi (4/483) no. 2191 dan ia berkata: hadits ini hasan shahih 


Musnad Imam Ahmad — 


- S0. 


: Cin Anas? Tang lane ane” Ianna MURAI PA 

Oli ale) (ayal Low Atap dal 3 Lain elau Pit olga Add CAN, 
2 tt - 

sa sa? o aa Oni 0. or ye KET .. - 

!JB Cena Top ya JB Cimdl CH Iya di JEIL 2JB Ca 


IG ORA ee ma Lb 

18141. Abul Mughirah menceritakan kepada kami, Ma'n bin 
Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Yazid menceritakan 
kepadaku, dari Al Oasim Abi Abdurrahman, dari Abi Umamah Al 
Bahili, dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW . 
memanggilku agar aku mengambilkan untuknya air. Aku mendatangi 
kemah, maka di dalam kemah tersebut terdapat seorang wanita Arabi. 
Ia berkata: Aku berkata: sesungguhnya ini adalah Rasulullah SAW 

“dan ia menginginkan air untuk berwudhu, maka apakah engkau 
memiliki air? Wanita itu berkata: Demi Ayah dan ibuku, Rasulullah 
SAW! Demi Allah selagi langit menjadi naungan dan bumi tidak 
mengurangi jiwa, maka tidak ada yang lebih aku cintai jiwanya dari 
pada jiwa Rasulullah SAW dan tidak ada yang lebih aku agungkan, 
hanya saja tempat minum ini berasal dari kulit bangkai yang aku telah 
berikan minyak misik dan aku tidak ingin memberikan barang yang 
najis kepada Rasulullah SAW. 

Kemudian aku kembali kepada Rasulullah SAW dan 
memberitahukannya lalu beliau bersabda, "Kembalilah kepada wanita 
lersebut, apabila ia telah menyamaknya, maka ia suci.”Ia berkata: 
Maka aku kembali kepadanya lalu aku menceritakan hal tesebut dan ia 
berkata: Demi Allah aku telah mensamaknya lalu aku membawakan 
nabi air, dari tempat minum itu. Saat itu di atas tempat itu terdapat 
jubah, dari negeri Syam, sepatu kulit dan serban: Ia berkata: Nabi 
memasukkan kedua tangannya, dari bawah jubah —karena sempitnya 
ukuran jubah itu-Ia berkata: Nabi berwudhu kemudian ia mengusap 


serban dan kedua sepatu kulitnya.” '"" | 


M0 Sanadnya bagus karena terdapat Ali bin Yazid bin Ziyad. Pada sosoknya 
terdapat komentar. Demikian pula Al Haitsami mengatakan (1/217). Hadits ini 


— Musnad Imam Ahmad 


ne 


3 o- 


eni Sp Ie Cia (Aa 3 BL Wa YAN £Y 


ani Les aan dala gi 


4 


. -..- or. SD AOA ie aer Bah 
Na pesan ran 
dea AA Aa aa Pa pn ran 


18142. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 

Abdul Aziz menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Abi “Salamah, Sa'ad 
'bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Nafi” bin Jubair, dari 
Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya Al Mughirah, dia 
berkata, "Rasulullah pergi untuk memenuhi sebagian kebutuhannya 
kemudian beliau datang lalu aku menuangkan untuknya air kemudian: 
ia membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai siku tetapi sempit 
ukuran jubahnya lalu ia mengeluarkan kedua tangannya, dari bagian 
bawah jubah dan membasuhnya kemudian mengusap kedua sepatu 
kulitnya. ia 


- 50364. 4 Pa 


SAS 2 1 Cas na) Oi Nasa Kesan ab NAN Y 
Fa Ag OS :JB AR aj Sab OP dal POP NA 
ore NX 
ai Ja aini Taka 


merupakan bentuk lain dari hadits no. 18052 dan ia didukung oleh hadits yang 
populer. "Kulit apa saja disamak, maka sungguh ia telah suci” 
4! Sanadnya shahih. : 
Nafi'i bin Jubair adalah Ibnu Mat'am bin Adi An-Naufali dari para ualama 
hadits yang tsigah dari kalangan tabi'in yang utama yang dipuji oleh para ulama 
hadits. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18077. 


Musnad Imam Ahmad — 


18143. Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Al Harits Ath-Thaifi menceritakan kepada kami, dari Abi 
“Aun, dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulllah 
SAW melaksanakan shalat atau menyukai shalat memakai pakaian 
dari kulit binatang yang telah disamak. "'“2 


39. 1D 


HN KE EA AA al Oi HA AS Att 
ar ai 21 se PNP KPR or Pa 3 1 £ 33 
18144. Ibrahim bin Abil Abbas menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abi Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Abi . 
Az-Zinad, dari Urwah berkata: Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku 
melihat Rasulullah SAW mengusap bagian luar kedua sepatu 
kulitnya. ' 


8. #3 


kena ASI, Casa BEI YAN to 


18145. Suraij dan Al Hasyimi menceritakan hadits kepada 


kami juga. '4 


Lai 


(Jet BAL 4 geilg 595 2 OUR CAS YAN EN 
.... sa c # ey o- . 0 .. ag “ .. ft To. - 9 ed 


. 


"? Sanadnya dha'if, karena terdapat Yunus bin Al Harits Ats-Tsagafi Ath-Thaifi. 
Mayoritas ulama hadits men-dha'if-kannya tetapi Ibnu Adi menerima haditsnya dan 
Ibnu Hibban menganggapnya tsigah. Yasir men-dha'if-kannya. Hadits ini didukung 
oleh hadits-hadits lain. Abu Daud telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur 
sanadnya pada (1/177) hadits no. 659 dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat 
di atas tikar. 

43 Sanadnya shahih. 

Abdurahman bin Abi Zinad pada sosoknya terdapat komentar tetapi di sini ia 
mengikuti hadits lain. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18074 

"8 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya 


— Musnad Imam Ahmad 


5g 2 308 0 - 2 papa T-035 o - .. a P3 
1 Ket $ pal Una "dya OA) pa dy Ken Yan 9) 
BB En Tn Ga ebe TAN ATAP TNEI “. 8. PN ata 
SA Ap Ja Ujian Soy Sae MI lo EP Ken TT 
Fe Es. ore Do bet Pr 3 30 Pd 2 Pa or 4 “5 
Pe 2, Lp,3 “ls C3 ca yh PN Int) (alay 4s PN Jo 
| & : ot o 
aa) 
18146. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada 
kami, Ismail menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Ja'far, Syarik 
mengabarkan kepadaku, maksudnya Ibnu Abdillah bin Abi Namir 
sesungguhnya ia mendengar Abu Sa'ib, hamba sahaya, dari Hisyam 
bin Zahrah, dia berkata: Aku mendengar Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata: Nabi SAW keluar melakukan perjalanan lalu beliau singgah 
di sebuah tempat untuk membuang air besar dan aku mengikutinya 
dengan membawa seember air kemudian aku menyiraminya lalu 
beliau berwudhu dan mengusap kedua sepatu kulitnya.” 3 
bea Th Tb Da Ae TE ueabi 
BE 1 sbb G5 SUS GAS OLS B5 NAN LV 
x ae: Net - ? C» Oo .. » - - 2 . 3- 0. 
DIM Spg Oi 3 3 BN 3 aa Jp an) 3 
—. | nia 3 5 2... 5 Si 2... Pep at 
Byit3 AS 33 ca) EA de Ja SU HJB tlh 
- P o 3 3 b: 3 st 
| “Jl Asoy la 
18147. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada 
kami, dari Warad hamba sahaya Al Mughirah, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah kalian 
terhadap bergosip, meminta sesuatu yang bukan haknya, mengubur 


M5 Ganadnya hasan, karena terdapat Syarik bin Abdullah. Ia bukan sosok Syarik 
yang kami anggap haditsnya baik juga sebab itu adalah An-Nakha'i tetapi keduanya 
jujur dan memiliki kesalahan. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 18077, 
adapun Abu As-Sa'ib, budak dari Hisyam bin Zahrah, maka ia adalah sosok yang 
Isigah dan haditsnya termuat di dalam Shahih Muslim. 


Musnad Imam Ahmad — juij 


.anak perempuan hidup-hidup, durhaka terhadap kaum ibu dan 


menyia-nyiakan harta.” "S 


us baal! Pe ss (aa aa (alas Ha YA EA 


ae Pa AA 2 ea oo 2 TS E DI na € 
—d ol ka :JB Ta) Gea tuas Jl & 20 &1 A3 Up ) 
SA Ba SA HR aa 
“ C3 Lal Hu ye 
18148. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepadaku, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Mughirah bin 
Syibil, dia berkata: Aku mendengarnya menceritakan hadits, dari Yais 
bin Abi Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah: Sesungguhnya nabi 
berdiri pada dua rakaat lalu suatu kaum membaca subhanallah. Ia 
berkata: Maka aku melihat nabi kemudian juga membaca subhanallah 
dan melanjutkan shalatnya kemudian melakukan sujud dua kali 
setelah mengucapkan salam, lalu ia berkata: Seperti ini kami 
melaksanakannya bersama nabi Muhammad SAW, dimana beliau 


ragu di dalam bacaan subhanallah.” ' 


PE oi Tab Tea GIS CaPe Oh TIP SAS ANA 
DIA JB TA oi BRA HIS 33 LP AE 6 
or 4 2, Y AA. 90 . 0 - - aro C0 o ... 
ie DI kp Sya Oya Tan Va JI SN AKB op Gak 
4 3 ' 7 Tp aga - s or - ngan ta 2 PSA Kp. Ta Mae 
Al ap Jan Kama HI S3 JB AR EA taka 


4S Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18065 
197 Sanadnya dha'if, karena terdapat Jabir Al Ju'fi. Hadits ini shahih telah 
disebutkan pada hadits no. 18081. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 


Dp Y 2153 Aa Ya Y 2JE Dual ja rail 1S ea aa ala 
LIL AN On 23 K5 deng aah dalah f 
Maa Na nnti 
Ip 3 MA JGA 3 3 183 Ja Pk 


KY ag Pe ve 3 AI 


18149. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Al 
Mughirah bin Syubail menceritakan kepada kami, dari Amir", dari 
Warad sekertaris Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Muawiyah 
menulis hadits kepada Al Mughirah bin Syu'bah, "Tulislah kepadaku 
sesuatu yang telah engkau dengar, dari Rasulullah SAW lalu Al 

. Mughirah memanggilku dan berkata: Aku menulis hadits kepadanya: 
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ia 
selesai melaksanakan shalat maka ia mengucapkan, "Tidak ada tuhan 
selain Allah Dzat Yang Maha Esa tidak ada sekutu Bagi-Nya. Bagi- 

. Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Allah SWT Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Ya Allah Tidak ada yang dapat mencegah 
terhadap sesuatu yang Engkau telah berikan dan tidak ada yang 
dapat memberi terhadap sesuatu yang Engkau telah larang. Tidak 
akan berfungsi pemilik Besungguan karena kesungguhan berasal 
dari-Mu." 

| Dan aku mendengar beliau melarang dari bergosip, banyak 
bertanya, menyia-nyiakan harta, mengubur anak perempuan hidup- 
hidup, durhaka kepada kaum ibu dan meminta yang bukan haknya. sa 


18 Kata “an (baca: dari) gugur dari At-Thabrani . 
149 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada hadits no. 18108 dan Al Mughirah 
bin Syubail Al Ahmasi merupakan seorang tabi'in yang tsigah. | 


Musnad Imam Ahmad — 


B- 0 


209 GP) AE PSA Upi eng 


VJ Ga Sat Ag RAN PA Gp AA oi aa YA 


poeta mnt sean ear yu 
bh Ay ae en Kant 


18150. Ali menceritakan kepada kami, Al Jurairi mengabarkan 
kepada kami, dari Abdur Rabih, dari Warad, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, dari nabi SAW apabila ia selesai mengucapkan salam, maka 
ia mengucapkan, "Tidak ada tuhan selain Allah Dzat Yang Maha Esa 
tidak ada sekutu Bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala 
puji dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Tidak 
.ada yang dapat mencegah terhadap sesuatu yang Engkau telah 
berikan dan tidak ada yang dapat memberi terhadap sesuatu yang 
Engkau telah larang." Seperti hadits Al Mughirah hanya saja ia tidak 
menyebutkan masalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. ' 


Ke Ci Sa 3 Aa 
TA Ga Pa aah IP AA oi IA IP yu 56 


Es Ag aa 


IG IE TA sb IE lg seba Te Er HA p 


18151. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata: At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Bakar, dari Al 
Hasan, dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, Bahwa Nabi 
SAW berwudhu lalu mengusap ubun-ubunnya, mengusap kedua 


80 Sanadnya hasan, karena terdapat Ali bin Ashim Al Wasithi dan hadits ini 
menjadi mutabi' hadits lain. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya peda hadits no. 
18149 dan 18108. 


— Musnad Imam Ahmad 


khufnya serta serbannya. Bakar berkata: aku mendeganya dari Ibnu Al 
Mughirah. '”! | 


IL CAP 3 US) 53 dak 2 SEE AAN 


AL ra 3. 


Ha ee IG op asal? TN ana 
Pd tea Ja GG jan HJ oma HI DI ph 
LA IE NI 3 PF SL SU ola 


Ag Aga pi GE SN GP Ab ah al 
je e LG :$ cant Gamma 4 BI Jas Pa Ja Lp ah 

Ala pemni OG tb ag Meat Pi E5-ju 
«....:18152. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Zakariya, dari Amir berkata: Urwah bin Al Mughirah menceritakan 
' kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Aku bersama Rasulullah pada 
suatu malam di dalam suatu perjalanan lalu Rasulullah bertanya 
kepadaku Apakah engkau memiliki air? Aku menjawab: Yah! Lalu 
Rasulullah SAW turun dari kendaraannya kemudian pergi dariku 
sampai membelakangiku di kegelapan malam. Ia berkata: Rasulullah 
SAW memakai jubah, beliau mencoba mengeluarkan tangannya dari 
“jubah tersebut tetapi tidak bisa dan beliau pun mencoba 
mengeluarkannya dari bagian bawah jubah kemudian membasuh 
kedua tangannya dan mengusap kepalanya lalu aku ingin melepaskan 
sepatu kulitnya, nabi bersabsa, "Tinggalkan keduanya, Iuaka 
| sesungguhnya aku mengenakannya keduanya dalam keadaan Suci," 

lalu beliau mengusap kedua khufnya tersebut. 1323 


43 Sanadnya shahih, Hadits ini telah disebutkan sebelum pada hadits no. 18052. 

52 Sanadnya shahih. 

Para perawinya masyhur. Zakariya adalah Inu Za'idah. Amir adalah Ibnu 
Syarahbil Asy-Sya'bi, hadits ini telag disebutkan pada no. 18112. 


Musnad Imam Ahmad — Luas) 


HA (IUP kta SS CS Ab Moy 

P 2 y, 2.3 sie Hah Ta o - : - ah o- 0. 
AN Gan Sa Sa AR 33 Gasa AE Kal ara Sea 
Pa AN aa open Ta dn SA MA Sa Ua 
—g Jab Weritl KA 3 Ugid ia PB AI DS IL ala 

- 2. ag . 

- Ke aa ka” CET “3 .0 Tan (aa e - 
HE SE SA Hb GA B5P JS sd ala la 
So 


2 KAA R eea 8 Pe ara a Daan SAE 
II Hei SE Ira IE Ka Ih H6 OS) JB Kah 


Nya da 

18153. Wagi' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 

kepada kami, dari Abi Shakhrah, dari Al Mughirah bin Abdullah, dari 
Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Aku bermalam bersama 
Rasulullah SAW pada suatu malam lalu beliau memerintahkan agar 
aku berada di samping rumah untuk memanggang, ia berkata: Nabi 
mengambil pisau lalu memotong-motong daging untukku dengan 
pisau tersebut. Ia berkata: Bilal datang mengumandangkan adzan 
untuk shalat lalu pisau tersebut dilempar dan Rasulullah SAW 
bersabda, "Apa yang ada padanya, maka merugilah tangannya?" Al 
Mughirah berkata: Dan Rasulullah SAW mengambil diriku lalu 
Rasulullah SAW menceritakan tentangnya kepadaku kepada selainmu 
atau ia berkata: Aku menceritakannya tentangmu kepada selainmu.”'? 


- 
4 
- 9 


G3 ? Hana o- ( - - Papa 
Kaban) UII AS Op Ia WAS "5 d— —1ANo£ 
ore - 0 ar Aa menta Pa Gino. 02. 0. 2 - £ 01 3 0 
AS Ti 00 IN ON IE AJI Aa oi SPP USA Oa 
Pe - . d9 


o - -. Nae eno Ai GR 3 - 9 0 2 Bana 
ema Aa Op Spb Ju CS LAS 1 3 43 SL 
PN P) Ba 3G or Lo. 8. 2 ae. an 3 er tah 2, y ig - 
C3 3 aa GP tele Tai Ga ida takan KIE AI elo AJ yaa) 


- 


4 


. 7 
SI Gi ale 


"8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan terdahulu pada hadits no. 18128. 


— Musnad Imam Ahmad 


18154. Wagi' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaid Ath- 
Tha'i dan Muhammad bin Oais Al Asadi menceritakan kepada kami, 
dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi, dia berkata, "Sesungguhnya orang 
yang pertama kali diratapi kematiannya di kawasan Kufah adalah 
Oarazhah bin Ka'ab Al Anshari lalu Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 


yang kematiannya diratapi, maka sesungguhnya jenazahnya akan 


disiksa karena ratapan tersebut di hari kiamat.” 12 


3 Ip 13 WOMAN olan 5G AS) Bab —1ANO0 
“ Dan PN je AKG Ula s4" “03 Oi ate - ara 
Ir IS Ig EA ak AN Ol AA 3 Ima 2 GENG 
NY Ke IX os Y3i s3 3 Is Het an & 
.35 18155. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Mis'ar dan 
Sufyan, dari Ziyad bin Ilagah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, 
sesungguhnya nabi senantiasa melaksanakan shalat sampai kedua 
kakinya membengkak lalu saat dipertanyakan kepadanya, maka beliau 
menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang 
bersyukur. »155 1 Nana 


Cg pp Bls Ag ei GP S9 GAS NAN ON 

La pi Ke oa Ga yi YA 
18156. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Yunus bin.-Abi 

- Ishag, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al Mughirah, dari ayahnya 


11 Sanadnya hasan, karena terdapat Ali bin Rabi'ah dan hadits telah disebutkan 
pada hadits no. 18058. 
58 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18114. 


Musnad Imam Ahmad — 


sesungguhnya nabi memakai jubah, dari romawi yang memiliki kedua 


lengan baju sempit. ai 


- - 
pa 
LG 


AG BAG 1JB Olah GAS 4S) CAS NAN 


TA pa al DA IP cab IP DE Ip 

2 aan ema en Oa ana Abu 
Enda Lab ja Sakay ME MN elo Ml Iya) JB 1JE KAS 
- Pa .0o BA on. PP Ea “. Pa PA 0 3 
IN Aa Top Ig GS AAN Gia alaas RT st Ah 


Troli 


18157. Wagi' menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Abi 
Ishag, dari Asy-Sya”bi, dari Urwah bin Al Mughirah, dari Maimun bin 
Abi Syabib, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa menceritakan sebuah hadits padahal ia 
mengetahui bahwa ia telah berbohong, maka ia merupakan salah 
seorang pembohong." Abdurrahman berkata maka ia salah seorang 
pembohong." ' 


30.3 - tara d2), kearta Ka Ja nga . 


. 


10, 


ep 3 3 -JU 2g S3 rae rEl) 
18157p. Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Syu'bah 


menceritakan kepada kami, Habib bin Abi Tsabit menceritakan 


kepada kami, lalu Rasulullah SAW mengemukakan hadits yang sama 


dan ia berkata, "Maka ia merupakan salah seorang pembohong. ”' 


6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan bagian dari hadits no. 18052. 
'”7 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18101. 
58 Sanadnya shahih dan ia seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pt - 


ap Kana Bah Ai Ii IA GIS ep) GAS NANGA 
Seri aga 2 ad KAN SA “JG gk 
AI, C3 Oi pa dab Se Ja) 


IN ae 0 


Mai 2s A Feed Ia ale Part Si de P3 ip JG Pa 


BU MX CP Lis ASI Aa DK Pan Ora 3S 


He C3 ale ea 3 26 Ae ea Ah 
SIG pe Ch Ulet SI dls CN ai Aa) 


ore 2... #8. 


dgn Ie GP JUS Haa Jb Pe 
ln ala ala WN KD de a.l 


18158. Wagi” menceritakan kepada kami, Yunus bin Abi Ishag 
menceritakan kepada kami: Aku mendengarnya, dari Asy-Sya'bi, ia 
berkata: Urwah bin Al Mughirah menjadi saksi untukku atas ayahnya 
bahwa ayahnya menyaksikan Rasulullah SAW bahwa ia pernah 
melakukan perjalanan Jalu Rasulullah SAW singgah di suatu tempat 
dan para sahabatnya mengikutinya. Ia berkata: Rasululah SAW ingin 
membuang air besar kemudian ia datang, maka aku membawakannya 
seember air untuknya dan di atasnya terdapat jubah buatan romawi 
yang memiliki lengan sempit. Ia ingin mengeluarkan kedua tangannya 
tetapi keduanya sempit lalu ia mengeluarkannya, dari bawah jubah. ia 
berkata: kemudian aku menyiraminya air lalu Rasulullah SAW 
berwudhu. Saat sampai pada kedua sepatu kulitnya, maka aku 
menurunkan tubuhku untuk mencopot keduanya lalu ia berkata: 
Jangan! Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam kondisi 
suci. Ia berkata: kemudian Rasululah SAW berwudhu lalu mengusap 
kedua khufnya. Asy-Sya'bi berkata: Urwah menjadi saksi untukku 


Musnad Imam Ahmad — 


atas ayahnya di mana ayahnya menjadi saksi atas perbuatan 
Rasululiah SAW. '? 


A5 Ip Oh EA oya KE AS ANA 
Te Ke 0 sa Sena JB 3 


2 3 ny 


HA UN JA GA dip Ie 
Sewa Su rbu, D3 


18159. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, ia berkata: Aku 
mendengar Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Sesungguhnya nabi 
senantiasa melaksanakan shalat sampai kedua kakinya membengkak 
lalu ketika ditanyakan kepadanya, "Bukankah Allah SWT telah 
mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan 


datang?" maka beliau menjawab, "Apakah. aku tidak boleh menjadi 
»160 


.. 


hamba yang bersyukur. 


Hadits Adi bin Hatim Ath-Tha'i RA'”! 


Hani 3 Ily H3 Kab PJ Gi AAN 
oa 13 Ai la Io By PI yi ana Bb 


so. 3 


SEP sh ml Ag OS UP 3 tag 


12 Sanadnya shahih. Ini merupakan bentuk lain dari hadits no. 18113 dan 

pengalihannya 
“ Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan pada hadits no. 18155. 

8! Ja adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'id bin Al Hasyraj Ath-Tha'i 
seorang sahabat nabi yang terkenal yang mulia dan masyhur. Ia masuk Islam setelah 
saudara perempuannya Safanah. Ia termasuk pembesar di masa Jahililiyah dan Islam. 
Ia ikut serta bersama Ali dalam perang Shiffin dan perang Jamal kemudian ia 
meninggalkan kota Kufah dan ketika ia muncul di dalamnya, maka ia mencela 
Utsman. Ta berusia seratus delapan puluh tahun dan wafat pada tahun 66 Hijriyah. 


1209 — Musnad Imam Ahmad 


18160. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Simak 
menceritakan kepadaku, dari Tamim bin Tharafah, dari Adi bin 
Hatim, dari nabi SAW, "Barangsiapa melakukan sumpah..lalu ia 
melihat sesuatu yang lebih baik, dari sumpahnya, maka hendaklah ia 


melakukan sesuatu yang lebih baik itu.” '? 


J5 ES PSI Cute 23 Sa ISA YAN 

AS 1JU Gale la -JE SI PS IE UAP PSI 

SPA m0 Angke 
AI pa tapa LA Up SG gita AA JUS Ahad 

1 OKE cas Hi By 33 JB bata 1 SL, 


A55 Aaj op Pia jt J3 Ale Oa Eh JB 2 


ato Ice 3 


an aa nat Ol asas AS UAS at Di ON 


ai Je Ih Bs Ja Ia SB EL up 6 
| 18161. Yahya bin Sa'id dan Wagi' menceritakan kepada kami, 
dari Zakariya, Wagi” berkata dari Amir dan ia berkata: Yahya di 
dalam haditsnya berkata: Amir telah menceritakan kepadaku hadits, ia 
berkata: Adi bin Hatim menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hasil buruan dengan pisau 
bergagang, nabi bersabda, "Apabila mengenai bagian tajam pisau, 
maka makanlah dan apabila mengenai gagang pisaunya, maka ia 
bangkai.” dan aku bertanya kepada Rasululah SAW mengenai buruan 
seekor anjing, Wagi” berkata: "Apabila engkau melepaskan anjingmu 


122 Sanadnya shahih. 

Tamim bin Tharfah Ath-Tha'i termasuk tabiin yang tsigah dan haditsnya 
terdapat pada Shahih Muslim. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
11667. 


Musnad Imam Ahmad — j2ig 


dan engkau ucapkan nama Allah, maka makanlah." lalu beliau 
bersabda: "Buruan yang dapat engkau pegang dan anjing tersebut 
tidak memakannya, maka makanlah, sesungguhnya perburuan yang 
dilakukan oleh anjing, berarti itu hasil .sembelihan. Seandainya 
engkau menjumpai bersama dengan anjingmu terdapat anjing lain 
dan engkau khawatir perburuannya dilakukan oleh anjing lain 
tersebut dan hewan buruan yang ada telah mati, maka janganlah 
engkau memakannya karena sesungguhnya engkau menyebutkan 
nama Allah pada anjingmu dan engkau tidak menyebutkannya pada 


anjing yang lain.” La 


Pi - d - PA Tg 23 » “ “ad Pt 

Wa—— :YL53 aa (Ay glaa 219 CS bab —YANYY 

$ 2 30 IL UX 2 8 - o 2 - 0. S- to 0 aoi 

Jo—, JB :JB “la Bea aan ak Gala 
2. De 3m 33 PIA or x BA 

Apa UR Ma pia Mag dala Ol lo 


Oo La Loco. 2 ae - 9 ce S0 
dag A3 C3) Ca Taat TAN ane Ta OR Mn aa 
5 22 -. -..$ o-- » Eo om. 
ad aa AN ai al aa ea v Sp YG (aa AA 
18162. Wagi' dan Abu Musiah Al Ma'na menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim Ath-Tha'i berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dari masing-masing kalian 
kecuali Tuhannya akan berbicara kepadanya dan tidak ada di antara 
dirinya dan Tuhannya tersebut penterjemah. Seseorang akan melihat 
kepada orang yang berada di bagian kanannya, maka ia tidak melihat 
kecuali orang tersebut mempersembahkan sesuatu dan saat ia melihat 


188 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini telah disebutkan sejenisnya 
pada hadits no. 17679 dan hadits no. 17681. Lihat At-Tirmidzi hadits no. 1471, An- 
Nasa 'i (7/180), At-Thabrani di dalam Al Kabir (17/72) dan Al Baihagi(9/246). 


— Musnad Imam Ahmad 


ke arah kiri, maka tidak ada yang ia lihat kecuali orang tersebut 


mempersembahkan sesuatu dan saat ia melihat ke bagian depan, 

maka ia berhadapan dengan api neraka. Barangsiapa, dari kalian 

dapat menjaga api neraka walaupun dengan satu biji kurma, maka 
lakukanlah. " 


Kei An app Ob Es (S9 SAS —ANAY 
Da Ia gan na Teh aa 
Ap AA ph ga - Jas ala Ala Al Ke 


YAN Go Haa de Sd JB SP Unggah 


8 2. oo. 


| Bag YAN AI Be 
18163. Wagi” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz, yaitu Ibnu Rafi”, dari 
Tamim bin Tharafah, dari Adi bin Hatim sesungguhnya seorang laki- 
laki berkhutbah di sisi Rasulullah SAW lalu ia berkata: Barangsiapa 
taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia telah mendapatkan petunjuk 
dan barangsiapa melanggar keduanya, maka ia telah sesat. Rasulullah 
SAW: “bersabda, - "Engkau menjadi seburuk-buruknya khatib, 
ucapkanlah barangsiapa yang melanggar Allah dan rasul-Nya. Ji 


14 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer, Khaitsamah adalah Ibnu Abdirahman. 
hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (8/140)(cetakan asy-sya b), Muslim 
(2/703) hadits no. 1016, At-Tirmidzi (4/611) hadits no. 2415 dan ia berkata hadits 
ini hasan shahih. 

163 Sanadnya shahih. 

Abdul Aziz bin Rafi” al Asadi Abu Abdil Malik al Makki kemudian AT Kufi 
adalah sosok muhadits tsigah. Para ulama hadits memujinya dan haditsnya banyak 
terdapat di kalangan kelompok muhaditsin. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Muslim (2/594) hadits no. 870 dalam pembahasan tentang shalat jum'at dan 
sejenisnya Abu Daud (1/288) hadits no. 1099 dalam pembahasan tentang shalat, 
bab: Seorang laki-laki berkhutbah membawa anak panah, An-Nasa'i (6/90) hadits 
no. 3279 dalam pembahasan tentang pernikahan, bab: sesuatu yang dimakruhkan 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
Pen 


WAE OA OP CI OK AS S3 AS NAN 

Tg Sae) ot X “5 8 3 - - o 2 - 0 2 
18 tel aa DI lo AP Ab 3 SAE LAI 
Ab TAK emg IS SAS Ita J9 IBL AI Ol KU pat 

18164. Wagi” menceritakan kepada kami, Sa'dan Al Juhani 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Khalifah Ath-Tha 'i, dari Adi bin 
Hatim, dari nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa dari kalian 
ingin menjaga diri dari api neraka, maka bersedekahlah walaupun 
dengan sebutir kurma. Barangsiapa yang tidak memilikinya, maka 


dengan ucapan yang baik.” 6 


CA GP toga UP el GIS (AS) Al NAN AO 
ora KN 2 ka Ng ba EA - 02 . 0 DB. 0 - 
2 Ie ge yan :JB (OI j3 SAS YP telan 
Bpk IE TS CA ata 53 ta 
18165. Wagi' menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 
Hammam, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang hewan buruan dengan pisau bergagang lalu 
nabi bersabda, "Janganlah engkau memakannya kecuali mata pisau 

itu menusuknya (bukan gagangnya).” "7 


dari lamaran, Ath-Thayalisi (1/20) hadits no. 13 dalam pembahasan tentang 
tauhid/hadits tentang keagungan Allah SWT. 

16 Sanadnya shahih. 

Sa'dan Al Juhani adalah Ibnu Basyar. Ibnu Hibban menganggapnya tsigah. Abu 
Hatim berkata: Ia orang saleh. Ibnu Khalifah Ath-Tha'i berkata: Muhil adalah 
muhadits yang tsigah dari kalangan tabi'in. Haditsnya terdapat di dalam Shahih Al 
Bukhari dan hadits ini sangat populer sekali. Lihat shahih Muslim (2/703) hadits no. 
1016 dalam pembahasan tentang zakat, bab: anjuran melaksanakan sedekah: An- 
Nasa 'i (5/74) hadits no. 2552, Ath-Thayalisi(1/180) hadits no. 853 

17 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Manshur adalah Ibnu Mu'tamir dan 
Ibrahim adalah An-Nakha'i serta Hammam adalah Ibnu Al Harits An-Nakha'i. 


— Musnad Imam Ahmad 


-, 
Pen Id 


S5 SA UI 


Lo 


— s (Hla—a , Wah 8 An KE 5 


08 -3 


UII Ig GR JB LI IL ae IP ba ip 


IG de an Aid da dl 

18166. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Simak, dari Murai bin Oathari, dari Adi bin Hatim Ath-Tha'i, ia 

berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW sessungguhnya kami 

berburu hewan buruan dan kami tidak memiliki pisau kecuali batu dan 

potongan tongkat, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Alirkan darahnya 

dengan apa saja yang engkau kehendaki dan ucapkanlah nama Allah 
wr 


?., 
o Joo 5D 


ANA PA TA Pa (ane IR NAN 

CA yi dh jap HA Kp kaga - JG Sp oi ap 
Al ala lo d5 JB :J6 (AL oi Gap 3p La 
5 ed SE Api V3 UE lp uni dp Ul Yi 


. 9. a13 # 


18167. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
'Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, ia berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Amr budak, dari Al Hasan bin Ali 


Hadits telah disebutkan sebelumnya berupa hadits yang lebih sempurna di dalam 
hadits no. 18161 dan lihatlah Sunan Ibnu Majah(2/1072) hadits no. 3215. 

168 Sanadnya shahih. 

Murai bin Oathari adalah seorang yang tsigah. Tidak ada seorang ulama 
haditspun yang melakukan tajrih terhadapnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud(3/103) hadits no. 2824 dalam pembahasan tentang berkurban, bab: 
penyembelihan dengan batu, An-Nasa'i(7/194) hadits no. 4304 dan Ath-Thayalisi 
1/342 hadits no. 742 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan hadits, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa melakukan sumpah lalu ia melihat sesuatu 
yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah ia melakukan 
sesuatu yang lebih baik itu dan bayarlah kifarat sumpahnya.” '” 


AL o- Ha 


Bh 5 Pama ara (pa X6 SIS —YANAA 


SI Ko Ijin IG JB GI gi Cat 53 Jaka yA Al Le 


Kar Gi asa IU al Ka PE ya Ht ala 
18168. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan - 
menceritakan kepada kami, dari Abi Ishag, dari Abdullah bin Ma'gil, 
dari Adi bin Hatim, ia berkata: Rasulullah SAW brsabda, 
"Barangsiapa dari kalian dapat menjaga diri dari api neraka, maka 


bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma." 


P3 - 3 0. Pt 


Tas Mo — YG ujian elo ya IS Ab YAN 

S3 Ian gi bana Gini Balap 

Na dg SAS ajak GA JB GO gl dl 3 
IIA Aja dai Ob G3 Ga 3 ON AA JB 


18169. Abon dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Amr bin Murrah, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim, ia berkata: 
Rasulullah SAW mengemukakan tentang api neraka-Ibnu Ja'far 
berkata-Maka berlindunglah darinya dan wajahnya terlihat 


'9 Sanadnya shahih. 
. Abdullah bin “Amr budak dari al Hasan adalah muhadits yang fsigah. Para ulama 
menerima haditsnya dan hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18160 
7 Sanadnya Shahih. 
Para perawi haditsnya tsigah. Telah disebutkan terdahulu dan hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18164 


an Musnad Imam Ahmad 


bersungguh-sungguh mengatakan, "Jagalah diri kalian, dari api 
neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Apabila kalian tidak 
memilikinya, maka dengan ucapan yang baik.” LA 


3 0. 3 


Pa Kebal YG ujiaa ala ya! AS ab —YANV. 
I— Sae Kanaan JB: AI Az JG TA 2 (3 . s 
3 aa D3 Au sa sn Para 3 Sa Adi duta 
18170. Abdurrahman dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhil bin 
Khalifah, ia berkata: Abdurrahman berkata: Ia berkata: Aku 
mendengar Adi bin Hatim berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah 
sebutir kurma. Apabila kalian tidak memilikinya, maka dengan 
ucapan yang baik. "7? 
oi Jab ya aa (63x Ujian Hj Saba SAS NANVI 


0 39 - 


LI os, (IG SP Ha -JG Pa pa -JB ST 
ala ae Ah ea daan DAU Wana Sus SI 
La E Le E 0 


AM dat Er Be ak jo 


2gb Je ai Pe da dee ce PASI “JG 
18171. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Masrug, ia berkata: 


2 


Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 


17! Sanadnya shahih. 
12 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18168. | 


Musnad Imam Ahmad — 


Adi bin Hatim dan kami memiliki tetangga atau orang asing dan 
teman dekat di kawasan Nahrain sesungguhnya ia bertanya kepada 
Rasulullah SAW, lalu ia berkata: Aku melepas anjingku lalu aku 
jumpai bersama dengan anjingku terdapat anjing lain yang ikut 
melakukan perburuan. Aku tidak tahu mana di antara keduanya yang 
melakukan perburuan, nabi bersabda, "Maka janganlah engkau 
memakannya, sesunggguhnya engkau telah mengucapkan nama Allah 


pada anjingmu dan tidak mengucapkannya pada anjing yang lain"? 


an SI ya Hb Eee Like Gi MASA SAS —NANNY 
Je el let KN Maan AE CA yP 


23 

18172. Muhammad bin Ja'far menceritakan kenali kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Asy-Sya'bi, 
dari Adi bin Hatim, dari nabi SAW seperti hadits di atas.'' 


0.3 Do 3 0- ro. Pa 


Bea an Na 


0. 


ob aan dna do 5 


Lang 3 233, GS La RA os olga yee 

18173. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rafi' mengabarkan 
kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Tamim bin Tharafah Ath-Tha i 


13 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari pada awal 
bab sembelihan(9/599) hadits no. 5475 (Fathul Bari) dan Muslim(3/153) hadits no. 
1929 di dalam masalah hewan buruan, Abu Daud 3/110 hadits no. 2854: At- 
Tirmidzi (4/68) hadits no. 1470, An-Nasa'i 7/180 hadits no. 4264 dan semuanya di 
dalam masalah hewan buruan. 

1 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan hadits, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa melakukan sumpah lalu ia melihat sesuatu 


yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah ia melakukan 


sesuatu yang lebih baik itu dan tinggalkanlah sumpahnya itu." -3 


0320 1, 35 o- 


Pep ME ES aa AAS 3 AE 
—aa Fin da da 5 -4 “JG (Ie se 
ta J8 3 Do JS del HS GAN Ih MY 
MI BY aa Ie LSG SL SE GI Lela 
3 Lai Gb bt Jp GH 106 Gpp ya IS S 
ca Apaan 3 IU Wala 23 ba UG 1G Jar 
LSI Jas :e Aa Jas Cs ar, SS spa Ara su) 
s OR ON Bah uan -. 
Ha 3 OA MK rd Le Sale 
ai - 0 AR 2 ana 3 ore p - 9 peri ra ee 0 
Ae 
Op H3 ia ULA Co Ca JI ce AI Cl DS) dala 
RN FI 2 Aa Au aan J - aa ba 
& Ha og - Lot. 
Pe tua ab abu gl hut Yale 
Aa IIS te jg Ale pal PS SI JA JG NS Jas Li 
PN 3 Ps o & 
Y JB Jas Ud telaah ah 33 UI Jom L 103 JB 
SS upah au ye 


15 Sanadnya shahih, telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18167. 


Musnad Imam Ahmad — 


18174. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, 
Mujalid menceritakan kepada kami, dari Amir, dari Adi bin Hatim, ia 
berkata: Aku mendatangi Rasululah SAW lalu ia mengajarkan aku 
agama Islam, menyebutkan kepadaku kriteria shalat dan. bagaimana 
agar aku melaksanakan shalat tepat waktu kemudian nabi berkata 
kepadaku: "Bagaimana engkau wahai Abu Hatim apabila engkau 
menaiki kendaraan, dari istana kota Yaman dan engkau tidak takut 
kecuali kepada Allah sampai engkau singgah pada istana Al Hairah," 
ia berkata: Aku menjawab: wahai Rasulullah SAW di mana kuda- 
kuda yang berisi dan penunggangnya. Nabi bersabda, "Allah SWT 
mencukupkanmu dengan satu kuda berisi saja dan siapa lagi yang 
lain," ia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya 
kami adalah suatu kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini 
beserta senjata, maka apa yang halal bagi kami darinya?Nabi 
bersabda, "Dihalalkan bagi kalian (buruan yang ditangkap)oleh 
binatang buas yang telah kamu didik dengan melatihnya untuk 
berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah 
kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan 
sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). 
Anjing atau burung elang yang engkau telah ajar kemudian engkau 
melepasnya lalu engkau menyebut nama Allah SWT kepadanya, maka 
makanlah (hewan buruan) yang ditangkap untukmu." Aku berkata: 
Bagaimana pendapatmu apabila anjing-anjing kami bercampur dengan 
anjing-anjing orang lain saat kami melepasnya, maka nabi menjawab: 
"Janganlah engkau memakannya sampai engkau mengetahui bahwa 
anjingmulah yang menangkap (hewan buruan) untukmu." Aku 
berkata: Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya kami adalah suatu 
kaum yang melempar (hewan buruan) dengan pisau bergagang, maka 
apakah halal bagi kami? nabi bersabda, "Janganlah engkau memakan 
apa yang dikenai oleh gagang pisau kecuali (hewan) yang engkau 
sembelih." | 


176 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ea Sa Lai Z6 Je YG dh 3 a86 J3 ol, sai Ove 
Neng Y5 « ale ed 3 Fl AI ls Geli ISI TT 

18175. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Sulaiman, dari Asy- 
Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah 
SAW ! Sesungguhnya tanahku adalah tanah hewan buruan. Rasulullah 
SAW bersabda, "Apabila engkau melepas anjingmu dan engkau telah 
menyebutkan nama Allah, maka makanlah (hewan buruan) yang 
ditangkap oleh anjingmu untukmu apabila ia terbunuh. Apabila 
anjingmu memakannya, maka janganlah engkau memakannya, maka 
sesungguhnya ia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Apabila 
engkau melepas anjingmu lalu ia bercampur dengan anjing yang 
tidak engkau ucapkan nama Allah padanya, maka janganlah engkau 
memakannya karena engkau tidak tahu siapa yang membunuh hewan 


buruan itu. "7 


o B3 0 an e - Pe £ 
Oi Kaban HP Ola ey Plh Ul dang Gabe YANVA 


sg - - o ? 214 00 3S s 1 0. Geo. #0. - 
J Ps 3 CP Ab UJ ani :JG Bh IA. 0 


18171 dan arti dari al Maganib adalah kuda-kuda merupakan bentuk jamak dari 
gunbun. 
17! Sanadnya shahih, telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18171. 


Musnad Imam Ahmad — TERI | 


Snp Ga BIS Saja S3 ag alah Ja 
Ha He Hi SAN Ui Ja 
Bole DS Op uga HS AS OB JII Mia LA YP Al, 


1 90EC 3 0 


JS eka TEA Ko IP Je HN JB Ab 5 SI 
- JG 2 Ie 3) 3 JG DG Da 2 Tag » Sae Gil 
( Y Iis op SIB Cadar KAM Ph KE an 
At AE ad Liang aga As b De aa al 
BB S9 AB Tin TA IIS GAY Ip Uh NC 
Aa Haa ap SN Good BA LA An 3 
oa Ka AS Se AN RAN AI ah ii sa 206 
SS 1 BE, sa P3 Oki SH 
CAP SS A3 GA SPS 3U HA gi 
LAS KB Saad 1 GAP JO LA TATI LI Pi, 
Ie Iga IAI SI sah ii SN AA oh SPS 

| bs 


(232) — Musnad Imam Ahmad 


18176. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hasan 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Ubaidah, dari seorang laki-laki, ia berkata: Aku berkata kepada Adi 
bin Hatim: Terdapat sebuah hadits yang aku mendengarnya darimu 
dan aku ingin mendengarnya langsung darimu, Ia berkata: Yah! 
Ketika aku mendengar Rasulullah SAW keluar dari kediamannya, 
maka aku sangat tidak menyukai perihal keluarnya Rasulullah SAW 
ini sampai aku tiba di sisi kota Romawi-dan ia berkata maksudnya 
Yazid di Baghdad- sampai aku tiba di istana. Ia berkata: Aku tidak 
menyukai posisiku dan itu melebihi kebencianku terhadap perihal 
keluarnya Rasulullah SAW, ia berkata: Aku berkata: Demi Allah 
seandainya aku mendatangi laki-laki ini, apabila ia berbohong, maka 
ia tidak membahayakan diriku dan apabila ia jujur, maka aku cukup 
mengetahuinya saja. Ia berkata: Kemudian aku tiba dan aku 
mendatanginya. Ketika aku tiba, maka orang-orang berkata: Adi bin 


Hatim, Adi bin Hatim. Ia berkata: Maka aku masuk menemui | 


Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Adi 
bin Hatim, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat.” Hal 
ini di ucapkan tiga kali, ia berkata: Aku berkata: Sesungguhnya aku 
memiliki hutang.” Rasulullah SAW bersabda, "Aku lebih mengetahui 
mengenai hutangmu daripada dirimu.” Ia berkata: Aku 
bertanya:Engkau lebih mengetahui tentang hutangku , dari pada 
diriku? Rasulllah SAW bersabda: Yah! Bukankah engkau berasal, dari 
kabilah Rakusiyah (campuran Majusi dan Kristen) dan engkau pernah 
memakan 1/4 harta rampasan kaummu.” 

Aku berkata: Yah! Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maka 


sesungguhnya ia tidak halal bagimu di dalam agamamu. "Ia berkata: . 


Maka ia tidak mengulangi ucapannya lalu aku tertunduk dengan 
ucapannya itu, kemudian beliau bersabda, "Adapun sesungguhnya aku 
lebih mengetahui apa yang di larang kepadamu, dari agama Islam. 
Engkau berkata: Sesungguhnya aku mengikuti orang-orang yang 
lemah dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di mana mereka 


Musnad Imam Ahmad — 


telah dicaci oleh orang-orang Arab, apakah engkau mengetahui 
tentang al Hirah?" Aku berkata: Aku belum pernah melihatnya tetapi 
aku pernah mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah 
yang jiwaku berada di tangan-Nya niscaya Allah SWT akan 
memberikan nikmat pada masalah ini sampai keluar seorang wanita, 
dari kawasan al Hirah dan ia melakukan thawaf di baitullah tanpa 
ada siapapun dan Allah SWT pasti membuka harta karun Kisra bin 
Harmuz.” 

Ia berkata: Aku berkata: Kisra bin Harmuz? Ia bersabda, "Yah! 
Kisra bin Harmuz dan niscaya ia akan memberikan hartanya sampai 
seseorang tidak dapat lagi menerimanya." Adi bin Hatim berkata: 
Wanita ini keluar, dari kawasan Al Hirah lalu ia melakukan thawaf di 
baitullah tanpa ada seorang pun di sisinya dan aku termasuk orang 
yang membuka harta karun milik Kisra bin Harmuz itu dan demi 
Allah Dzat di mana jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya dan 
niscaya wanita tersebut menjadi orang yang ketiga karena Rasulullah 
SAW telah mengatakannya. si | 


?. 
30 h, 40. 16- 


06 oo Eu 3. 
ya AE gl JB) Ceaben ap Al AS SAS —YANVV 
o 0 IS - 7 2 CX, £ . 5. o , o- 0 £ ... 
YA 33 Wib JB WE gi Kaban op BN KS Up UI Anang 
Ia HA 8 Agan LA gi AI gi SA 
Sa na ON SNN PN 2 ata 3 LN Pa ga Kit 
p D gonad 3 es Fat ulah ya JG Tega ci CI «deli 
g TA Pa Pa CA . . Panda Mn Para . AP aa 5, 7. 
US NAS (Aan 153 6 Jtn AAN tejar PN) SI ema UI 
2 .. Xx -a , Ao 2... ni 
mey ads Al cs Wi dya ha 
178 Sanadnya dha'if, karena ketidaktahuan perawi tentang sosok Adi. Hadits ini 
terdapat pada Ad-Daruguthni (2/221-222) hadits no. 26 dan 29 dengan hadits yang 
sepadan lainya. Hadits ini shahih dan Imam Al Bukhari telah meriwayatkannya 


(4/239) dalam pembahasan tentang biografi nabi Muhammad SAW, bab: tanda- 
tanda kenabian: Ibnu Hibban(566) hadits no. 2280 (kitab Mawarid) 


— Musnad Imam Ahmad 


18177. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami 
——Abu Abdurrahman berkata dan aku mendengarnya, ia mengabarkan 
kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah— ia 
berkata Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Al Walid bin Al Masir Ath-Tha'i, ia berkata: Muhil Ath-Tha'i 
mengabarkan kepadaku, dari Adi bin Hatim, ia berkata: “Barangsiapa 
yang menjadi imam bagi kami, maka hendaklah ia menyempurnakan 
ruku' dan sujudnya, maka sesungguhnya pada kami terdapat orang 
yang lemah, orang tua, orang yang sedang sakit, orang yang sedang 
bepergian dan orang yang memiliki kebutuhan. Demikianlah kami 
melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW.” 
2 sa - Ta to. 0.364. ag - 

Sama 3 K3 SAS IE Cina yi Naba Gabe —NANYA 
. 05 . 3 0. sea (Lon. 0 Ea 0. 0 
- Ch ang 0 NP ” s 5 PES g 3 , - Ag 5: 2? . 2 
JAS NAS Jai eri bs OS gl ol ai Ja) G3 :JU 
Pe, £ 03 - - PA 25 ea PT U apa ss? - 
K2 Mt Ab JB SAN ai AS OAT ST Dl og : Ju 
2. Ba 0... .... ap Ta HA ea PI INA Pn Pa 
13 Cal aa A3 TO la SY J8 dor YI 23 Yy ola 
PA ON MEI NN Sa TN TN Rn PETS SANG KAT 
Gay — BB ca ASN aa 3 AT A5 Je 
GAN ne 5 8 AE GD 2 Aa 2 , 3 gap -: Pa. 
PENA au al ang dala AN ie Si Im) Jas han, 


JP PA 

18178. Muhammad bin Ja'far menceritakannya kepada kami, 

ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, 
ja berkata: Aku mendengar Murai bin Oathari, ia berkata: Aku 


179 Sanadnya hasan, karena terdapat Yahya bin Al Walid bin Al Masir Ath-Tha'i. 
Para ulama hadits berkata: Ia tidak apa-apa/baik-baik saja. Terjadi pembicaraan 
mengenai kedhabitannya. Al Haitsami berkata (2/71) Para perawi haditsnya tsigah. 
Hadits ini diriwayatkan sebagai hadits marfu' dan ia sangat populer sekali. 


Musnad Imam Ahmad — 


mendengar Adi bin Hatim berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah 
SAW sesungguhnya ayahku melakukan silaturahmi dan melakukan 
hal seperti ini seperti ini, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ayahmu 
menginginkan sesuatu, maka jumpailah ia.” Maksudnya 
mengingatnya. Ia berkata: Aku berkata: Sesungguhnya aku meminta 
kepadamu agar dijauhkan dari makanan yang tidak aku tinggalkan 
kecuali karena terpaksa. Beliau bersabda, "Janganlah engkau 
meninggalkan sesuatu yang di dalamnya menyerupai orang-orang 
Nasrani." Aku berkata: Aku melepas anjingku lalu ia menangkap 
hewan buruan sementara aku tidak memiliki (alat) untuk 
menyembelihnya lalu aku menyembelihnya dengan batu atau tongkat. 
Rasulullah SAW bersabda, "Alirkanlah darah (untuk hewan yang 
disembelih), dengan sesuatu yang engkau kehendaki dan ucapkanlah 
nama Allah SWT.” 8 


?, F. 
-ah Ba. d AB 


LT petak SSB ARI Ea bak Ai ANA 
A36 At sn uh 0 su dadali Ke 3 33 1 Inn ye 
SN ai PA Ju | 
18179. Husein menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami lalu ia mengemukakan dengan sanadnya 
sendiri, hanya saja ia berkata: Aku mendengar Murai bin Oathari Ath- 


Tha'i dan ia berkata, "Sesungguhnya ayahmu menginginkan sesuatu, 
maka jumpailah ia.” Maksudnya mengingatnya.” '"! 


18 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi hadits no. 2826 
(ia memberikannya), Ath-Thabrani (17/104):, Ibnu Hibban hadits: no. 68 dan Al 
Baihagi (77279). 

"8! Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


KA Tai Cara Jo 3G -  - 


Cow Te na Sl oa Gg OA 
PN AE aa ada Tea Sum 
18180. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan 


kepada kami lalu, ia mengingatkannya, dari tempat perburuan dan ia 
berkata: Alirkanlah darah.!'? 


aa Pa 350 3G. 3 


Un ON maa Ujikin Ep asn Iabaa Sa — ANA 


- - - 
Pet ..& - 0. 


Rn eng IE Sae aa OB ch ga yani LP 
J8 Gek AT, AS AU, Gali It HIU ep 
IS 2 BA aan an s AN - Ga er ma AN Bi, S je an 
Pe ng Oa 2 


Aa AI bagi we ebi “inai 

18181. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kaca: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada 
kami, dari Tamim bin Tharafah, ia berkata: Aku mendengar Adi bin 
Hatim dan seorang laki-laki datang kepadanya meminta uang sebesar 
seratus dirham. Lalu ia berkata: Engkau meminta kepadaku seratus 
dirham sementara aku Ibnu Hatim, demi Allah aku tidak akan 
memberikannya kepadamu. Lalu ia berkata: Seandainya aku tidak 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah 
kemudian ia melihat hal lain yang lebih baik, maka laksanakanlah 


perkara lain yang lebih baik itu. La 


182 Sanadnya shahih. 


183 Sanadnya shahih. Hadits ini yang telah disebutkan oleh Adi telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18160. 


Musnad Imam Ahmad — 


UP Kyai YP IA Wi (3 23 AAS ANA 

— Eee IE yi ae 6 Tana AN 53 al 
GAS Je UAN IA G3 eling ala At Ko 
LAS IU J3 Op IE JB Op lb Ju JS IE 


Sa ol, J3 Gs ol -JG ea S3 UG 5 JG ang 
IU ena 


18182. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam 
bin Al Harits, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku bertanya kepada 
nabi Muhammad SAW: Aku berkata: Wahai Rasulullah SAW kami 
melepas anjing kami yang telah terlatih, nabi bersabda, "Makanlah”, 
ia berkata: Aku berkata sekalipun ia yang membunuhnya. Nabi 
bersabda, "Sekalipun (anjing) tersebut membunuhnya selagi anjing- 
anjing yang lain tidak ikut serta bersamanya." Ia berkata: Aku 
berkata: Maka sesungguhnya kami melempar dengan tombak. Nabi 
bersabda, "Apabila menusuk, maka makanlah dan apabila menimpa 
(bagian — tumpul)  tombaknya, - maka janganlah engkau 


memakannya.” 3 


-, - 
1G 3 o- cab — 


PAN TON TN. His 
Op lama WAS (lal SAS SI KS SAS —NANAY | 
ja 8. "£. sa Ta Pe ben , Na Ta Na o.- 
There 03 - -.. o£ sd 5 Pi - GP - or 4 
S1, (ea Las ai nyi :J8 coral dm na (elug ra) 
NIS cal aa 


14 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18165 


— Musnad Imam Ahmad 


18183. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada 
kami, dari Murai bin Oathari, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku 
bertanya kepada nabi tentang (hewan) buruan yang aku buru. Nabi 
SAW bersabda, "Alirkanlah darah dengan sesuatu yang kalian 


kehendaki dan sebutlah nama Allah SWT lalu makanlah.” Va 


o- . 


Sa) Ha) ni ee aa Kan Kan WAN AV ARE 


2-38 0 


Oi eng dara Keke manja 


Na Ia Its CE isa Jb. 


Ta SI Hn ek 


18184. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Zaid, Ayub mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Ubaidah bin 
Hudzaifah, dari seorang laki-laki, ia berkata —yaitu— “Aku bertanya 
kepada orang-orang tentang hadits Adi bin Hatim dan ia menuju sisiku 
aku tidak bertanya kepadannya lalu aku mendatanginya dan 
menanyakannya lalu ia menjawab, "Ya Nabi SAW mengutus dan saat 
mengutus...maka ia mengemukakan hadits yang semakna. Li 


350354. 3 Pa 


KAP PP Kaze ado —YANAO 


J3 a— v Sa na Ta Ea rang SJ abi 3 NG 


. 188 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18166. 
186 Sanadnya dha'if, karena ketidaktahuan perawi hadits tentang sosok Adi dan 
matan hadits ini baik. Lihat hadits no. 18174. Adapun Abu Ubaidah bin Hudzaifah 
Al Kufi, maka ia termasuk kalangan tabiin yang haditsnya dapat diterima. 


Musnad Imam Ahmad — 


G 


IA A5 NA GAN Ia aa 3 aa Hd 
Of 2 Mae AAS “daa S3 (dia don 


Ola ala Ne: SIB at In ito, 


ad S3 Kan Si BS 5 Tg 

18185. Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, 

dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Ibnu Hudzaifah, ia berkata: Aku 
menceritakan sebuah hadits, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku 
berkata: Ini adalah Adi? bin Hatim yang berada di salah satu sudut 
kota Kufah, seandainya aku mendatanginya dan aku yang 
mendengarnya darinya kemudian aku mendatanginya, maka aku 
berkata: Sesungguhnya aku menceritakan sebuah hadits darimu dan 
aku ingin aku sendiri yang mendengarnya darimu, ia berkata: Ketika 
nabi Muhammad SAW mengutus seorang utusan, maka aku berlari 
sampai aku berada di penghujung kota Romawi... lalu ia 
mengemukakan hadits.” '8 | 


4 aa gp DG Pe aa 5 ARSA ES HAMA 
BP Mes JB OI gi GAP 
ur 3 JR US ol SI 2JB Cc ISI ola KS 
ob LAI Jay Yeay ale BAY daa 
Ag — UM Mo bet Pb ye 
SES Un  33 LG bia 


18 Sanadnya shahih. 
Ibnu Hudzaifah adalah Abu Ubaidah yang telah disebutkan terdahulu dan hadits 
ini sama dengan hadits yang lalu 


— Musnad Imam Ahmad 


18186. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Bayan, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW, aku berkata: Sesungguhnya kami 
adalah kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini. Beliau bersabda, 
"Apabila engkau melepas anjingmu yang telah terlatih dan engkau 
mengucapkan nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkap 
olehnya untukmu sekalipun  anjing-anjing tersebut telah 
membunuhnya kecuali apabila anjing-anjing tersebut memakannya. 
Apabila anjing-anjing tersebut memakannya, maka janganlah engkau 
memakannya, maka sesungguhnya aku takut anjing-anjing tersebut 
menangkapnya untuk dirinya sendiri. Apabila anjing-anjing lain 
bercampur — dengannya, maka hendaklah — engkau tidak 


memakannya.” 


P3 
Lo 0 JA. £ Pa Na 


ja—at HP teh, Gas AE H gaml Co —NANAV 
Mn Na AI Gp gi Ga LP JA Ol gp Ha LP 


DGN AN DU Ap ce TEE, 2 sel ala 


Gea 393 YA sa 3 ah JL aer Re IA Ade 
Ka Na | yakni A, ok (3 jas 

18187. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Khaitsamah, dari 
Ibnu Ma'gil, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Nabi SAW bersabda, 
"Takutlah kalian terhadap api neraka”, ia berkata: maka Rasulullah 
SAW memalingkan wajahnya sehingga kami berasumsi bahwa beliau 
melihat api neraka tersebut lalu Nabi bersabda kembali, "Takutlah 


kalian terhadap api neraka” dan Rasulullah SAW memalingkan 
wajahnya kembali, ia berkata: Nabi mengucapkannya sampai dua atau 
» 


188 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18175 


Musnad Imam Ahmad — 


tiga kali, "Takutlah kalian terhadap api neraka sekalipun dengan 
sedekah sebutir kurma, apabila kalian tidak memilikinya, maka 
dengan ucapan yang baik.” '? 


?. 
o Lo. 3G. A4 LD 
. 


H1 - 3 23 Pt to. 
& Na La Anh Ko Ejaan Du Smua Code —YAYAA 
JB 2JB BI it o SAS GP ujian 3. Al IS £ (Seal 
Lo.» Re den Ae ana un 3 PA in 
18188. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishag, dari Abdulah bin 


Ma'gl, dari Adi bin Hatim Ath-Tha'i, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Takutlah kalian terhadap api neraka sekalipun dengan 


sedekah sebutir kurma.” Li 
4 0 2 nO Pa nb Co. 3026. 3 G- 
Kana JB cha La « » Oyp Sepun Lode —YANAA 


z 
3 .... 2. 5 - . 
EA Ab en AN jd 5 
0. 2 2) PEN or- Aa 23 , ka . (1 . . bai La Na - 
Ga ida lag ALE AN Ilp Al Jang Tanaka JB 3 AE 
- s - 


» 301 so 3 2€ da -9 50. 2-8, # Pa - ND 3 
SS OP SAI SU Clean TP La SI 3 tina de Hd 
A ' ae 


ag 0 


18189. Muhammad bi Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Abdul Aziz bin Rafi” menceritakan hadits, ia berkata: Aku mendengar 
Tamim bin Tharafah menceritakan hadits, dari Adi bin Hatim, ia 
berkata: Aku mendengar Rasululah SAW. bersabda, "Barangsiapa 


189 Sanadnya hasan. Hadits ini shahih para ulama hadits mengemukakannya 


berada di dalam lingkup hadits mutawatir. Ia terdapat di dalam kitab-kitab hadits 
Shahih dan seluruh kitab sunan. hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits 
no. 18170. | 

190 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


bersumpah kemudian ia melihat perkara lain yang lebih baik 
daripada sumpahnya, maka hendaklah seseorang melakukan hal lain 


yang lebih baik itu dan meninggalkan sumpahnya.” eh 


2 Bah gl 58 ARA EA OLS BAD ANA» 
pe Aa & Ku an " TA Kg Jan ea La | 
Ia 1 PN LA ai 
18190. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: ”Takutlah 
kalian terhadap api neraka dan lakukanlah kebaikan serta beramallah, 
maka sesungguhnya aku mendengar Abdullah bin Ma'gil berkata: 
Aku mendengar Adi bin Hatim berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap api neraka sekalipun 

dengan sedekah sebutir kurma.” '” 


Hadits Ma'n bin Yazid As-Sulami RA '? 


NN SA Dai Ka aa Gb —YANAY 


og 


23 Ae Ia san peta dah 


"3 9 H5 
SE tuds. 


191 » Sanadnya Shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya pada hadits no. 18173 
2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18188. 
193 Telah dikemukakan biografinya pada hadits no. 15804. 


Musnad Imam Ahmad — 


18191. Hisyam bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Juwairiyah, dari 
Ma'n bin Yazid As-Sulami aku mendengarnya berkata, "Aku telah 
berbaiat dengan Rasulullah SAW, yaitu aku, ayahku dan kakekku dan 
aku mengadu kepada Rasulullah SAW lalu ia memecahkan masalahku 
dan melakukan lamaran untukku lalu ia menikahiku. 


Hadits Muhammad bin Hathib RA '” 


#5 
3 


3 Il 56 IN al WAS AKN yA GAS YAN AY 


ta — is UX Ong AN pet SE “JG “mbl 3: EP 
LA YG usah meh Ja ag die Te AL A 
Ge Hii: IA OS Ai Is BI La KA ui Ape 

| Dus Yus Y GE ii H3, cor Sa 


18192. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Muhammad bin Hathib, 
ia berkata: Aku mendapat priuk untuk ibuku tiba-tiba saat itu tanganku 
terbakar lalu ibuku membawaku menemui nabi Muhammad SAW, 
kemudian beliau mengusap tanganku dan aku tidak mengetahui apa 
yang beliau ucapkan karena aku masih kecil saat itu kemudian aku 
bertanya kepada ibuku, maka ibuku berkata: Rasulullah SAW saat itu 
mengucapkan, "Mudah-mudahan Tuhan segenap . manusia 
melenyapkan penyakit dan sembuhkanlah ia karena Engkau adalah 


14 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, baik matan maupun sanadnya pada 
hadits no. 15804. 

95 Telah-dikemukakan biografinya pada hadits no. 15390. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dzat penyembuh dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu 
»196 


berasal dari-Mu. 


“YG Ai A3 Ah Ae Yi 2 DA YAN AT 
P3 JB BG AA G3 Ibn 3 SA Gis 


P4 
# 


Ag TAAT, 3 ag, -JE kh Ta Je SI au Al 
EN atu are: TO 


as 
18193. Aswad bin Amir dan Ibrahim bin Abul Abbas 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Muhammad bin Hatib, ia berkata: Aku 
mendekati priuk milik kami kemudian tanganku terbakar — Ibrahim 
berkata atau ia berkata: Maka tanganku memar ia berkata—- kemudian 
ibuku pergi bersamaku menemui seorang laki-laki kemudian ia 
berkomat-kamit dengan ucapan yang tidak aku ketahui apa 
maksudnya dan ia kemudian meniupkannya lalu aku bertanya kepada 
ibuku di masa Utsman bin Affan tentang laki-laki itu, maka ia 
menjawab: Ia adalah Rasululah SAW.'” 


AB 0. 39 


AP Bb Pn jak Ip Uya 635 —YAYA 
J3 23 Ke abah Ga La SSL SN so 


- 
3 30 of Oi 


La aja Ds Kania si Ag ae Lo J1 


19 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
15393 dan 15392 Ia 
19! Sanadnya hasan, lihat hadits yang sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
2. 


AT Sp J8 KA J3 AI SA Cp 
Ra Ob 


18194. Muawiyah bin Amr menceritakan hadits, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja'i ia berkata: Aku 
sedang duduk-duduk bersama Muhammad bin Hatib, beliau berkata: 
Rasululah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat tanah yang 

— memiliki pohon kurma maka keluarlah kalian." Lalu Hathib dan Ja'far 
keluar ke laut menghadap Najasi, ia berkata: Dan aku dilahirkan di 


dalam perahu itu. sat 


IL aa eat nga Si Tarra PA CI —YAN40 
na An le Jl Ip IG BJB seb Kau 


Kena api Haa GAN, IA 5 ai 

18195. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Balaj menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Perbedaan antara sesuatu (pernikahan) yang halal dan sesuatu 


(pernikahan) yang haram adalah suara (pengumuman) dan pukulan 


rebana.” 


188 Sanadnya shahih, Para perawi haditnya tsigah dan populer telah dikemukakan 
sebelumnya. Abu Ishak adalah as Sabi'i dan Abu Malik Al Asyja'i adalah Sa'ad bin 
Tharig dan hadits ini diriwayakan oleh Imam Al Bukhari termasuk ke dalam hadits 

— tentang hijrah yang cukup panjang redaksinya (7/230) hadits no. 3905 dan (Fathul 
Bari) pada bab biografi orang-orang Anshar, bab: hijrah nabi Muhammad SAW dan 
para sahabatnya menuju kota Madinah. Ath-Thabrani terdapat di dalam kitab A/ 
Kabir (19/241) dan Al Haitsami yang menghubungkan kepada keduanya (6/27) dan 
ia berkata: Para rijaul haditsnys shahih. 

? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
15390. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ad tera Ljikan ISA ES —YAYAN 


Esa SA Sa Re Bb: KA 53 JG 
ab DI pkn ata aka Oo JG CK ah JG TA 

BY AA ai Ia UAN, Tn ar 
18196. Mhibarimaaa bin Ja'far Per ena aa kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Abi Abu Balah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Muhammad bin Hathib 
sesungguhnya aku telah menikahi dua wanita yang tidak dipukulkan 
kepadaku rebana, nabi bersabda, "Apa yang telah engkau lakukan 
adalah seburuk-buruknya sesuatu." Rasulullah SAW bersabda, 


"Sesungguhnya perbedaan antara sesuatu (pernikahan) yang halal 
dan sesuatu yang haram adalah suara, yaitu memukul rebana.” 20 


to. 10 15- 4 3 


JP Ba yA EA jk GMS Karen Lido —YAVAV 


B0 3 0 


NN en an aan Dam 


og 


je Ha at Jo An 2 TN ai 5 


18197. Mihaminad bin Ja'far mnceritakan kada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari 
Muhammad bin Hathib, ia berkata: Priuk mengenai tanganku lalu 
tanganku terbakar kemudian ayahku pergi membawaku menemui 
Rasululah SAW dan beliau meludahinya serta mengucapkan, "Mudah- 
mudahan Tuhan segenap manusia -dan aku mengira ia mengucapkan- 


ema ana 


20 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


melenyapkan penyakit dan sembuhkanlah ia karena Engkau adalah 
Dzat penyembuh." 


Hadits Seorang Laki-laki RA 


s o Te 0. aa E 15 La Ia 
Hal op eles 18 AilS pl KAS CO SA —YANAA 
J my la al ane AI Kam al OP aj luis Sg 
25 Ngga 35 0. 0 2. ap SES 
OLI Jar) Gerai IM CAR Uya menan) Lwasla Call 1363 Jis 


AD maa 

18198. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Hakim bin 
Abu Yazid, dari ayahnya, dari seseorang yang mendengar hadits, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Tinggalkanlah orang-orang itu, maka 
hendaklah sebagian dari kalian melimpahkan kepada sebagian yang 
lainnya, apabila seseorang meminta nasehat pada saudaranya, maka 


hendaklah ia memberikan nasehat kepadanya.” 


Hadits Seorang Laki-Laki yang Lain RA 


s Manda Na BA En Pena Mega 
udi u sUas ia calah ob cOlas Lod— —YAN4 


Ce ah ba PA K6 A3 3 pn dil OS JB 


- 2 Re et hara - 0 3. - 5 .2 ta - £a 2. 
- - 5 : 2 


Bana Se RA aan Me Mane MU Na AD se ba 
AI oa ily Celeng ale Al laa Al Jpn para DD Ip UG 


201 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
15392. 

202 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari hadits Jabir 
pada hadits no. 14225 dan 15079. 


1148 | — Musnad Imam Ahmad 


Eh db SAI SI . MBS Gem Sh LA 
a era ra AJB KKS CJ ne Aa 
PO SANG PIA SANA BE 12 3s) ap TOTE 


IM Linn O An Hap Ou 2 Ga 


n£ 
D0 1pyra | “1G AD 8 - Ae : 
In KA Ga Kate PH sal Al, 3 te) ten alis PM 6 


rta 


DI 


Da 3 9 gama S sel 33 ss Ju er aa AN 


Png sa 2G II Wa PR db MI 
18199. Affan menceritakan kepada kami, Hammam. 
menceritakan kepada kami Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada 


' kami, ia berkata: Pertama kali aku mengenal Abdurrahman bin Abu 


Laila saat aku melihat seorang laki-laki tua memiliki rambut dan 
janggut putih berada di atas keledai dan ia berada di dalam posisi 
mengikuti jenazah lalu aku mendengar ia mengucapkan: Fulan bin 
Fulan menceritakan hadits kepadaku, ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa ingin. berjumpa kepada Allah, maka Allah 
menginginkan juga berjumpa dengannya dan barangsiapa membenci 
untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah SWT juga membenci untuk 
“berjumpa dengannya. "Ta berkata maka suatu kaum membalikkan diri 
lalu mereka menangis, maka Rasululah SAW bertanya, "Apa yang 
menyebabkan kalian menangis?" Mereka membaca, "Sesungguhnya 
kami membenci kematian." Nabi bersabda, "Bukan itu yang dimaksud 
tetapi apabila kematian itu datang, firman Allah, 'Adapun Jika Dia 
(orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada 
Allah), maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta surga 
kenikmatan" (Os. Al Waagi'ah (56): 88-89), apabila seseorang 
mendapat kabar gembira dengan hal tersebut, maka ia ingin 
berjumpa kepada Allah dan Allah SWT lebih sangat menginginkan 
untuk berjumpa dengannya dan firman Allah SWT, 'Dan adapun Jika 
dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia 


Musnad Imam Ahmad — 


mendapat hidangan air yang mendidih'. (Os. Al Waagi'ah (56): 92- 
93)-Atha berkata: Dalam bacaan Ibnu Mas'ud, “Dan dibakar di 
dalam neraka,” (Os. Al Waagi'ah (56J: 94), apabila seseorang 
diberikan kabar seperti itu, maka ia membenci untuk berjumpa 
dengannya dan Allah SWT akan lebih membenci untuk berjumpa 


dengannya. 


Hadits Salamah bin Nu'aim RA?“ 


— Lau P ng 2 Tiara Sa BINA 
ui ale Si 35 S an KP yg Gets dia £ aa 
Ba Oh SI oh BN JS Wb 0 BY NU 
18200. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari 
Salim bin Abu Al Ja'd, dari Salamah bin Nu'aim, ia berkata: Ia 
termasuk sahabat nabi Muhammad SAW, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa berjumpa kepada Allah dan ia tidak 
menyekutukan-Nya sama sekali, maka ia akan masuk surga walaupun 


ia telah berzina dan sekalipun ia telah mencuri.” 


208 Sanadnya' dha'if, karena ketidaktahuan perawi hadits ini mengenai sosok 
seorang sahabat, hadits ini shahih populer. Lihat hadits no. 11986 

“Ia adalah Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i. Ia pernah berjumpa 
denan nabi dan ayahnya seorang sahabat. Kami telah mengemukakan biografinya 
di dalam hadits no. 15931. Ia cukup populer. Ia masuk Islam saat perang Khandak 
dan kelslamananya sebagai pembuka buat umat Islam yang lain. Ia menetap di 
Kufah dan telah dianggap keluarga oleh penduduk Kufah. 

0S Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini telah disebutkan 

sebelumnya pada hadits no. 14956. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Amir bin Syahr RA 


PA IP AL AON SI KS EA NATA 
A 2 bg Tn BR AB na o- SA ala Tn Bei 
Bo DI Iya Kama JB Ea AS Bab 1JU «adl 
aa 13253 sg Jp: La Iyib sdy aka ala al 
18201. Abdurrazzag encerifokan kepada kami, Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: 
Amir bn Syahr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 


| Rasulullah SAW bersabda, "Ambilah hikmah dari ucapan orang- 
orang Ouraisy dan tinggalkanlah perilaku mereka.” ai) 


5 ta Pt 


Tebe ia aLA (ena Ae yan Dam —1AY Y 
EN Ie NI aa BI Kya gi AP 5 aa 5 


33 1235 - Ja Pearakang 

18202. Aswad bin Amir Pnerelaa kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari Atha', dari Amir bin 

Syahr, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

"Ambilah hikmah dari ucapan orang-orang Ouraisy” dan 
ensselkanlah ina mereka.” 8 


Hadits Seorang Laki-Laki, dari Bani Sulaim RA 


206 Biografinya telah dikemukakan sebelumnya pada hadits no. 15473. 

207 Sanadnya hasan, karena terdapat Mujalid. Hadits ini merupakan bagian dari 
hadits no. 15473 dan hadits ini demikian diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2/199) 
hadits no. 2704 (kitab Minhah) dan Al Haitsami berkata (7/277) di dalamnya 
terdapat Mujalid di mana ada ulama yang menganggapnya tsigah dan ada ulama 
yang ! menganggapnya dha'if. 

3 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


—. La X9 -3 


NA Pa en ea aa Masi 
Jaa SAP IG ga ut ap ERA SAP JG 
SERA UN aa JS en dai Na 2 


PA 


Pa pe Ke EL Ay tadi IS Kes Hal CON sa 


JAN Hi FAN DAY Kilai 2 y, AI, 

18203. Muadz bin Muadz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, Abu Ishag mengabarkan kepada kami, 
dari Jurai An-Nahdi, dari seorang laki-laki, dari Bani Sulaim, ia 
berkata: “Subhanallah (maha Suci Allah) adalah separuh timbanngan 
amal kebajikan, alhamdulillah (segala puji bagi Allah) memenuhi 
timbangan amal kebajikan, Allahu akbar (Allah maha besar) 
memenuhi sesuatu antara langit dan bumi, kebersihan separuh iman 


dan puasa separuh kesabaran.” 293 


Hadits Abu Jabirah bin Adh-Dhahhak RA? 


0 A3 - Pt an 


— CAD A3 2 » 3S BG Na Kb —1YAY «£ 

HH II 3 JB JESaN 23 aa | Pan SIB Cakil 
ata ad ala ee a Naa » JG (IL TIH akn 
er ag aan Tera Ian Ga aa 


209 Sanadnya shahih, Jurai An-Nahdi adalah Jurai bin Kulaib An-Nahdi pernah 
bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim 
(J/203) hadits no. 233 dalam pembahasan tentang bersuci, bab: keutamaan 
berwudhu dengan mendahulukan dan mengakhirkan, At-Tirmidzi (5/536) hadits no. 
3519 dan ia menghasankannya, An-Nasa'i (5/5) hadits no. 2437, Ibnu Majah (1/102) 
hadits no. 280: Ad-Darimi (1/174) hadits no. 653 

210 Bjografinya telah disebutkan pada hadits no. 16595 


— Musnad Imam Ahmad 


Ar na 


Na an MI dya 9G AJE AI Dl Ia el 


ABE Tp) JS Jb 
18204. Ismail menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind, 
dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Abu Jabirah bin Adh-Dhahhak 
. menceritakan kepadaku, ia berkata: Pada diri kami diturunkan sebuah 
ayat, yaitu pada Bani Salimah, "Dan janganlah kalian saling mencela 
dengan julukan-julukan” (Os. Al Hujuraat (49): Il)ia berkata: 
Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan tdak ada pada kami bagi 
seorang laki-laki kecuali baginya dua atau tiga nama. Apabila 
seseorang, dari mereka memanggil seseorang yang lain, dari nama- 
nama tersebut, maka mereka berkata: Wahai Rasululah SAW 
sesungguhnya ia marah oleh hal ini kemudian turunlah ayat, "Dan 
janganlah kalian saling mencela dengan julukan-julukan. " - 


Hadits Seorang Laki-Laki RA 


To. 3036. 3 Ka 


SB api Ip AR ES ajian GP JASA SAS NAN 0 


II Ig Ip Kant Ya SA JB CAN ASI he 


0 Han A3 


Pa aa "AN Sl 3 JB ng ale di Je 


18205. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abul 
Al Bakhtari Ath-Tha'i, ia berkata: Seseorang yang mendengar hadits, 
dari Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku sesungguhnya beliau 
bersabda, "Manusia tidak akan binasa sampai mereka memohon maaf 


atas diri mereka sendiri. kat 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
16595. 
212 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Seorang Laki-Laki, dari Bani Asyja?' RA 


0. Jo 35- 3 


2 Mena MIS NANGA 


Oo 


ng Tah 5 us Aa Kara i 
Al de ey d3 (pama BA ga ka «Jer) YP Sam P1 v It 
PJ 2 7 Png 8 PT yg .. 9 Sa GT aa Tea 2 
Aim j3 di ol sah KEB ya Las JS play dala AI Ie 

| AB Sd 
18206. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


ain 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Salim bin : 


Abul Ja'd, dari seorang laki-laki, dari kami yang berasal, dari Bani 
Asyja”, ia berkata: Rasulullah SAW melihat pada diriku terdapat 
cincin emas lalu beliau memerintahkan kepadaku agar aku 


membuangnya kemudian aku pun membuangnya sampai hari ini. 


Hadits Al Aghar Al Muzani RA?" 


li 3 ai 3S Ls Jas aa tara —YAN V 
A 2 1 Sean PE Tn Beat ea Bg 2 -.. gn Pa 
Bp MI Spa JB JB CN BIN 3 as ae 
ga ua daan Sai ae - en LELE aga KAP 
Bp app IS AI aim Y Rr Ci de OI al Ily dls 
18207. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Abu 
Burdah, dari Al Aghar Al Muzani, ia berkata: Rasulullah SAW 


Abu al Bakhtari adalah Said bin Fairuz. Ia adalah perawi yang isigah. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud (4/125) hadits no. 4347 dalam pembahasan tentang 
para tawanan, bab: amar ma'ruf nahi munkar. 

213 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini dan sejenisnya telah banyak 
disebutkan sebelumnya. Al Haitsami berkata: (5/151) Para perawi haditsnya adalah 
para rijalul hadits shahih. 

21 Telah dikemukakan biografinya pada hadits no. 17773. 


— Musnad Imam Ahmad - 


bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT meliputi hatiku dan 
»215 


sesungguhnya aku membaca istighfar setiap hari seratus kali. 


- 


| Tan o oo 0. 8 5 GG. 2 0. K9 — 
OS Ca y IYS GS Chan d— tg Lod— —YAY SA 
en | Ha na 3” 
SI de A3 PE PS AN AN pa 3 gl 
S1 S LA SA Tag al Lag ea (atu :dB Zi al ae Pra 


Hn 2 IS 

18208. Wahab menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Burdah 
sesungguhnya ia mendengar Al Aghar Al Muzani menceritakan hadits 
pada Ibnu Umar, dari nabi SAW bahwa Rasulullah. SAW bersabda, 
"Wahai segenap manusia bertaubatlah kalian pada Tuhan kalian, 
sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah seratus kali setiap hari. cai 


Hadits Seorang RA 
Ig AE dB EA adas BAG NAN "4 


IS eelaa ale Jo GI Aa 5 HJ PES il up 
MI AA el ale Ai Ko A1 J5 JB 
Aga Ta ik aah 20 LA 1 Jp G3 yana 
MA Is Sar, Af Ae On Tas s sal) Ba Pi SAT) 


4 
. c0 of 


NGK YP 3 ap 


si Sanadnya Shahih. 

"Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini telah disebutkan 
sebelom pada hadits no. 17773. 

216 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya dan lihatlah 
perpindahannya. 


: Musnad Imam Ahmad — bssJ 


18209. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan 
kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dari seorang 
laki-laki sahabat nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Wahai 
segenap manusia bertaubatlah kalian pada Tuhan kalian dan 
beristigfarlah kepada-Nya, maka sesungguhnya aku bertaubat dan 
beristighfar seratus kali setiap hari," aku berkata kepadanya, "Ya 
Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu, ya Allah 
sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dua atau satu kali?" Nabi 


bersabda: itu adalah sama dengannya.” 


Hadits Seorang Laki-Laki, dari Kalangan Muhajirin RA 


22 nanas Sent AP ah Maan BAK ae 
Wa——3 Jt Cl Tamala 1G atna Ula 2 YAN 
AL RA Lay BA 1G AE M GAN KG NASA 
» B 3, A0... Te TO ag 203 #0. 3 o 
Se aa Pa ia IP LP 63 al PUJA yi 
Ne es BEN AN ON Nag aa Oa ea al, dis hi 
SP 0 Sa S PP Le pda Cola) Aa a 
8. ,” 0 LOL Ot. TI 00 £ y F3 
ata La SNP Aj ta P3 IS ikal Ml di oa 
18210. Mu'tamir menceritakan hadits, ia berkata: Aku 
mendengar Ayub berkata: dan Muhammad bin Abdurrahman Ath- 
Thafawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayub Al Ma'n 
menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, 
dari seorang laki-laki kaum muhajirin, ia berkata: Aku mendengar 
nabi SAW bersabda, "Wahai segenap manusia bertaubatlah kalian 
pada tuhan kalian dan beristighfarlah kepada-Nya, maka 
sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar seratus kali setiap hari 
atau lebih.” "8 | 


217 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 
21 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


ga 


Hadits Arfajah RA ”? 


Pa 
0. 


us Op oi 3 Pan dn Ce CAS —YAYA 
LA DG Oa alang dia AN Je AB aa SIB aara 


«$ anal Fat (asa 33 Ga “al SA 


P4 
z .... 


| 3g» aa (3 
OS BS 


18211. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu”bah, Ziyad 
bin Ilagah menceritakan kepadaku, dari Arfajah, ia berkata: Aku 
mendengar nabi SAW bersabda, "Adalah kecacatan dan kecacatan. 
Maka barangsiapa ingin memecah-belah urusan umat Islam dan 


mereka sedang bersatu, maka bunuhlah dengan pedang siapapun 
a22 


5 ud 


— MN yP aah Star Bea HL WJd— —YAYNY 
SI eka ale Je Di TARI Hap YP We 
Para Sis aa aa gi os J8 -JG 


219 Demikianlah perawi menyebutkannya dengan nama single tanpa nasab dan 
perawi juga menyebutkannya dengan sanad yang sama. Redaksinya terdapat pada 
hadits no. 18900 dan nasabnya bahwa ia adalah Arfajah bin Syuraih. Tidak 
diragukan lagi bahwa “ia adalah Arfajah bin Syuraih Al Asyja'i itu sendiri yang 
pernah bertemu dengan nabi. Para ulama hadits tidak mengemukakan sama sekali di 
dalam biografinya kecuali para perawi yang meriwayatkan adalah orang-orang 
Kufah. 

20 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Muslim (3/1479) hadits no. 1852 dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: 
hukum orang yang memisahkan masalah umat Islam, Abu Daud(4/242) hadits no. 
4762 dalam pembahasan tentang sunnah, bab: membunuh orang-orang khawarij, 
An-Nasa'i(7/92) hadits no. 4020 dalam pembahasan tentang diharamkannya darah 
seseorang, bab: membunuh orang yang memisahkan diri dari kelompok umat Islam. 


Musnad Imam Ahmad — 


18212. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari ' 
Arfajah Al Asyja'i sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda -Syaiban bin Syuraih Al Aslami berkata-lalu ia 
mengemukakan hadits. ca 


Hadits Umarah bin Ruwaibah RA ”? 


RE 1 SG EA ella 5 ui SAS MAYAT 
IE de GAS Jt La Jan BE JB aa he AA 
£ Haa Met . Tan 2 » ata AN, 2, y PA 
Oa "JB da Ceng dala laa Ogan ya Kanan 
4g. L. an 0 NN Ea oa Bare oo. AX 8. 
(—b H3 Ie JA OM ab id Cola dala dl elo Ai 
- AP - - aa J0. Ia... “Le aa Tata 0 
KAA tea TJ FA Kala TT JG DK ot JS) Gm 
3. Le yg Ara Sa ln 3 
M3 Saki Ainan AD Aly 1 JI JUS. ab 0) 
18213. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ismail, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ruwaibah, dari 
ayahnya, ia berkata: Seorang laki-laki dari penduduk Bashrah 
bertanya kepadanya, ia berkata: Ia mengabarkan kepadaku sesuatu 
yang aku mendengarnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: ia 
berkata: Aku mendengar Rasululah SAW bersabda, "Tidak akan 
masuk neraka orang yang melaksanakan shalat sebelum keluar 
matahari (Shubuh) dan sebelum tenggelam matahari (Ashar)" Ia 


berkata: Engkau mendengarnya, dari Rasulullah SAW. Ia menjawab: 
kedua kupingku mendengarnya dan hatiku memperhatikannya, 


21 Sanadnya shahih, hadits ini seperti hadits sebelumnya. 
22 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17153. 


— Musnad Imam Ahmad 


seorang laki-laki berkata: Demi Allah aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda tersebut"? 


CI ISA IS eh CAS —NAYE 
5 IS gl Kan ta 


0 1-23 oo. 0 2 na SA » AA Ha Lo 9 
O— Sae SG ae Kota KIA RJ—3 "JB 6 prnmad 
2 SA, s, 3 0 -— Al E 0... 3 3 — pa C0 
| (elu “ls use ka Kanan 1G had (3S 0 yaaa Agra Ay 9) 
IS Up IS) ya pb J3 de Pr 3 ida 
ig ai AN “, nh S5. 0 328 PN ud ..9 P4 0 £ 6» AN ap 
Telay ale DI ap Iga oya Min cl sea Jal ya Jar) 
g ey. - 2 s0. ken Ot aa 
Tes og «Ssh dana Ag! JB ( JB 
18214. Wagi” menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, ha berkata, Mis'ar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Dan Al Bakhtari bin. al Mukhtar menceritakan 
kepada kami, dari Abu Bakar bin Umarah bin Ruwaibah Ats-Tsagafi 
mereka mendengarnya, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan 
shalat sebelum keluar matahari dan sebelum tenggelam matahari.” 
Seorang laki-laki, dari penduduk Bashrah bertanya, "Engkau 


mendengarnya dari Rasulullah SAW?" ia menjawab, "Ya", ia berkata: 


Aku bersaksi kedua kupingku telah mendengarnya dan hatiku 
2 224 | 


as 


memperhatikannya. 


23 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Adapun Abu Bakar, maka ia adalah 
Ibnu Imarah bin Ruwaibah. Ja adalah muhadits yang tsigah dan haditsnya terdapat 
pada Shahih Muslim. Abul Bakhtari bin Al Mukhtar adalah sosok yang Isigah dan 
haditsnya juga terdapat pada Shahih Muslim. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya 
pada hadits no. 17154. 

24 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 
1D 


0 L- - 0 - o- 1G or 3 PN 5 
JH dy 2 YP tian Lilo aah yi Kab AYO 

Le. 0-0 SA 00 aa TA ea c 0.9. £ ag “003 
Uya) Aonsob peta daah GA) petadl AS Olga op ba SL ag) 


& 8 ot- Aa 23 Y ig 8 o£ on Oo. tah PA Id 
SE Aing ae AI ko DI Syag Cah SE oi Al Jl 
| | “ag 5 — 32. NA 30 -. » 

Rpeb sea yA ah mia 

18215. Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hushain 
menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ruwaibah: 
Sesungguhnya ia melihat Basyar bin Marwan berada di atas mimbar 
dengan mengangkat kedua tangannya memberikan isyarat dengan 
kedua jari tangannya seraya berdoa, ia berkata: Semoga Allah SWT 
melaknat kedua tangan ini, aku melihat Rasulullah SAW berada di 


atas mimbar berdoa sambil .memberikan isyarat dengan satu jari 
(telunjuk). 25 


Hadits Urwah bin Mudharris Ath-Tha'i RA ” 


J5 ag Er ara ee 15 « un Ai ara —YAYA1 


- o - 


1 - 73 2, 2. 0 AL -.  o£ An 
BI gag entar JB JUS Gapaa SIP YA PA 
2 an St Tea AT KS Mei enek “A5 
er ap Al yag Ye AB UBI 3 Legal Le 
Haa ke Pe o KP Za Ye ai | o-o£ na Ha 1 - 
Ag I Jaa SL Ag 1 gam CR eka IT ob 


3 


croot o 2 na er Aa “ y 5 Ig dan shg . (3 Aha or 
S3 pa kan KIE Ko Sya JB Se Ja le 


- 
Sg 


8. 3. inieik Tan 0 2 Tes aa £ 5 ae ro 
(DI 9 (A2 Ta) dls 3 NI MS j3 og nih WA) oAN Ca 


225 Sanadnya shahih. . 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, baik matan dan sanadnya pada hadits no. 
17153. 

226 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16160. 


— Musnad Imam Ahmad 


18216. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ismail, Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Urwah bin Mudharris Ath- 
Tha'i —menceritakan kepadaku atau mengabarkan kepadaku-, ia 
berkata: Aku menemui Rasulullah SAW di tempat wukuf lalu aku 
berkata: Wahai Rasulullah SAW aku baru saja tiba dari dua gunung 
Tha'i dan aku telah melelahkan tungganganku dan diriku. Demi Allah 
aku tidak meninggalkan gunung kecuali aku berdiam (wukuf) 
padanya, apakah aku mendapatkan haji? Rasulllah SAW bersabda, 
"Barangsiapa menjumpai shalat ini bersama kami dan mendatangi 
bukit Arafah sebelumnya, di malam atau siang hari, maka ibadah 
hajinya sempurna dan ia sudah menghilangkan kotorannya.” 2 


. .. Pap, 


AI XP tang “JG re (9 Bae —NAYNV 
UN KAN Tgn 23 Cia 
d Me MA ah da Se Jah HA J6 S 
gk tag tan alah HIU Ka sad JP 


AE Iya WI J3 CPU GUY Yadi GE AS 3 3 
: En Ba oa 
18217. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 

Abussafar, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi, dari Urwah bin 

Mudharris bin Haritsah bin Lam, ia berkata: Aku mendatangi 

'Rasulullah SAW dan ia sedang di Jama' (Muzdalifah), maka aku 

bertanya kepadanya, "apakah aku mendapatkan haji?" beliau bersabda, 

"Barangsiapa seluas shalat ini bersama kami di tempat ini 


2! Sanadnya shahih. | 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Yahya adalah Ibnu Sa'id al Gathan. 
Ismail adalah Ibnu Abu Khalid dan “Amir, ia adalah Asy-Sya'bi dan hadits ini telah 
disebutkan pada hadits no. 16160. 


Musnad Imam Ahmad — 


kemudian wukuf bersama kami di tempat ini sampai imam melakukan 
thawaf ifadhah lalu ia melakukan thawaf ifadhah sebelum itu, dari 
Arafah di malam atau siang hari, maka sungguh telah sempurna 


hajinya dan ia telah menghilangkan kotorannya.” 2 


PA Ike 3 daa KAS 033 jl GAS —NAYYA 


0 L-01 0 - 


Oi AA oi TPP ML CHA at JB an 


Ag ala Parah al ata Pa ai “JG «NY Ki Aa 

18218. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abdulah bin Abussafar, ia berkata: 
Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan hadits, dari Urwah bin 
Mudharris bin Aus bin Haritsah bin Lam, ia berkata: “Aku 
mendatangi nabi Muhammad SAW... lalu ia mengemukakan hadits 


yang sama.” sik 


Pa - 


HA AL KE JB ARIS Gi5 OLES GAS -NAYYA 
HN PA 1 IA LP AA naa IU Cebaa Uki 
AI 1 aa Io JG EV gi Es 
CT Haa ja S3 
18219. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abussafar 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi, dari 
Urwah bin Mudharris bin Aus bin Haritsah bin Lam, ia berkata: Aku 


28 Sanadnya shahih dan Abdullah bin Abus Safar Ats-Tsauri seorang muhadits 
yang tsigah dan populer dan haditsnya terdapat di dalam hadits-hadits Imam Al 
Bukhari Muslim. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

22 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


mendatangi nabi Muhammad SAW dan beliau sedang di jama' 
(Muzdalifah) ...lalu ia mengemukakan hadits Rauh.” “3 


- Pan YAA A8 


"- : Lan Ce TA PA KE RA LRAPA s 5 
Pn Udan PN NN P3 


Aman HA ea ph kar led Ilo AI Joan yg 
DE Aa 3 EA Ah Ea daa La JB Tab SA 


ST PEP Sa D5 JEPANG Aa AA Tia 3 G3 
HE at An IG 

18220. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Abussafar, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata: Urwah bin 
Mudharris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendatangi 
Rasulullah SAW dan beliau sedang di jama' (Muzdalifah) lalu aku 
bertanya, "Wahai Rasulullah SAW apakah aku mendapatkan haji?" 
beliau bersabda, "Barangsiapa melaksanakan shalat ini bersama kami 
di tempat ini dan wukuf di tempat ini sampai ia melakukan thawaf 
ifadhah lalu ia melakukan thawaf ifadhah sebelum itu, dari Arafah di 
malam atau siang hari, maka sungguh telah sempurna hajinya dan 


telah menghilangkan kotorannya." 2 


Hadits Abu Hazim RA ?? 


230 Sanadnya shahih. 

231 Sanadnya shahih. 

232 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 15454 dan i ja adalah 
Hushain bin Auf. 


Musnad Imam Ahmad — 


ag - 


io PM Ai GA CAS JB (RS) SAS NANYA 
PI ah 2 8 8. ma pa “#8... -. £ 
Ag ya Celng KaE MI elo dl IU dB cra OP eri 
| Nan : “N£ 3 28 - £ 
JA Pp) 3 € mu yaa S ul, 
18221. Wagi” menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari 
ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melihatku sementara beliau sedang 
berkhutbah dan aku berada di bawah sinar matahari lalu beliau 


memerintahkan kepadaku (untuk pindah) kemudian aku pun 
berpindah di bawah naungan.” “' 


Hadits bin Shafwan Az-Zuhri, dari ayahnya RA “4 


..c 9 


AB ya Obb gi si jp AS SAS —YAYYY 
da DA -JG Ta ba LP oi Oke 


e Ge 


AP & up Fa Blu ob 

18222. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Basyir” bin 
Sulaiman, dari Al Gasim bin Ash-Shafwan, dari ayahnya, dari nabi 
SAW, ia berkata, "Carilah waktu teduh untuk melaksanakan shalat 


aa Sanadnya shahih. 

Ibnu Abu Khalid adalah Ismail dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 15454. 

24 ibnu Shafwan adalah al Gasim dan Shafwan. Ia adalah Ibnu Makhramah Al 
Oarsyi Az-Zuhri saudara laki-laki dari al Miswar bin Makhramah sebagaimana 
dikatakan oleh tidak hanya satu orang muhadits. Ia pernah bertemu dengan 
rasulullah SAW. Dikatakan: Ia telah masuk Islam setelah fathu Makkah, ia dan 
anak-anaknya dan dikatakan kepada anaknya Shafwan bahwa ia juga bertemu ' 
dengan Rasululah SAW. 

25 Dj dalam musnad Ath-Thabrani (basyar) dan ia salah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Zhuhur, sesungguhnya hawa panas merupakan pancaran dari neraka 
"236 


Jahanam. 


dah AI detata AAS uda ad BIS ANYY 
Tea Ob Ea Kena Ra AN Ong naa eng bo 
ea Je) JB JB dal gs SAI Ogan Gp ea 
Fa aa Gmn Le Urat 2 Hrg 4 05 PU 
Naa PP op Ab 2 Anas 12 p| ibag 
18223. Abu Ya'la menceritakan kepada kami, Abu Ismail 
yaitu Busyaira menceritakan kepda kami, dari Al Gasim bin Shafwan 
Az-Zuhri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Carilah waktu teduh untuk melaksanakan shalat Zhuhur, maka 


» 237 
sesungguhnya hawa panas merupakan pancaran neraka jahanam. 3 


Hadits Sulaiman bin Shurad RA 2 


CA Hn 3 " aa. ae Pa 0 » 0 ap 
IG Blah aa 1JU KOLAM 2 Pi SAS YAN Y 
Pe 3 oo 8 Lian . - Lo. or 0 
Oia YP PN AE SAS JB IS opo Yi Oles nata 
PI at 2 He AI Cet 53 » Cor 0 - turi 0 - 
Aly ale SI Kp Al Jpn) JB JB pro aj Olla LP BL di 
Ca Y, BY oYI (Jl Ji an aa 2 ae 5 JB IAI “ 
18224. Yahya bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ishag menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku 


mendengar Sulaiman bin Shurad berkata: Ia berkata: Dan 


236 Sanadnya shahih. Bashir bin Salman al Kindi adalah sosok yang tsigah. 
Haditsnya terdapat pada Shahih Muslim dan empat mhadits yang lain. Al Gasim bin 
Shafwan dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khalfun dan Abu hatim tidak 
memberikan komentar. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
11510. 

23! Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya 

238 Ya adalah Sulaiman bin Shurad bin Al Jun bin Abil Jun Al Khuza'i telah 
masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan ia singgah di Kufah dan pemberian 
haditsnya di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdurrahman bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, 
dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat 
perang Ahzab- Yahya berkata: yaitu saat perang Khandak, "Sekarang 
kita memerangi mereka dan jangan sampai mereka memerangi 
kita. 29 


0 JS. 3 


Ce :JG ten eta jini Gp asa Pe BA NAN YO 
He Ko IP Urah S JB too ai OA Ip Bal 


2 el A3 Rae Lang Uya Y) ak OVI :JB AI Ae 


Aap 3 US gres 

18225. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 

Ishag, dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata: Rasulullah SAW pulang 

saat perang Ahzab, ia berkata: "Sekarang kami memerangi mereka 

dan jangan sampai mereka memerangi kita.”"Berkumpul di dalamnya 
Sulaiman bin Shurad dan Khalid bin Urfuthah. 4 


Yo. 30386. 4 IG 


Hp aka ena ja on Pn aa DNA 


. £ 


AE Aa yi Ola ga Ulin 2 JB JG gi AI AS GP oli 
Herbal Kan HIS ci jasa jl KG of day Mah Abate yi 

Tua | Ip pora - 
br Li IS ai Alih Pang eat Ke Ih JS 


2 - Jas 


239 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari (7/405) hadits no. 4109 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang Sebalapa 
perang, bab: perang Khandak. 

40 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 18226. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu”bah menceritakan kepada kami, dari Jami' bin Syaddad, dari 
Abdullah bin Yasir, ia berkata: Aku sedang duduk bersama dengan 
Sulaiman bin Shurad dan Khalid bin Urfuthah dan keduanya ingin 
mengikuti jenazah yang perutnya terkena senjata lalu salah seorang, 
dari keduanya berkata kepada temannya: Bukankah Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh dengan perut terluka, maka ia 
tidak disiksa di kuburnya”Ja berkata: Tentu! 2 

JS SA Ii AA FA AR UAS dip CI ANN 


: 3 () . 2.3 SA lai Bet MSi Le... 
Aa barye 3 M3 SPP Op Olails OS JB CU Gp AL KE La 


P4 P3 
z . $ 


CA ema KA IS one, DL 3 of SAB 1JB sjAe 
Pase MD Ainan data Ai " Na Es Te Ea ae 1 B5 
cas JS ya JG Cola sale DI lo Al Ja OL Mah Ul ena 

18227. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami Jami?” bin Syaddad mengabarkan 
kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yasir berkata: 
Sulaiman bin Shurad dan Khalid bin Urfuthah sedang duduk, ia 
berkata: Kemudian ia mengemukakan bahwa terdapat seorang laki- 
laki yang wafat dan perutnya terkena senjata lalu salah satu dari 
keduanya berkata kepada sahabatnya, bukankah engkau telah 
mendengar-atau hadits telah engkau dengar-bahwa Rasulullah SAW 


bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh dan terkena perutnya, maka ia 
tidak disiksa di kuburnya” Yang lain berkata: Tentu.! si | 


241 Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh At:Tirmidzi (3/368) hadits no. 1046 dalam 
pembahasan tentang Jenazah, bab: orang-orang yang mati syahid siapakah mereka? 
Dan ia berkata: Ini hadits hasan gharib dan Khalid bin “Arfathah adalah seorang 
sahabat. | 

42 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ss 3 cola ya Pa LA Bta Lola BO ANANYA 

LEE a53 UB iba 2 AB ea Jr) DE JB BE 
NG Aan SS SN Io 3 ORG daa 2 NG 
os Aly lal OS AT US er JET Nia Urat 


AN Iya) Tan IU eeonlo JI AAA JBS JG CI de 
Sa dn BN da ag ala Ia 
18228. Ouran menceritakan kepada kami, Sa'id Asy-Syaibani 
Abu Sinan 'menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: 
Seorang laki-laki shalih meninggal dunia lalu jenazahnya dikeluarkan. 
Ketika kami kembali, maka kami bertemu dengan Khalid bin Urfuthah 
dan Sulaiman bin Shurad dan keduanya merupakan sahabat lalu 
mereka berkata: Kalian telah mendahului kami dalam mengunjungi 
jenazah laki-laki yang shalih ini lalu mereka mengemukakan bahwa 
jenazah tersebut sakit di perutnya dan sesungguhnya mereka takut 
terhadap hawa panas, ia berkata: Salah seorang, dari keduanya berkata 
kepada temannya, ia berkata: Bukankah engkau telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh dan terkena 
perutnya, maka ia tidak disiksa di kuburnya” 


Sisa hadits Ammar bin Yasir RA “' 


243 Sanadnya shahih, Sa'id Asy Syibani Abu Sinan adalah Said bin Sinan sosok 
yang tsigah dan haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Haditsnya memiliki 
keraguan dan hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

24 Ta adalah Ammar bin Yasir Al Ansi orang Yaman asli. Ayahnya berasal dari 
Yaman dan hijrah ke Mekah lalu bergabung dengan Abu Hudzaifah bin Al 
Mughirah. Ibunya bernama Sumiyah bin Khayathul Khamiyah. Ia adalah hamba 
sahaya milik Abu Hudzaifah lalu Ayah dari Ammar menikahinya dan lahirlah dari 
keduanya Ammar kemudian Abu Hudzaifah memerdekakan ayahnya kemudian 
menyusul memerdekakan ibunya dan ibunya wafat dibawah pengaruh siksaan. Kisah 
tentang mereka semuanya masyhur dan Ammar mati syahid pada perang Shiffin 
bersama dengan Ali Bin Abu Thalib. 


— Musnad Imam Ahmad 


ag Ha - IG 


1 3 KAI AL EH selasa AG SIS -YAYYA 


colaadl UI CG Hae gp Makar IE ME gi ai aa 


s0 


Si Tn SU saga SAY (Sula BA sa AN ia Citi 
dg de SIP eU SI Kn) dia 2 Io 


LAI Sl 2nd ws 
18229. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Nadhrah, dari Oais bin Ubad, ia berkata: Aku berkata kepada 
Ammar bin Yasir: Wahai Abul Yagzhan apakah engkau melihat 
masalah ini di mana kalian mengemukakannya dengan pendapat 
kalian atau mengemukakan sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah 
SAW kepada kalian, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah 
menjanjikan kepada kita sesuatu yang tidak beliau janjikan juga 
kepada orang lain.” 


DB. 3 0 - » 


Ca KAP Hua Bas GT ap P3 BAb —NANY: 
JI dik ai Bap Sp pi pa ae 
Sl ke Japan di US US 3 Utan US :JU 1 
ARA Aan PETA IE OA KS IP JS al de 
Kana Ja Lal 


& 
ed 


45 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Oais bin Ubad Ad-Dhab'i termasuk 
perawi yang tsigah dari kalangan tabi'in besar (Mukhadrami) dan haditsnya . 
diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/2134) hadits no. 2779 mengenai sifat orang- 
orang munafik dan Abu Daud (4/217) hadits no. 4666 dalam pembahasan tentang 
. sunnah, bab: hadits yang menunjukkan mengenai meninggalkan pembicaraan di 
dalam hal yang mengandung fitnah. 


Musnad Imam Ahmad — Tic) 


18230. Yahya bin: Adam menceritakan hadits, Syarik 
menceritakan hadits, dari Muhammad bin Abdullah Al Muradi, dari 
Umar bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: Ammar 
berkata: Ia berkata ketika orang-orang musyrik mencela kami, maka 
kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah kepada mereka sebagaimana 
mereka mengatakannya kepada kalian” Ia berkata: Engkau sungguh 
telah melihat kami mengajarkannya kepada penduduk “kota 
Madinah.” 


- 
1 


Bb MEA je 3 SG el SAS NYA 

2 “ 2 1 “10 - "3 sae Go E 2 £ 2 2 Tin g 
J3 aa) Skak H3 AI KE) JAE NE 1G us Ae 
MI da ti edi aa Ia MY An 
PP - 8... tea. LL 3 pan 2 - of Ea ne 2 Pn -£ 
WII rai SA BY se S5 lal 


3... 2. Ke :g Da Xx -, “ . rd 3... s4 
KI SA CG cak) ale AI Ko Sah JI Us 
KAB DK IS J3 

18231 1 Abu Bakar bin “Ayasy menceritakan kepada kami, Abu 

Ishag menceritakan kepada kami, dari Najiyah Al Anazi, ia berkata: 
Ammar dan Abdullah bin Mas'ud saling mendorong dalam hal 
tayamum, Abdullah berkata: Apabila aku menetap selama satu bulan 
dan aku tidak menjumpai air di dalamnya, maka aku tidak akan shalat. 


Ammar berkata kepada Abdullah:Tidakkah engkau ingat ketika aku 
dan engkau di kandang onta lalu aku mengalami janabah, maka aku 


. 
- 


46 Sanadnya hasan, karena terdapat Syarik dan Muhammad bin Abdullah Al 
Muradi kemudian Al Jumali dan Ibnu Hibban mentsigahkannya. Abu Hatim 
berkata: haditsnya baik dan benar. Abdullah bin Salmah Al Muradi adalah 

' Mukhadrami. Hadits ini oleh Al Haitsami disandarakan (8/123) kepada Imam 
Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani dan ia berkata bahwa Para perawi haditsnya 
tsigah. | 


— Musnad Imam Ahmad 


berguling seperti bergulingnya binatang ternak. Ketika aku kembali 
menemui Rasululah SAW, maka aku memberitahu apa yang aku 
lakukan dan beliau pun bersabda, Senen cukup bagimu 


» 24T 


tayamum. 


Pe Ip 


Bas :J6 as al oi SKI AG SA UAS ANT 

Ia ag Mer - JG Kal pl AP aa 53 

san Aa en Sa 
JA Di 5 ga la AN ola BL Op BA 


an al, NET 
18232. Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghaniyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ugbah bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami, dari kakek ayahnya Al Mukharig, ia 
berkata: Aku berjumpa dengan Ammar saat perang Jamal dan ia 
sedang membuang air kecil di puncak bukit lalu aku berkata: Aku 
akan berperang bersamamu dan aku akan selalu bersamamu, ia 
berkata: Berperanglah di bawah panji kaummu, sesungguhnya 
Rasulullah SAW mensunahkannya kepada seorang laki-laki agar ia 
berperang di bawah panji kaumnya.“ 


287 Sanadnya hasan karena terdapat Najiyah bin Khafaf Al Anazi. Para muhadits 
memperbincangkan hafalan haditsnya. Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari(3/443) hadits no. 338 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang tayamum, 
Imam Muslim (1/280) hadits no. 368 M, Abu Daud (1/87) hadits no. 321, An-Nasa 'i 
(1/166) hadits no. 313: Ibnu Majah (1/188) hadits no. 569 dan Ath-Thayalisi (1/63) 
hadits no. 245 (Minhah) 

48 Sanadnya dha'if, karena majhulnya Ugbah bin Al Mughirah, yang ditemukan 
diantar dua ayahnya dan keterputusan diantara keduanya, demikian pula yang 
dikatakan Al Haitsami (5/324). 


Musnad Imam Ahmad — 


0. 2.2 


en Enda at suda 


3. 38 0 -— 2.9 - 0. oo. 


Te Ko MI an SIb eea 5 wa 
ob kaga beb Sa Jkt Jab D2 ala 
Pam AD Ap OP Aam Aas) ciu 


18233. Guraisy bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Washil bin Hayyan, ia berkata: Abu 
Wail berkata: Ammar berkhutbah untuk kami ia menyampaikan 
khutbahnya dan ia memperpendeknya. Ketika ia turun, maka kami 
berkata: Wahai Abul Yagdzan engkau telah menyampaikan khutbah 
dan memperpendeknya apakah engkau sempat bernafas. Ia berkata: 
Aku mendengar Rasululah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat 
seorang laki-laki yang panjang dan memperpendek khutbahnya 
merupakan kematangan dari ilmu figihnya, maka perpanjanglah. 
shalat dan perpendeklah Khutbah karena sesungguhnya penjelasan 
(singkat dan padat) dapat memperdaya orang.” “” 


29 Sanadnya shahih. 

Ouraisy bin Ibrahim Ashaidalani Al Baghdadi telah ditsigahkan oleh Ibnu 
Hibban dan ulama lainnya mendiamkannya. Abdurrahman bin Abdullah bin Abjar 
orang yang tsigah dan haditsnya terdapat pada Imam Muslim tetapi namanya yang 
benar “adalah Abdurahman bin Abdul Mulki bin Sa'id bin Hayyan bin Abjar. 
Ayahnya tsigah dan haditsnya juga terdapat pada Imam Muslim. Washil bin Hayyan 
. juga tsigah demikian pula denagn Abu Wail saudara kandung Ibnu Salmah. Hadits 
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (2/594) hadits no. 869 dalam pembahasan 
tentang shalat jumat, bab: memperpendek shalat dan khutbah, Ad-Darimi (1/440) 
hadits no. 1556 dalam pembahasan tentang shalat, Abu Ya' la (3/606) hadits no. 
1642 dan Ibnu Huzaimah (3/142) hadits no. 1782 


— Musnad Imam Ahmad 


 2e. 2. 


A3 Ma EA Bie CLS GAS —YAYYE 


Ae 4 Ju abi Jep Aa z NN de Ap 


ES dala ea eilkai 4 alay ale AN Je 

18234. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah, dari Ammar 
bin Yasir, ia berkata: Aku mendatangi nabi Muhammad SAW 
sementara ia sedang melaksanakan shalat lalu aku mengucapkan 
salam kepadanya, maka nabi menjawab salam kepadaku. 210 


8 BIL oli -YG aa oli Bab -yayro 
KA ra ap IE Up aja 6 
MAN Es 3g Pe AP TA - NN NP AN 2 Ten 
In Iyan Je Hai J6 tang ala Rn Ito An 3 Oom 
“ 8... dua KTA 8 - -. 3. Daan SG sal A4 “. 
LOLA JEY NY eU Up 2JU Coal JP ly dala Al eelp 

AA apa - 2 2 TEA Ti or Aa 3 53 » 
NI To 3 Jis OS play AE AS Calo al Ol 


ear 

18235. Affan dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Aban menceritakan “kepada kami,. Gatadah menceritakan 
kepada kami, dari Azrah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari 
ayahnya, dari Ammar bin Yasir: sesungguhnya nabiyullah 
Muhammad SAW —Yunus berkata: Sesungguhnya ia bertanya 
kepada Rasulullah SAW— mengenai tayamum, beliau bersabda, 
"Satu tepukan tangan untuk kedua telapak tangan dan wajah." Affan 


4 


250 Sanadnya shahih. ' 
Hadits diriwayatkan oleh An-Nasa'i(3/5) hadits no. 1186 tetapi para ulama 
berkata: Hadits ini mansukh 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW berkata mengenai 
tayamum: "Satu tepukan utuk wajah dan kedua telapak tangan. 2 


Ja Ta ag Yg Fa Ae San AS YAA 
Je 5 2 bg kana Ta Even y 
HN Padangan tag Ie sd yk den 
Mang Hn 3 die YES POT Ola aa 3 Ga OK "Jah tag 
ea dp :Ju ASa6 Cara Kas JD Us :J 
18236. Mukaminad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan 
kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari 
Tsarwan bin Milhan, ia berkata: Kami sedang duduk-duduk di masjid 
lalu Ammar bin Yasir lewat kemudian kami berkata kepadanya: Telah 
menceritakan kepada kami apa yang pernah aku dengar, dari 
Rasulullah SAW di mana beliau bersabda mengenai fitnah? Ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setelahku akan 
ada suatu kaum yang mengambil kerajaan kemudian sebagian dari : 
mereka membunuh sebagian yang lain." Ia berkata: "Kami katakan 


kepadanya apabila menceritakan kepada kami selain dirimu, maka 
kami tidak membenarkannya." ia berkata: Maka itu akan terjadi. 118 


25! Sanadnya shahih. 

Azrah adalah Ibnu Abdurahman ” Zurarah Al Khuza'i Al Kufi seorang yang 
tsigah dan haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Sa'id bin Aburahman bin Abzi 
haditsnya terdapat pada sekelompok ulama hadits. Ia telah dianggap tsigah oleh An- 
Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ayahnya juga tsigah dan haditsnya terdapat pada 
sekelompok ulama hadits dan Imam Al Bukhari berkata: Ia adalah seorang sahabat. 
Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1/89) hadits no. 327 dalam pembahasan 
tentang thaharah, bab: tayamum dan Ad-Darimi (1/208) hadits no. 745 

52 Sanadnya shahih. 

Tsarwan bin Milhan At-Tamimim dianggap Isigah oleh Al Ajli dan Ibnu Hibban. 

Ia termasuk tabi'in. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la (3/212) dan Al 


— Musnad Imam Ahmad 


apa - o - IG - 3 getas 08. IG 
KAS Cap 3 Lemak Ui PU SE Bab AYYV 
o B3 30 3 - Bolu. 3 


KAN Ea Kabah Hi aj HS Blal 


Pi ep jd Be Ap BA aa 
Hp UB ad SGP Haii) IE US JB em 
Nagan tg “ga G3 ia da la MJ 
ol ja ob uu NE BIG Pa ar gb doaku 
AA alan NAS Gal Koja US B3 “jp gb 
A33 JR Sp oo Klan (an UI Gali al Kas 
A Esa anita “ & Nai y Eni Lp dls AA Ga 
Je dj aga da ubi CA aka TPA 
Aan ea aa Aan Laka 
PA JB cal Uya) 6 di Ab tali al Kal 
PE Hal IP YA Ula GA HI Ga 


R9 


KA cola ata 


Es 
nj 
h 

& 


18237. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari 
Muhammad bin Khutsaim Al Muharibi, dari Muhammad bin Ka'ab Al 
Ourazhi, dari Muhammad bin Khutsaim Abu Yazid, dari Ammar bin 
Yasir, ia berkata: Aku dan Ali menjadi teman Rasululah SAW pada 
perang Dzatul Usyairah. Ketika Rasululah SAW singgah ke kawasan 
itu dan bermukim di sana, maka kami melihat orang-orang, dari 


Haitsami(7/292) berkata: Para perawi haditsnnya adalah hadits yang shahih kecuali 
Tsarwan karena ia tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


kabilah Bani Mudlij bekerja di kawasan irigasi milik mereka untuk 
tanaman kurma lalu Ali berkata kepadaku:Wahai Abul Yagzhan 
apakah kita akan mendatangi mereka kemudian melihat bagaimana 
mereka bekerja? Maka kami mendatangi mereka lalu kami melihat 
pekerjaan mereka sesaat. 
| Kemudian kantuk menyerang kami lalu aku bangkit bersama 
dengan Ali tidur terlentang di bawah naungan pohon kurma di tanah 
lapang kemudian kami tidur. Demi Allah tidak ada yang 
membangunkan kami kecuali Rasulullah SAW di mana ia 
menggerakkan kami dengan kakinya dan tubuh kami telah terkena 
debu dari" tanah lapang itu dan saat itu Rasulullah SAW bersabda 
kepada Ali, "Wahai Abu Turab (baca:ayah debu)” karena Rasulullah 
SAW melihat debu pada tubuhnya, beliaua bersabda, "Mau kah 
engkau aku ceritakan mengenai dua orang yang paling celaka?" Kami 
menjawab, "Tentu wahai Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, 
"Uhaimir Tsamud yang melukai onta dan orang yang memukulmu 
wahai Ali dengan ini —maksudnya tanduknya— sampai darah 
mengaliri di sini, yaitu jenggotnya." . 


Aa JB :JG Be .5 ui (SAS engan MEA NANYA 


3 9 ph 2 0-3 Ta 


ja on dS a Kor 3 sea MR maa au Sa 
- - Pa o- AE . Ge Pa - ot A 2 » “ - “3 
ane ag Na) Yah aan La Celug dala Al ce as A3 ol 

II 0 


BN Uas CI TAS a33 Oli (3 Ia Nie biu 
2. AP pb a.A ana Eu 2 5 01e PT aa aa Ge 
Sya) AS Jera 3 Jt cela ya aa Uma) (adl et 


SS .—. 


253 Sanadnya shahih. 

Dalam hadits terdapat analisis karena. Yazid bin Muhammad bin Khaitsum al 
Muharibi —ia adalah tsigah— dikatakan: ia tidak pernah mendengar dari 
Muhammad bin Al Gurahzi dan ia termasuk muhadits yang tsigah dari kalangan 
tabiin. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al Haitsami (9/136) 


— Musnad Imam Ahmad 


- ,9 Tg 4 5 ra Ta PD - er N 2 
& O gala! alas Sa Asal ek ag Hg dls AN ce 
£ 3 2 - 0 £ o£ e £ Aa - or ta aa y - 


Kb HR G3 HA ai Tg Pai 
0 Ea cp lis PSI SI Hei An Oa SE 
ani an pu ag: AA MEA Lap ME KU 
18238. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Shalih, ia berkata: Ibnu Syihab 
berkata: Telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Abdullah, dari 
Ibnu Abbas, dari Ammar bin Yasir: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
menyukai alat-alat perang dan bersama dengan nabi Aisyah istrinya 
kemudian terputuslah transaksi berupa pembelian lingkaran roda 
berbentuk kuku lalu orang-orang menahan diri menunggu 
transaksinya dan hal tersebut sampai waktu fajar dan orang-orang 
tidak memiliki air kemudian Allah SWT menurunkan ayat kepada 
Rasul-Nya sebagai keringanan hukum untuk bersuci dengan debu di 
permukaan bumi yang baik. Umat Islam berdiri bersama rasul lalu 
mereka memukulkan tangan mereka ke tanah kemudian mengangkat 
tangan dan mereka tidak menggenggam debu sama sekali lalu 
mengusap wajah dan tangan mereka sampai kepada pundak dan dari 
. bagian dalam tangan mereka sampai ke bagian ketiak dan orang-orang 
tidak tertipu dengan hal ini dan kami mendengar sesungguhnya Abu 
Bakar berkata kepada Aisyah RA, "Demi Allah aku tidak mneelanur 
bahwa engkau telah membawa berkah.” #' 


254 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud(1/86) hadits no. 318 dan hadits no. 320 dalam pembahasan tentang thaharah, 
bab: tayamum dana An-Nasa'i (1/167) hadits no. 314 yang sejenis. 


Musnad Imam Ahmad — K7 


(deal » Ni aa ti Ga (aing Bas SANG 


3015. Ta 


on Ia 8 0-4 0 - 8 og n PN 0 Pa - 
SA ab pi IKA J3 IG AA YA gl 


cina Elina EA degaken ai TAU daa MAA oa 
NI pe Un yi UAS ind SB 
SIM S3 JB Maa IS JR NOW DG 
18239. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Muhammad 
bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku, dari Amr 
bin Hakam bin Tsauban, dari Ibnu Las Al Khuza'i, ia berkata: Ammar 
bin Yasir masuk ke dalam masjid lalu ia melakukan ruku dua kali 
(shalat dua rakaat) sangat cepat dan sangat sempurna. Ia berkata: 
Kemudian ia duduk lalu kami berdiri menemuinya dan kami duduk di 
sisinya kemudian kami berkata kepadanya: Engkau telah sangat 
meringankan kedua rakaatmu (shalatmu) ini wahai Abul Yagzhan, ia 
berkata: Sesungguhnya aku menyegerakan keduanya karena syetan 
bergegas masuk padaku pada keduanya, ia berkata... lalu 


mengemukakan hadits. 


255 Sanadnya shahih. 

Ibnu Las Al Khuza'i. Ja adalah seorang sahabat yang baru saja dikemukakan 
sosoknya. Haditsnya sama dengan hadits sebelumnya. Ini adalah murni masalah para 
ulama salaf di mana kita harus mengikuti kebiasaan para salafus shalih tersebut, 
yaitu meringankan shalat kepada orang-orang di mana syetan berlomba 
melakukannya dengan memanjangkan shalat merupakan tindakan was-was dan 
fitnah tetapi hal ini tidak dipahami oleh para da'i dari kalangan salafiyah itu sendiri. 
Mereka senantiasa memperpanjang shalat karena kebodohan, pengingkaran dan 
pembangkangan bukan karena berdasarkan ilmu pengetahuan dan mengikuti sunah 
rasul. 


— Musnad Imam Ahmad 


o 4-0 


pare Jaa Mena 2 ba 


dah EA Ke Ip op HAL: “us 
'”18240. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
— menceritakan kepada kami, dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, 1a 
berkata: Ammar melaksanakan shalat lalu ia melampaui batas di 
dalamnya (memperpanjang), lalu ditanyakan atau dikatakan 
kepadanya, maka ia berkata:. Aku tidak pernah melanggar shalat 
Rasulullah SAW. “5 


Ae d “ na “ BI Blm Laba —NAY &1 
33 PASI gd Tea Pa oE Ko J3 ah ap 
3 5 S Uh ne Tae 7 2S ad Ji Ja 
Nag OA Ba ata Aan MAS 3 an daa 
abs Bal ne Sue la US nu 
A3 dl MI ul La AA de Pr DAA 
Aa BN, —a Uks BI US Ep AS NI 
3 SA) «al Ab 3 Tab, CI LI GA 
153 y—3 ea NS Iya el St Taun) S KPAI Der) 
Ana IA Ea HR tj 53 AI alah 


256 Sanadnya hasan karena terdapat Syarik. Adapun Abu Hasyim, maka ia 
seorang Romawi dan ia muhadits yang tsigah dan populer. Haditsnya terdapat pada 
sekelompok ulama hadits. Demikian pula Abu Mijlaz di mana ia adalah Lahig bin 
Humaid. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada sekitar(1/334) hadits no. 
453 dalam pembahasan tentang shalat, bab: bacaan di dalam shalat Zhuhur dan 
Ashar dan An-Nasa'i(2/174) hadits no. 1003 dalam pembahasan tentang doa iftitah. 


Musnad Imam Ahmad — 


18241. Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, dari Syarik, 
dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, ia berkata: Ammar melaksanakan 
satu shalat bersama kita dan ia mempersingkat shalat di dalamnya lalu 
orang-orang mengingkari hal tersebut dan Ammar berkata: Apakah 
aku tidak menyempurnakan ruku' dan sujud? Mereka berkata Tentu 
tidak. Ia berkata: Adapun aku, sungguh aku telah berdoa di dalam 
keduanya dengan sebuah doa di mana Rasulullah SAW berdoa 
dengannya, "Ya Allah dengan IlmuMu yang ghaib dan kekuasaanMu 
atas para makhluk. Hidupkanlah aku dengan kehidupan yang Engkau 
ketahui bahwa ia baik untukku dan wafatkanlah aku apabila kematian 
lebih baik bagiku. Aku memohon dengan rasa takut kepadaMu pada 
hal yang ghaib dan nyata, memohon kalimat yang benar di saat emosi . 
dan ridha, memohon untuk memiliki niat yang baik di saat fakir dan 
berkecukupan dan memohon agar memiliki pandangan yang nikmat 
kepada wajahMu dan kerinduan untuk bertemu denganMu dan aku 
berlindung kepadaMu, dari bahaya sesuatu yang membahayakan dan, 
dari fitnah orang yang menyesatkan. Ya Allah hiasilah kami dengan 
hiasan iman dan jadikanlah kami memiliki petunjuk orang-orang yang 


mendapat petunjuk.” 2! 


o- £0o AA. o 


alan OP Kaban Ce Bis SU ee 3 aa aa —NAN$Y 


5. 3 0 Bo 3 0 


An en ya dgan au aan Um 


£E 3504 


SAN PA da Ba Ia) 2 an Hi 


28! Sanadnya hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (3/55) hadits no. 
1305 dalam pembahasan tentang lupa di dalam shalat dan Ibnu Hibban(136) hadits 
no. 509 (kitab Mawarid) dan di-shahih-kan oleh Al Hakim ( 12) serta disetujui 
oleh Adz-Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


pa ata “9 2 0» - 1Gp 2g. e - 9 2 Pan 
Laba MAS 0 P3 BO JA ye dea Oa 
: Lo. 0 


YEL ce 
18242. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
— Muhammad bin Salamah menceritakan kepadaku, dari Muhammad 
bin Ishag, dari Muhammad bin Yazid bin Khutsaim, dari Muhammad . 
bin Ka'ab Al Ourazhi. Abu Zaid bin Khutsaim telah menceritakan 
kepadaku, dari Ammar bin Yasir, ia berkata: Aku dan Ali menjadi 
teman Rasululah SAW pada perang Dzatul Usyairah lalu kami 
berpapasan dengan laki-laki, dari kaum Bani Mudlij yang sedang 
bekerja pada perkebunan kurma mereka... ia mengemukakan 


kandungan hadits Isa bin Yunus. 28 


0 - o- 30 - Pa 


In 9) 5 Ie Gas Se Kara OS CA AE 


5. oo. 


Si Io ol PA gi JAR P opa JA gi MASA aj Tala 
TE Ana 5 Na AK ya o| -JU iga de Pte 
ba Jean UBI ir, NAN, DA "as (ES 3 NN IP 


NN, VE, PA IP Jay S3 

18243. Affan menceritakan kepada kami, Damin 

menceritakan kepada kami, Ali Bin Zaid menceritakan kepada kami, 

dari Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Ammar bin 

Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk 

kesucian atau sesungguhnya kesucian adalah berkumur, memasukkan 
air ke dalam hidung, mencukur kumis, bersiwak, memotong kuku, 


258 Sanadnya dha'if. di sini dan di dalamfhya patut dianalisis. Abu Zaid telah 
memasukkan diri antara Ammar dan Muhammad bin Ka'ab dan sebenarnya ia tidak - 
ada. Hadits in merupakan pengulangan hadits no. 18237. 


Musnad Imam Ahmad — Usig 


mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu 


kemaluan, berkhitan dan meresapkan air ke sela-sela.” 2? 


SEAL —yAytt 
Na daya AN JB :JE ag AE) Jar ala IE 
dn Ga aa Aa Sh al ai ae) 
na dadu Oa AS ng Y JB LG 
PESAN) GUA Bh SINI aka Oei USG 
SI Ke dia SB :agI A2 Ja : JG ente 
TA JUS :JG Jaa Dea teka dl Ad ale 5 
DI Ia Hn eh MUG GE SENI AS US 
Ai ea Pe Gb ee Ioi Isa 
ata Sya) 3 ATA PPS US Anta 3 ES si 
IE UK Oo Jk duh Li cal ala 3 
ta gi sa Jia 2725 
GA Ida Ae D Jas JB OR YAN Td AA Ya 


J3 1 gi Jb yA Ju Je Ja Sa 


2 Sanadnya hasan, karena terdapat Ali bin Zaid dan Muhammad bin Ammar ' 
bin Yasar diterima oleh Abu Daud saja. hadits ini adalah hadits masyhur dengan 
redaksi “Lima hal termasuk kesucian” telah disebutkan pada hadits no. 10287 dan 
lihatlah Shahih Muslim(1/223) hadits no. 261, Abu Daud(1/14) hadits no. 54: At- 
Tirmidzi (5/91) hadits no. 2757 dan ia menghasankannya, An-Nasa'i(8/126) hadits 
no. 5040: Ibnu Majah 91/107) hadits no. 294 dan Ath-Thayalisi (1/360) hadits no. 
1853 (pembahasan tentang Minhah). 


— Musnad Imam Ahmad 


An en na ea Pan SN An Ea 
Me oa aa aa 


He au Gp de dl de Kamp Ch JP Maia 

18244. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy : 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, ia berkata: Aku sedang duduk 
bersama Abu Musa dan Abdullah, ia berkata: Abu Musa berkata: 
Wahai Abu Abdurrahman bagaimana pendapatmu apabila terdapat 
seorang laki-laki tidak menjumpai air sementara ja sedang junub 
apakah ia tetap tidak boleh tayamum, ia menjawab: Tidak! Sekalipun 
ia tidak menjumpai air selama satu bulan. Ia berkata: Abu Musa 
berkata kepadanya: Bagaimana kalian mensikapi ayat di dalam surat 
Al Maa'idah, "Kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah 
dengan tanah yang baik(bersih)” (Os. Al Maa'idah (SI: 6), ia 
menjawab: Abdullah berkata: Allah SWT memberikan keringanan 
hukum pada mereka di dalam masalah ini, yaitu apabila mereka 
mengeluh, yaitu mereka kedinginan yang disebabkan oleh air, maka 
mereka boleh melakukan tayamum kemudian melaksanakan shalat. 

Ia berkata: Abu Musa berkata kepadanya: Kalian membenci 
hal ini karena itu. Ia menjawab: Ya!. Abu Musa berkata kepadanya: 
Apakah engkau tidak mendengar ucapan Ammar, yaitu Rasululah 
SAW telah mengutusku untuk suatu kebutuhan kemudian aku 
mengalami janabah lalu aku tidak menjumpai air, maka aku berguling- 
guling di atas debu sebagaimana binatang ternak berguling-guling 
kemudian aku mendatangi Rasululah SAW lalu aku mengemukakan 
masalah tersebut kepadanya kemudian beliau bersabda, 
"Sesungguhnya cukup bagimu mengatakan seseorang hendaknya 
memukulkan tangannya di atas bumi lalu mengusap masing-masing 
mengusap temannya(baca:telapak tangan kanan mengusap tangan 
kiri dan sebaliknya) kemudian ia mengusap wajahnya dengan 
tangannya —Al A'masy tidak membolehkan dua telapak tangan—-. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ia berkata: Abdullah berkata kepadanya: Apakah kalian 
berasumsi ia belum puas dengan ucapan Ammar, Abu Abdurrahman 
berkata: Ayahku berkata dan Abu Muawiyah juga berkata. 

Ia berkata: kemudian seseorang menepukkan tangannya di atas 
bumi kemudian ia mengibaskannya lalu mengusapkan dengan tangan 
kirinya pada tangan kanannya dan tangan kanannya pada tangan 
kirinya, atas kedua telapak tangannya kemudian ja Ba Sa 


wajahnya. Si 


Be ee Ir ee Ae aa WA UR AS 

P aan en, MEN na NG ha An pa Ea P3 
— ga Ag cal KS AA NAEU LS LE id AS Ce jaaeI 
— AI Kg JA OP AN Laga al 1s SAN 


EA 


AR ICS JS SE 5 oya st Ja 2 12 JUS Kai 
JH 53, ag Ie Lo Io) gai PE 
cita S1 Iya S 33), lal AA SS Fto 
69 Gal Ale Io AI, Diah EA Bagan B 
PN II La Y iKa Iii Ol ala OS Li 
Ll AG JUS 832) Ha ay Kabah Kor peng hua & 


of. 


Ne gaya MA Jus JB SU 3 ps ih Ce CAN 


B3 Mn Ge na EA) aa 2 ASI 
HE UE Bee J3 Ji CA 3 


Pa ap 


Ph sole IG Ao pal Ie sll $ Tn 0 


260 Sanadnya shahih dan Syagig adalah Ibnu Salamah. Hadits telah disebutkan 
— pada hadits no. 18231 


Lisay — Musnad Imam Ahmad 


AZ 


18245. Affan menceritakan kepada kami, Abdul wahid 
menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada 
kami, Syagig menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku sedang 
duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Al Asy'ari lalu Abu Musa 
berkata kepada Abdullah, "Apakah apabila seorang laki-laki tidak 
“ menjumpai air, maka ia tidak melaksanakan shalat?" Abdullah 
menjawab, "Tidak!" Abu Musa berkata, " "Tidakkah engkau ingat apa 
yang dikatakan oleh Ammar kepada Umar, yaitu ungkapan apakah 
engkau tidak ingat ketika Rasululah SAW mengutusku dan berhati- 
hatilah kamu dengan ontamu lalu aku mengalami junub kemudian aku 
berguling-guling di tanah. Ketika aku kembali kepada Rasulullah 
SAW maka aku mengabarkan kepadanya kemudian Rasulullah SAW 
tertawa dan bersabda, 'Sesungguhnya cukup bagimu mengatakan 
seperti ini' beliau menepukan kedua telapak tangannya ke bumi 
kemudian beliu mengusap kedua tangannya seluruhnya serta 
| mengusap wajahnya satu kali usapan dengan satu kali tepukan tadi. 
Abdullah berkata, "Tidak mengapa, aku tidak melihat Umar apakah 
“puas dengan hal ini." Abu Musa berkata kepadanya, "Bagaimana 
dengan ayat dalam surah An-Nisaa': "Kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayamumlah dengan tanah yang baik(bersih).” Ia berkata: 
Abdulah tidak mengetahui apa yang ia ucapkan dan ia berkata: 
Seandainya kami memberikan keringanan hukum kepada mereka 
dalam hal tayamum, niscaya dinginnya air pada kulitnya akan 
membuatnya melakukan tayamum. Affan berkata: adapun Yahya 
mengingkarinya, yaitu Ibnu Sa'id, kemudian aku bertanya pada Hafsh 
bin Ghiyats, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dengan 


Musnad Imam Ahmad — 


hadits ini, dari Salamah bin Kuhail dan menyebutkannya pada Abu 
Wail. 8! 


La 


035. 3 


Sei. tea Da aU ve BA —NAYE1 
La - e £ z3 5 Sa... 0. y PN Sand end -.- Sea 
Ja b de selali Ami Sd ol ea Ll X5 Ja :J8 fedkas Y 
P3 5 dika IE bai 25 si 5 La S Ari AG 
223 cE or .. 3 uang 2 Gn 
SI JB AR JAS Ip gb AA IU uh aa 
18246. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Abu Wail, ia 
berkata: Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud "Apakah jika 
kita tidak menjumpai air, maka kita tidak melaksanakan shalat?" Ia 
berkata: Maka Abdullah menjawab, "Ya! sekalipun kita tidak 
menjumpai air selama satu bulan, maka kita tidak shalat dan aku 
memberikan keringanan hukum pada mereka hanya di dalam hal ini, 
yaitu apabila seseorang menjumpai hawa dingin -Demikianlah ia 
berkata-, maka-ia boleh melakukan tayamum dan melaksanakan 
shalat. Ia berkata: Maka aku berkata kepadanya, "Maka di mana 
ucapan Ammar kepada Umar". Ia menjawab, "Sesungguhnya aku 
tidak melihat Umar merasa puas dengan ucapan Ammar." 02 


032. 4 8 


SI jp aa UAS Uji Gp Aa Saur UI YAN £V 
5 S AG Jaa ja lak :JU 33 WI Cah JL 
2! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18244 


28? Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18244 


— Musnad Imam Ahmad fi 


»3 4 ea Ea 2 LI 2g ToT 03.0 
KAI Ba Kl SEN cet ida Ai NE RAN aa) 


8 0£ Bea nba. Pn ANA 6 — PE ANN edi PU. 
BU Pa SE JR PMN) GAN 
18247. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Wail berkata: Ketika Ali mengutus Ammar dan 
— Hasan ke Kufah agar keduanya berdakwah pada penduduk setempat 
lalu Ammar berkhutbah, "Sesungguhnya. aku mengetahui bahwa 
Aisyah adalah isteri Nabi di dunia dan akhirat akan tetapi Allah SWT 
menguji kalian agar kalian mengikuti nabi atau Aisyah. ai 
SE jp KR ES tina Up ISA SAS ANA 
Aa SPA PN AP Op 3 
| Ba TR LAN Ma Ki Mt na 0 Bor” 3 om £ LT 
LA NS JB uk Y "at Jas Gala Joel ala tah Si ida 
CB ct Am 3 K3 aa 3 Eh ad US 
a s ak et an 3 PAP 1 23 3 or 0 
DE el AA KS Ul Uh db 
Sa RS - 86 e Kak £ daa AD or- 4 “2 
pan Dai OS Cal dls dd 3 KAU (elug ale al ae 
sn na ba MRE an ada Tan ca Rena Be 
Hg mmg lea Fb P we dl sa Celeng dala Al cd 1) 
AAS APN 
18248. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Dzarr, dari 
Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya: sesungguhnya seorang 
laki-laki datang pada Umar lalu ia berkata: Sesungguhnya aku 
mengalami junub dan aku tidak menjumpai air kemudian Umar 


263 Sanadnya shahih. 
Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (5/106) dalam pembahasan tentang 
keutamaan para sahabat nabi, bab: keutamaan Aisyah RA. i 


Musnad Imam Ahmad — s7 


berkata, "Janganlah engkau shalat," maka Ammar berkata, "Tidakkah 
engkau ingat wahai amirul mukminin ketika aku dan engkau berada di 
dalam satu detasemen kemudian kita mengalami junub dan kita tidak 
menjumpai air. Adapun engkau, tidak melaksanakan shalat dan 
adapun aku berguling di atas debu kemudian aku melaksanakan shalat. 
Ketika kami datang menjumpai Nabi SAW, maka aku mengemukakan 

“hal tersebut kepadanya lalu Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya 
cukup bagimu (seperti ini)" beliau kemudian menepukkan tangannya 
ke bumi kemudian ia memupnya lalu mengusapkan ke wajah dan 
kedua tangannya.” 


- 
0. 3035. 3 6 


Aa 13 AR Eh e 2 AAA SAS YAN 44 
P Tatu PN #.. 238 . -.. & o- . - 3S .. .' 
—i Ya) Ob eat HP SI Gi LI AS Ip DP class 
3? 2... - . . « . .... 
Cek Tlp SSB S3 OS ena Jie ujian OA SAS Lb 
AN aa ME Man AN aa (at 
DIP ai AP JUS ASI IE onta Ad 1JG USS Y :JU 
18249. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari 
Dzarr, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya: bahwa seorang 
laki-laki datang kepada Umar, lalu Ibnu Ja'far mengemukakan seperti 
hadits Al Hakam dan ia menambahkan, ia berkata: Dan Salamah ragu- 
ragu. la berkata: Aku tidak mengetahui, ia berkata di dalamnya 
terdapat dua siku atau kepada dua telapak tangan. Umar berkata, 


"Tentu, kami akan memperlihatkan kepadamu apa yang engkau telah 
| i." 265 


28 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18231 akan 
tetapi ja antara Ammar dan Ibnu Mas'ud. 
“ Sanadnya shahih. Ia seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


DL 


ia Na REI rara ALS B3 BAL -YAYO. 
KE aa AJE Laga Gp BAE AU IS JB 
ococor “Lc Ca AN an ne Sa a .0 
Pa) :Ju Y JG Sai GUI Song Yg ma Jar PI 
- oE £E ae Seng ore bai aa , gi 2 2.3 &. LA 
Pa PE or- 4 Be ng | 3 .. g 2 og. oo Ec 


#3 - P3 0. . .. Denata Spa O IG - 5 AAN 00 ET 
AAN KAS) Aging) gamag JASA BESI US LSI 2JUS coli 


Bh TN Dab AS EN AO 


OS SID 3 Kan YUI de MA Kabin PA AAA 
03. £ 2. P3 Nan Anand CNP .E 
id PAKEM JB anal Gemai SAI sll A53 ISL opal 
2 Tepak ega Dan anna Se aan Bana Ban Tan 
HN ph AU yi Bl KS Cab MA VI RS Us akal 


Jo- 


18250. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, ia berkata: Aku sedang duduk 
bersarna Abdullah dan Abu Musa, lalu Abu Musa berkata: Wahai Abu 
Abdurrahman seorang laki-laki mengalami janabah dan ia tidak 
menjumpai air, apakah ia boleh melaksanakan shalat?" Ja menjawab, 
"Tidak! Apakah engkau tidak mendengar ucapan Ammar kepada 
Umar bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kami, aku dan engkau 
kemudian aku mengalami janabah lalu aku berguling di atas debu lalu 
kami mendatangi Rasulullah SAW lalu kami mengabarkan kepadanya 
dan nabi bersabda, 'Sesungguhnya cukup bagimu seperti ini" dan 
beliau mengusap wajah dan kedua tangannya dengan sekali tepukan 
pada debu. Dia berkata: Sesungguhnya aku tidak melihat Umar 
merasa puas dengan hal tersebut. Ia berkata: Maka apa yang engkau 
akan perbuat dengan ayat ini: "Kamu tidak memperoleh air, maka 


. Musnad Imam Ahmad — 1139) 


bertayamumlah dengan tanah yang baiktbersih)” (Os. Al Maa'idah 
(SJ: 6) ia berkata: Sesungguhnya kami akan memberi keringanan 
hukum pada mereka hanya dalam hal ini, yaitu apabila salah seorang 
dari mereka menjumpai air terasa dingin, maka ia akan mengusapkan 
-dengan debu. Al A'masy berkata: Maka aku berkata kepada Syagig, ia 
pun tidak menyukainya kecuali karena ini. 26 


Hadits Abdullah bin Tsabit RA? - 


5 0- Pt . 


— AA jp Hah Kat Sp SA are1 


A3 aa Han La eta “db SA sa BRA Gp Ka 
Pa Ie ae Aa SI La na ye 
F3 ANN Ha cab X2 -JU ba ad Jaa bi 
Te al Esp) desa gia deh sa AI Iya) Le 
Shah SE V0 alta ala Ih Ko daa Mp MY « 
CA 3 ola ERA Ge AN :JB3 « cal ala Aa Ie Pln 
P2 ee s1 
AN 5g Pa «ex ala Gr) Oya 3 Ka 8 
DI Ip pb Ul, 
” 18251. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah 
bin Tsabit, ia berkata: Umar bin Khaththab datang kepada nabi 


Muhammad SAW kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah SAW 
sesungguhnya aku telah berpapasan dengan saudara laki-lakiku dari 


2 
w 


266 Sanadnya shahih lihat hadits no. 18244 
26? Telah disebutkan biografinya pada hadits no. 15808 


— Musnad Imam Ahmad 


Bani Ouraizhah lalu ia menuliskan kepadaku beberapa lembaran kitab 
Taurat, bolehkah aku memperlihatkannya kepadamu?. Tiba-tiba wajah 
Rasulullah SAW berubah. , 

Abdulah berkata, yaitu Ibnu Tsabit: Maka aku berkata 
kepadanya: Apakah engkau melihat wajah Rasulullah SAW lalu Umar 
berkata, "Kami menerima Allah SWT sebagai Tuhan, Islam sebagai 
agama dan Muhammad sebagai rasul." Kemudian Umar menjauh dari 
nabi dan nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad SAW berada di tangan-Nya, seandainya pada kalian 
terdapat nabi Musa kemudian kalian mengikutinya dan kalian 
meninggalkanku, niscaya kalian sesat, sesungguhnya kalian 
merupakan bagianku, dari umat-umat manusia yang ada dan aku 
adalah bagian untuk kalian dari para nabi-nabi yang ada.” 203 


Hadits Iyadh bin Himar RA ?? 
“ p Bu Pt - ag . 6 . 
, AI A6 MH SA « Lal BA —NAYOY 
2 
| Aa San Apn sh 
2. &-E.5 o- 
Lp Ih Y, dp j8 dag Op CN KIT IE 
SA Iya ip MUA 
18252. Ismail menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami, dari Abul Ala" bin Asy-Syikhkhir, dari saudara laki- 
lakinya Muthrrif, dari Iyadh bin Himar, ia berkata: Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menemukan barang temuan, 
maka hendaklah menyaksikan padanya seseorang atau beberapa 


288 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 15808. 
269 Telah disebutkan biografinya pada hadits no. 17411. 


 Musnad Imam Ahmad — (191) 


orang yang adil kemudian ia tidak boleh menyembunyikan atau 
melenyapkannya. Apabila pemiliknya datang, maka ia lebih berhak 
dengan barang tersebut dan apabila tidak, maka ia adalah harta 
Allah yang diberikan oleh-Nya kepada orang yang dikehendaki.” ”" 


Jo 5 


Ea tara celah ta “JG kasa IS Code —YAY OY 
AA 3 Yan Cin ng O 3 . - 0. y o- o- -—. 
ES aU II TE VE SELAI Yee 
NA MBS OA MELAN, 
18253. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammam menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada 
kami, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyadh bin Himar bahwa 
Rasulullah SAW berkata, "Berdosalah dua orang yang saling 
mencaci, keduanya tidak mengatakan apa-apa di awal ucapan selagi 


ia tidak menyakiti orang yang dizhalimi. Dua orang yang mencaci itu 
adalah dua syetan yang berbohong dan bermusuhan." 21 


IE BL Aaah EA IG AS Cib —1AYot 


HD SA Oa gi PEP 3S 3 Aa gi Sijah 
s A 3 - A - en... 0 
HA J3 PA Oh ian aa Ko LAN JG IG esa 


BS Ja JT Oh JB Ap Km Ag Aula Ca At CI Oi 


. . . - 2... .- . . 
2G 633 3 ea aan PE SI IN ed 3g USUS 


“1 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini telah disebutkan pada hadits 
no. 17411. : 

2! Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17413. 


(192) — Musnad Imam Ahmad 


. 


“ peta . 03 - Ka IT co. . 23. 3, Per 0. 2 
y SA 2 ca Op Ya Kuna "dam AD Jai, 


NG YG Sal Opah 
18254. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Mutharrif bin Abdullah 
bin Asy-Syikhkhir, dari Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i di mana ja 
menganggapnya sebagai hadits marfu', ia berkata: Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepadaku 
agar aku mengajarkan kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang 
telah diajarkan oleh Allah SWT kepadaku pada dua hari ini dan 
sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, "Sesungguhnya setiap harta 
yang telah Aku berikan kepada hamba-hambaKu, maka ia halal bagi 
mereka'. Hisyam mengemukakan hadits yang sama, dari Gatadah dan 
Nabi bersabda, "Dan penghuni neraka ada lima di antaranya orang 
yang lemah yang tidak memiliki kekuatan, yaitu orang yang ikut- 
ikutan pada kalian, tidak berusaha menikah dan tidak mencari 
harta.” “2 


La S5 IP Ebeg) GAS AYO 


Mma pke aa ti Ae A3 Alan, Sila AU ceng 
TA A P Lea Ke NN An AN 
Ugaes Ab 3 tekg KAA eko Sl Iyan) JB JB pilm 


SS ae Un Ab USA Ol ga Jah PA 0 :JU 
SAN SI IM 33 usa BS JL JS Ol) JL dia 

18255. Rauh menceritakan kepada kami, Auf menceritakan 
kepada kami, dari Hakim Al Atsram, dari Al Hasan, ia berkata: 
Mutharrif bin Abdullah menceritakan kepadaku, Iyadh bin Himar Al 
Mujasyi'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW 


272 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17414. 


Musnad Imam Ahmad — | 193 


bersabda pada suatu khutbah dan beliau bersabda, " Sesungguhnya 
Allah SWT telah memerintahkan kepadaku agar aku mengajarkan 
kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang telah diajarkan oleh 
Allah SWT kepadaku pada dua hari ini dan sesungguhnya Allah SWT 
telah berfirman, 'Sesungguhnya setiap harta yang telah Aku berikan 
kepada hamba-hambaKu, maka ia halal bagi mereka.” lalu ia 
mengemukakan hadits. 


Z 
11 


IA En 1S Cia ah Cab COLES LAS YAYON 

Ab HA 3G aah PA Mn D5 day AG 1 
TE tni Lae Lia ii Jk Vj JS 
af HA 42 1 ol seba 3 dri lh Ala Ito Aa 
Sad SN cad Lita 1IG) Saad KBS Aas 2 Kla 
NU ma J5 JIE, Sal BIT Ea 
ISA ON YA IE KA Ia YA IA sel ala 
stlh j3 EX di Ja :JE3 AK Sean Ga ah 
CP S3 Ia G3) 3 J3 LAMA ilah ba 
Aa pai JB PAN IG Gian 53 ade YES) elu 
IE OI JG BEAN Ii JHT Y, 336 
IA 5 EA 3 IPA ag Ula oi LE La 
A5 Ja AA Ad JG Ai Ia LS Ji Unit, 


773 Sanadnya hasan karena terdapat Hakim Al Atsram di mana para muhadits ' 
membicarakan kedhabitannnya dan sebagian ulama melemahkannya. Hadits ini 
seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


or EX. 7 


Lp Pa La Ga Ja kg 2 Mis “JB dala Cr, 


8 5. - 


An al SI ba La 


18256. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, Al 
Ala' bin Ziyad Al Adawi menceritakan kepada kami, Yazid saudara 
laki-laki, dari Mutharrif .menceritakan kepadaku, ia berkata: dan 
Ugbah menceritakan kepadaku masing-masing mereka dan ia berkata: 
Mutharrif menceritakan kepadaku: bahwa Iyadh bin Himar 
menceritakan hadits kepadanya: Sesungguhnya ia mendengar nabi 
Muhammad SAW bersabda dalam khutbahnya: "Sesungguhnya Allah 
SWT telah memerintahkan kepadaku agar aku mengajarkan kepada 
kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui" ...Jalu ia mengemukakan 
hadits dan berkata: "Orang yang lemah yang tidak memiliki kekuatan 
yaitu yang ikut-ikutan serta yang tidak mau menikah dan tidak mau 
mencari harta.” 

Ia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Mutharrif: Wahai 
Abu Abdullah Apakah ia termasuk orang non Arab atau orang Arab, 
Mutharrif menjawab: Ia adalah orang yang. ikut serta kepada 
seseorang di mana khidmah yang ia lakukan menimbulkan perzinahan 
tanpa pernikahan. 

Mutharrif berkata: Penghuni surga ada tiga orang, Seorang 
penguasa yang adil, orang jujur yang yakin, dan seseorang yang 
penyayang, memiliki kelembutan hati dengan setiap kerabatku serta 
orang Islam serta seseorang yang baik, miskin dan senantiasa 
bersedekah. Sebagian pengikut UOatadah berkata dan aku tidak 
mengetahuinya hanya Yunus Al Iskap berkata: Ia berkata kepadaku 
sesungguhnya Gatadah tidak mendengar hadits Iyadh bin Himar dari 
Mutharrif. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aku berkata: Ia telah menceritakan kepada kami, dari 


Mutharrif dan engkau berkata: Ia tidak mendengar dari Mutharrif. 
Maka seorang Arabi datang menanyakan dan memberanikan diri 
kepadanya. 

Kami mengatakan kepada orang Arabi, tanyakanlah kepadanya 
apakah ia mendengar hadits Iyadh bin Himar, dari Mutharrif. Lalu ia 
menanyakannya dan ia menjawab: Tidak!, Empat hal ia menceritakan 
hadits kepadaku dari Mutharrif namun ia menyebutkan tiga 
sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian. 21 


He BG AN AON WA LA EA YAN 

IG ola ae Io sa ap oi Pep saja # 

du abs Si Pete Jaye uh ih 
Adi 


18257. Affan menceritakan kepada ' kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, dari 
yazid Saudaraku Mutharrif, dari Iyadh bin Himar bahwa nabi SAW 


bersabda, "Dua orang yang saling mencela berdosa jika celaan orang 


. pertama dibalas oleh yang ke dua, atau selama orang yang dicela 


tidak membalas celaan orang yang mencela.” “? 


2G. Pe 


J5 JB MY Liga.» Aa Gas OLS AL —NAYOK 


2»... 


jle3 SE Ob: Oei Nag Pura & sea “ Ta 


- 74 Sanadnya shahih. 
Ala' bin Ziyad Al Adawi termasuk muhadits yang tsigah, tabi'in dan ahli ibadah. 
Hadits i ini seperti hadits sebelumnya. 


75 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
17413. 


— Musnad Imam Ahmad 


18258. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami dengan sanad ini, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Dua orang yang saling mencaci adalah dua syetan 


yang saling berbohong dan saling bermusuhan. 218 


035. $ IG - 


DEA JG na Eren jika Gi Maa kabur Kl —YAYOA 
YALI 5 Ijaa 5 Hn MS in ANE 


6 


ba IE ea Te KD Ola 3 MPLS UP 


o- 8-3 


Y, PER A Yp BU NE Jne 5 YP die 533 Iga abal 
MEN PER INIG H Vp Ap SA lo 5 op 
| 18259. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Khalid menceritakan hadits, dari Yazid bin Abdullah bin Asy- 
Syikhkhir dan: Mutharrif bin Asy-Syikhkhir, dari Iyadh bin Himar, 
dari nabi SAW: beliau bersabda, "Barangsiapa menemukan barang 
temuan, maka hendaklah meminta kesaksian beberapa orang adil 
atau dua orang adil —khalid ragu— dan hendaklah ia tidak 
menyembunyikan dan menghilangkannya. Apabila pemiliknya datang, 
maka ia (pemiliknya) lebih berhak dengan barang tersebut dan 
apabila tidak, maka ia adalah harta Allah SWT yang diberikan 


kepada orang yang dikehendakinya.” “7 


3 ow 2. . 32 5. E Th 2.9 


“1 Sanadnya shahih 
271 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
18252. 


Musnad Imam Ahmad — 


E 0. - e 20 - 0 -6 £ ND £ 8 a.. E 
SP aan SPA PA Si 
Ip LA las 

18260. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mutharrif lebih tua dari Al Hasan dua puluh tahun dan Abul Ala' lebih 
tua dari Al Hasan sepuluh tahun. Abdullah berkata: Ayahku berkata: 
saudara laki-laki ayahku, Bakar bin Al Aswad menceritakannya 
kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Agil Ad-Dauragi dengan 


hadits ini. | 


Hadits Hanzhalah Al Katib Al Usaidi RA 


5 0- 


Ce MBA aa na naa -3 Pep 
Gam calah Bab YG cOlAS) enam! IL Calo —YAY UN 
Mn ata MU “Ma Ig Oi ba Aya, an maa Ai Lino 02 Te 
telan Ar cabe al daa Lena :J8 SI alba 0S ot 
a 3 3. a Bj aa 3 " T- EA YP 2 Ba 
0 1 Ga , 0 & 8. 356... & ar20 Bg 2, 3 
SE GE J3 ali Da 5 Se APh Wei Here) 
da H To — 
Ed mag 
18261. Abdushshamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Oatadah 
menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah Al Katib, ia berkata: Aku 
mendengar Rasululullah SAW bersabda, "Barang siapa menjaga 
shalat lima waktu, ruku'nya, sujudnya, wudhunya dan waktu- 


waktunya dan ia mengetahui bahwa hal itu benar dari sisi Allah SWT, 


maka"ia masuk surga” atau nabi bersada, "Maka wajib baginya 
»279 | 


ta 
| A2 


surga. 


28 Sanadnya shahih. 

Di sini tidak dikemukakan hadits hanya saja dikemukakan sejarah para perawi 
haditsnya. e : . 

2? Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


to. 10355. 3 Pena 


Lp 1 da Es Ujian Oi Jasa Kia —YAYAY 
ba Su cela ale at Jo Ipa Ge Ab 


MRI gan A33 “ena Ag 223 de pa Hal Je 
JI der leh US Ig 


18262. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Hanzhalah Al Usaidi 
sesungguhnya Rasululullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
menjaga shalat lima waktu atas wudhunya, waktu-waktunya, rukunya, 
. sujudnya dan ia melihat hal itu semua benar karena Allah, maka 
haram baginya api neraka.” 20 


Hadits An-Nu'man bin Basyir, dari nabi SAW! 


AE IP OA BIS Cemal Ly la SAS AYAT 
Fa - 2 Im USS kar at . 0... oi - (7 - Soo o- 
de dya) Ju :J8 Pi gi DI GP Ce HA 


2 0.8 233. BL .. PP 


SE SU 3 He 3 Ya JS Pel dls 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/115) hadits no. 425 dan (2/62) hadits 
no. 1420, An-Nasa'i (1/230) hadits no. 461 keduanya dalam pembahasan tentang 
shalat, bab: menjaga shalatdan Ibnu Majah (1/448) hadits no. 1401 serta 2 Haitsami 
berkata(1/288) Para perawi haditsnya shahih 

20 Sanadnya shahih. 

Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

2! Ya adalah Nu'man bin Basyir bin Sa'ad bin Tsa'labah Al Anshari Al Khazraji, 
seorang sahabat yang populer. Ayahnya juga seorang sahabat yang populer. Ia 
dilahirkan empat belas bulan setelah nabi hijrah. Ia adalah bayi yang pertama kali 
lahir dari kalangan Anshar setelah hijrah. Ia adalah sosok yang cerdas dan seorang 
orator. yang ulung. Ia menjabat kepemimpinan di Kufah kemudian di kawasan 
Hamash. Ia bersama dengan Ibnu Zubair ketika Ibnu Zubair kalah di dalam perang, 
maka Nu'man lari dari kawasan Hamash lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki 
dari keluarganya kemudian ia membunuhnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


18263. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Khaitsamah dan 
Asy-Sya”bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkarta: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram jelas dan 
sesuatu yang syubhat berada di antara- itu. Barangsiapa 
meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka terhadap hal yang haram 
pasti ia lebih meninggalkan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah 
SWT merupakan zona terlarang dan barangsiapa memutar-mutarkan 
dirinya di seputar zona terlarang, maka dikhawatirkan akan 


terjerumus di dalamnya." 


2. 
19 Pen na 


IL ae IP COLA SAS JB coba SAS AYU 

tan ie y 2 - 5 sa 8 2 Lg. $ Aa On UI . 2 og . Tg “a- 
DI de dn duh HE Yi IAI GP ASI cant 
.... and Lb PN pd 03 Pas Pd s1 2. a ho. nata ore 
SD 07 AA ja AI SBB SI Heh ala 


0 In of 01X yan SIN OP I 0. 02 ad oJ- 


4 

MAAN RN) GA MANA FP IU ai 
18264. Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban 
menceritakan kepada. kami, dari Ashim, dari Khaitsamah dan Asy- 
Sya'bi, dari An-Nu'man, dari Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di abadku 
(para sahabat) kemudian orang-orang yang setelahnya (tabi'in) 
kemudian orang-orang yang setelahnya — lagi (tabi'ut tabi'in) 


282 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah dan populer. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari(1/20) dalam pembahasan tentang sumpah, bab: keutamaan barangsiapa 
yang membebaskan agamanya, Muslim (3/1219) hadits no. 1220, Abu Daud (3/243) 
hadits no. 3329, At-Tirmidzi (3/511) hadits no. 1205: An-Nasa'i(7/242 hadits no. 
4453, Ibnu Majah (2/1318) hadits no. 3984 dan Ad-Darimi (2/319) hadits no. 2531 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian orang-orang yang setelahnya lagi kemudian datang suatu 
kaum di mana sumpah mereka telah mendahului kesaksian mereka 
- dan keseksian mereka mendahuli sumpah mereka. ea 


133 Jo 3 5. AS - 


Lao slam Ud YG Cl (yana (AL —YAY"e 

IA Gi DAN GP AN IE gi Kb GG gi Pee 

pa 5 ah ain -JG ay pa Ie Op Ol 

sa er Sad «3 eri adit 5 5 Kena Aa 5 aa 
HS HS mei ss Aa ts Tu ali 


Pai 
18265. Hasan dan Yunus menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dari Ashim bin Bahdalah, dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dari An- 
Nu'man bin Basyir: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Sebaik-baik umat ini adalah abad di mana aku diutus pada mereka, 
kemudian orang-orang setelahnya kemudian orang-orang yang 
setelahnya lagi, kemudian orang-orang yang setelahnya lagi, -Hasan 
berkata- kemudian bangkit kaum-kaum yang sumpah mereka 
mendahului kesaksiannya dan kesaksian mereka mendahului 
sumpahnya.” 21 


283 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya tsigah telah disebutkan terdahulu. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Al Bukhari (5/258) hadits no. 2651 (Fathul Bari) dan Muslim (4/1916) 
telah disebutkan pada hadits no. 4217. Ia adalah hadits yang sangat populer tidak 
pernah ketinggalan dari kitab hadits yang ada baik kitab shahih atau kitab sunan. 

284 Sanadnya shahih. Ia seperti hadits yang sebelumnya 


Musnad Imam Ahmad — 


ia - 2. 5-0 


o - 0... 3 -.0 - # IG 

SA (Jalal Ka Ae Syam Code —YAY UT 

s0 5 3 - ba ik ke PPn 2 0. -o£ - 0. £A 
dya — jl ya ol JB Aa el Cp Olaadi —c Ca St oprlga 


II Gan Spa KAN Oag daa Wei Upg dab al up 
| Na 
18266. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Amir, dari 
An-Nu'man bin Basyir, ia telah menganggapnya sebagai hadits 
marfu', ia berkata, "Sesungguhnya dari kurma kering dapat di jadikan 
khamer, dari kurma basah dapat dijadikan khamer, dari gandum jenis 
hinthah dapat dijadikan khamer, dari gandum jenis syair dapat 
dijadikan khamer, dan dari madu juga dapat dijadikan khamer.” 


Pe “4 


ab aa Sian ea JGN KP EA USA SAYA 
2 ba da JG Ia da hat it 
Utan Mendag ata AN AO Bee LA 
2 pet Dipa Wen US aa ly GLS Sp SAS LAN 
CA Gl Lp OR CAST, BIS Ind D5 OI 333 Jt subs 
Aa ab AA PA sh 

18267. Affan menceritakan kepada kami, Abdul watits 
menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan hadits kepada kami... 


285 Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya tsigah dan- populer. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud. 


— Musnad Imam Ahmad 


lalu ia mengemukakan hadits, ia berkata: Dan ia menceritakan, dari 
Abu Oilabah, dari seorang laki-laki, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
berkata: Telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW pun melaksanakan shalat dua -rakaat kemudian 
berdoa, lalu melaksanakan shalat dua rakaat kemudian beliau berdoa 
sampai matahari nampak, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
kaum jahiliyah berkata atau berasumsi bahwa matahari dan rembulan 
apabila salah satunya mengalami gerhana, maka itu berarti 
menyingkap kematian salah satu tokoh besar di dunia dan 
sesungguhnya hal tersebut tidak seperti itu tetapi keduanya adalah 
ciptaan. Allah SWT, apabila Allah SWT melakukan tajalli 
(baca:penampakan diri) kepada salah satu makhluknya, maka 
makhluk tersebut tunduk kepadanya.” “ | 


IE 3 catat Erat AAN KS CAS —YAYUA 

Jo Oei DI GP EN EU IP LP ora 
IG) CAH AA MAN DI IG elo le dl AI 
PI re KA IR Tapi, 


| Anas 

18268. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy dan Manshur, dari Dzarr, 
dari Yusai” Al Kindi, dari An-Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah 
” SAW bersabda, "Sesungguhnya doa itu adalah ibadah" kemudian 
beliau membaca ayat, "Dan Tuhanmu berfirman, Berdoalah 
kepadaku, niscaya aku akan  mengabulkannya kepadamu 
sesungguhnya orang-orang yang berbuat sombong adalah (orang- 
26 Sanadnya dha'if karena ketidaktahuan perawi tentang sosok Nu'man. Hadits 


ini shahih di dalam seluruh kitab hadits shahih. Hadits ini telah disebutkan pada 
hadits no. 14698. 


Musnad Imam Ahmad — 


orang) yang enggan beribadah kepadaku akan masuk neraka 
Jahanam dalam keadaan hina.” (Os. Al Mu'min (401: 60)” 


3 0 38.3 aa 


Pa 13 GA 33 an YLSA Gb Aya 

JB Ca Ui MAIN YP mb oh DA JT La KAN Sp 2 
AA km SG En at lo MA ega 
Tea FA cg 5 


P3 Pn: 


Ann Ai AA AO Y: Na SP AN 3 
an aib Ja 133 daa Hii 133 
Aa Uh ea ya (lb JP HA d3 Hi Ha d3 


- 


1 Y, ai al, 3 5 an ol yi BIS LAN £ 8 Or yi 


Ke PPN LAGI sa i 3, ci 


18269. Muhammad bin Yazid, dari Al Awwam, ia berkata: 
Seorang laki-laki, dari kalangan Anshar menceritakan hadits 
kepadaku, dari keluarga An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah 
SAW keluar rumah sementara kami sedang berada di masjid setelah 
shalat Isya, beliau mengangkat pandangannya ke langit kemudian 
menurunkannya sampai kami mengira telah terjadi sesuatu di langit, 
kemudian beliau bersabda, "Ingatlah sesungguhnya akan ada 
setelahku para pemimpin yang berbohong dan berbuat zhalim. Maka 
barangsiapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka 
dan memberikan pertolongan kepada mereka dengan kezhaliman 


28! Sanadnya shahih. 
Yusi' bin Ma'dan Al Hadhrami Al Kindi adalah sosok yang tsigah dari kalangan 
- tabiin. Haditsnya terdapat di dalam kitab sunan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud(2/76) hadits no. 1479, At-Tirmidzi (5/211) hadits no. 2969 dan ia berkata: Ini 
adalah hadits hasan shahih dan Ibnu Majah(2/1258) hadits no. 3828 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka, maka ia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya 
dan barangsiapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak 
menolong atas kezhaliman mereka, maka ia merupakan bagian dariku 
dan aku merupakan bagian darinya. Ingatlah sesungguhnya darah 
seorang muslim ada kifaratnya. Ingatlah sesungguhnya dzikir 
'subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar' 
lela sbg shalih yang abadi. 21 


G - 


— 3 SAS ha tara yaa 5 WA— —YAYV: 


0 353 2.3 


A3: DA A3 Be Ie An ad of Li gi MI yg 


AT BI S3 Ck die Ke $ Ja ma 
SIN :JU Sia Haa mba Bad, AD 


Saga elu ala An Ko Ai Ta 

' 18270. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 

bin Urwah telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari An- 

Nu'man bin Basyir: sesungguhnya ayahnya memberikan hadiah lalu 

Ummu An-Nu'man berkata kepadanya: Aku bersaksi untuk anakku 

atas hadiah ini, kemudian nabi datang dan ia mengemukakan hal 

tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, 

"Apakah semua anakmu telah engkau berikan seperti apa yang telah 

engkau berikan ini?" Ia menjawab, "Tidak!" Ia berkata: Rasulullah 
SAW tidak menyukai untuk menyaksikan hal ini.” 


288 Sanadnya dha'if karena ketidaktahuan perawi tentang sosok Nu'man. Hadits 
ini shahih telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 11812 
289 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18284. 


Musnad Imam Ahmad — 


ai 


mb Amma 5 CARE 53 ajaaa AU Gb —YAYVA 
Ga Po Hn ara. 2 ,.? 38 La ps - Pa An 
Wont jiki ANA AA ga AA | aa ja 
18271. Abu Muawiyah menceritakan kepada kn dari Al 
A'masy, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang beriman 


seperti satu tubuh, apabila seorang mengeluh sakit pada kepalanya, 
maka seluruh tubuhnya juga ikut merasakan sakitnya. tai) 


2 en Gam Abas “Jas TES —YAYVY 
— BSI de dya aa Oi KE ea Cuman JG OP 
AE akal ale SES JG Y al ala Al ia yA OS 
3 5 :3 
d9 CA ai vj Oa La, «Jali 
18272. Abu Kamil menceritakan kepada kami, - Zuhair 
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada 
kami, An-Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata di atas 
mimbar yang ada di negeri Kufah, "Demi Allah, Nabi SAW tidak 
melakukan hal tersebut atau ia berkata: Nabi-kalian telah kenyang dari 
kurma jenis Dagal (jenis kurma yang buruk) dan kurma yang kalian 
ridhai bukan macam-macam kurma lain dan anggur kering.” sai 


?90 Sanadnya shahih. 

Hadits ini sangat populer sekali. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari 
(98/17) dalam pembahasan tentang etika, bab: rahmat bagi manusia dan Imam 

. Muslim(4/1999) hadits no. 2586. 

'8! Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim(4/2284) hadits no. 2977 dalam 
pembahasan tentang zuhud, At-Tirmidzi (4/586) hadits no. 2372 hadits yang sama 
dan Ibnu Majah(2/1389) hadits no. 4146. 25 


T206 — Musnad Imam Ahmad 


Jon Ig 


AN ga Pena Jatah usi SGM AG GIS NAYVY 


naa Tn Ba 
| PI 


18273. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil 
mengabarkan kepada kami, dari Simak sesungguhnya ia mendengar 
-An-Nw'man bin Basyir sedang berkhutbah dan ia berkata: Aku 
memuji kepada Allah SWT, barangkali datang kepada Rasulullah 
SAW suatu bulan di mana Nabi senantiasa tidak mengenyangkan 
perutnya dengan kurma jenis dagal.” 2? 
SA SAI £ (yana Kara SN Tua Kata —YAYV£ 
IS ya IE HAKI Lab gi DUA 5 Asa 


An PA dpn Jt Haid HJ Cah gi DUR 


Pl ala Io DI JUS PN Naa ana 23 al ala 
Age JGN JB Kia Ja TS Uas Ja 

18274. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar ' 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Muhammad bin An- 
Nu'man bin Basyir dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf 
mengabarkan kepadaku, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Abu 
Basyir bin Sa'ad telah pergi menemui Rasulullah SAW agar 


Rasulullah SAW menyaksikan hadiah yang ia berikan, lalu nabi 
bersabda, "Apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah seperti 


?? Sanadnya shahih dan ia seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — (207) 


ini?" Ia “menjawab, "Tidak!" Nabi bersabda, "Maka 
kembalikanlah. 


Me at MAA TAS Wan KAA ol GAS YAN 
0 y 2. - £ - 9 2 Nan 2. o”, -3 3. 2 Naa 
. Aa An at - . AG - “ 0 43 Dan 3x. 
ISI Ja 1 Jas lgsang ee JP ongto ng cela AE Al 
Pa AA 
18275. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Fithr 
menceritakan kepada kami, Abu Dhuha menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Ayahku 
berangkat bersamaku menemui Rasulullah SAW, yaitu agar 
Rasulullah SAW menyaksikan pemberian hadiah yang ia berikan, lalu 
nabi SAW bertanya, "Apakah engkau memiliki anak selainnya?” Ia 
menjawab, 'Ya'! Nabi bersabda, "Samakanlah pemberiaan di antara 
mereka.” | | 


4 4 had .. 
Be 58 ARA Urai 335 LOLA S3 NAN VI 
-03 


an... . 3. - 3 - 2... 
c : — J3 Ad Knas MS) (Aeby OLI nat JG 


. 


Or og KE AN ea Sana MEN BA Ba Ra aa 
SA GBI SEAT S3 ag A33 dg MP AI Ko Ml dy) 
" 32. 2 - Di ie Benua 

18276. .Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Simak, ia berkata: Aku 


mendengar An-Nu'man berkhutbah dan ia mengankan pakaian wool 
yang ditenun, lalu ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW 


293 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18264. 
24 Sanadnya shahih. Fithr di sini adalah Ibnu Khalifah, dia tsigah. Hadits ini 
sama dengan yang sebelumnya. | 


— Musnad Imam Ahmad 


berkhutbah dan beliau bersabda, "Aku memberi peringatan kepada 
kalian akan api neraka, andai seorang laki-laki berada di tempat ini 


: 295 
dan ini... dia menganga suara pelik 


PA jp LAKI CAS Gojka yA GS —NANNY 
AS J5 la Jd Oa 3G -JU Ly oi DUR 

AB Ea SEE G3 JAS Ae PA cab pb Je 

PEN NC Ne ena daa ehi Do pd 


. 0 


J3 Ar raj 2 sai ag Oya AN sa ana Pura Ulin 


Mg SI JR ME Dki Seni Ya 3 jali 
5. 


GAS ea Ibarat ob JL F3 Ogbit Lp ga Hb 


CINTA ASI Oh aa 

18277. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang 
yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang tidak 
memperdulikannya seperti perumpamaan suatu kaum yang mengundi. 
untuk menaiki perahu di laut, sebagian berada di bagian bawah 
perahu dan sebagian lain berada di bagian atas. Orang-orang yang 
— ada di bagian bawah ingin naik mengambil air lalu mereka mengenai 
orang-orang yang berada di bagian atas. Orang-orang yang berada 
di bagian atas berkata: 'Kami tidak akan membiarkan kalian naik 
karena kalian akan membahayakan kami' Orang-orang yang ada di 
bagian bawah berkata: 'kalau begitu kita membuat lobang saja pada 


28 Sanadnya shahih. Hadits-ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1/144) 
hadits no. 693 (kitab Minhah) dan dinilai shahih oleh Al Hakim (1/287) dan 
disetujui oleh Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


bagian bawah lalu kita mengambil air," beliau bersabda: Apabila 
mereka mencegah tangan mereka dari melakukan hal tersebut, maka 
mereka selamat semuanya dan apabila orang-orang di bagian atas 
membiarkannya, maka mereka akan tenggelam semuanya." 29 


Ka Oo AA Papa 


Ia SI Geaya AS cai pl US —NAYYA 
Pn al s cat s si PA Pa AS VP OI 
: Pa La A3 AN 5 a93 IG 16 e: 
J5 - cabai 253) (Oka 33 damai B3 & 3 

ko 4 s - MPR 

“ . Men an Mn Sena owl 
Sa Sa Al Ad IG oi 
18278. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Musa 
menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Muslim Ath-Thahhan, dari Aun 
bin Abdullah, dari ayahnya atau, dari saudara laki-lakinya, dari An- 
Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang- 
orang yang ingat (berdzikir) dengan mengagungkan Allah, dari 
tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil, maka bacaan-bacaan tersebut 
saling menaruh simpati di sekitar arsy mereka memiliki suara seperti 
suara pohon kurma mereka mengingat pemilik bacaan-bacaan tadi. 


Tidakkah salah seorang dari kalian ingin senantiasa diingat di sisi 
Allah SWT?.” 2 


296 Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (3/278) dalam pembahasan tentang 
persekutuan, bab: apakah dilakukan undian di dalam pembagian kerja dan At- 
Tirmidzi (4/470) hadits no. 2173 dan ia berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 

?97 Sanadnya shahih. 

Musa bin Muslim Ath-Thahah adalah sosok yang tsigah. Aun bin Abdullah bin 
Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, ia dan ayahnya adalah sosok yang tsigah dan 
memiliki keutamaan. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1252) hadits 
no. 3809 dan ia berkata di dalam kitab Az-Zawa'id, para perawi haditsnya tsigah. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


Le LOL Eat uda Cit —yarva 

HA dai ai AA IE 6 Sg II 
Ia 2 Kek la Jo At ae DIN AS 
HI kah Te Bo Op Ap EU ani 


5 ur PA AS PP S5 Kn Ba Ol “al (he 
Mi PE NU Inti G1 Bag PGA 3, La 
IK II JE ig 5 ll JI LA 2JG gi J6 
LP SEN bas PA 

18279. Abu Ya'la menceritakan kepada kami, Abu Hayan 
mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: Ibuku meminta hadiah untukku kepada ayahku, lalu 
ia memberikan hadiah tersebut kepadaku kemudian ibuku berkata, 
"Aku tidak ridha sampai engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai 
saksi." Ia (An-Nu'man) berkata: Kemudian ayahku membawaku 
sementara aku masih anak-anak dan mendatangi Rasululah SAW 
kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibu anak 
ini seorang wanita yang menyenangkan yang telah menuntutku atas 
hadiah dan sesungguhnya aku telah memberikan hadiah untuknya dan 
ia menginginkan agar aku menjadikanmu sebagai saksi'. Rasulullah 
SAW bersabda, 'Wahai Basyir apakah engkau memiliki anak laki-laki 
selain ini", ia menjawab, 'Ya' Nabi bersabda, 'Maka berikanlah 
kepadanya seperti yang engkau telah berikan kepada anak ini?' Ia 
menjawab, 'Tidak!' beliau bersabda, "Maka janganlah engkau 
menjadikan aku sebagai saksi kalau begitu, sebab sesungguhnya aku 


tidak ingin menjadi saksi atas kecurangan." 


?88 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


J3 0 3 o-— & 


Ag 9 Leiabe SIS CAS A3 33 CI —NAYA: 

Lp al Kana "JB Cypata & O Lani 0 SD Y Cjven Ha 
2 a AO ON peta “Laba b Da En Tenan Song WA Ag 
Se ana O gaan ASIN brg s ai ol KET (alay dls al 

Pa 1 28 LE sr 
SNI Saka jl JIN 
18280. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Husein 
bin Wagid menceritakan kepadaku, Simak bin Harb menceritakan 
kepadaku, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar 
. nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya 
bershalawat (memberikan rahmat) atas shaf pertama atau shaf-shaf 


bagian depan.” 3 


At OA ES LA AJI KE WI SA AYAN 

Iga K3 Se AN SESI SE Ki op ML 3 AG 
as Le 3g ai ng 3 A8 5 2. - yana Pn AN .A @, 
Hen) Il yA Gan US P3 (lang dala Al lo 


s - 


. 0 » san Ta Oa EN Na Pa Pa an In PPP 
Gel Ol Og—arp Yee) Ol JUS el dl AS) 


- 


Aa Sy Tam AS dai Ily HS NI AN, 


Abu Ya'la adalah Al Mundzir bin Ya'la Ats-Tsauri. Ia adalah sosok yang tsigah. 
Haditsnya terdapat pada sekelompok ulama hadits. Abu Hayan adalah Yahya bi 
Sa'id bin Hayan dan ia juga #sigah dan haditsnya terdapat pada sekelompok ulama 
hadits juga. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18270. 

299 Sanadnya shahih. Al Husein bin Wagid Al Maruzi Al Gadhi adalah sosok 
yang tsigah dengan sebagian keraguan padanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud (1/178) hadits no. 664 dalam pembahasan tentang Shalat, bab: keutamaan 
orang yang melaksanakan shalat pada shaf-shaf pertama, An-Nasa'i (2/13) hadits 
no. 646: Ibnu Majah (1/319) hadits no. 999, Ad-Darimi(1/353) hadits no. 1264 dan 
Ibnu Hibban 113 hadits no. 386 (kitab Mawarid). 


(2121 — Musnad Imam Ahmad 


54 « d 2 PN Ja Tau RA an Ga akea 


2 AN s Kue 
Ab ab ne ah PA Ji 

18281. Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 

Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Oilabah, dari An-Nu' man 
bin Basyir, ia berkata: Telah terjadi gerhana matahari pada masa 
Rasulullah SAW kemudian beliau keluar rumah lalu melaksanakan 
shalat dua rakaat kemudian berdoa, lalu melaksanakan shalat dua 


rakaat kemudian berdoa sampai matahari nampak, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang-orang berasumsi bahwa matahari dan 
rembulan apabila salah satunya mengalami gerhana, maka itu 
menunjukkan kematian salah satu tokoh besar di dunia dan 
sesungguhnya hal tersebut tidak seperti itu tetapi keduanya adalah 
ciptaan Allah SWT, apabila Allah SWT melakukan tajalli kepada 
salah satu makhluknya, maka makkhluk . tersebut tunduk 
kepadanya. sa | 


$&0o1G- $ 


Ne PA BEE 
NK II Sa JB bi oi DA ye 
ee apa Ban U Jl ale 


LL. 2... 


fa 362 desa ust J8 AE HL 


SSL "JB edi -JU Sa p 3 On) Ne 

18282. Masi bin Abi Adi menceritakan kesana kami, 

dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: 
| Abu Basyir bin Sa'ad membawaku kepada nabi Muhammad SAW, 
lalu ia berkata, "Wahai Rasululullah SAW saksikanlah bahwa aku 


200 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18267. 


Musnad Imam Ahmad — h 


telah memberikan hadiah kepada An-Nu'man seperti ini dan seperti 
ini sesuatu telah ia sebutkan, ia berkata: maka nabi bertanya: Apakah 
seluruh anakmu telah engkau berikan hadiah seperti yang engkau 
berikan kepada An-Nu'man? Ia menjawab, "Tidak!" Nabi bersabda, 
"Jadikanlah saksi selain diriku" kemudian nabi bersabda, "Bukankah 
akan membahagiakanmu apabila mereka terhadapmu melakukan 
kebaikan yang sama?" Ia menjawab, "Tentu!" Maka tidak kalau 
begitu!. 0! 


- " £ P3 ko. 
— NN - Ea Da SU IX SETAN 


js ta nge dg pap oapn 


si aa nana, # 


25 


Nenen bu Kajal y Ta 
dana Tae Oh Fay Ag Sp Jab Y si gal UI 
ab (aan edi Uh Jai S1 Ja Sd PET JB, AI 
3 Ke SA WAY Jl A3 AI 2 Mali 5 
AA 9 SBN F3 9 (ain MEN Il AI Jpn 


230 9 


Na Aa na ANN - 
@elats AI) al IBU ad Pil Uas PALA PS KA 


j 


Ta LM pe 


MSN AI 1 SL 4 at SG SS AN Mamah TE 
18283. Abdullah berkata: Aku menemukan di dalam kitab 

hadits ayahku dengan tulisan tangannya, ia menulis hadits kepada Ar- 
Rabi” bin Nafi' Abu Taubah, yaitu Al Halbi. Di dalam kitabnya 


701 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18264 


— Musnad Imam Ahmad 


tertulis: Muawiyah bin Salam menceritakan kepadaku, dari saudara 

laki-lakinya Zaid bin Salam sesungguhnya ia mendengar Abu Salam 
berkata: An-Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Aku menuju sisi mimbar Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki 
berkata: Aku tidak perduli untuk tidak mengerjakan apa-apa setelah 
masuk Islam kecuali memberikan minum kepada jamaah haji dan ia 
berkata: Hal yang paling akhir yang aku tidak perdulikan adalah aku 
tidak mengerjakan apa-apa setelah masuk Islam kecuali 
memakmurkan masjidil haram. : 

Adapun yang lain berkata: Berjihad di jalan Allah lebih utama, 
dari yang kalian katakan. Lalu Umar bin Khaththab mencegah mereka 
dan berkata: Janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi 

mimbar Rasululullah SAW, yaitu di hari Jum'at tetapi apabila engkau 
melaksanakan shalat Jum'at, maka engkau masuk, maka aku akan 
memberikan fatwa terhadap apa yang kalian perselisihkan kemudian 
Allah menurunkan ayat, "Apakah kalian jadikan pemberian minum 
' kepada jamaah haji dan memakmurkan masjidil haram sebagaimana 
orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir.” sampai 
kepada akhir ayat semuanya.(Os. At-Taubah (9: 19) 2 


JG (ate Enaea Mn Chania Up Ia Gi — YAYA£ 


2 : 
- .. - 0 


eng AN yaaa BI Ja) Kagi BIA ye Gi MA ea 


ELo 


II en OF aa AA 3 IN Ol ai SN Kao Ch, 


IT mar IE Sa AS Sya " Ca y CNG MA 


302 Sanadnya shahih. 

Muawiyah bin Salam seorang yang tsigah. Haditsnya terdapat pada sekelompok 
ulama hadits. Saudara laki-lakinya Zaid bin Salam seorang yang tsigah. Haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim. Ayah dari keduanya Abu salam lebih tsigah dari 
keduanya dan lebih utama. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim(3/1499) 
hadits no. 1879 dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: keutamaan 
kesaksian di jalan Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah secara Wijadah. 


Musnad Imam Ahmad —: baisI 


BP Bb AB 23 ana al GEN AE 3 EA 
AL IS 3 EL Uy taar 3 ID GA 
AE Oa 

18284. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Mujalid, Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
An-Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW dan 
beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya sampai kedua 
telinganya, "Sesungguhnya sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang 
haram jelas dan sesungguhnya sesuatu di antara yang halal dan yang 
haram merupakan hal yang syubhat, di mana banyak orang tidak 
mengetahuinya apakah sesuatu itu termasuk yang halal atau yang 
haram. Barangsiapa meninggalkan hal-hal syubhat, maka ia telah 
menjaga agama dan harga dirinya. Barangsiapa yang jatuh pada hal 
yang syubhat, maka ia dikhawatirkan jatuh pada hal yang haram. 
Maka barangsiapa yang mengembala di sisi zona terlarang, maka 
dikhawatirkan akan masuk di dalamnya. Setiap kepemilikan ada zona 
larangannya dan sesungguhnya zona larangan Allah adalah hal-hal 


yang diharamkan-Nya. i 


- 
. 9 08 3 0 — - 


“ipaa s Ol idya3 sii Gi Olesi enam JG -NAYAO 

Pan or x, 2 1, So 0... of .... OA ee 2... 
Uelg ale Al lp Bl dy) Les al al Jia AD D3 
MP It Ae NE an un NP ne" 3 Pace PR 
#IlA Cadang Mala NI ap Abi Jang El 3 GBU USA JL 
Ir son Tn an ee orE. Ca? L t3 28 2 - 
ad eny an dl Ol IL 2 laa el ol cai Ig) Lb 


2. 
o 


Pns of, NE AN 3 Aa - YA. 9... LE 0 “1 
Dae—S5Y LSG Calya Ahh leo MI Iya Cole AGAN M3 


503 Sanadnya hasan karena terdapat Mujalid dan 'hadits telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18274 dan 18264 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


Si AS JB AL JB Sae UU IG :dta 


- P3 
| . A0 0 £$ 


y ce dah D3 SE “Jb N “JG salsi 


- 


II Of IE aa 
MA Jas OI GI ia UE 
18285. Ia (Abdullah) berkata: aku mendengar An-Nu'man bin 
Basyir berkata: Sesungguhnya ayahku Basyir telah memberikan suatu 
pemberian kepadaku lalu ibuku berkata kepadaku, "Jadikanlah 
Rasulullah SAW sebagai saksi". Kemudian ia mengambil tanganku 
dan berangkat denganku sampai kami mendatangi Rasulullah SAW, 
lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibu dari anak 
laki-laki ini meminta kepadaku agar aku memberikan kepadanya 
hadiah lalu aku memberikan kepadanya dan ibunya ' berkata: 
'Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai saksi' lalu aku datang kepadamu 
agar engkau mau menyaksikannya." Nabi bersabda, "Sebentar! 
Apakah engkau memiliki anak selainnya?" Ya menjawab, "Ya!" Nabi 
bertanya, "Mereka semua telah engkau berikan hadiah sebagaimana 
yang engkau berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Tidak!" Nabi SAW 
bersabda, "Janganlahlah engkau menjadikanku sebagai saksi kalau 
begitu, sesungguhnya aku tidak menyaksikan suatu kecurangan. 
Sesungguhnya bagi anak laki-lakimu atas kamu hak agar engkau 
memberikan keadilan di antara mereka.” “ 


CA UAS JB USG YP takan Ip SP SAS AYAM 


Pa Ps 
£.50 £. 


on Aa 0 £ » Laga Dita eco cod 2 0 Tran 
a—31 dl rol Lagig dy Hu ps Up OLanill Kana "JB 
3 2 pes pa ate Na Aa Pe ab Tera 3 Nan TNI 0 - 


02X 0. — 


, ob Tan ng 3 Ja ca pd cg S3 AN 


'04 Sanadnya hasan. Ia seperti hadits sebelumnya. Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18270 


Musnad Imam Ahmad — 


( Td T “. 1: Ed 2: . . 
da PNJ GAPU BP YA SEN SU Nyi BI Laka 


RA TE, op Ep 13 5 JS, (aa CG JG basa & 
Manar pati ma Pr ska ol A aea Kar 

18286. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Zakaria, ia berkata: Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar An-Nu'man bin Basyir berpidato dan memberikan isyarat 
dengan jarinya sampai kepada kedua telinganya, aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang melaksanakan 
hukum-hukum Allah dan orang yang terjatuh atau orang yang tidak 
memperdulikannya seperti perumpamaan suatu kaum yang mengundi 
menaiki perahu di laut, sebagian ada di bagian bawah perahu, bagian 
yang paling sulit dan bagian yang paling buruk dan sebagian yang 
lain berada di bagian atas. Orang-orang yang berada di bagian 
bawah apabila ingin naik mengambil air, maka mereka melewati 
orang-orang yang berada di bagian atas, lalu menyakiti mereka, 
kemudian mereka berkata, 'seandainya di posisi kami membuat 
lobang lalu kami mengambil air darinya dan kita tidak menyakiti 
orang-orang yang berada di bagian atas' beliau bersabda, "Apabila 
orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang 
bagian bawah melakukan hal tersebut dan memerintahkan mereka, 
maka mereka binasa semuanya dan apabila orang-orang di bagian 
atas mencegah tangan mereka, maka mereka akan selamat 


semuanya' ” 22 


“08 Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya adalah para ulama hadits. hadits ini 
telah diseutkan sebelumnya pada hadits no. 18277. 


— Musnad Imam Ahmad 


2173 IG 


“.. Lan tara aa TPA (G nan 


Pera ta » yaa se 3 n 
18286. »1. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari 
An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah..." 
lalu ia mengemukakan haditsnya. sa 


ian 1 ES SAS CR yA SAS Ng 5 YAYAN 

$ S7 0 Ap mona IS on. rod 2 Pant Ar EP AN TA 

Na Ia asean en ea Lg 
eaah S3. Age Ie sa Ya oa 


18286. 22. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Zakaria 


. menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amir berkata: 
Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum 
Allah... dan ia mengemukakan hadits.” 


Pa 


“Ae GAS LB ES YP oart G3 P LAS —VAYAV 
A : 3. 3 0 -— . ..9 
Mae asa da pa aa Je 


PE se aa ha 3 an 2 aa - SP el 


306 Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya adalah para ulama hadits. 
" Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


18287. Yahya bin Sa'id, dari Zakaria, ia berkata: Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar An-Nu'man 
bin Basyir berpidato, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam 
berkasih sayang, berlemah lembut dan menyayangi seperti satu tubuh 
apabila salah satunya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh yang lain 


merasakan sakit dengan sulit tidur dan demam. 


Ob dah aah la Io al Jenang MNKTAA 
AN Sa 55 GAY Liga Ai oi TG II | 
aa S9 1 ep Na PEN KN Hi ya 
AH Ian Yi Ad one SS P3 SIS 
Seni (SI | Kah DUYI Yi naga La Na A9 CA 

Ka IE dad und 13 ang aa 


18288. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda," 
"Sesungguhnya sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram 
Jelas dan sesungguhnya sesuatu di antara yang halal dan yang haram 
ada hal yang syubhat, di mana banyak orang tidak mengetahuinya. 
Barangsiapa meninggalkan hal-hal syubhat, maka ia telah menjaga . 
agama dan harga dirinya. Barangsiapa yang jatuh pada hal yang 
syubhat, maka ia jatuh pada hal yang haram. Seperti pengembala 
yang mengembala di sekitar zona terlarang, maka dikhawatirkan 
akan terjerumus di dalamnya. dan sesungguhnya setiap kepemilikan 
ada zona larangannya dan sesungguhnya zona larangan Allah adalah 
hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah dan sesungguhnya di dalam 
diri manusia terdapat segumpal daging, apabila itu baik, maka baik 


'0' Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18271. 


— Musnad Imam Ahmad 


semuanya dan apabila ia rusak, maka rusak semuanya, ingatlah 
bahwa itu adalah hati.” "8 


Te Aa » JB Ka ea A9 aa Ui 25 — NAYAA 


-03 2 


18288. a. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Zakaria 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amir berkata: 
Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Perumpamaan orang-orang yang beriman..." lalu ia 
mengemukakan hadits. An 


PS op Il BP Uma Wil S7 PI NA uka 


2 PAN Lea Be eU TOR Sig Ne AG Tea Yu Lo 0..yood 
Sa dita eling ala AI Jo Ipa OS UB cab oi PAI 
ON ebi jad US Si yital 

18289. Wagi” menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami, dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 


berkata: Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf sebagaimana 
meluruskan tombak atau anak panah. ''" 


308 Sanadnya shahih. Seperti hadits sebelumnya. Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18274 dan hadits no. 18264. 2 
509 Sanadnya shahih. 

310 Sanadnya shahih dan Mus'ir adalah Ibnu Kadam ja adalah perawi yang tsigah 
populer telah dikenukakan biografinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Muslim(1/324), Abu Daud (1/178), hadits no. 663, An-Nasa'i (2/89) hadits no. 810 
dan Ibnu Majah (1/318) hadits no. 994. 


Musnad Imam Ahmad — jz2ij 


z 
2. D2 £ to 3 


PI Of sea puja MUA Cetak SIS NAYA 
S2 Hp CA HS 3 oa Sel G6 UI: -JG HE ga Ola ye 
PI bak Sig Gea 08 tea le Ja JAS 


AA IE maa 3 
18290. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr 
mengabarkan kepada kami, dari Habib bin Salim, dari An-Nu' man bin 
Basyir, ia berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui atau 
sepertinya orang yang paling mengetahui mengenai waktu shalat 
Rasulullah SAW dalam melaksanakan shalat Isya. Rasulullah SAW 
melaksanakannya setelah hilangnya rembulan di sepertiga malam dari 
awal bulan.” 


nk Aa Rn ang men tar (esaan Es Ara 
— KS | o AN Pang al u Jet 2 Pa | 0 (3315 
-03 


He JAN Sd - JG Or DURI 
LA an Is AG IG SE LS seal 
2 pa ol IS MN 1 AS da DU 


P4 


“ Pe aan KAA Mann aa LNG Kama TE Oi ewean Hua eng 
JS — 1 1JB Kolyae Wp MI J3 US Je Big Ol 


3 Sanadnya shahih. 

Hubaib bin Salim seorang perawi tsigah dan haditsnya ada nadi Imam Muslim. 
Ia adalah hamba sahaya dari An-Nu'man. Abu Basyar Ja'far bin Iyas adalah perawi 
tsigah yang kuat. Haditsnya telah diriwayatkan oleh Abu Daud (1/114) hadits no. 
419: At-Tirmidzi (1/306) hadits no. 165, An-Nasa'i (1/264) hadits no. 528: Ad- 
Darimi (1/298) hadits no. 1211 dan Ath-Thayalisi 91/72) hadits no. 292 (kitab 
Minhah). 


— Musnad Imam Ahmad 


Na pi da Y LIL KO hu Ja oat SG 


se lia de ag doa Lia Han JG 9 3e ia ia 
Ja, Ai su Nee Ol Bag Gal tamat Sma Ju) 
Haa d Ula S3 SP Nia de 33 #JB AR JB Celia 


Af Si Ia pede al NS ga as Ol ol GE La Ula pad ol 
By 
18291. Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar 
. mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, 
Daud mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi dan Ismail bin 
Salim dan Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
berkata: Ayahku memberikan hadiah kepadaku -Ismail bin Salim 
berkata di antara kaum terdapat hadiah untuk anak laki-laki, ia 
' berkata- Ibuku Umrah binti Rawahah berkata kepadanya, datanglah 
pada nabi. Muhammad SAW maka perintahkan agar ia 
menyaksikannya, ia berkata: Kemudian ia mendatangi nabi lalu ia 
mengemukakan hal tersebut kepadanya lalu ia berkata: Sesungguhnya 
aku akan memberikan hadiah pada anakku An-Nu'man dan 
sesungguhnya Umrah meminta kepadaku agar aku menjadikanmu 
sebagai saksi atas hal ini. Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki 
anak selainnya?" Aku menjawab, "Ya!" Nabi berrtanya lagi, 
"Semuanya sudah engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada 
An-Nu'man?" Ia menjawab, "Tidak!" Sebagian para muhadits 
meriwayatkan, "Ini adalah kecurangan” sebagian ulama hadits yang 
lain meriwayatkan, "Ini adalah pribadi sifatnya, maka hendaknya 

selainku saja yang menjadi saksinya.” Al Mughirah dalam haditsnya 
berkata, "Bukankah engkau senang terdapat kesamaan darimu untuk 
mereka dalam hal kebaikan dan kelembutan?" Ia menjawab, "Ya!" 
Nabi bersabda, "Maka minta saksikanlah kepada orang lain terhadap 


Musnad Imam Ahmad — 


hal ini." Mujalid di dalam haditsnya mengemukakan, "Sesungguhnya 
bagi mereka (anak-anakmu) atasmu ada hak -agar berlaku adil di 
antara mereka sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban atasmu 
untuk berbuat baik.” 


ne PT Ng PUT an | 


sa ES BIS dl Gp Blah Bab —NAYAY 
Akar la AA Je LAN op ai oi Oa 5 CA 3 Ga 


— Ja aa Par V3 SG Si pat PP Ja Jb Ju 
Dem sasa ag gaBPP Galah 2 an 


ee 


2 


Na 2 sak peng e aj Ne Tya 


sae pil os Akar B3 3 AE: op Hp nan 


18292. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Zakaria 
bin Abu Zaidah menceritaakn kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An- 
Nu'man bin Basyir, dari nabi SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan 
orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang 
melakukan hal yang haram atau orang yang tidak meperdulikan 
hukum seperti perumpamaan suatu kaum yang mengundi menaiki 
perahu di laut, sebagian ada di bagian atas perahu dan sebagian 
yang lain berada di bagian bawah dan bagian paling sulit. Jika 
demikian, maka orang-orang yang ada di bagian bawah apabila ingin 
mengambil air, maka mereka melewati kepada teman-teman mereka 
yang berada di bagian atas dan menyakiti mereka kemudian mereka 
berkata seandainya di posisi ini kami membuat lobang lalu kami 


3'? Sanadnya shahih dari jalur yang pertama dan hasan dari jalur Mujalid. Hadits 
ini telah disebutkan pada no. 18279. 


— Musnad Imam Ahmad 


mengambil air darinya dan kita tidak melewati teman-teman kita dan 


menyakiti mereka. Apabila orang-orang bagian atas membiarkan 
orang-orang bagian bawah melakukan apa yang mereka inginkan, 
maka mereka binasa semuanya dan apabila orang-orang di bagian 
atas mencegah tangan mereka, maka mereka akan selamat 


semuanya." 31 


3390 3, 0 


Ng Ea -JG Kana Suar G A— —YAYAY 
23 2 ala Io AA gi MAN gb ea | 
BI ba J5 HI CARD, 3d aa YA 


Pesat PEN AS YA ah SN 

18293. Ishag bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Zakaria menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man 
. bin Basyir, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Perumpamaan orang yang beriman di dalam berkasih sayang, 
berlemah lembut dan menyayangi mereka seperti satu tubuh apabila 
satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain 


juga ikut merasakan sakit dengan kesulitan tidur dan demam. ' man 


2 X0 2 o- Pt 


Henin AL Ka ba YA A5 Ela Aha 


c - 9 


JL tg Di BELA OA Aa yi SAP kab oi TA 
Kana 3 GA alay EA Ko OS Lai G3 III 


AI Sai SA GA 18 KASI Toga 
18294. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin Sa'id, dari Ubaid 


313 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18286 
34 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18271. 


Musnad Imam Ahmad — (225| 


bin Abdullah: bahwa Adh-Dhahhak bin Oais telah bertanya kepada 
An-Nu'man bin Basyir mengenai ayat apa yang di baca oleh Nabi 
SAW saat shalat Jum'at yang bersamaan dengan surat Al Jumw'ah? 
An-Nu'man menjawab, surah Al Ghaasyiyah."' 


RA See AI AAA ae 3 Da WA -NAYA0 

Ka AT NAN SIP oi ALA KE gi JAS ti gi MAA 
Uda Ia ae den Gas G3 UN 
IV 201 Sa 3 Bal, JJ dag alah la 


Jo 20 £ 
“03 


MN 


18295. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin An-Nu'man 
bin Basyir dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf, Keduanya 
memberikan kabar bahwa keduanya telah mendengar An-Nu'man bin 
Basyir berkata: Ayahku telah memberikan hadiah kepadaku saat aku 
kecil lalu aku (dan ayahku) mendatangi Rasulullah SAW agar 
Rasulullah SAW dapat menyaksikannya lalu nabi SAW bersabda: 
"Apakah seluruh anakmu telah engkau berikan hadiah?" Ia menjawab, 
"Tidak!" Nabi bersabda, "Maka kembalikanlah.” “8 


319 Sanadnya shahih. 

Dhamrah bin Sa'id al Anshari adalah perawi yang tsigah. haditsnya terdapat 
pada Imam Muslim dan Ubaidillah bin Abdullah adalah Ibnu Utbah bin Mas'ud juga 
sosok yang tsigah dan masyhur dan Adh-Dhahak bin Oais adalah seorang sahabat 
yang populer dari pemimpin pasukan yang telah diabadikan oleh sejarah. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Muslim(2/598) hadits no. 878, Abu Daud (1/293) hadits no. 
1123, At-Tirmidzi (2/413 hadits no. 533, An-Nasa'i (3/112) hadits no. 1423: Ibnu 
Majah (1/355) hadits no. 1119 dan Ad-Darimi (1/443) hadits no. 1566 

Hi Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18274. 


1226| — Musnad Imam Ahmad 


8-3 


AA AA AN YP cola KAL —YAY 90 


7 “2 -03 - # o- 52 o Pe. ya P1 P4 PN pe o 
AI ai MAN 3 aa IP Ce gi ap ad 3 oa 


(5 bia & 3 Ag ale 3 ne Aa 5 


JB Mia CAP GRAN Gp Gg ol daa ba AA Ja, 


j 


Aa ba ae ob. £. - o - 0 5 o- £ 
AS IS) MURI ya Kama Il 3 yi ae pl 


# Pi NP 


. 3. - 3 £ 0. - o - 2 an 5 o 2 
JA Ke Yg Aa HP El op mL Iii Aa ee Oli 
z , Pa 
(OR: 
Oa 


P4 


18296. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, yaitu 
Ibnu Muhammad bin Al Muntasyir, dari ayahnya, dari Habib bin 
Salim, dari ayahnya, dari An-Nu'man bin Basyir sesungguhnya nabi 
Muhammad SAW membaca ayat dalam shalat Idul Adha dan Idul 
Fitri dengan surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah, Apabila dua 
hari raya bersamaan dengan hari Jum'at, maka keduanya dibaca secara 
bersamaan. Abu Abdurrahman berkata: Habib bin Salim tidak 
mendengar hadits, dari An-Nu'man dan ia adalah penulisnya serta 
Sufyan melakukan kesalahan di dalamnya, Habib bin Salim berkata 


dari ayahnya dan ia mendengarnya dari An-Nu man. di 


£- - 
BE Pa Ia 


$ s1 : 0 £ 0 3x P3 Ta :. sat . 
Da3 NIP al ya Sis 1JB Colin SAS —YAYAV 
-J Aa 33 5 AG oa 2 Kan "Isis si SI e AAA (laa 


8. 3 90 


So Pa Stan ia an 8y 
Kanan gap Kn 1) LSG talang dala Al alan AJ yan) Tangan 


317 Sanadnya dha'if karena majhul-nya sosok Salim hamba sahaya dari An- 
Nu'man demikianlah: Para ulama hadits menganggap anaknya tsigah dan 
melupakannya. Hadits ini adalah hadits shahih telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 13294. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sa ad Lan eh pi lp S1 uji tpg 
Oa doa dna Gb ala iko II Jon aa sia 
OS GI Ga Ke EM UN La ca Ia Pa Ca M3 
Ap ot 3 USU da Ega an BA ora 
"JB tnpa AI & & ne 3g am Hala » Op AI 
Ana 


18297. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
menghafal hadits, dari Abu Farwah pertama, kemudian dari Mujalid 
yang aku dengar dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Aku mendengar An- 
Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW dan 
aku mendengarnya bersabda: Aku mendengar Rasulullah SAW, yaitu 
aku mendengar, mendekat dan aku takut seseorang tidak mendengar 
jika aku berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram 
itu jelas dan hal-hal yang syubhat berada di antara keduanya. 
Barangsiapa yang meninggalkan hal-hal syubhat, dari perbuatan 

.dosa, maka terhadap hal yang nampak jelas ia akan lebih 
meninggalkan dan barangsiapa yang berani terhadap sesuatu yang 
masih diragukan, maka dikhawatirkan akan jatuh pada hal yang 
haram. Sesungguhnya setiap kepemilikan memiliki zona larangan dan 
sesungguhnya zona larangan Allah di muka bumi adalah perbuatan 
maksiat kepada-Nya.” Atau nabi bersabda, "Hal-hal yang 
diharamkan.” 


318 Sanadnya shahih dari jalur Abu Farwah Urwah bin Al Harits di mana ia 
adalah perawi yang fsigah. Haditsnya terdapat dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim 
dan sanadnya hasan dari Jalur Mujalid. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 18294. 


2281 — Musnad Imam Ahmad 


CA Be 5 Cg Bas Aya N GA —NAYAA 


gan Io Mp 08 IG Kai gi ME gp ep 


Ha 5 II Ar us 3 aa — 

18298. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Mis'ar 

menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin 

Basyir, ia berkata: Rasululah SAW meluruskan shaf-shaf di dalam 
shalat sebagaimana meluruskan anak panah atau tombak." 


ng” 


AP G3 ye OS 5 La MIGAS —NAYAA 

ah dil Te Se & 355 JB :JB ya o $ HR os Ka 
aa 2G 5 GI YME o| 
LA 15 wa Jb Baja 


18299. Abu Muawiyah menceritakan aa kami, Al 
A'masys menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Dzarr, dari 
Yusai” Al Kindi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau 
membaca ayat, "Tuhan kalian berfirman: Berdoalah kepadaKu, maka 
aku mengabulkan doa kalian sesungguhnya orang-orang yang 
berbuat sombong dalam beribadah kepadaku, maka ia akan masuk ke 
dalam neraka jahanam dalam kondisi. hina.” (Os. Al Mukmin (401: 
60), Abu Abdurrahman berkata: Yusai” Al Kindi adalah Yusai' bin 
Ma'dan.2 


319 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits nos 18289 
320 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18268. 


 Musnad Imam Ahmad — 


- 
DD 


FA J3 AKB 2 akh D3 SE ES AT 

IE Oi DURI YP Kel oh Ka IP ta IP Ulah GI en 
Lag PL ea SA, 8.9 2 

CJ KI 0 GOS Ang le Ko ye 


PA 
EPS Ly, -. 


WAR KN Saba Lara da Er SE Ia A Sian 


18300. Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, ia berkata: Ibrahim telah menceritakan kepadaku, dari Habib 
bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, dari nabi SAW, bahwa beliau 
dalam shalat Jum'at membaca surah Al A'laa dan surah Al 
Ghaasyiyah, apabila hari Raya bersamaan dengan hari Jum'at, maka 


seseorang hendaklah membaca dua surat ini. 


ig N .3 - L. #0. » 
#3 on Daniya Wak SI CP Bab —YAYA 
o- L 0 oi - #0. 0 #0. o- s0... -. 
PMI oi Olah 5 tail UP dal 3S Ll KS Aa Va 
1 “- : o - PAN Naba sma a 4 BN “5 
Bl IN — 09 SAE SAI Ol Hala ale lte SN Sega) 
Sy WS nd pad dy « 5 ai ale (0. ba : 53 (9 a.. 59 
it Y,..0 Ka Aa SE -.$3 RA a - Ta o 9 
sp Re IG SE Ha ena ISU JI 
7 Kg ji 5 2 
Sg Sh 
18301. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abu Isa Musa 
Ash-Shagir, ia berkata:. Aun bin Abdullah menceritakan kepadaku, 
dari ayahnya-atau, dari saudara laki-lakinya-, dari An-Nu'man bin 
. Basyir, dari Rasulullah SAW, “Orang-orang yang mengingat 
. (berdzikir) untuk mengagungkan Allah, dari tasbih, tahmid dan takbir 


321 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18294. 


— Musnad Imam Ahmad 


serta tahlil bacaan-bacaan tersebut saling menaruh simpati di sekitar 


Arsy mereka memiliki suara seperti suara pohon kurma mereka 
mengingat pemilik bacaan-bacaan tadi. Tidakkah salah seorang dari 


kalian ingin senantiasa diingat di sisi Allah SWT.” “2 


Pa 


OH Jab gila Ai GP ohata YP PAS NY, Y 
Cp j3 Pa Na Ta JG HI 2 Ja Tangan “JG GA 
Ta op TES Ie Up SM Aa y. Fa daya nana 
OR yi Oya da Celang dala AI ko Al Iya) Lana JB 
SB ga) ya 3 “ag ot 
18302. Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, Amru bin Murrah 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Salim bin Abul 
Ja'd berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian meluruskan 


shafshaf kalian atau Allah akan membuat hati-hati kalian 
berselisih.” 2 


Hug - JG bp an Si AA Yr 
Dan Sg AN Hen Pn DAN Tahan 1 (ahh 


s 
. 


AA Ui JB Jt OAT Ol dat dalah ala Jie SI 
3 g si - - PJ P “ 3 0 
AEay Ula dki OM Uya ONE MAN yaaa Jaka Ja) HAN 
18303. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, ia berkata: Abu Ishag menceritakan kepadaku, ia berkata: 


322 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18278 dan 
' Musa Ash-Shagir adalah Ibnu Muslim Ath-Thahan, seorang ahli ibadah yang tsigah 
dan populer. 

38 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya banyak dengan redaksi yang 
lain. Hadits imi telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari hge hadits no. 717 : 
(Fathul Bari) dan Imam Muslim(1/318) hadits no. 994. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berisyarat dalam pidatonya, ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang laki- 
laki di mana bagian paling lekuk dari kedua telapak kakinya memakai 
dua sandal dari api neraka yang mendidihkan otak kepalanya.” “ 


— OP LN GAS pai GA CAS NA: $ 


-04 


Aan Pe lean Io MIA JG JB Cab oj ORI op 


Eee sk as ri S3 4 

18304. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Al 

A'masy, dari Dzarr, dari Yusai”, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah ibadah." kemudian 

beliau membaca firman Allah SWT, "Berdoalah kepadaKu, maka Aku 
mengabulkannya untuk kalian.” (Os. Al Mukmin (40): 60)”. 


KG 


ea Si rap AN ai CS) Sab —1AY 0 | 
Ne ne kon sma gai 


18305.  Wagi' menceritakan - Tag kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Oilabah, 
dari An-Nu'man bin Basyir: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan 
shalat gerhana matahari seperti shalat kalian dengan melakukan ruku” 


dan sujud. 8 


324 


Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 11042. 

'? Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18299 

326 Sanadnya shahih. Telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i (3/145) hadits no. 1488 
dan Ath-Thayalisi (1/148) hadits no. 715. 


(2321 —— Musnad Imam Ahmad 


SG 


Pa Ba AS Ba —YAY 1 
oa Ap Ae A1 ka 1 J5 J8 208 ca gi sh 
Le TAKE os AS SE Katy KE DL og JS 


2 
IS 


18306. Wagi” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Khaitsamah, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang mukmin 
seperti satu tubuh seorang laki-laki apabila kepalanya mengeluh 
sakit, maka sekujur tubuhnya mengeluh semuanya dan apabila 
matanya mengeluh sakit, maka sekujur tubuhnya mengeluh 


semuanya.” 227 


olah Ae Jaa 3 S3 Pa KPS h' 
8. 


db ota Klas IP Geni MA gp TS JA 


Jp da Gia ta ap Ne aa ag daa Jo 
Ana) en en JUS Ja ad os6 alay ale AI Lo SI 


Ke ee 


JS al ale He dah Je liye ABE 
SA ver 8 Ae ag aa Io Is 
1 AN WAS Initial SEA Ko AJ 
ap ale oi KE IE sa JAN Ga Hb 
S1 dy KK NEW ju Ld os AN 


ISP BSA US Sole 3 ISA 


37 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18287. 


Musnad Imam Ahmad — 


| 18307. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Israil, dari 

ayahku, Ishag, dari Al Izar bin Huraits, dari An-Nu'man Basyir, ia 
berkata: Abu Bakar datang meminta izin kepada nabi Muhammad 
SAW, lalu ia mendengar Aisyah meninggikan suaranya terhadap 
Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengizinkan Abu Bakar lalu ia 
masuk, kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai anak perempuan Ummi 
Rauman —dan Aisyah termasuk di dalamnya— apakah engkau 
meninggikan suaramu atas Rasulullah SAW." Kemudian nabi 
menghalangi antara dirinya dan Aisyah. Ketika Abu Bakar keluar 
kemudian nabi berkata kepada Aisyah meminta . keridhaannya, 
"Tidakkah engkau melihat bahwa aku telah menghalangi antara 
seorang lelaki dengan dirimu." 

An-Nu'man berkata: Kemudian Abu Bakar datang lalu 
meminta izin kepadanya dan ia menjumpai nabi saling tertawa dengan 
Aisyah. Ia berkata: Nabi mengizinkan kepada Abu Bakar lalu ia 
masuk kemudian Abu Bakar berkata kepada nabi, "Wahai Rasulullah 
SAW sertakanlah aku bersama diri kalian berdua di dalam kedamaian 


sebagaimana kalian berdua menyertakan diriku di dalam peperangan.” 
328 


ed 
119 0 


AI Aa 53 Okita Gi (AS) EK NAYAA 
an Bag Pra 3 se “ Tag JB JG YG DI ye De 
Gol Bb IG ENY) das ga YK 
18308. Wagi' mencean kepadaku, Sutan msncsitakah 


kepadaku, dari Jabir, dari Abu Azib, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap segala sesuatu terdapat 


78 Sanadnya shahih. Al Izar bin Huraits termasuk tabi'in yang tsigah dan 
haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 
(4/300) hadits no. 4999 dalam pembahasan tentang etika, bab: apa yang terdapat di 
dalam bergurau. 


— Musnad Imam Ahmad : 


kesalahan kecuali pedang dan setiap kesalahan terdapat 
329 


tebusannya. 


» Pi na (aa ag Can Ui Anri (Sa —YAYA 
5 To £ La - o PEN: LA - o - 0. 5! 
-, Kg an AA. ". g Pd Tg | 2 l 5 Te £ o .£ 
2 Meta ban ana ST ana un “na aka sean 2 
Anal GI AI ALI adl Uak3 La GlAkA2 Ueakkap OLS 
18309. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Basyir bin Tsabit, dari Habib bin 
Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Sesungguhnya aku 
adalah orang yang paling mengetahui atau termasuk orang yang paling 
mengetahui mengenai waktu shalat Rasulullah SAW dalam 


melaksanakan shalat Isya. Rasulullah SAW melaksanakannya setelah 
hilangnya rembulan di sepertiga malam atau seperempat.” 


$$ 


ea E 4 - 5 
X, HA , 3. 5 Ka 2... ba - aa Pa en ud 3560 3 25 £ 
IN te AN Sa) Kai Ud Un SIM MN BTA IA 
SK Op el Ha TURN cd GA LS 1 1 dile 
Kaki Sei un ah 


Sa N 


NN aa INN Ge 0oE, ar Lo. 
3 WA 1JB KN Gl 


?29 Sanadnya dha'if karena terdapat Jabir Yazid Al Ju'fi dan karena Abu Azib 
juga. Ia tidak dikomentari. Mereka berbeda pendapat mengenai namanya, apakah ia 
Muslim bin Amr atau Muslim bin Arak. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruguthni 
(3/107) hadits no. 88. dalam pembahasan tentang hudud dan sejenisnya hadits 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/889) hadits no. 2667 dalam pembahasan tentang 
diyat. Al Bushairi berlebihan, maka ia berbohong menutupi Al Ju'fi. Al Haitsami 
mendha'ifkannya (6/291). | 


Musnad Imam Ahmad — 


18310. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah dan Abul Ala' mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari 
Habib bin Salim, ia berkata: Seorang laki-laki mengadu kepada An- 
Nu'man bin Basyir mengenai isterinya yang telah menghalalkan 
hamba sahaya kepada suaminya, An-Nu'man berkata: Aku akan 
menetapkan hukuman di dalamnya dengan hukuman yang pernah 
ditetapkan oleh Rasulullah SAW apabila seorang isteri telah 
menghalalkan hamba sahayanya kepada suaminya, maka aku akan 
mencambuk suaminya seratus kali dan apabila wanita tersebut tidak 
menghalalkannya, maka aku akan merajamnya, ia berkata: Maka ia 
menjumpai wanita tersebut telah menghalalkannya kepada suaminya, 


maka ia mencambuknya seratus kali.” 


L 2015. 3 h- 


Maa 1 Kh Ka SIB Ckhin 23 Kenbna Gaae SAYA 


aa 0. To TO 2.0, 9 3 0 -— Maa 0. o 
ds) nan dh Hu pia j3 Ular Crow :JG OP 
- 5 2 ne . 1 ng 3 an PA ai PA or- x sa , 
IN SEA GEN SELAI 1dga H3 Gn) ALE AN Io AI 
oi. an ap L- 0 Tn an “8 an ta ga a 
LI :JG dam Sabaa ya Ana Gal OS NE) j - 
Alan) KS BE de IS Kaya 

18311. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia 
berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berpidato, ia berkata: 
Aku mendengar Rasululllah SAW berpidato bersabda, "Aku telah 


memberi peringatan kepada kalian dengan api neraka. Aku telah 
memberi peringatan kepada kalian dengan api neraka. Aku telah 


530 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud 15714 hadits no. 4458: At-Tirmidzi 
(4/54) hadits no. 1451 dan terjadi pembicaraan mengenai pendengaran hadits yang 
dilakukan oleh Habib dari an Nu'man, An-Nasa'i(6/121) hadits no. 3360: Ibnu 
Majah (2/853) hadits no. 2551, Ad-Darimi (2/237) hadits no. 2329: Ath-Thayalisi 
(1/300) hadits no. 1529. : 


(236) — Musnad Imam Ahmad 


memberi peringatan kepada kalian dengan api neraka." Sampai 
sesungguhnya seorang laki-laki yang berada di pasar niscaya 
mendengarnya, dari tempat ini. Ia (An-Nu'man) berkata: sampai 
serban yang ada pada pundaknya jatuh di kedua kakinya.” '' 


IE Bika 1G al USA IN AS Ba -NAYAY 


at. X Se Pn an ai 2 SG eco oh... J6 Te 
— ho Iya, JB "da pad Oi OLani! pa ul Ly 
?£ Ta Bei Se La NE Aa eka AN Sae Tel Pk Aa Ek S0 
SA BOS Jay OS 3 IBI SKIN GE SIN 1 
2 22 | Je Pr Ayo Sya Jai ama , (anal Sya! 
18312. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil 
mengabarkan kepada kami, dari Simak bin Harb sesungguhnya ia 
mendengar An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Aku telah memberi peringatan kepada kalian dengan api 
. meraka. Aku telah memberi peringatan kepada kalian dengan api 
neraka." Sampai apabila seorang laki-laki yang berada di ujung pasar 
niscaya mendengarnya dan orang yang ada di pasar juga mendengar 
suara nabi yang ada di atas mimbar. “2 


- E,- 30 3 0. 3 Ia - 


— (Sasa Ka (Lal) Na ap NG Ti en Tenan —NAYANY 
i AA AAS 2. aa y, KI Anna RS Ge NI - o -03 
PN See SIAK mek aU ka na ta Una Naa in ?3 
Se) si, S3 Ol SI Ula ea 3 SS jk 
ana BD belang Ma Url KE ie LA Li PDA an KI Oa on &1 
3 DI Ui DN NAS Ye gap Oya #Jlas coyaap Lali 
18313. Husein bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, 
dari Simak, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf kami sampai seakan-akan 


381 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18276. 
33 Sanadnya shahih dan ia seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


seperti ratanya anak panah kami. Saat Rasulullah SAW hendak 
bertakbir, beliau melihat seorang laki-laki membusungkan dadanya, 
kemudian beliau bersabda, "Hendaklah kalian meratakan shaf-shaf 
kalian atau Allah SWT akan membuat hati-hati kalian saling 


berselisih.” 


T - 350 3 o- 3 Pt Ipa 


Ge (Slam Na GI yg Ag TG: P3 gi Lo —YAYAN 4 
g “ PA 2. or- ta Lea y 2 IOS na aa - 0... oi 
Iin ey le MI ho gay JB JB Cyeta op Ola 
Fa AI HI 2 HAN JAS CA Juta 3 MATI 


. (3 

18314. Husein bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, - 

dari Simak, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti 
orang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan shalat di malam 


hari sampai ia kembali apabila ia kembali.” ““ 


£. 
B0 Bo 


" 3 | “g. 23 o et 

Ie — Ai glaa Ul CAS Op R7 KAL -NAYNO 
PAN MPN S3 - -M F4 3 - 5 AIR £ 

pi ICA gowa asi KSM i5ab pl DR 

2 Tor 25 - or 1 HA , 3... -? . () -. Te 2 24 

2 eelay KA AI eko AI Jgn) Ga Eni Haa Ha Ie dai 


3.3 


LIA ES SAI JS II Ola) ASI Gn 


c 390 3 0-3 ee 


Ima 


3? 


EA Sapa SSB Lai Ji ap pa 
La Djan Pe ML an en YO un ea Un 
dad Lu co Gawi sen ts, :JU Ta 38 Y ol 


Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18302. 
'84 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 9952. 


1238| — Musnad Imam Ahmad 


so SA 2 Kan ain ai aa 
Pe sit Nai ta La Tea | 

18315. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Ziyad 
Abu Thalhah Al Anmari sesungguhnya ia mendengar An-Nu'man bin 
Basyir berkata di atas mimbar Himsh, kami melaksanakan shalat 
bersama Rasulullah SAW pada malam kedua puluh tujuh di bulan 
Ramadhan sampai kepada sepertiga malam pertama, kemudian kami 
melaksanakan shalat bersamanya pada malam kedua puluh lima 
sampai pertengahan malam, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan 
shalat bersama kami di malam kedua puluh tujuh sampai kami 
mengira bahwa kami tidak menjumpai petani padahal kami mengajak 
petani untuk santap sahur. Adapun kami mengatakan malam ketujuh 
adalah malam kedua puluh tujuh dan kalian mengatakan sepertiga 
malam adalah malam dua puluh tujuh. Maka siapakah yang benar 
kami atau kalian. 


- 
LP 


AN Ai SAS ES tep 2 205 BOS —YAYAA 


AN Ig) Lahan 1S tm oh DURI YP IL Ula ia 
Ae Pa el Ab 
OB IS BU 

18316. Zaid bin Al Hubab PN kepada Ham Husain 


bin Wagid menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan 
kepadaku, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar 


338 Sanadnya shahih. Dua 

Nu'aim bin Ziyad Al Anmari Abu Thalhah Ays-Syami adalah sosok yang tsigah. 
Hddits ini telah diriwayatkan sejenis oleh An-Nasa'i (3/203) hadits no. 1606. dan: 
perbedaan pendapat mengenai pembatasan malam lailatul gadar cukup populer. 
Hadits telah dikemukakan oleh para pengarang kitab shahih dan sunan. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan hadiah berupa 
perak atau emas atau memberikan minum berupa susu atau 
memberikan hadiah berupa jalan setapak, maka ia seperti 
memerdekakan budak.” 8. 


Ha KG 


IL PI ya BA Wa al 31 Wa —YAYAV 
Aa el Te Ke Es -JG La 0 DURI 
IE aset Celah alas IS US ALI ea Ih Ol Hd, 


o 381 0 X os! 


AG ai SAS aa Ah s3 JAS gi 3 MP 3 
AB NG IS JB TAN Gara Il coal BA Ga PA HE 


ab 053 0 Ka Na Y, Ma Uda Si AI 
AN PE ES BA Kah Kep OA) Moahiaa OA 
18317. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari An-Nu' man 
bin Basyir, ia berkata: Kami menemani nabi dan kami mendengar 
beliau bersabda, "Sesungguhnya menjelang hari kiamat terjadi fitnah- 
Jitnah seakan-akan seperti memutus malam yang gelap, yaitu seorang 
laki-laki di pagi hari beriman kemudian di sore hari menjadi kafir, 
dan di sore hari beriman lalu di pagi hari menjadi kafir, beberapa 
kaum menjual diri mereka dengan harta duniawi yang sedikit atau 
dengan harta duniawi saja." Al Hasan berkata, "Demi Allah kami 
sesungguhnya melihat mereka hanya berupa bentuk tubuhnya saja, 
tetapi mereka tidak memiliki otak dan kami melihat tubuh-tubuh saja 
dan kami tidak melihat kesabaran maka api neraka muncul dan bakteri 
menginginkannya. Mereka berangkat di pagi hari dengan membawa 


286 Sanadnya shahih. Hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/340) hadits no. 
1957 dalam pembahasan tentang berbuat baik dan ia berkata: Hadits ini hadits hasan 
Shahih gharib dan Ath-Thayalisi (2/29) hadits no. 2008. 


aa Musnad Imam Ahmad 


uang dua dirham dan kembali di sore hari dengan membawa dua 
dirham, salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan harga 


seekor kambing. ?” 


HP MI ME 5 CP G3 SE SAS —YAYYA 
—h Oh DUR IPA Setee 2JB aA oh DURI YP el 


- - 2... 


ah IS 3 2 sa JUS ade S9 Ma Ol 
i o. -. "On Tn aa £ Ts 2 $ 2 Pd ot tani s, y 3. 
Biya Ata Ajo Ad Ugal SS Of taka ale MI lo MI dy) 
ISA AA in Oa. £ Ina 
ay dd Ugal SS ola 
18318. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Khalid 
Al Hadzdza', dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
berkata: Seorang wanita datang kepada An-Nu'man bin Bsayir lalu ia 
berkata: Sesungguhnya suaminya telah berhubungan intim dengan 
' seorang hamba sahayanya, lalu An-Nu'man berkata, "Aku akan 
menetapkan hukum di dalam hal tersebut dengan hukum yang pernah 
ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jika kamu telah 
menghalalkannya bagi suami maka dia dijilid (dicambuk) seratus kali 
cambukan, dan apabila kamu tidak menghalalkannya untuk suami, 
maka kami merajamnya.” 88 


3 0 33 . P 2 Pa Ia Manan PIPA 
Ga Sal (PA (elolali 5913 u Oleskan Sab —YAYNA 
T, 5 - 0 -08 - . 8403 - 3. 8 Pa 2 - 0 
"IS peta 3 Ona 18 naa A3 kena 2 Aa 4 In) bl 
TA ME Ga AKA II: 
ah OS talang AE AI elo Al Sya) pe demi! 3 Wya3 US 
237 Sanadnya shahih. 
Al, Mubarak bin Fudhalah diperbincangkan keberadaannnya teapi tidak 


mencolok. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 9052. 
'388 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18310. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ol TG o BA ni Ba Kn SA IE aa AA 1 
AG HA GI dpasd s Pes aah USG 
p Ta 


IS SA Si aa 
SI Jp JB ab JW dl jd Gelas PA RU Pl 
G3 DO Ol aU Sa 0, ang ala Ah Jo 
Seng Ang AA As $$ 

V3 Obe SL O,S aiy ol BI OS O 


en en ISI POR OA OA aU 
02X - 


5G 33 Of ata ISI BB ae Ol dl el Lo,s6 Hp 


G3 Fe 


Li gek H5 5 KP RE bio 
De ea dpi gi MAA Uh OS sah Aa 
Ca “sal esa Ora A3 Ay Has seb na lip 


IP oi Tab Ia yA Jp diraih GA ph Ag dab yag. 
AA » jas 2 

18319. Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi misnestakan kepada 

kami, Daud bin Ibrahim Al Wasithi menceritakan kepadaku, Habib 
bin Salim telah menceritakan kepadaku, dari An-Nu'man bin Basyir, 
ia berkata: Kami sedang duduk-duduk di masjid dengan Rasulullah 
SAW dan Basyir adalah seorang laki-laki yang enggan berbicara, lalu 
Abu Tsa'labah Al Khasyani datang kemudian berkata, "Wahai Basyir 
bin Sa'ad apakah engkau hafal hadits Rasulullah SAW mengenai para 
pemimpin", Hudzaifah berkata, "Aku hafal pidato Rasulullah SAW." 
Kemudian Abu Tsa'labah duduk lalu Hudzaifah berkata: Rasulullah 
SAW bersaba, "Sistem kenabian ada pada kalian sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh Allah SWT, kemudian Allah yang melenyapkannya 


— Musnad Imam Ahmad 


apabila Dia menghendaki untuk melenyapkannya, kemudian berubah 
menjadi khilafah berdasarkan sistem kenabian lalu hal tersebut 
terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT kemudian 
apabila Allah SWT menghendaki, maka Dia akan melenyapkannya 
kemudian berubah menjadi kerajaan yang mencengkram lalu hal 
tersebut terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT, 
kemudian apabila Allah SWT menghendaki, maka Dia akan 
melenyapkannya kemudian berubah menjadi kerajaan yang angkuh 
lalu hal tersebut terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah 
SWT kemudian apabila Allah SWT menghendaki, maka Dia akan 
melenyapkannya kemudian menjadi khilafah berdasarkan sistem 
kenabian." Kemudian beliau terdiam. Habib berkata: Ketika Umar bin 
Abdul Aziz menjadi pemimpin dan Yazid bin An-Nu'man bin Basyir 
menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadits ini kepadanya dan aku 
mengemukakan kepadanya Jalu aku berkata kepadanya, 
"Sesunggguhnya aku menginginkan amirul mukminin, yaitu Umar 
“ setelah kerajaan yang mencengkram dan angkuh lalu ia memasukan 
tulisanku kepada Umar bin Abdul Aziz kemudian Umar merasa 


gembira dan takjub." Si 


3 an 


— aU Naa ms 
BS IE SA ol Ai Ul GS gi 

A PERA AN TART Ape Gi DAA Gp data Ta 
na Tan sat G3 WAS dat Gp Ol pg la di 


PA Ka 


239 Sanadnya shahih. 

Daud bin Ibrahim Al Wasithi telah di anggap tsigah oleh Ibnu Hibban dan ia 
tidak pernah dinilai cacat oleh siapapun. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 
(2/162) hadits no. 2593 (kitab Minhah) dan Al Haitsami berkata (5/188-189) hadits 
ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani. Para perawi 
haditsnya tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


£ 


Ulg das JA 3 das 3 da aj 


# 


Ipul 


18320. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bi Abu Habib, dari Khalid bin Katsir Al 
Hamdani sesungguhnya ia menceritakan hadits bahwa As-Sarri bin 
Ismail Al Kufi telah menceritakan kepadanya bahwa Asy-Sya'bi 
mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya, dari gandum jenis Al Hinthah dapat 
dijadikan khamer, dari gandum jenis Sya'ir dapat dijadikan khamer, 
dari anggur kering dapat dijadikan khamer, dari kurma dapat 
dijadikan khamer dan dari madu juga dapat dijadikan khamer dan 


aku melarang segala sesuatu yang memabukkan.” “ 


TSS BAL IU Ye BAG MATA 


3 - 0 s2 


Joan GP BEN JB LAN G3 Sa AP oi Bllan p Gala 


Sa UE ee AE La BA SMA A 0 Tara Den Se 
HB JB ea ahh Ja) Alb JB taka daa lo 
2 £ NX 


33 & Lor. 3 Pa men ny 9 ani, 3 5 aa . 
co jli— Ugalsy Call, Ana 0 Pa La 2s Nb Hata ko 


SS AG 3 BBI dag BERI HAab, 
pa Ha Kab GA US Agan YAI Up PB LI ag 
SL JB ii JG DE) ma Yk JS LE ap 
ea KB 

18321. Hasan dan Bahz Al Ma'na menceritakan kepata kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 


340 Sanadnya dha'if karena terdapat Assarri bin Ismail Al Hamdani Al Kufi yang 
telah didha'ifkan oleh mayoritas ulama dan dibiarkan oleh ulama yang lain. Hadits 
ini shahih telah disebutkan pada hadits no. 18266. 


— Musnad Imam Ahmad 


dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku 
mengiranya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Seorang laki-laki 
melakukan perjalanan di kawasan tanah padang pasir -Hasan berkata 
di dalam haditsnya yaitu tanah lapang lalu ia berkata- ia beristirhat di 
bawah sebuah pohon dan bersamanya kendaraan dan perbekalan 
minuman dan makanan. Setelah itu ia terbangun dan ia tidak melihat 
kendaraannya dan perbekalannya, lalu ia naik ke tempat yang tinggi, 
ia pun tidak melihatnya, kemudian ia menoleh ke belakang, ia pun 
melihat kendaraannya menarik-narik tali kekangnya, maka Allah 
lebih bergembira dari orang tersebut atas taubat hamba-Nya apabila 
ia benar-benar bertaubat." Bahz berkata: Hamba Allah apabila 
bertaubat kepada-Nya. Bahz berkata: Hammad berkata: Aku mengira, 
dari nabi SAW. ' 


3 


Han 3 & kenari Las) Ear Ea 3d jas “II 2g 
«3 SI al Lara 3 JB 353 Aga Gis 

18322. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad Al 
Muntasyir, dari ayahnya, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: nabi Muhammad SAW dalam shalat dua hari raya 


dan shalat Jum'at membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasiyah, maka 
barangkali hari raya bersamaan dengan hari Jum'at, maka seseorang 


441 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18672. maka 
lihatlah hadaits tersebut dan pemindahannya 


Musnad Imam Ahmad — 


hendaklah membaca dua surah ini. Abu Awanah berkata: Barangkali 
dua hari raya terjadi bersamaan di dalam hari yang sama. '? 


AG - 


3 KA NG man JG (Ma SA Jo Kate —NAYYY 

5 HS eno Jaa ab Gp OLI Sat - JG 

. un 3 4 ai Ta Ie o F4 . 23 . 
Bah JIN 2 BAE ala) ala AN Io # PNY TA 
KE Wa Rank CL MO Kan Tina Man 
JP SMA Y Gb JB Y JB KS 
18323. Sufyan menceritakan kepada kami, Mujalid telah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi 
berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: -Ia telah 
menjadi pemimpin kawasan Kufah, ayahku telah memberikanku 
hadiah saat aku masih kecil, Jalu aku (dan ayahku) mendatangi Nabi ' 
SAW agar menjadi saksi, beliau bersabda, "Apakah setiap anakmu 
telah engkau berikan hadiah?" Ia menjawab, "Tidak!" Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi terhadap 


kecurangan.” “8 


- 


3. 2 0 - AK Sain TA AB 


go... 4 5 PN Dn BL Bh Sasa A2 te ia 
Ip Cl Ale MI ko II aan Cp yr land 
Ba SAE LIA JG cal gn 5 SIG al 


5 . 7. Pan - ani Ma 3 Aa 
Iu S4 Tya An) BAY yes Aintan & Sy D0 Jaa 
Oo OK ERA: IS CAS pala Ja, ta PO 


(hanya 5 SA lah: AA Han JS ra Aa 0 KV, dije 


4? Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18300 
3 Sanadnya hasan karena terdapat Mujalid. Telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 18274 


(za — Musnad Imam Ahmad 


. 


ob Y Ten ya) J8 


f 


- £ o g - 3 
ADB SP Ol) Sig ea Wah JP Nyi 


Dedi 
In ery 


18324. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari 
Asy-Sya”bi ia mendengarnya, dari An-Nu'man bin Basyir aku 
mendengar nabi SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang tidak 
memperdulikan hukum Allah dan orang melanggar hukum-hukum 
Allah -Sufyan sesekali berkata: Orang yang melaksanakan hukum- 
hukum Allah SWT- seperti tiga kelompok yang menaiki perahu lalu 
salah seorang dari mereka berada di bagian paling bawah, paling 
sulit dan paling berbahaya lalu ia senantiasa berselisish dan merasa 
berat setiap kali melewati teman-temannya, lalu ia berkata, 'aku akan 
membuat lobang agar aku lebih mudah dan tidak berselisih dengan 
mereka'. Sebagaian, dari mereka berkata, "Sesungguhnya ia bisa 
membolongi lobang pada posisinya' dan yang lainnya berkata, "Tidak! 
apabila mereka mencegah tindakannya, maka ia dan mereka selamat 


semuanya dan apabila membiarkannya, maka dan mereka binasa'. Li 


. 


akn ESAN AS AN 5P Oia Wib -YATYO 

SS al SEN Cai BI IA al pai oi 
Y ore Seal D7 kala ah al MN In nan "pi ina 
lag ale Al Jae Jgn ea jai TA de GA gatal 
aah TA alan dita Tina Kata OSIS ol Sana 


1 


MA BG AS) Cal Pa Ha ak Ip ag 
18325. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mujalid, Asy- 
Sya”bi menceritakan kepada kami, ia mendengar hadits, dari An- 


344 Sanadnya hasan. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18281. 


. Musnad Imam Ahmad — 


Nu'man bin Basyir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dan 
aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW dan aku 
mengira aku tidak mendengar seorangpun di atas mimbar berkata aku 
mendengar Rasulullah SAW besabda, “Sesungguhnya di dalam diri 
manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, 
maka baik semuanya dan apabila rusak maka rusaklah semuanya, 
ingatlah itu adalah hati.” 


3 0 - EN Ap —.. £ To 3016. 3 La. | 
#So 3 ember IAI Umi G3 OLI ba sh Bad 
Hi aan 3 3 MAN St 2 Sa Ae 2, n3 si 35. ID big 
blis JI Jah ogal old Calung dala Al lap AN Jgn) Taman 
AE Uni IA Da AN Gaal 3 aa JET HA 
18326. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Ishag berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir sedang 
berpidato ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya di hari 
kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan di bagian paling 
lekuk dari kedua telapak kakinya berupa dua bara api yang 


mendidihkan otak kepalanya.” “$ 


2. 
-. 


Bo ab II Naa 0. ia 
dial Gp SUS GAS YG (OUE3 cp) WAS —NAYYV 
- o, £ £E 0. Panu E 0. 8 0. -0 o- 0. co £ - 
La —YI So Aya BSA PI IS LB Ss 
ae na La F3 ta aa y ig - sa : & o 2 - z sa 
#JB Gelang dala Al ah BI Sya Ol Cm or JUKI 32 il 
Kan Sanadnya hasan. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18288. 


“46 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18303 dan 
11678. | 


— Musnad Imam Ahmad 


da IPB al PN SALA GE of BS Me 5)! 


x 


Bg 5 Jo eh K3 ena Y, TA Abg en SA yaa 
| PS s0 JB OA 


18327. Rauh dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al 
. Asy'ats bin Abdurrahman Al Jarmi, dari Abu Oilabah, dari Abul 
Asyats Ash-Shan'ani, dari An-Nu'man bin Basyir sesungguhnya 
Rasululullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah menulis 
sebuah kitab suci dua ribu tahun sebelum menciptakan langit dan 
bumi lalu Dia menurunkan dua ayat, kemudian dua ayat itu sebagai 
akhir dari surah Al Bagarah dan apabila kedua ayat tersebut tidak 
dibaca selama tiga malam, maka syetan akan menetap di dalamnya." 
Affan berkata: Maka janganlah engkau mendekatinya.” 


BIP AN yA AS NU dani OLEG SAS YAYYA 


pi yo PS 3 Bb sa GP ea ot abi Uh 
OS Cp) obati 30 IN oi Sp AI SEN DA JB 


0 2 2, ya Sta PE EN Tn 25 y 4 1. 
AJE pai Dyna Ugal telan Al MI elo MI Sya) 
18328. Affan dan Suraij menceritakan kepada kami, keduanya 


berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari 
Basyir bin Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, 


'47 Sanadnya shahih. 

Abul Asy'ats Ash-Shan'ani adalah Syarahil bin Adah dan Asy'ats bin 
Abdurahman Al Jarmi adalah Al Bashri dan keduanya tsigah. Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi(5/160) hadits no. 2882 dalam pembahasan tentang 
keutamaan al Ouran, bab: Apa yang terdapat di bagian akhir surat al Bagarah, Ad- 
Darimi (2/542) hadits no 3387, An-Nasa'i di dalam kitab Al Kubra(6/240) hadits no. 
10802 dalam pembahasan tentang pekerjaan ibadah untuk satu hari satu malam. Al 
Hakim men-shahih-kannya (2/260) dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Demikian pula 
dengan Al Haitsami (6/312). 


Musnad Imam Ahmad — 


ia berkata: Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling 
mengetahui mengenai waktu shalat ini, shalat Isya yang paing akhir 
waktunya. Rasulullah SAW melaksanakannya karena hilangnya 


rembulan di sepertiga malam.” 


Wawa 52 SUS SA YG Cia toa KAS AYYA 
7 - NS or- eN 2 Pa aa 3 - o 1-03 - .. . 
J3, (elu Als al ie Ol tau Up Ola 2 OP 
NN anang ? 2 ag Pn 25 Mind da - Ina Tn Bona 
ons Jaa daa (eka Sae Al ko Kanaan They So SE 
BA AM Lang JII cr JAS 
. 18329. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, 
dari An-Nu'man bin Basyir sesungguhnya nabi Muhammad SAW 
bersabda -Suraij berkata di dalam hadits aku mendengar nabi SAW 
bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin seperti satu tubuh apabila 
sebagian tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuh" ikut 


merasakannya.” “? 


AIA AR Tekate 2IB AJika GA Ke 
SN la an To Ion an ii 
GAN A5 Jo Td AP ya j5 KB 
OB da jas SNP ia Jai Jb age oi 


# 
AD. 0. - 


JS ES Es Bk J5 JB NE IE 


?48 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18309 
389 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18271 


— Musnad Imam Ahmad 


BJ 


0x9 5. o- &.0 3... Dmut  enton Pebi 
ta In IS SE Ud KE Jala OJK elprl 


-. 0 32-80 Ba ab a a D Tatsn aa ALA TP. 
ulas Iya & pew vlel Jang er MK Na Gel ceglan 


Bila 3 P: 2 2 PN 
3 is OI S3 PI AS ME Sa 
- PP - 


3 0. 


- - - PA 3 8 — PP an 1 2. EP 
BAE Alba Hell Lan KaR Y Ol UNI 3 de 
2 . . T £ 1 ad ai 0 0 o aa - “. -. 2g 
Kai YI Jas d3 be Le Jin ia desi aga Jan) Jas alat 
- - 5 Ta p an 3 5 : . Ig 1 
Iya Vasly Mb Oa EA UAS SAI LAU la NG 
ud Lina Bogo Par . Pa nd 2 - . Lg 
ap "J6 ng 339 BI 9 ARI JG ti Ld SI 


4 


0 8. G1 


“ ang De o- AN - 0. - Nee 3 
HH ISI 9 Lp lea Le ja Hb 3 dab 


IL 0. o 


Gie GA 0 N Kau ae na AED an CAP AA mn Ta 
Ban 0 Bh gd AN el UAS AI aa ad 4 ALL 
5 P ge - - 


GB Be eU Ti na Ma AE aan 
pg dalah Ia o- at 3 -- PP ore Be. - en - Eni 
Val WE 3 gann MIE Lainya Alim NAD kl DU) 


# 


IE LS ON Kab DUS bru 
Naa sean 4 Kalu JB 3 aU Dp Op 
GA AI eatob erad JOS ip Ka el 13 2281 JG 
el Dp PG AN A3 1G ahaha Le Abi laa FA 
IN Aan LS A33 dila HB anlali DP PL AN 
CE caly PS IA IG GA) Ha sea AG 
Has DP AB gladi Op PA 15, aga 


Musnad Imam Ahmad — (2sig 


MA AG olga Cah MAS Ula cad 
or s2 - Ka ar 2 Nan mn En 2g 8 
Ih GA 3 ai Feb cendi L3 Ai tai 3 santa 


PP 


Oli MEI Na IE Gp ea SEP 3 ae 


EA Ja kai JG Ea Dany ah Ii 
ne Ok 5 ot Jos Pa ah 2 SNI Ju En 


3 os 


KE S ting ea Wat Gea mall IG ME Jas, 
Het 6 Ca SA ab euy teh Ju 
Ka asa Bias Ka Sh aa Sala Sa 
C3 opta BA Ol da Ga Lahan Ol ja Gas 
1. PPA CA Kebal St Pn Ana 
j3 2 ai LAI JG G0 Da OA IS 
Bebe Bab da Mala SA Jha 


- 
do. 


Jap Ps 

18330. Ismail bin Abdul Karim bin Ma? gil bin Munabbih 
menceritakan kepada kami, Abdushshamad menceritakan kepadaku, 
yaitu Ibnu Ma'gil, ia berkata: Aku mendengar Wahab berkata: An- 
Nu'man bin Basyir menceritakan kepadaku: sesungguhnya ia 
mendengar Rasulullah SAW mengemukakan perihal yang ada di 


- 


MAU D5 


dalam kitab suci lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya tiga orang 
berada di dalam goa lalu gunung itu runtuh dan menutup mulut gua, 
seseorang dari mereka berkata: "Ingatlah kalian pada amal baik 
kalian masing-masing semoga Allah SWT dengan rahmat-Nya dapat 
memberikan kasih sayang kepada kita." Seseorang dari mereka 
berkata, 'Aku pernah satu kali berbuat baik di mana aku memiliki 


— Musnad Imam Ahmad 


banyak pekerja yang bekerja padaku kemudian beberapa pekerja 
datang kepadaku lalu aku menyewa masing-masing mereka dengan 
upah tertentu. Pada suatu hari di tengah hari datang seorang laki-laki 
kepadaku kemudian aku menyewanya dengan nilai upah separuh dari 
lemannya-temannya, di mana ia bekerja di siang hari yang tersisa 


sebagaimana masing-masing dari mereka bekerja seharian. Di dalam 
mengendalikan hal ini aku berpendapat untuk tidak mengurangi upah 
pekerja yang bekerja setengah hari tadi seperti aku menyewa teman- 
temannya yang lain karena kesungguhannya di dalam bekerja. Salah 
seorang, dari mereka berkata, 'Apakah engkau akan memberikan 
upah kepada laki-laki ini (yang bekerja setengah hari) seperti upah 
yang engkau berikan kepadaku padahal ia hanya bekerja setengah 
hari?' Aku menjawab, 'Wahai hamba Allah aku sama sekali tidak 
mencurangi syarat yang telah aku tetapkan untukmu. Ini adalah 
hartaku dan aku boleh saja menetapkan di dalamnya sesuai dengan 
yang aku kehendaki." Laki-laki tersebut marah lalu pergi dan ia 
. mengabaikan upahnya. Ia berkata: Aku meletakkan haknya di sisi 
rumahku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu 
'sesekor sapi lewat dan dengan upah itu aku membeli anak sapi dan 
berkembangbiak sesuai apa yang kehendaki oleh Allah. Setelah itu 
aku berpapasan dengan seorang kakek tua yang lemah yang tidak aku 
kenal dan ia berkata: 'Sesungguhnya aku memiliki hak padamu' lalu 
ia mengemukakan haknya tersebut kepadaku sehingga aku 
mengetahuinya kemudian -aku berkata, 'Hanya kepadamulah aku 
melakukannya, ini adalah hakmu' lalu aku memberikan kepadanya 
semuanya dan ia berkata, 'Wahai hamba Allah Janganlah engkau 
mengejekku apabila engkau tidak percaya kepadaku, maka berikanlah 
yang menjadi hakku saja," ia berkata, 'Aku tidak mengejekmu 
sesungguhnya ini adalah hakmu dan aku tidak ada urusan dengan ini 
sama sekali.' Kemudian aku memberikan semuanya. Ya Allah apabila 
aku melakukan hal tersebut semata-mata karenaMu, maka 
selamatkanlah kami. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lalu reruntuhan gunung bergeser sampai mereka melihatnya. 
Sosok yang lain berkata: Aku pernah berbuat baik satu kali dan aku 
memiliki keutamaan (kekayaan). Orang-orang saat itu mengalami 
kesulitan lalu seorang wanita datang kepadaku memohon kebaikanku. 
la berkata: Aku berkata demi Allah ini bukan untuk dirimu lalu ia 
membantah kemudian aku pergi kemudian aku kembali lagi lalu 
wanita tersebut mengingatkanku tentang anugerah Allah (bagi yang 
berbuat baik) tetapi aku tetap mengabaikannya dan aku berkata, 
Tidak! Demi Allah ini bukan untuk dirimu' ia mengabaikan diriku dan 
pergi lalu ia mengatakan kepada suaminya. Kemudian ia berkata 
kepada wanita tersebut, 'Aku akan memberikannya untuk dirimu dan 
cukupkanlah keluargamu' lalu ia kembali kepadaku dan ia 
berdendang untukku atas nama Allah. Aku mengabaikannya dan aku 
berkata: Demi Allah ini bukan dirimu. Setelah ia melihat hal tersebut. 
maka ia menyerahkan dirinya kepadaku. Setelah aku berhasil 
menyingkap dirinya dan aku memiliki keinginan untuk berbuat 
sesuatu dengannya (berzina), maka diapun gemetar di bagian 
bawahku, lalu aku berkata kepadanya, 'ada apa denganmu?" Ia 
menjawab, 'Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam'. Aku berkata 
kepadanya, 'Engkau hanya takut kepada-Nya di saat kesulitan dan 
engkau tidak takut kepada-Nya di saat senang' “Lalu aku 
meninggalkannya dan aku memberikan sesuatu yang merupakan 
kewajibanku karena aku berhasil menyingkapnya. Ya Allah apabila 
aku melakukan hal tersebut karena-Mu, maka selamatkanlah kami. 

Perawi berkata: lalu bergeserlah reruntuhan gunung tersebut 
sampai mereka mengetahui dan nampak diri mereka. Sosok yang lain 
berkata, 'Aku pernah berbuat kebaikan satu kali. Aku memiliki kedua 
orang tua yang sudah tua renta dan aku memiliki seekor kambing. 
Aku memberi makan dan minum kedua orang tuaku dan aku kembali 
melihat kambingku.' Pada suatu hari aku terkena hujan besar, hujan 
tersebut menahanku dan aku tidak bisa beranjak pergi sampai sore 
hari kemudian aku mendatangi keluargaku dan aku mengambil tempat 


— Musnad Imam Ahmad 


susu lalu aku memerah susu kambingku sementara kambingku dalam 

posisi berdiri lalu aku berjalan menuju kedua orang. tuaku dan aku 
menjumpai mereka dalam kondisi telah tertidur. Aku merasa berat 
untuk membangunkan keduanya dan aku juga merasa berat untuk 
' meninggalkan kambingku, maka akhirnya aku duduk sementara 
kantong susu berada pada kedua tanganku sampai waktu subuh 
membangunkan kedua orang tuaku kemudian aku memberi minum 
pada kedua orang tuaku. Ya Allah apabila aku melakukan hal tersebut 
karena diri-Mu, maka selamatkanlah kami.' 

An-Nu'man berkata: Dan seakan-akan aku mendengar hal ini, 
dari Rasulullah SAW ia berkata, "Reruntuhan Gunung itu bergerak 
lalu Allah SWT menyelamatkan mereka kemudian mereka berhasil 
keluar.” 5 | 


-e 2 Horan TN As “s3 Ia 
IL AI IP Olah SAS (japa KA NYA 
La. or. A 2 1 4 pi Aa - o oh 0 8... 
Mela AE MI ala Sya) JB JB Ci op Ola 5S 0 rd 
2 Os Pa TA IP Ad “ 


ot Pa) PN an eat kp 0, “ ea £ Naa 
ale KE UB LAS Agita Gaal M3 9 NAN Ona) Kya J 
5 . - “2 E.. 20 -o£ aa “19 - - 2 0 £ £ 4 : 
AC ET ag BA SEN 38 AN Il BY Lp 


Ap Ol Dog GAP S3 op OI Sp ol Ha 


380 Sanadnya shahih. 

Ismail bin Abdul karim bin Ma'gil bin Munabbih Ash-Shan'ani Abu Hisyam 
adalah sosok perawi yang tsigah, demikian pula dengan Abdus Shamad bin Ma'gal 
Al Yamani bin Abu Wahab dan sosok sebelumnya dari kerahiban keduanya juga. 
Hadits ini adalah hadits masyhur diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim 
dengan panjang redaksi yang lebih sempurna dari -hadits ini. Imam Al 
Bukhari(10/404) hadits no. 5974 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang Adab, 
bab: terkabulnya doa seseorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Imam 
Muslim (4/2099) hadits no 2743 dalam pembahasan tentang bedzikir, bab: kisah 
penghuni gua dan Al Haitsami menghubungkan hadts kepada (8/140) Imam Ahmad, 
At-Thabrani dan Al Bazzar dan ia berkata: Para perawi hadits Imam Ahmad tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


18331. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Farwah, dari Asy-Sya'bi, dari 
An-Nu'man bin basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram jelas dan sesuatu 
yang syubhat- berada di antara itu. Barangsiapa meninggalkan 
sesuatu yang syubhat dari perbuatan dosa atau berdasarkan perintah, 
maka terhadap hal yang sudah jelas, ia lebih meninggalkan, dan 
barangsiapa yang berani terhadap hal-hal yang meragukan, maka 
dikhawatirkan ia jatuh pada suatu yang nampak keharamannya, 
barangsiapa mendekati zona larangan, maka dikhawatirkan akan 


jatuh ke dalamnya. 23 


Lobi, A02 —3 


GI RI SUS AS JB DURI 5 maja SAS NAYYY 

dad IP Ain al oi HA H3 IR AA cai 
ng o aa AN aga » & ep ae. keran : S3 3 - 

JA Sala dala Al da Bl Sya JB JB Cm op Ola 52 


or me... 

| KE 5 

18332. Suraij bin An-Nu'man, ia berkata: Hammad 

menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Zaid, dari Hajib bin Al 

Mufadhdhal, yaitu Ibnu Al Muhallab bin Abu Shufrah, dari ayahnya, 

dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Berlaku adillah di antara anak-anak kalian.” 


25! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18263. 

38 Sanadnya shahih. : 

Hajib bin Al Mufadhal bin Al Mihlab bin Abu Shafrah seorang tabi'in yang 
Isigah. Ta-adalah sahabat dari Umar bin Abdul Aziz. Hadits ini telah diriwayatkan 
oleh Abu Daud(3/293) hadits no. 3544: An-Nasa'i(6/262) hadits no. 3687. Hadits ini 
menyempurnakan hadits no. 18285 dan 18270 


— Musnad Imam Ahmad 


PN PAN (EA ya X5 1 Ju 0 -ANYYY 

AJE AP oi US Cab YG deal, 

5 SEE IE oi ORA IP aa IP Git A3 Hi 
Sa Jas 2 ale Ke 3 


18332. pe. Abdurrahman berkata: Al @awariri dan Al 


Mugaddami menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dari Hajib bin Al Mufadhdhal, yaitu 
Ibnu Al Muhallab bin Abu Shufrah, dari ayahnya, dari An-Nu'man 
bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berlaku adillah di 
antara anak-anak kalian” 2 


Ap WI SI dedy SAS tpgd yi SAS SVAYYY 
j 0, GI 0-3 


ES “Ta Tan KUA Ls Ae Nia 
AI IE ad Os 2JB Cp up Ulas JB 18 lah 
: AA 3 “NA P Ha ae Na 5 jr PN SEO 5, 
ni MEA ana sah Fa nan Bon ae Na Ta 
5 gl OEM CUDU Ya Ui oa IA Up Ol ahg 


Ka aa 


1 ag £ - Tran ag 2 ai Nu PN PE bd 2 segi 
SE Io Sae SALA VI SG TU id dl au Jaa 
Dana san On Ka £ 
He IE Le Iya) 


18333. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, Al Izar bin Huraits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: An-Nu'man bin Basyir berkata: Abu Bakar datang 
. meminta izin kepada nabi SAW, lalu ia mendengar Aisyah 
meninggikan suaranya terhadap Rasulullah SAW dan Aisyah berkata: 
"Demi Allah aku mengetahui bahwa Ali lebih engkau cintai dari pada 


38 Sanadnya shahih. Hadits iniseperti hadits sebelumnya hanya saja ia 
merupakan tambahan dari Abdullah. 


Musnad Imam Ahmad — 1257| 


ayahku dan daripada diriku (hal tersebut diucapkan dua atau tiga kali) 
lalu Abu Bakar meminta izin, kemudian ia masuk lalu ia 
menghampirinya kemudian ia berkata: "Wahai anak perempuan fulan 
bukankah aku mendengarmu meninggikan suaramu atas Rasulullah 
SAW!" 354 


ig - o- £90 3 5- 


SE ngga Pe ea Sp Gp OIL Eis -arre 
NA ram Dea Dana 
AaEN pn Bg en oi SAN Ju JG Tg 


AG Iga Adat Et 


18334. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Hajib bin Al 
Mufadhdhal bin Al Muhallab, dari ayahnya, ia berkata: Aku 
mendengar, dari An-Nu'man bin Basyir berpidato, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Berlaku adillah di antara anak-anak 
kalian.” 


e- So LL. 0 6 


J5 HA OA wa KA Ci -yArro 
S1 Jo JG 6 CA pi MUSI YP Bl GP Ch 
DS Panin AP IR BA dalan ah dia in JL 
BRG « GA A5 GAS IP Su PN Gp DP ji 


3 
Es 


AE ab Ob ala Ia Up SO dn Ii pl 


reva . 


'# Sanadnya shahih dan Al Izar bin Huraits adalah seorang tabiin yang tsigah 
dan hadtsnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits ini telah dijelaskan secara detail 
pada ! hadits no. 18307. 

58 Sanadnya Shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18332. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 2 - 2 5 FN Pi ce 0 ni. Er 2. 
d3 LS SAN SA II meri HJ ES) Hb SA GA 


MS Aaikar Fat dat 6 LE IE oi IG 
| AA TA KUN EAU 
18335. Ahmad bin Abdul Malik, yaitu Al Harrani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepada 
kami, dari Simak, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Demi Allah! Allah sangat bergembira dengan taubat 
hamba-Nya, daripa (kegembiraan) seorang laki-laki yang melakukan 
perjalanan di kawasan tanah padang pasir lalu ia berteduh di bawah 
sebuah pohon dan ia tidur di bawahnya kemudian ia tidak menjumpai 
kendaraannya lalu ia naik ke tempat yang tinggi dan mencarinya 
tetapi ia tidak melihatnya kemudian ia mendatangi tempat lain lalu ia 
mencarinya, maka ia juga tidak melihat apa-apa, lalu ia berkata, 'Aku 
kembali ke tempatku semula dan aku akan berada pada tempat 
. tersebut sampai aku meninggal dunia.' Ia pun pergi dan tiba-tiba ia 
menjumpai kendaraannya menarik-narik tali kekangnya, beliau 
bersabda: Allah SWT lebih gembira dengan taubat hamba-Nya, 
daripa laki-laki ini dengan kendaraannya yang kembali. baba 


TA P4 
AD o- Io Ao £ 


MEME EA SMAN ae 13 IL Gi ATA 
na Ta - . - Or -03 T- Ac - ig 5 - Ha Pd 
SS MEI oi OA IS AS 2JB CE pd CAS Ca 
2 2, 250 3 Ae uns o- A.A "5 1 Pa Ba Pb 3 
s PF. 3 3 AA Kek j2 8 NO MIE Pal NA 
Ye 0— JS Jai plg Mala Al lo Ml Iyan, Cara 
M0 To » 4 Pb Lo 

| AI Pe JS 6 kanal! 
| 18336. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
Zuhair menceritakan kepada kami, Jabir menceritakan kepada kami, 


386 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18321. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Azib menceritakan kepada kami, ia berkata, "Kami telah 
menemui An-Nu'man bin Basyir di dalam sebuah kesaksian, maka 
aku mendengarnya berkata: Rasulullah SAW bersabda atau aku 
mendengarnya berkata: Aku mendengar Rasululah SAW bersabda, 


"Setiap segala sesuatu terdapat kesalahan kecuali pedang dan setiap 


kesalahan terdapat tebusannya.” 


Ge Sa ng Ina Oi Oi Ci GAS —YAYYV 


25.9 40 


HA 33 (IL gi ma GP Absp Yi IG ia 335 
A9 OP POS aa SA AH Ja Ye) V 
“J3 GIA ab OI Sg Sp dB LE Je 
AH Bas ol bay ale ko Ja) sUai Old Gas 
J3 AS Ga KO dn Mia 
Le adan TEE ibn an as Ia as, 
. PJ ad 

Wp SG Ii 5 US 

18337. Bahz menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid dan 

ia adalah Al Aththar menceritakan kepada kami, Oatadah 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Urfuthah menceritakan 
“kepadaku, dari Habib bin Salim, dari Salim, dari An-Nu'man bin 
Basyir: Sesungguhnya seorang laki-laki dikatakan ia adalah 
Abdurrahman bin Hunain - ia dijuluki anak domba- telah berhubungan 
intim dengan hamba sahaya milik isterinya. Dia perawi berkata: 
Kemudian ia mengadukan kepada An-Nu'man bin Basyir Al Anshari, 


ja pun menjawab, "Aku akan menetapkan hukum kepadamu dengan 
hukum Rasulullah SAW, yaitu apabila istrinya menghalalkannya 


357 Sanadnya dha'if karena terdapat Jabir bin Yazid Al Ju'fi dan telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18308. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepadamu, maka aku mencambuknya seratus kali cambukan dan. 
apabila ia tidak menghalalkannya padamu, maka aku merajammu 
dengan batu," Dia berkata: Isterinya telah menghalalkan hamba 
sahaya tersebut kepadanya lalu ia mencambuknya seratus kali, dan ia 
berkata: aku mendengar Aban berkata: Oatadah mengabarkan kepada 
kami sesungguhnya ia menulis hadits di dalamnya kepada Habib bin 
Salim dan ia menulis dengan hadits ini. 28 


Pt - 


su Pes ka Sa aj Keep 5 Toe J— —YAYYA. 
So Bug tai yu, (aa dbs 2 3 
PE X5 L Hen Ad 3 Pilu aa 
HA TS ah ay WI A3 3 OS ur 
0 An LI "9 Pn ANN SAR Sila en 
LS Of Ceko KAP Calo Al Iya) sai Oa nas J3 
Hanana al el in Oa WS glai 
Hata SE 
” 18338. Affan menceritakan kepada kami, Aban Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari 
Khalid bin Urfuthah, dari Habib bin Salim dan ia berkata: Aban, 
Oatadah mengabarkan kepada kami sesungguhnya ia menulis hadits 
kepada Hubaib bin salim di dalamnya, maka ia menulis kepadanya 
sesungguhnya seorang laki-laki dikatakan ia adalah Abdurrahman bin 
Hunain —dan ia dijuluki dengan anak domba— telah mengadukan 
. masalahnya kepada An-Nu'man bin Basyir bahwa ia telah 


berhubungan intim dengan hamba sahaya milik isterinya, An-Nu'man 
bin Basyir berkata: Aku akan menetapkan hukum kepadamu dengan 


358 Sanadnya shahih. 
Khalid bin “Urfathah adalah sosok yang tsigah yang tidak pernah diklaim buruk 
oleh siapapun. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18318. 


Musnad Imam Ahmad — 


hukum Rasulullah SAW, yaitu apabila istrinya menghalaikannya 
kepadamu, maka aku mencambuknya seratus kali cambukan dan 
apabila ia tidak menghalalkannya kepadamu, maka aku merajammu," 
lalu ia menjumpai isterinya telah menghalalkan hamba sahaya tersebut 
kepada suaminya, maka ia dicambuk seratus kali.” 


te 9 03 


ee ajver Wi EA Lo era Sg KAS — Ara 


ang SEA Io MI 3G: IE GA oi AN gp dh 


era 3 Kit tis Wi 5 La ea £ 2 Ls ja & Ega 
ayat 2 JL Lahan aer Ja 16 day aa S3 Jah dng, 
1 Pe ta yana 

18339. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb mengabarkan 
— kepada kami, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW 
meratakan shaf-shaf kami sebagaimana engkau meratakan anak panah 
sampai seseorang mengira sesungguhnya kami telah mengambil hal 
tersebut darinya dan kami memahaminya. Pada suatu hari seseorang 
menghadapkan wajahnya dan terdapat seorang laki-laki 
membusungkan dadanya kemudian ia berkata, "Hendaklah kalian 
meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan membuat hati kalian 


berselisih.” “0 


1g & Sanadnya shahih dan ia seperti hadits sebelumnya. 
2 Sanadnya Shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18313. 


— Musnad Imam Ahmad 


- S0 3 os 5 Peta 


s OS PEP GA 3 (PI ema Wb —YAY£ » 


Pem aka PB gi La 
Lai 02 aa Rina 20. 

. 0 Lon on, OI of 0 If on 20 2 wol 

la huh, aa Ha. Gee es 

18340. Husein bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, 

dari Ashim, dari Khaitsamah, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang 
berada di abadku (para sahabat), di mana aku berada di dalamnya, 
kemudian orang-orang yang setelahnya (para tabi'in), kemudian 

orang-orang yang setelahnya lagi (tabi'ut tabi'in) kemudian datang 

suatu kaum di mana kesaksian mereka telah mendahului sumpah 


mereka dan sumpah mereka telah mendahului kesaksian mereka.” 2 


"En LA edelala 5 AS GAS NATA 
AI yg AN ai A3 AN 


PER E. .E 


Oa Ja la Ala dio AA Gani Ol uga gi 
AS an Ala 5 DJ ti fla Para SI Il 2 IU JG 
s3 JW 3 JB IV: LE MEbsl U Lihat HIS JB ea 
y eta 33 Ji MA Ja ia Nia 1 ala Io 


Nana aa 


18341. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari 
Asy-Sya'bi dan Zakaria, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Utbah 
dan father, dari Abu Adh-Dhuha, dari An-Nu'man bin Basyir: 
Sesungguhnya Basyir datang kepada nabi di mana ia memberikan 


361 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18264 


Musnad Imam Ahmad — 


hadiah kepada An-Nu'man, ia berkata: Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Apakah engkau memiliki anak selainnya?" Dia menjawab, 
'Ya!', beliau bersabda, "Apakah keseluruhan mereka telah engkau 
berikan apa yang telah engkau berikan kepada An-Nu'man?" Dia 
menjawab, "Tidak!" 

Fithr berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 
"Demikianlahlah." Maksudnya samakanlah hadiah di antara mereka. 
Zakaria dan Ismail berkata, "Aku tidak mau menjadi saksi atas 


kecurangan.” ki 


T. se 4 Af sa Sa neh BAL -NAY£Y 


£ 
-03 . . 1 


Si Nenen & Asi “JG Oa Ba aa 1 Ag 
var ng AS Aa yi adi JB Aa Pr ary Ag ala & 
Tg 3 JI us IE Sub ai de Tes 
IE EA MS dl AK 
18342. Wagi' menceritakan kepada kami, Zakaria 
menceritakan kepada kami, dari Abul Oasim Al Jadali, ia berkata: 
Ayahku dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Zakaria 
mengabarkan kepada kami, dari Husein bin Al Harits Abul Gasim 
sesungguhnya ia mendengar An-Nu'man bin 'Basyir, ia berkata: 
Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada orang-orang lalu 
bersabda, "Luruskan shaf-shaf kalian —beliau mengucapkannya tiga 


kali- dan demi Allah luruskanlah shaf-shaf kalian atau Allah akan 
membuat hati kalian saling berselisih. " 


382 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18270 


(zeal — Musnad Imam Ahmad 


Ia berkata, "Aku melihat seorang laki-laki menempelkan mata 
kakinya dengan mata kaki temannya, lututnya dengan lutut temannya 


dan bahunya dengan bahu temannya.” 33 


Ae JUS opa Oh Pp GAS —NAYEY 
td EP KS oi BI ct UE IU 
ba BAY AN ga) MSG gita Gg Gi 08 


Aang 


.-.. 


18343. Wagi' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dan 
Mis'ar, ia berkata: dan Abdurrazzag berkata: Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari 
ayahnya, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir: 
' sesungguhnya nabi SAW dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum'at 
membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah" sai 


- 
Oo - rd 


LP CNG 3 8 CARE SIS ca) SAS AT 
na 2 at NG 8, Y 2 KA na Ai - 0. oi 0 0. 
Pl MIE ke MN Sg JB JB CE oi DURI YP asam 
Lp An. X2 Late Pen PK Ca Tas 
Anita 3 NA 5 Gl p sea Ol 
18344. Wagi” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Dzarr Al Hamdani, dari Yusai', dari 
An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya doa adalah ibadah" kemudian beliau membaca ayat, 


363 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18339. 
34 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18322. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Dan Tuhan kalian berfirman:Berdoalah kepadaKu, maka aku 
mengabulkan doa kalian.” (9s. Al Mukmin (401: 60)” 


—£ APA: & | Na CL aseYI Dea S Gas —YAY £0 
- PT 0 Po 23 Ng 2 NC An nat . o Pa: 
O p—in jd lay dala DI elo ai Ig) JB JB Ce 3 Olenll 
-. . sa? Pp Un IT Lena 0 £ AS PG 
KG IL KAI la SAM al (SESI AN) Ja 
18345. Wagi” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang 
beriman seperti satu tubuh apabila kepalanya mengeluh sakit, maka 
seluruh tubuhnya yang lain juga ikut merasakan dengan demam dan 


sulit tidur.” 88 


IA ES JL GPRS SIS (AS SAS YAY ET. 
ss 2 o ML BUA 3 A4 28 , 3 Na TAK p 6 3 
Opa Hal EA ko DI Sg) JB JB Leher Ola! 
5 - 0 Oo 9 2 - 23 “ 2 3 2 ke 0 5 - 3 
LA KG SEA ON AS SE TN (SEMAN Cd) Ja 
# 3s 
18346. Wagi'” menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Khaitsamah berkata: Dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang 


beriman seperti satu tubuh apabila kepalanya mengeluh sakit, maka 


seluruh tubuhnya juga ikut mengeluh sakit dan apabila matanya 


mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya juga ikut mengeluh sakit.” 201 


?65 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18299. 
36 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18271. 
26! Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


PI 3 Ila P WAAL P4) GAS AT LV 


Aan ang p 3g 2 ..X 2, N on ab 3 na na 
Un Ie GI Kek Kab Ah ale Iyo) G3 elo :JU yi 
| AS WES Aa Yy Ay J3 MEA 
18347. Wagi” menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Simak, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat bersama kami lalu beliau melihat seseorang yang 
dadanya maju dari shaf lalu beliau bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf 
kalian dan janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan 


berselisih juga.” si 


3 0. 0 3 0 AD 


Pns — Lek s ALI IS WA —NAYLA 
-. 
JL PA ah pp aah pi up Dp PASI, 
AE Oh dai aah andi ale MI Io 2 Aan 
Rennlagana) Gr di 
18348. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Manshur dan Al A'masy, dari Dzarr, dari Yusai” Al Hadhrami, 
dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW berpidato, "Sesungguhnya doa adalah ibadah." Kemudian 
beliau membaca ayat, "Dan Tuhan kalian berfirman: Berdoalah 
kepadaKu, maka aku mengabulkan doa kalian. ”(Os. Al Mukmin (40): 
609 


o- 0 - 0319. J4 8 


pain jp Aek GAS Ujian Gpp Kaban Iban Moh —YAY 44 


1 o- 38 0 — 


3 J5 JB LI Ka gi MAIN GP Una gi YP C3 


?88 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18339. 
'89 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18344. 


“ Musnad Imam Ahmad — 


See me Ju Aa ab JB Jas ape Sa Ag ale Si aa 


- 


Bg Un od Io oe KAI Pel LEK su 0G 
: 2 p3PI Odia Gp Taat YA Legal Ol Lor GA 
18349. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Dzarr, dari 
Yusai? Al Hadhrami, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda... lalu ia mengemukakan hadits yang sama. 
Demikian pula Syu'bah berkata demikian. Abu Abdurrahman berkata: 
Sesungguhnya Usai” adalah Yusai” bin Ma'dan Al Hadhrami. 


LE LIL AI IE deaga AN IS Gi AYO. 
SES ea Ah ol NA Sa ank VE ai 5 Uaah 
SNN Ea ba Wa Mt Sa an On Ls Ane 
& Anam! 3 Vi) Celia Ala AMI la AI OLS 4 et) C3 Ola! 
LE SA JAN 1JE AL 3g 
18350. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin Sa'id, dari Ubaid 
bin Abdullah sesungguhnya Adh-Dhahhak bin Oais telah bertanya 
kepada An-Nu'man bin Basyir, “Surat apa yang di baca oleh Nabi 
'SAW saat shalat Jum'at yang bersamaan dengan surah Al Jumu'ah?" 
An-Nu'man menjawab, "Surah Al Ghaasyiyah."7! 


JSI OT CSI Pa 3 Jera Kab —YAYON 


oz. 0. 8 
z z 


Ti On Ie TPS KP - NAN Celia (ANU Ne 
Bd Jgn Op dgn Ag Cemal Uyhga dj UNg 


"7 Sanadnya shahih. 
37 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18344 


— Musnad Imam Ahmad 


Jua bs IS BMA SAI Sh Ol da OS eat Ale 
SA AS ag ABS SE EP BN aa 
ME 3 PA HE 

18351. Ismail menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Al 

Hasan, dari An-Nu'man bin Basyir, ia menulis surah kepada Oais bin 
Al Haitsam, “Sesungguhnya kalian adalah saudara kami, saudara 
kandung kami dan sesungguhnya kami pernah menyaksikan dan 
kalian tidak pernah menyaksikan dan kami pernah mendengar tetapi 
kalian tidak pernah mendengar dan bahwa Rasululiah SAW bersabda, 
Sesungguhnya menjelang hari kiamat terjadi fitnah-fitnah seakan- 
akan seperti memutus malam yang gelap, yaitu seorang laki-laki di 
pagi hari beriman kemudian di sore hari menjadi kafir dan beberapa 


kaum menjual diri mereka dengan harta duniawi' paTa 


to Jo. 3 


Oppa aa Ha jiaoe Cp Laguna Uda —NAYOY 


... 


20 £ ata 
a20 Spot NE JB ra P Il ka JB cara 
Sania Oa Nan ala ale SI Lo 3 ds Menata “Ju 

#5 G3 bag Be ITE 0 - 
SE ES GS 

18352. Muhammmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, ia berkata: 
Aku mendengar Salim bin Abul Ja'di berkata: Aku mendengar An- 
Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 


bersabda, "Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah 
akan membuat hati kalian berselisih.” 


12 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18317 dan 
' tidak mengapa mengenai ketidaktahuan tentang sosok Gais bin Al Haitsam. Ia bukan 
termasuk di dalam sanad. 

37 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18302. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jo 3G ih 


03 Kazea ob —YAYor 


- 
4 
TB o- 


4 Pa Ps | 
Aa ba YG tara « 
: # 


- 


AT Un KE Nan Pa en 0 - aa 0 o - 0 
Jaa OS II tpi U3 OKI Eat 2IB LP 3 Itam up 
AE EN ai 0 2 5 8.5. 2... ah Aa (NN 
21 Panen Inna Ban an Ti RA at Aa Bana us 
LL lag ads PN) ce ai dm) Jika Atu dr) yap sip "JB 
| 2 je On Be IT 0 Ke Oa Ie An Eng 
Bp) Us al Ge) 3 Sa yinn Ot can Ls 
18353. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada 
kami, Keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Simak bin Harb, ia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir, 
ia berkata: Rasulullah SAW meratakan shaf-shaf kami sampai beliau 
menjadikannya seperti meratakan anak panah atau tombak, ia berkata: 
Lalu beliau melihat dada seorang laki-laki membusung, kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hamba Allah hendaklah kalian 
meratakan shaf-shaf kalian atau Allah akan menyelesihi hati-hati 
kalian.” "4 | 


35. 4 


2 18 - 0 - . 2. to o Pa Ig 
AS GAS YG teilay Uiat Op Kaban Kab SYAYOt 


& 0. Lan aa TS #0. L-.1 o 8. 3 0 - -0, 0 - 
HD du ALA JB Aa GP ET 1 Kaban ya Bl YP 


bai HA IR AGEN sad SSI Ga ee 
Aa Gi Ola HE Uh dai 

18354. Muhammad bin Ja'far dan Hasyim keduanya berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad Al 


39 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18339. 


— Musnad Imam Ahmad 


Muntasyir, dari ayahnya, ia berkata: Hasyim berkata, yaitu di dalam 
haditsnya aku mendengar ayahku menceritakan kepada kami, dari 
Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Nabi SAW 
membaca dalam shalat Jum'at -Hasyim berkata: dalam shalat Jum'at 
di hari Jum'at- dengan surah, Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah, maka 
barangkali hari raya bersamaan dengan hari Jum'at, maka seseorang 
hendaklah membaca dua surah ini. "7 


AN ba LM SER 5 An Te Ae ea | 
II Hy Ca Wwa— tao 03 Kama Lud— —YAYOO 


sz 


OP PAI 9 ADE A5 dj ee 12 AR Up Pa 
Dan an Aeen - y FAN RO Te 0 P 
Meng dala AI ep Al Spy MP SE maa! ea JB Lp 
G Lo2a 0. 3 MPa 25 NG » y 3 3 2 - 
:18355. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dan Hajjaj menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari 
Abu Oilabah, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Telah terjadi 
gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, beliau pun : 
melaksanakan ruku' dan sujud. Hajjaj berkata: seperti shalat kita.” '78 


30 35. 3 


9 — #0. Jae PN 8 to. Ia 
6 yag GOS Ka oa Cha Op Kapua Lido —YAYOT 


AE en ig Pan PI Ju a05 dia Si 2 pa) 
TS oa Iga rusa Jo dn Kala Aga ng 


78 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18322. 
“6 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18305. 


Musnad Imam Ahmad — 


18356. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Khalid bin 
Urfuthah, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi 
SAW, bahwa dia berkata mengenai seorang suami yang menggauli 
budak perempuan istrinya, beliau SAW bersabda, "Apabila ia (istri) 
menghalalkannya untuk suaminya, maka aku mencambuknya seratus 
kali cambukan dan apabila ia tidak menghalalkannya, maka aku 


Kas ni dengan batu” 


VW SI OA KE ji AA GAS —AyoY 

DLS Ia HKI JB (la Gp IP SE 3 dial GA 
EA Ge SA Tepi gi Da gp pati 
SG Die al Jp Taha La Sa Y jus 


PP 


JB MA RT da kn Una ai Gia 
An salad Aa LAS Ti an 
18357. Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Bakar: 
menceritakan kepada kami, Dia berkata: Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Oatadah, dari Habib bin Salim, ia berkata: Ibnu Bakar 
hamba sahaya An-Nu'man bin Basyir, dari An-Nu'man bin Basyir: 
Sesungguhnya ia mengadukan mengenai seorang laki-laki yang 
berhubungan intim dengan hamba sahaya isterinya lalu ia berkata, 
"Aku akan menetapkan hukuman di dalamnya dengan hukuman yang 
ditetapkan oleh Rasulullah SAW, apabila isterimu telah menghalalkan 
hamba sahaya kepadamu, maka aku akan mencambukmu seratus kali 
dan apabila isterimu tidak menghalalkannya padamu, maka aku akan 
merajammu. Dia berkata: Maka ia menjumpai isteri, dari laki-laki 


21 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18337. 


— Musnad Imam Ahmad 


tersebut telah menghalalkannya kepada suaminya, maka ia 


mencambuknya seratus kali.” 22 


Pagi pn dp Kapas Lana 
Tea Para Te ol SIG akal KA JG yi pi DAS 


oa 


Dl MIA 1 AA GL (EU 3 ca ol ul JI 
2) GAP 3 Ag da jp SAN SO) eh de ale 
is 5 35 Oi Yan (ep Or AB Agile “asi jet Kr 


Tau an GA ca) LG 3 “ti 

18358. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, 
dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Seorang 
wanita telah datang kepadanya lalu berkata: sesungguhnya suaminya 
.telah berhubungan intim dengan hamba sahayanya, ia berkata: 
Adapun hal tersebut bagiku terdapat berita yang baik yang aku ambil 
dari Rasulullah SAW apabila engkau memberikan izin kepadanya, 
maka aku akan mencambuknya seratus kali dan apabila engkau tidak 
mengizinkannya, maka aku akan merajamnya. 

Ia berkata: Jalu orang-orang mendatangi wanita tersebut dan 
suamimu menduga ucapanku bahwa engkau telah mengizinkan 
kepadanya. Wanita tersebut berkata, "Aku telah mengizinkan 
kepadanya," maka An-Nu'man mengajukan dan mencambuknya 
seratus kali.” 


378 Sanadnya dha'if karena ketidaktahuan sosok Ibnu Bakar hamba sahaya dari 
An-Nu'man. Hadits ini shahih telah dikemukakan pada hadits no. 18310. 
379 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


4 
—» £ Ae Den 


PL f Si Pa CN Gi Aya A5 —YAYe4 
o1- 4 Fi tai Ke e .. - TG Tok Le D 
—is al Ga a ld, J6 Ju an Tas pa 5 (Rok Na La 


AA I— Te 255 Nang, Ape an ? ai 


18359. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami,Abu Bakar 
mengabarkan, dari Ashim, dari Khaitsamah, dari An-Nu'man, dari 
Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia 
adalah mereka yang berada di abadku (para sahabat) kemudian 
orang-orang yang setelahnya (para tabi'in), kemudian orang-orang 
yang setelahnya lagi (tabi'ut tabi'in), kemudian orang-orang yang 
setelahnya lagi kemudian datang suatu kaum di mana: kesaksian 
mereka telah mendahului sumpah mereka.dan sumpah mereka telah 
mendahului kesaksian mereka.” 80 


o- 202. 9 1s 


gi Gi AAA Ae ara Joe —YAYT 


Sh er Ka Eat deal Pu sn Na Ea Bag 3 Dati 
ala Ai sae 3 1gp J8 JB DU us ena ui CA aa 
DB & sj Gasa IS Te NA ag 
2 “deamar Jlw 


18360. Muawiyah bin Abdullah bin Muawiyah bin Ashim bin 
Al Mundzir bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, Salam Abul 
Mundzir Al Oari menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi atau Khaitsamah, dari 


380 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18263. 


— Musnad Imam Ahmad 


An-Nu'man, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaan orang-orang muslim seperti satu tubuh apabila 


sebagian tubuh mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya ikut 
” 381 


merasakannya. 


AA ea Ta Sapa Pa Pan 


- 303 Ha 


HMI gp KA KAL AE ai BA 
SI HE Ie ah die Ito II Jb LB nah 
23 LA KB Ka da GEN Ka 3 3 


Bean Pa Ag Er 23 Al Kaku 

18361. Manshur bin Abu Muzahim menceritakan keada 

kami, Abu Wagi” Al Jarah bin Malih menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia 
" berkata: Nabi SAW bersabda di atas mimbar, "Barangsiapa yang 
tidak bersyukur dengan nikmat Allah SWT yang sedikit ini, maka ia 
tidak bersyukur pada nikmat Allah SWT yang banyak. Barangsiapa 
tidak mau berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima 
kasih kepada Allah. Menceritakan nikmat Allah merupakan rasa 
syukur dan meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. Bersatu 


merupakan rahmat dan berpecah belah merupakan siksa." 28 


So Ao PPT 


| BO di PALI LE G3 P3 GAS -NAYAY 
HB AB pp LA jP toaa XS al IP a33 AI UAS 


38! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18329. 

382 Sanadnya shahih dan Abu Daud adalah Abdurahman bin Abdullah bin Utbah 
bin Mas'ud Al Mas'udi. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 11219 dengan 
hadits sejenis. 


Musnad Imam Ahmad — 


PI oi AE telah ale AN Ko MI EU eh 
PJ Pd . 0 4 - - .. 3 - 0 - Ta 
SI dua 3 US da KI ae AI Nia de 
BU TS) K3 Ia IA, Kr 


P3 “ 


NN ee aa so Adu bu aa 
231 ada ut Iya KI SAN 2 JS Ju Sassy 
AE TA BA nh 3 

18362. Yahya bin Abdurrahman hamba sahaya -dari Ibnu 
Hasyim menceritakan kepada kami, Wagi” menceritakan kepada kami, 
dari Abu Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, 
ia berkata: Nabi SAW bersabda di atas kayu-kayu ini atau di atas 
mimbar ini: “Barangsiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah 
SWT yang sedikit, maka ia tidak bersyukur pada nikmat Allah SWT 
yang banyak. Barangsiapa tidak mau berterima kasih kepada 
manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah. Menceritakan 
nikmat Allah merupakan rasa syukur dan meninggalkannya 
merupakan perbuatan kufur. Bersatu merupakan rahmat dan 
berpecah belah merupakan siksa." 

Ia berkata: Abu Umamah Al Bahili berkata: Hendaklah kalian 
bersama dengan golongan terbesar, ia berkata: Seorang laki-laki 
bertanya, "Siapa yang dimaksud dengan golongan terbesar itu?" Abu 
Umamah menjawab "Ayat ini, dalam surah An-Nur, "Dan jika kamu 
berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang 
dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata- 


. mata apa yang dibebankan kepadamu.” 8 


383 Sanadnya shahih. Ia seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2.3 BAN 2 0-3 3 


TA SAS 3S aa Lai Tu IS SAS VAYIY 


2 aaa 0... 9 


2 j6 Pasha Lana 


A3 ata : Sad 


18363. Ubaidillah bin Umar Al Oawariri Pem kepada 
kami, Hammad menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Zaid, Hajib bin 
Al Mufadhdhal, yaitu Ibnu Al Muhallab, dari ayahnya, dari An- 
Nu'man bin Basyir, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Dekatkanlah anak-anak kalian." Maksudnya bersikap 
adillah terhadap anak-anak kalian. '“ 


Fa Je ja Ti Lai Bab AYI 

Tea Eta 16 CPI Ki bi Ap Sp 
Lp GP NA ga AI al 2 ea Gi PAR Gi sem GP 
Ja ASET aa Jasa Aing ae Le dan Ju a 


KE ANAK esai pari 

18364. Ibrahim bin Al Hasan Al Bahili dan Ubaidillah bin 

Umar Al Oawariri dan Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dari Hajib bin Al Mufadhdhal, dari Ibnu Al Muhallab, dari 
ayahnya, sesungguhnya ia mendengar An-Nu'man bin Basyir, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berlaku adillah di antara anak- 
anak kalian. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Berlaku 


adillah di antara anak-anak kalian.” 


'4 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18332. 
388 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Usamah bin Syarik RA “5 


Pd 


BY v 265 “ PENA esa "5 Da — Aro 
IL. 0 - 2, - 2. o£ £ e— 
SA Ig eka ee IN 5 te) SIB el Ai BL 2 
SN Ha ds Kls 
18365. Wagi” menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Usamah bin 
Syarik, ia berkata, "Aku mendatangi nabi SAW dan kondisi para 


sahabatnya seakan-akan di atas kepala mereka terdapat seekor 
burung 25387 


. 30 35. 3 


oa 3 aa Ha Linn Gp JASA CAS AYAN 


Gg Te Fo IE gek 3 BU 3 Bg 


AN 0 


Maa ae es AJ SA merah da at ate Alamat, 
ai LB KAS ai dana AI 2 jus CNN el JB 
IE en n gbin Eng We aa Jp angs 
Sita, J8 OI Hn an an at 
AN AI SG JB JAS AT d3 Elo ja sai 5 
Tory Gp Wi Sab Ulang Pat 2 sh 


Sasa Glee 2 SBI Juga GA dau 


38 Ja adalah Usamah bin Syarik Ats-Tsa'labi Adzibyani. Ia telah masuk Islam 
sebelum Fathu Makkah dan singgah di Kufah serta wafat di sana. 

?87 Sanadnya shahih. Ia terdapat pada Abu Daud dan Ibnu Majah dengan redaksi 
hadits setelahnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


18366. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari 
Usamah bin Syarik, ia berkata: Aku mendatangi nabi dan para 
sahabatnya berada di sisinya dan kondisi para sahabatnya seakan-akan 
di atas kepala mereka terdapat seekor burung. Dia berkata: Aku 
.mengucapkan salam kepadanya dan duduk. Dia berkata: tiba-tiba 
orang-orang badui datang lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah 
SAW bolehkah kami berobat?” Nabi SAW menjawab, "Ya! 
Berobatlah maka sesungguhnya Allah SWT tidak membuat penyakit 
kecuali menciptakan pula obatnya kecuali satu penyakit, yaitu tua.” 
Dia berkata: Usamah ketika berusia lanjut berkata, "Apakah kalian 
melihat ada obat untukku?" Dia berkata: Mereka meminta tentang 
sesuatu apakah hal tersebut bagi kita merupakan kesulitan? Dia 
berkata, "Wahai hamba Allah! Allah meletakkan kesulitan pada 
seseorang yang menuntut seorang muslim kezhaliman, maka hal 
tersebut merupakan keberatan dan kebinasaan." Mereka berkata: 
. Apakah hal yang terbaik yang dapat diberikan kepada manusia wahai 
Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Akhlak yang baik." siti 


Ao. B 5 


Aa en urat 25 Ka Ab BU SIS NAYAY 


& 
“NG 


Para 


J5 na dada dp ol Pai og DL 15 de 
y) ME Ark Y! 25 Ig Ja PA op CI Sp NO 
SG ga 

18367. Ibnu Ziyad, yaitu Al Muththalib bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ilagah menceritakan kepada 


. 


388 Sanadnya shahih. 

Terdapat pada Abu Daud (4/3 hadits no. 3855 dalam pembahasan tentang 
pengobatan, bab: seorang laki-laki berobat dan Ibnu Majah (2/1137 hadits no. 3436 
dalam pembahasan tentang pengobatan, bab: Allah tidak menurunkan penyakit 
kecuali Allah menurunkan obatnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


kami, dari Usamah bin Syarik: bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Berobatlah! Wahai hamba Alah. Sesungguhnya Allah SWT tidak 
menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan bersamanya obatnya, 


kecuali kematian dan tua. "28 


 - - 350 3 0 4 


5 ak aa Aa (at 3 —anan GAS -YAYAA 


daa SI DA SIB Un Ip Ja BMA ul j2 de 
Dana Hn ea JW jan ea 


Ag 7 A5, Han ara Aa 4 Jai y 5 J5 
R3 TEA Lap Gita 5 SA yi yA Sia 
18368. Mush'ab bin Salam menceritakan kepada kami, Al 
Ajlah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Usamah 
bin Syarik: seorang laki-laki, dari kaumnya berkata: Seorang badui 
datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah manusia 
yang paling baik?" Rasululalh SAW menjawab, "Orang yang paling - 
baik prilakunya." Kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah 
SAW! Apakah kita boleh berobat?" Nabi bersabda, "Berobatlah! 
sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali Dia 
menurunkan bersamanya obatnya. Pengetahuan seseorang berasal 
dari ilmu Allah SWT dan kebodohan seseorang karena kebodohannya 
kepada Allah." ” 


38 Sanadnya shahih. 


Redaksi ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/383) hadits no. 2038 dalam 
pembahasan tentang pengobatan, bab: apa yang terdapat pada obat dan anjuran 
terhadapnya. Ia berkata: Ia adalah hadits hasan shahih. Ibnu Abi Syaibah(1/146), 
(10/ 145) dan Ibnu Hibban(kitab Mawarid). 

| ” Sanadnya hasan karena terdapat Al Ajlah bin Abdullah bin Hujjiah para 
muhadits memperbincangkan hafalan haditsnya dan mereka mengklaim bahwa ia 
adalah syiah. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Amru bin Al Harits bin Al Mushthalig RA ”' 


3 taat PO IP Smg WAS 3 Gas —YAY 1 

ore PN £ raat ig BI RA Me " Pas (3 Sa 9-0 
AB ap MI Syy JB JB Haa ep LI 0 a£ 
8 0... 0 Te Sean B3 Ta TU EN an KG Aman an 
Ai del db olah Ijl US Las OLI A3 Ol Ca ily 


Oo 


AS 


18369. Wagi' menceritakan kepada kami, Isa bin Dinar 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Amr bin Al Harits Al 
Mushthalig, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
ingin membaca Al Our'an dalam keadaan memejamkan mata 
sebagaimana diturunkan, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi 
Abd "2 


- 
2 o- Pa na 


— Bbely Wi GP Kya, DN XS SAS NAYV 
Y YP Han IG Salah Gal POLA EMS 28 BNI 
A 2, y Na GE an, #0. Dn o Aa Lan »”9 
IN eko DI Jgn BB VI Had p Blak JB bh 
Xp Uelat C3) cela Uk Ala YI Clay ae 
. 18370. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan 
dan Ishag, yaitu Al Azrag, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Amr bin Al Harits- Dia berkata, ia 
berkata: Aku mendengar Amr bin Al Harits, ia berkata: Ishag -Ibnu 


31 Ja adalah Amr bin Al Harits bin al Mushthalig saudara laki-laki dari 
Juwairiyah ummul mukminin dan anak laki-laki setelahnya meninggal dunia di 
tengah orang-orang Kufah . 

392 Sanadnya shahih. 

Isa bin Dinar Al Khuza'i adalah sosok yang tsigah, yaitu ia dan ayahnya. Hanya 
saja para muhadits tidak menganggap ayahnya. Haditsnya terdapat pada Abu Daud 
dan At-Tirmidzi. Hadits ini telah disebutkan oleh Abu Hurairah pada hadits no. 9716 


Musnad Imam Ahmad — 


Musthalag berkata: Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa 
kecuali pedangnya, hewan bighal berwarna putih dan tanah yang ia 
jadikan sebagai sedekah. 22 


Hadits Al Harits bin Dhirar Al Khuza'i RA '” 


30 3G. 3 


(3 SI Kes NOS oil ai MAA SIS SAYA 
de 3 "Ju CSI Jp ay LI aa Al si an 
kasat na 3. 2g AG ore X Te Tg 2. 
d— A53 COMYI Il les Colng Kal Al lo Al Jaw 
ne ana 
AA Jon AE Aa DIPG W I JEM ag Sh 
SALA ja ASI IN AMAN II 333G ap di HI 
3 id PE OT ee 8. : ara ox Jini ae Ba 
263 Kane PA ABON iba tah Oa aan Si Kab aa ANA 
JS AS SI Ga Lada BEI Aa AAL HGU NIS Ts 
ana 55 sh X 2, , P3 Pen Oi 0 Ting Fi, ea sita 
Ol lang SAP eko Al Iyan II AI OLI ali AD 


- 


an :. Lag? PA NA 2 Te 2 55 ana 02» 
CI 3 Aj LH ll Ya L & Sya jl ale al TN) Ian 
3 - 


Oh Hd DU Ka DA ME tg JAGA Da Tea 
Na Jae DS An AB AI daa Ki 95 


?9 Sanadnya shahih. 

Para perawi haditsnya shahih dan populer. Hadist diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari(6/74) hadits no. 2873 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang jihad. Sub 
bab Bighal nabi Muahammad SAW, An-Nasa'i(6/229) hadits no. 3595 dalam 
pembahasan tentang awal tahanan 
| 28 Ia adalah Al Harits bin Abu Dhirar bin “Aid bin Malik bin Judzimah. Ia 
adalah al Mushthalig Al Khuza'i Abu Malik al Mushthaligi al Hijazi telah masuk 
Islam sebelum Fathu Makkah tiga tahun. Ia mengirim delegasi kepada nabi dan ia 
menjadi pemimpin kaumnya yang ditaati. Ini singgah di Kufah setelah beberapa 
ekspansi dan wafat di sana 


— Musnad Imam Ahmad 


He Ko Or 5 Eh WN ia one IS Cah 
AAA KA Tab Ip Von et el Vj SEN pa 
He Io Jpn HA el ll Jo Mp 35 
H3 En la ISU Ui SEN II GE Gi UP 
AS EP BP sn PK SS MP Eh GI 
Ga BE Op et IS GIE elo all le IS 
AD Tg be Jo AN Ip2 Had aga IN 
ee ta 
Bd JB ingin Ul aa Ia J3 ea 43 
Ag ale Le WI Ol AJE Eh Je UI) AJ SeLag 
AS oh BAL ut 33 aa 3 UP UN 
AE IA ea ale lo DI J5 Ie LI 

CA YG HET UG UR Ga NB edan JS 23 

Ceng la A1 Ko Ip JJ PA WR Gg 
SIG d5 J3 PA ia NS Oi alm 


i 


Sa ae £ Pa Ta so. .. Rep : JA EA 
V9 A3 BN) Ua CGSIL hahaa CI II Y JB 


0 20 ec 


H Grage ae 0 Ea ad Ao Kat 2 3 
Aeei trem dd GAS Ca ab SK ol PAK Aa CI Nai 
£ P 4 La C “ 7 Jet LO KAP Ar 

KA Ang at ga SSI 0 Nih IL Tua PSU Sel 


Musnad Imam Ahmad — 


18371. Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Isa 
bin Dinar menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, ia mendengar Al Harits bin Dhirar Al Khuza'i berkata: Aku 
datang kepada Rasulullah SAW lalu beliau mengajakku untuk 
memeluk Islam kemudian aku pun menjadi muslim dan berikrar. Lalu 
Rasulullah SAW mengajakku membayar zakat, maka aku berikrar dan 
aku berkata: Wahai Rasulullah SAW aku akan kembali kepada 
kaumku. Aku akan mengajak mereka memeluk agama Islam dan 
membayar zakat. Barangsiapa yang mau menerima ajakanku, maka 
aku mengumpulkan zakat mereka. Lalu ja mengutus seorang utusan 
kepada Rasululah SAW yang menyatakan demikian dan demikian 
yang niscaya akan datang kepadamu mengambil zakat yang telah 
terkumpul. 

Ketika Al Harits mengumpulkan zakat dari orang-orang yang 
mau membayar zakat kepadanya dan sampai kepada waktu di mana 
Rasulullah SAW akan mengutus utusan kepadanya, tetapi Rasulullah 
SAW menahan diri dan ia tidak mendatanginya. Al Harits mengira 
bahwa telah terjadi kemurkaan dari Allah dan rasul-Nya, lalu Al 
Harits memanggil para pembesar kaumnya dan ia berkata kepada 
mereka, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi waktu " 
kepadaku di mana ia akan mengutus utusannya kepadaku untuk 
mengambil harta zakat yang telah aku kumpulkan dan Rasulullah 
SAW tidak pernah ingkar janji dan aku tidak melihat bahwa 
penundaan utusan kali ini kecuali merupakan kemurkaan. Maka 
pergilah kalianlalu kita mendatangi Rasulullah SAW." 

Rasulullah SAW mengutus Al Walid bin Ugbah kepada Al 
Harits untuk mengambil harta zakat yang ada padanya yang telah 
dikumpulkan Ketika Al Walid berjalan sampai jarak tertentu, maka ia 
memisahkan diri dan kembali lagi lalu mendatangi Rasulullah SAW 
dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Al Harits telah 
menghalangiku untuk mengambil harta zakat dan ia ingin 


— Musnad Imam Ahmad 


membunuhku." Lalu Rasulullah SAW membentuk beberapa delegasi 
untuk menemui Harits. 

Al Harits dengan para sahabatnya menghadap dan tiba-tiba ja 
disambut delegasi nabi dan ia sudah melewati kota Madinah. 
Akhirnya Al Harits bertemu dengan mereka lalu mereka berkata: "Ini 
Al Harits" ketika Al Harits sadar tentang mereka, maka Al Harits 
berkata, "Kepada siapa kalian diutus?" Mereka berkata, "Kepadamu." 
Al Harits bentanya, "Mengapa". Mereka menjawab, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah mengutus Al Walid bin Ugbah kepadamu dan 
ia berasumsi bahwa engkau enggan membayar zakat dan engkau 
hendak membunuhnya." Al Harits berkata, "Tidak! Demi Dzat yang 
telah mengutus nabi Muhammad SAW dengan kebenaran Aku tidak 
melihatnya sama sekali dan ia tidak mendatangiku." Ketika Al Harits 
masuk menemui Rasululah SAW, beliau bertanya, "Apakah engkau 
enggan membayar zakat karena murka kepada Allah SWT dan rasul- 
Nya" Lalu turun surah Al Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, 

.jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” Sampai kepada ayat, "Sebagai 
karunia dan nikmat, dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. "(Os. Al Hujuraat (49: 6-8)” 


Hadits Al Jarah dan Abu Sinan Al Asyja'iani RA ”" 


398 Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya tsigah telah disebutkan sebelumnya. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsir surah Al Hujuraat (26/133) 
dan para ulama tafsir semuanya menukil hadits setelahnya. Al Haitsami berkata 
(7/108-109) para perawi hadits Imam Ahmad tsigah. 

396 Abu Sinan adalah Ma'gil bin Sinan Al Asyja'i telah dikemukakan biografinya 
pada hadits no. 15844 Adapun al Jarah, maka ia adalah Ibnu Abul Jarah al Asyja'i 
kerabat Abu Sinan dan ia menetap bersama di Kufah. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
& 
pend 


T 0 - KAI Ta 2 ”- - . F3 
AN DA Na Kos ta calia Ko a— (SIS 3 od— —YAYVY 
Hee aa - Gg 5 2 J0. 30 TG SN PP “05 oo y o- 9 - 
DS AA GP Jen dara AJB AA or Ml he ye 
PAN aah ea s0 Pe “ABI - NP -T SN NP - 0c 
43 Jab ab Us Jawa Ula Jaa Io el YA dj LS 
2... EN Re ana Kana 3 Hal MAT aa 
3 — 3 LI Ob Cap Ud JA JW saj 3 At 


3 Agil SIA BK BA ad lo WI Ol s0 Uas 


g an NA Oo MT iso Bo ke ASET 3g 8 Pa aan Pane 
43 Hai Kg IE HA La J3 alas LAI (galery 
Z ak " sa # 0, . 9 FP Pan 2 Ni Pe y # Z0 
J3 2JE GANGA Hn db ae Ai lo Ml Jang eni 


EN aa ON ta ah SAID Ags Biata Ja 
18372. Abu Daud menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Khilas, dari Abdullah 
bin Ugbah, ia berkata: Ibnu Mas'ud datang pada seorang laki-laki 
yang telah menikah dengan seorang wanita tetapi kemudian laki-laki 
ini meninggal dunia dan meninggalkan isterinya yang belum ia 
berikan mas kawin dan ia belum berhubungan intim dengannya. 
Seseorang bertanya tentang status wanita tersebut selama satu bulan, 
tetapi Ibnu mas'ud tidak mengatakan apa-apa kemudian masyarakat 
bertanya kepada Ibnu Mas'ud lalu ia menjawab, "Aku berpendapat 
tentang wanita ini dengan pendapatku. Apabila salah, maka ia dariku 
dan dari syetan dan apabila benar maka ia berasal dari Allah. Dia 
berhak atas mas kawin (yang nilainya sama dengan nilai mas kawin) 
salah satu saudara perempuannya, berhak atas harta warisan dan 
mengalami masa iddah." 
Seorang laki-laki, dari kawasan Asyja' berkata: Aku bersaksi 
bahwa engkau telah menetapkan hukum dengan hukum yang pernah 
ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada sosok Birwa', binti Wasyig, ia 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Marilah dua orang menjadi saksi, lalu Al Jarah dan Abu 


Sinan, dua orang laki-laki dari Asyja' menjadi saksi baginya. 37 


Pa 


IL Ona Cb PER Ear Chania ai Wb —NAYVY 


0. 


Dai A tag 3 Mn La Je Ka aan « al 


as de ag abad 


AN HA IR IP ag da le Ah 
Cet 3 Ju Sa AS aa 3 4 Ya Ji 


A2 0 Lu re 


in Ja A Pagi at Si 23 , Das 


2 rap CN padi Ld, del Y3 (as y Upi KS “Ia 

18373. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari 
Ibrahim, dari Ilagah dan Al Aswad, ia berkata: Suatu kaum datang 
pada Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, lalu mereka bertanya, "Apa 
pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang menikah dengan 
seorang wanita?.... lalu ia mengemukakan hadits. 

Perawi berkata: Seorang laki-laki dari kawasan Asyja' 
bertanya. Manshur berkata: Yang aku lihat ia adalah Salamah bin 
Yazid, lalu ia berkata: Seperti inilah Rasulullah SAW menetapkan 
' hukum pada seorang laki-laki dari kami yang menikah dengan seorang 
. wanita dari Bani Ru'as yang bernama Birwa” binti Wasyig, di mana 
suaminya keluar dari satu tempat lalu ia terjerumus ke dalam sumur, 
lalu pingsan kemudian meninggal dunia, padahal ia belum 
memberikan mas kawin. Lalu masyarakat mendatangi Rasulullah 


39! Sanadnya shahih. Hadits telah disebutkan sebelumnya baik sanad maupun 
matannya di dalam hadits no. 15886. 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW, beliau bersabda, "Ja mendapatkan seperti mas kawin saudara 
perempuannnya dengan tidak dikurangi atau tidak dilebihkan dan 
baginya harta warisan dan masa iddah”” 


GP dial Ip SUS AS nga Up Aya SAS —YAYVE 
J3 0 - 0o- -— 


PA Ta ee kn Ot (ea Ka Tan, PN Sa 
AP 3 BA TIP Non) Ol ARE YP Url 52 655 


LA JUS obi AE 3 JA Ali aj Jl ol J3 
le, (pal “ig Jelas Y, S3 Y3 (UgiLas Sal Ola 
AI Aga NE eabat Up dah 3 Cam Ot jl Alas Bi 
0... Be ena anna Pane Ken KA BN TA Wa an aka Ann 
— LIA SB ley ap lo Wi Jgn) eliai Ugd Kanai 
bh 

18374. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad 

bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, 
dari Ilagah: Sesungguhnya seorang laki-laki telah menikah dengan 
seorang wanita lalu isterinya meninggal dunia padahal ia belum 
berhubungan intim dan ia belum memberikan mas kawin, lalu 
Abdullah ditanya mengenai perihal wanita tersebut dan ia menjawab, 
"Baginya mas kawin (yang nilainya sama) dengan salah satu saudara 
perempuannya dengan tidak dikurangi atau tidak dilebihkan dan 
baginya harta warisan dan masa iddah." | 
Abu Sinan Al Asyja'i berdiri di tengah kabilah Asyja”, lalu 
mereka berkata, "Kami bersaksi engkau telah menetapkan hukum 
dengan hukuman yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW , yaitu 


dalam kasus Birwa' binti Wasyig." 2 


38 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 
399 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


—  Musnad Imam Ahmad p 


LAN AE JG AB at og AHA 3 AA KE OLS -NAYVO 
CK ye 3 1 NG SA Ab 1G AG al 5 BA 


9 Pt 


SEA K2 G3 GA ASAS du ae ba san 


18375. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami —-Abdullah berkata: Dan Ibnu Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami— Dia berkata: Ibnu Abu Zaidah 
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya”bi, dari Al Gamah 
dengan hadits ini. Dan Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abu Syaibah Abdullah bin Muhammad menceritakan 
hadits...“ 


HE A3 LP olah 3 ab PN AS SAL —YAYVA 


KE SA IAI 3 BE Sya Kara 
3 Ga urap PAP Yi) -JG Ai bi JS, lg Jang d3 
Sab talang ala A1 Jie LI Dig 20m 5 Jaka JW Opal 


SE An BN 

18376. Abdurrahman menceritakan dna kami, dari Sufyan, 

dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Masrug, dari Abdullah mengenai 
seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita lalu ia 
meninggal dunia padahal ia belum berhubungan intim dan ia belum 
memberikan mas kawin kepadanya. Abdullah menjawab, "Baginya 
mas kawin dan baginya masa iddah dan harta warisan." Ma'gil bin 


“00 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sinan berkata: Aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW menetapkan hal 
tersebut dalam kasus Birwa' binti Wasyig. '" 


— Toe La ge yan) X5 KAL — YAYVY 


AP Luas Pe AN KP Ip il oa) 

18377. Abaikan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ilagah, dari Abdullah seperti hadits 
Firas. 02 


AA 5 aya 2 yo cobih US du (535 —YAYYA 

Lai (AS Jaa GEA En AA JG anik 35 
Ja Ta Fa NTP: ca yi -JG uga J3 Te S, Ana Kd 
4 Ta 0. png 3 cor. ig - 8 Pera 2 aa 
Oka YA Jj—in2 Des Gladi Upaley cl padi Lely elgilasi Siak 

DP 0. 9 Ft TN NE 2 2, br 1 Pena BA: 
SP 5 Ra Ba ey Aea Al ebe Al Jya DI SENI 
NB Fa 
18378. Yazid menceritakan kepada ka Sufyan mengabarkan 

kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ilagah, ia berkata: 
Seseorang datang pada Abdullah mengenai seorang wanita yang 
dinikahi oleh seorang laki-laki lalu ia meninggal dunia padahal ia 
belum memberikan mas kawin kepada istrinya dan belum 
berhubungan intim. Perawi berkata: Mereka mengadukan kasus itu 


kepada Abdullah, lalu Abdullah menjawab, "Aku berpendapat baginya 
mas kawin seperti mas kawin saudara perempuannya dan baginya 


“0! Sanadnya shahih dan Firas adalah Ibnu Yahya Al Hamdani adalah sosok yang 
Isigah dan haditsnya terdapat pada seklompok ulama hadits. Hadits ini seperti hadits 
sebelumnya. 

“02 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


harta warisan serta masa iddah." Ma'gil bin Sinan Al Asyja'i menjadi 
saksi bahwa Rasulullah SAW menetapkan hal tersebut dalam kasus 
Birwa' binti Wasyig seperti itu. “8 


Hadits Oais bin Abu Gharazah RA ““ 


— J3 SP AAN SAS GS) G3 —YAYVA 


Kuat amal ma pb Gi tag JG PN 
.. A 
ah Ka ale Ie Jp MIA UE TA 


8.4 


2 Watak LI ag Eh AS SC jai 


Ba en Na 
18379. Wagi' ian kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'iil, dari Oais “bin Abi 
Gharazah, ia berkata: Kami berjualan di pasar-pasar kota Madinah dan 
kami menamakan diri kami dengan “makelar” lalu Rasulullah SAW 
datang kepada kami kemudian kami menamakan diri kami dengan 
sebutan yang lebih baik dari sebutan yang pernah kami kemukakan, 
lalu nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai segenap pedagang 
sesungguhnya penjualan ini disertai dengan permainan dan sumpah, 
maka campurkanlah dengan sedekah.” ““ 


Hadits Al Barra" bin Azib RA “S 


“8 Sanadnya shahih. i 

“4 Telah dikemukakan biografinya pada hadit s no. 16080. 

“05 Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya tsigah telah disebutkan sebelumnya. 
Pada hadits no. 16083. 

0 Ja adalah Al Barra' bin Azib bin Al Harits bin Adi bin a Harits Al Anshari Al 
Ausi Abu Ammarah seorang sahabat yang agung dan populer dan ayahnya juga 
seorang sahabat. Ia masuk Islam saat masih kecil. Ia ikut serta saat perang Fathu 
Mekah dan perang-perang lainnya. Kemudian ia melepaskan diri dari perang dan 
menetap di Kufah serta wafat di sana pada tahun tujuh puluh satu hijriah. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 


3: 1 Aan an JG Beat 
AA KO KPR Sa BP In ate 

18380. Wagi” menceritakan kepada kami, ayahku dan Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Aku mendengar nabi Muhammad SAW bersabda saat perang 


Hunain, "Aku adalah nabi dan tidak ada kebohongan, Aku adalah 
keturunan dari Abdul Muththalib.” ““ 


SI 4 Tmn teara ujian SA GA AYAN 
JL je 5 Aga Oo Ju ca S Pan Ng : JB 
5 na Lea Sea rada 
Ke SA — 2 S5 Er (Kanemw Er CS ah, 
MN Ka 
18381. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, ia berkata: Ibnu 
Abu Laila menceritakan kepadaku, ia berkata: Dia mengemukakan 
hadits sessungguhnya Al Barra' bin Azib berkata: apabila Rasulullah 


SAW melaksanakan shalat, maka kemudian ia melakukan ruku', 
kemudian mengangkat kepalanya dari ruku' kemudian sujud, 


407 Sanadnya shahih. 

Abu Ishag adalah As-Sabi'i dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari 
secara panjang lebar di dalam perang Hunain. Imam Muslim juga meriwayatkan 
(3/1400) hadits no. 1776 dalam pembahasan tentang jihad, bab: perang Hunain: At- 
Tirmidzi (4/199) hadits no. 1688 dalam pembahasan tentang jihad, bab: Hadits 
mengenai keteguahn saat berperang. Dan ia berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 


T— Musnad Imam Ahmad 


kemudian mengangkat kepalanya dari sujud dan duduk di antara dua 


sujud dan hal tersebut dilakukan hampir sama (lamanya). 20 


J015- 9 LA - 


? Pa Pap to. £5 
ASP Cina Wa ian Kaen Vide —YAYAY 
3 2 Ki HJ Ly sll aa “J6 dd sal ee (hua “JG Ga 
2 3g san" Taja 3015. Kao 3 3 - DB la era 2, 
(aah UI (hn2n Op Kaban Wa 3 Os (alay dala Ie 
HD GAS JB al II aan JG oa op pt 6 
Te eng Aa Aa Tn Oa Na Mn Men Mn Be ak 5 
uap! IX PSG OS Clay Kal AI Guo Ml Ga Ol 1 
A 8.5 - Lo or Et 0 5 o- Banana 13 
SPA 133 sa 3 DPI 3 3 ah ale 
18382. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, ia berkata: 
“ Aku Mendengar Ibnu Abi Laila, ia berkata: Al Barra” bin Azib 
menceritakan kepada kami sesungguhnya nabiyullah SAW melakukan. 
gunut saat shalat Shubuh dan Maghrib. Abu Abdurrahman berkata: 
Ayahku berkata hadits ini tidak diriwayatkan, dari nabi bahwa 
Rasulullah SAW melakukan gunut di dalam shalat Maghrib kecuali di 
dalam hadits ini, dan dari Ali.” 


“08 Sanadnya shahih dan ia terdapat pada Imam Al Bukhari (1/202) dalam 
pembahasan tentang shalat, bab: melakukan thuma'ninah saat seseorang 
mengangkat kepalanya (cetakan asy Sya”b): Imam Muslim (1/343) hadits no. 371, 
Abu Daud (1/225) hadits no. 852: An-Nasa'i (2/197) hadits no. 1065 dan Ad-Darimi 
(1/352) hadits no. 1333 | 

. “9 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Imam Muslim(1/469) hadits no. 
671 », Abu Daud (2/67) hadits .no. 1441, An-Nasa'i (1/202) hadits no. 176: At- 
Tirmidzi (2/251) hadits no. 401 dan ia berkata: Ini hadits hasan shahih. 


Musnad ImamAhmad — 


£ . - na Tn an Pt Ian Lo. . 3. Pt 
UI Lena JB ARE SAS gina Ly Kaban id VAYAY 
. og Png 3 8 Sa Aan 3 P PJ S3 s Haa Li Da eka 
IL AS 1S IE 3 SI Tea "Ii Uda Bl 
Ie “ 2 »... 4 Pa - LP A na P3 Pn A, . y 4 PN 
AB aa ARA LI ALAN IIA Uya tel MAS AI lo DJ ya) 
Ona p Sepah ot 4 3, k3 2 - or- NA e o - o 
CI Cal ANE AI kp Al Sya) ALE ENI tenan 3 IL 
Lada 2D di In Aa AG Wi Yg ud MEN NS eh 
s2. EL - Ber Po eta Ae Ora 
SEA S3 gi JUS Paya telan AE AI io dl J ya) 
Xx PN Ne” 5 - ' ore To Me ET -A L. 
SM Io MI Sya Ab A3 Dash rate Al ap) 


x 


N 


Ranah Pas an ap Sa KS 

18383. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Ishag Al Hamdani berkata: Aku mendengar Al Barra' bin Azib 
berkata: Saat Rasulullah SAW datang dari kota Makkah menuju kota 
Madinah —ia berkata— Suragah bin Malik bin Ju' syum mengikutinya 
kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, lalu kudanya 
terjerambab dan ia berkata: "Doakanlah aku kepada Allah dan aku 
tidak akan mencelakaimu." Perawi berkata: Lalu Rasulullah SAW 
berdoa untuknya. Dia (perawi) berkata: Rasulullah SAW. haus lalu 
mereka berpapasan dengan pengembala kambing dan Abu Bakar 
berkata, "Kemudian aku mengambil wadah lalu aku memeras susu 
untuk Rasululah SAW dari beberapa susu kambing, kemudian aku 
mendatangi Rasulullah SAW dengannya, lalu beliau minum sampai 


4 
aku puas." 


“10 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebeumnya pada 17521 secara panjang 
lebar. 


“5 Musnad Imam Ahmad 


2036. 3 G- 


TE NATA 


oo. 


Ea no AO Den BEAA OUT 5 
SI 08 Md Ui TJ cjiadn G3 agan Li 
OS JB CHE 3 EA ye GET je alus SP Iban 
3 3 EA Peda Ge GI Tama » A . N 5 sa 
#3 Ang Kay AG Ol NYI cela ale AN ale Sl Ja) 


SAN J3 Bt jt JUS IU Bt KI Tp Ui 3 


Ba SA 

18384. Muhammad bin ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu 
Ubaidah dan laki-laki lain, dari Al Barra bin Azib, ia berkata: 
Rasulullah SAW apabila ingin tidur maka beliau meletakkan bantal 
pada bagian sisi kanannya dan berdoa, "Ya Allah jagalah diriku, dari 
siksa-Mu di hari saat hamba-hamba-Mu berkumpul.” ia (perawi) 
, berkata: Abu Ishag berkata: Dan perawi lain berkata, "Saat hamba- 
hambaMu dibangkitkan” 1 | 


- 
Jo 1G. 3 Pn na 


Ps) Soma LoS— —YAYAO 


- 
9 


- . 3 CP 2... 
#J ca AS JB 
# 


4 2, , 4 Pn na 4 3, Pa PN - £ Ja aa P4 ND 
al ae Wi oa os OTT SI Tana JB (Gaal Nge 


FIS sa? Sena opo. - 0... - - # Ioi Seni Gea b Da ore 
Aa £ - 30 . ..9 43 £ tp 4 o£ - Shota “3, or. oi 0 
Bl dp Ain ya ba3 Lah Kal, La ala Al AS CAN Lawu 


18385. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Ishag berkata: Aku mendengar Al Barra" berkata: 


“11 Sanadnya shahih dari jalur Ubaidah. Ia dha'if dari jalur laki-laki yang tidak 
diketahui. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud(4/310) hadits no. 5045 dalam 
pembahasan tentang etika, bab: apa yang diucapkan saat akan tidur: At-Tirmidzi 
(5/471) hadits no. 3398 dan ia berkata: Hadits ini hasan gharib. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang memiliki tinggi 
sedang, kedua bahunya lebar, memiliki daging yang banyak sampai 
kepada gajih yang ada pada kedua telinganya dan ia memakai baju 
merah. Aku tidak pernah melihat siapapun yang lebih tampan dari 
Rasululah SAW.” 1? 


pena Enna Ujian Gpp Laba GAS AYAT 
AI JA 3 : ai F3 Pe er Ende OA 


8 

- 

0. . 
ov 0 


OENKA YG Hb 3 AE 3 AA Gp 3 Cas 2 Pa 
As IE ES 46 0G Kar Jas na Sl 


oral us ora 
18386. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra' berkata: Seorang laki-laki membaca surah Al 
Kahfi dan di dalam rumah terdapat binatang ternak yang sedang 
ketakutan lalu ia melihat: dan tiba-tiba kabut atau awan telah 
menyelimutinya, keduanya (perawi) berkata: Maka ia mengemukakan 
hal tersebut kepada nabi lalu nabi bersabda, "Bacalah fulan, maka 
sesungguhnya ia ketenangan yang turun pada Al Our 'an atau turun 
untuk Al Our'an.” 


“2 Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/1819) hadits no. 2338 dan hadits 
sejenis oleh Imam Al Bukhari(4/228) (cetakan Asy-Sya'b) dalam pembahasan 
tentang biografi nabi, bab: sifat nabi: Abu Daud (4/81) hadits no. 4183 dalam 
pembahasan tentang menyisir rambut, bab: hadits menyisir rambut, At-Tirmidzi 
(4219) hadits no. 1724 dan ia berkata: Hadits ini hasan shahih. 

5 Sanadnya shahih. 

Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim(1/547) hadits no. 795 dalam 
pembahasan tentang para musafir, bab: turunnya ketenangan pada Al Our'an dan 
hadits sejenis pada Imam Al Bukhari(4/245) (cetakan Asy-Sya'b) dalam 
pembahasan tentang biografi nabi, bab: tanda-tanda kenabian dan At-Tirmidzi 
(5/161) hadits no- 2885 dan ia berkata: Hadits ini adalah hadits hasan shahih. 


—. Musnad Imam Ahmad 


3 5 an 5 Bab. Ujikin Ep asa ah ab — NAYAV: 


. 


ye DA dm us Ia Jaa dtg GA kat 1JU (Glwal 
& Jan 2) AI J3 NN 3 baltay s N Se & dya) 
aa AI Up th LL Aga HA da Id da Ke 
Sr AA se UEA AA Je “3 Tan eele 
Hat dp ah da ga da Bana 


2 ny 


eta 


18387. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra' dan seorang laki-laki dari kabilah Oais bertanya, 
"Apakah kalian lari dari Rasulullah SAW saat perang Hunain." Al 
Barra' berkata: Tetapi Rasulullah SAW tidak lari. Kabilah Hawazan 
adalah para pemanah yang ulung dan kami saat menyerang mereka, 
mereka telanjang, lalu kita merasa berat dengan harta ghanimah 
kemudian mereka menyambut kita dengan anak panah dan aku 
melihat Rasulullah SAW berada pada kendaraan bighalnya yang 
berwarna putih dan sesungguhnya Abu Sufyan bin Al Harits 
mengambil tali kekangnya dan beliau bersabda, "Aku adalah nabi, 
tidak ada kebohongan, aku adalah keturunan dari Abdul 
Muththalib.”"" 


paaaa kera Gn San RAN AKA 


5 
2 - .... 3 


ad ot SB op LAS EA Hah ha JG Glen) 


“1 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebeumnya pada hadits no. 18380. 


Musnad Imam Ahmad — | 


O je Ar oat JB ui ta Ji | OS ag ala S1 Jie 


ng 

18388. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Rabi” bin Al Barra' menceritakan kepada kami, dari Al 
Barra' bahwa Rasulullah SAW apabila kembali, dari bepergian, maka 
Rasulullah SAW mengucapkan, "Orang-orang yang kembali, orang- : 
orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, kepada Tuhan 


. 3 .. 34 
kami, kami memuji.” 


0 . 3 0 


GIE Tapa Ta sa) 3:6 Blah Pa 2X 


es SE pn ANN joni AI sah ik ada 


CI LA YAKI Monel) JS lh de Lo 
aa G5 


18389. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Ishag, ia berkata: Aku berkata kepada Al Barra' seorang laki-laki telah 
menyerang orang-orang musyrik apakah ia termasuk orang yang 
melontarkan dirinya dengan tangannya kepada kebinasaan? Nabi 
menjawab, "Tidak! Karena Allah SWT mengutus rasul-Nya" lalu 
beliau membaca ayat, "Maka berperanglah di jalan Allah dan Allah 
SWT tidak memaksakan (sesuatu) kecuali (berdasarkan kemampuan) 
dirimu." (Os. An-Nisaa' (4J: 84), sesungguhnya hal tersebut di dalam 
masalah nafkah keluarga. "? 


“IS Sanadnya shahih dan hadits telah disebutkan sebelumnya adan hadits no. 
12882. 
“18 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


SERU Se NU Ae EN TA NA 


sz 23 1 he 20 LE Pe am Tata ML O E 8. 
de Ko Ai Jgn d007 OST el Jd 18 (Glbeah gal Uno 
LAIN Ja OS Ji 2JB Koh! Jia NIS Mina laa 
18390. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Dikatakan kepada Al Barra”, "Apakah wajah 
Rasululah SAW besi (keras) seperti pedang?" Dia menjawab, "Tidak! 


Bahkan wajahnya seperti rembulan." 


, 
2. 
J0 3 5 


DE Up ah H3 SU G3 WA GAS NYA 


Y Ha Ta - 0... - LL 02". 0. o- 
- l Pia PP - NN” 


Pane s RA 2 Ag Wan KATA Muh Ia) 
Ia terpa Ii li ARA Jae Ig en Gaal 


A 
» 


. Pe . - . 2. £ £ .. 
Hi opa ES AN op IP aa IA Gaal 
2. To £ 2 To.omw EL HP 22 0 8 go - oz? 
IS SA Ora LI JB Udi JG Keamdil Uya Coal 

- 2. - Pad 2... . Pee Ot 5 5 
Lp 2 ega Aa SE ti NB Sei 5 ye 


PA Kab 1 JG SIS Lp 363 SN Up dy BY ya da Na 


Ia terdapat pada Imam Al Bukhari(6/33) di dalam tafsir firman Allah SWT: 
”Dan berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kalian melontarkan tangan-tangan 
kalian kepada kebinasaan” dan Abu Daud (2/12) hadits no. 2512: 

“1 Sanadnya shahih. 

Hadts ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari(6/33) hadits no. 3552 (Fathul 
Bari) bab Biografi nabi, bab: sifat shalat nabi: At-Tirmidzi (5/598) hadits no. 3636 
sejenisnya dan ia menganggapnya sebagai hadits hasan dan Ad-Darimi (1/45) hadits 
no. 64 dalam pembahasan tentang pendahuluan. 


Musnad Imam Ahmad — 


IS EGA bg 


- - 


AA aa SJ UN 


IP coap 

—. 18391. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan 
kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra" bin Azib, ia berkata: 
Kami bersama Rasululah SAW dalam bepergian lalu kami singgah di 
kawasan Ghadir Khum, lalu shalat berjamaah memanggil kami dan ia 
menyapu bagian bawah pohon untuk Rasulullah SAW, kemudian nabi 
melaksanakan shalat Zhuhur dan mengambil tangan Ali RA, lalu 
bersabda, "Apakah kalian mengetahui bahwa aku adalah orang 
beriman yang paling baik, dari diri mereka?" Mereka menjawab, 
"Tentu!" Nabi SAW bersabda, "Apakah kalian mengetahui bahwa aku 
adalah orang yang paling utama dari setiap orang beriman dari 
dirinya?" Mereka menjawab, "Tentu". Lalu nabi mengambil tangan 
Ali dan bersabda, "Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai 
pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya Ya Allah berilah kekuasaan 
pada orang yang menguasainya dan musuhilah orang yang 
memusuhinya." . 
Ia (perawi) berkata: Setelah itu Ali bertemu Umar dan Umar 
berkata: Selamat wahai anak dari Abu Thalib engkau di pagi dan sore 
hari telah menjadi pemimpin bagi orang mukmin laki-laki dan 


perempuan." " 


418 Ganadnya hasan karena terdapat Ali bin Zaid. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah (1/43) hadits no. 116 dan sejenisnya, At-Tirmidzi (5/633) hadits no. 
3/37 dalam pembahasan tentang biografi , bab: biografi Ali bin Abu Thalib dan ia 
berkata: Ia adalah hadits hasan shahih dan Ibnu Hibban (22020 (kitab Mawarid). 


— Musnad Imam Ahmad 


3 ala 33 SAS AS ca Ip TIA SAS 5 YAYAN 


IS PE HAN LP KA EP ads 
| Ba 3-0 2 2G PA 

| | 0g Pn (3 “ds al 

18391. a. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, 


Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, 
dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra" bin Azib, dari nabi dengan hadits 


yang sama."? 


Ps - Pa | 4g, 28... 
HA A5 JL aa KA5 OS Ul —NAYAY 
3 2, D0 8 05, 2 Au 3 00 Soe Irene A3 on 
Any ad Ian Kari 35 Menag 9 url cd gl Co) gnanA 
| 2 ata Pa 2 - B5 0. 0... Tni 
BE IS EX IP LIS Cerai hah :JE 
yu Tg AA Tire - o- aa. BI. rs K3 kana Par 
OA apa Welas 1 JB Aga yr SA di LS 3) :JB cdonmadl 
DN EA Ona TAB AN 5 Pn ae TT Cas san AN 8, 
Cia OLS Uap SMA UI Oh 2 cela alel tp 
AAA , 5 : Lo aa Bi an s3 2.5.0. - Tae 
ON J3 33 ag Ca Mel Iris UUS Jah Uyad PB NI 
K6: Pn anne Tn 0 2 & AB o £ -a or 3 
AA ea OB er SL La Cas MR H3 (Sp 


EA PR tea) 3 BILA IU 0G GS 
21.0. - #0... & of 0 0 r- Mean ai 

Bag AN GP BP da J3 MG UalaS 2 JG 

18392. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Zubaid berkata: Manshur, Daud, Ibnu Aun. 
dan Mujalid mengabarkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi dan ini adalah 
hadits Zubaid, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan, 
kepada kami, dari Al Barra' dan ia menceritakan kepada kami di sisi 
detasemen di dalam masjid, ia berkata: Dan apabila aku berada di 


“19 Sanadnya shahih dan ini termasuk tambahan. 


Musnad Imam Ahmad — 


sana, maka aku mengabarkan kepada kalian posisinya. Dia berkata: 
Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami lalu bersabda, 
"Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali kita mulai di hari ini 
adalah kita melaksanakan shalat kemudian kita pulang lalu kita 
berkurban. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka ia sudah 
melaksanakan sunnah kami dan barangsiapa menyembelih hewan 
kurban sebelum itu (shalat), maka sesungguhnya itu adalah daging. 
biasa yang dipersembahkan untuk keluarganya dan. itu bukan 
merupakan ibadah sama sekali." 

Ia berkata: Pamanku Abu Burdah bin Niyar menyembelih dan 
ia berkata: Wahai Rasulullah SAW aku telah menyembelih hewan 
kurban dan aku memiliki onta jenis Jadz'ah (berumur muda) lebih 
baik dari jenis Musinnah. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah 
engkau jadikan onta jenis Jadz 'ah menempati kedudukan kurban, dan 


hal ini tidak berlaku untuk orang setelahmu.” 2 


Se 3 


CA ASN MATA 6 Fa tara cos Una —NAYATY 


1 - 2, 3 3 . - (3 PA - Sa or o Oo 0 29 £ 
Pa - Pj 7 . . 2 . - 


E ka, s ae & 2 ra aan 6 - ata Le sa Han 
AR Y Eh JEG 28 eh Ss Jab Il LA 3 JB eka 
?.. G2 .... .., kt TI Ia ba Ge &: - Ta 
KA 3 AA Je PAT NA LE) J3 2 Up lis 


P1 


. 9 2 3 9 Gal 

18393. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Algamah bin Martsad berkata: Dia telah 
mengabarkan kepadaku, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al Barra' bin 


“2 Sanadnya shahih dari jalur-jalurnya terdapat Para perawi haditsnya yang ' 
terdiri dari para ulama hadits. Mujalid di sini mengikrarkan, maka mengandung 
kemungkinan lain. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 12110 
dan 12059 dengan hadits sejenis. 


-— Musnad Imam Ahmad 


| | 


Azib: sesungguhnya nabi SAW bersabda tentang kuburan, "Apabila ia 
tanya, maka ia akan mengenal Tuhannya -ia berkata: Rasulullah SAW 
. mengucapkan sesuatu yang tidak aku hafal, hal itu berkenan dengan 

— firman Allah SWT, "Allah SWT mengokohkan orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan duniawi dan 
akhirat." (Os. Ibrahim (141: 277 2 


. . # Sa 3 man Pa 


| Gas cdLs Kab —YAY At 
SEA da Sat Sai Ip Ka JB el 


. Uye 


IE 3G (ale e YSS Ol AN Ga 5 ya 
Jet Laka kalah Ist 


18394. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag mengabarkan kepada kami, 
— dari Al Barra'-Syu'bah berkata dan ia tidak mendengar hadits, dari Al 
Baraa' -bahwa Rasulullah SAW berpapasan dengan sekelompok 
orang dari kalangan Anshar, lalu beliau bersabda, "Apabila kalian 
harus melakukan, maka tebarkanlah salam, bantulah orang yang 
teraniaya dan tunjukilah Lia (hidayah) Allah SWT." 2 


B- 3 30 Je. 3 in 


3 5 Ja Kata thaua Cc Pa ni WA —YAY 40 


— tel 3 S aa Si 1 Ta JG AA ye Blbaal 


“1 Sanadnya shahih. 

Sa'ad bin Ubaidah as Silmi Abu Hamzah Al Kufi termasuk tabiin yang tsigah. 
Hadits 1 ini telah disebutkan panjang lebar pada hadits no. 10942. 

“2 Sanadnya shahih. 

STelah dikukuhkan pendengaran hadits Abu Ishag dari Al Barra'. Sekelompok 
ulama meriwayatkan hal tersebut dan mereka berkata: Ia mendengar hadits dari tiga 
puluh delapan sahabat nabi. Telah disebutkan haditsnya secara detail pada hadits no. 
11523. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 JA S6 AA Ol ET o Oh IA Gp pa 
Ka Pna yet, JI 


18395. Husein bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia 
berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati suatu tempat pada 
kalangan orang Anshar lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apabila 
kalian harus duduk-duduk, maka funjuklah hidayah jalan Allah SWT, 


Jawablah salam dan bantulah orang yang teraniaya." 13 


Gaia sESIh AM ih 3 Jai Cl Kab AT BA 


de Iyan AE GA iga AG SAYA Sabat 
Tp 2? 2 Ion! ea 

SA Kai SIB d3 2 Mean 
AN IA Sabit DA ap SP ENI 

18396. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag sesungguhnya ia 
mendengar Al Barra' berkata mengenai ayat ini, "Tidak sama orang- 
orang yang berpangku tangan dari orang-orang yang beriman 
dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT” (Os. An- 
Nisaa' (4J: 95). Dia berkata: lalu Rasulullah SAW memerintahkan 
kepada Zaid kemudian ia datang membawa tulang, lalu nabi menulis 
| pada tulang tersebut. Dia berkata: Kemudian Ibnu Ummi Maktum 
mengadu mengenai kebutaannya lalu turun ayat, "Tidak sama orang- 


“3 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang yang berpangku tangan dan orang-orang yang beriman kecuali 
orang yang memiliki udzur.” (Os. An-Nisaa' (41: 95) "21 
bala IE GAN Cat A3 JAS AS WAE GAS —YAYAV 


- Pi 
In 0. 0 JS. 0 £ 


JP PPS Ha as Gn SI IR JB 28 Gill 
7 F3 2 na Ea J5 0 £ o £ 2 - or. X, LP , 
HE KN Ie JB cal Al) tekan dala Ab Gala AI 


$ T . 3 SES Oa co. st - PL NO ana 2. 1 3. 
Sl doa, Se aah bay PU telny KaS Ahh eko Sl Sya) 
f : 3 Bag SAI Ia Tea Ie: 0 Pa Sa 2 
NA AI aa JAS Ah BU ab Ay Celah Kla DI Le 
S 2g. bara 0 0 LL. El or 5 d TA Oi Ta KP ai It 
V9 Wakai Yg WAR LSI Vj all RA) oil Kl Ja yah 
Po NA an 2 2 0 2 gk HE na 01 Pn - @ o£r Ph 
Ela II 01 ENY ot SI 3 Ole LK J6 Eko 
Oppa stan oh, 
18397. Affan menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Ishag berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Al Barra dan ia 
sedang bergurau bersamanya, "Sungguh kalian telah lari dari 
Rasulullah SAW padahal kalian adalah para sahabatnya?" Al Barra 
berkata: "Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dan tidak 
lari saat itu. Aku melihat Rasulullah SAW saat menggali parit beliau 
ikut memindahlkan tanah bersama orang-orang. Itu sesuai dengan 
ungkapan Ibnu Rawahah: | 
Ya Allah seandainya bukan karena Engkau, maka kami tidak 
mendapat hidayah 


“24 Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (4/30) dalam pembahasan tentang 
jihad, bab: Firman Allah SWT, “Tidak sama orang yang duduk-duduk saja”, Imam 
Muslim (3/1508) hadits no. 1898 dan Abu Daud (3/11) hadits no. 2507. 


Musnad Imam Ahmad — | 


' Dan kami juga tidak dapat bersedekah serta tidak dapat 
h melaksanakan shalat 
Maka turunkanlah ketenangan kepada kami 
Dan kokohkanlah kaki ini apabila kami menjumpainya 
Sesungguhnya hal-hal duniawi telah merampas hak kita 
Dan apabila mereka menginginkan, maka ia dapat membuat fitnah 
pada ayah kita 


4 
Ia memanjangkan suaranya. . 


Pat NP 


SEP Pa Ag Pa alah ES -AYAA 
de Ko Al SAY a33 -JE Se NA ye 2 Ao 
AAN Ang 3 25 , 
18398. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra' bin Azib, 


ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW saat memulai shalat beliau 
: mengangkat kedua tangannya. 2 


ya Naa ng 2 Asi hn IP (tan GAS —AYAA 
He lo Op IG JB BA Ioi 
otg BLS Ca HA Jai ol alah MAY Ol Teh 


“28 Sanadnya shahih. 

Umar bin Abu Zaidah adalah sosok yang tsigah dan haditsnya terdapat di dalam 
Shahih Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits 
no. 18387. 

“26 Sanadnya hasan karena terdapat Yazid bin Abu Ziyad. Para ulama 
menganggapnya tsigah. meskipun terdapat kelemahan di dalamnya. Haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim dan di dalam kitab hadits as Sunan. Hadits bahwa nabi 
Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (2/218)hadits no. 375 (Fathul Bari), Imam 
Muslim (1/292) hadits no. 390, Abu Daud (1/192) hadits no. 722, At-Tirmidzi (2/35) 
hadits no. 255 dan An-Nasa'i (2/195) hadits no. 1059. 


— Musnad Imam Ahmad 


: 2, gs! 0 - s 
AE 3 KPA ag GP UD MI JAS U JB UU 


aa OS so) tab Yan li 


18399. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra' bin Azib, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk 
kewajiban seorang muslim, yaitu salah seorang dari mereka mandi di 
hari Jum'at dan memakai wangi-wangian yang ada pada 
keluarganya. Apabila mereka tidak memiliki wangi-wangian, maka 


sesungguhnya air lebih wangi.” 251 


1 


MA yi Lay 2 Aa » 
da o| » Jas 2 ag aka, Ala Pipa $ Si aa & an aa Pa sal 2. 
de ade de Pen 2 ee | Aas SI Jaan 


2 2... 


2 


s0 Ld 


Ip VIBE NE el ale Ito II Jp) JW aa 
Bag AN Th kal 8 “JB Naa (Get Uas ol an) 

18400. Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Janab 
mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Al Barra', dari ayahnya. 
Rasulullah SAW berkhutbah saat hari raya Idul Adha, maka beliau 
bersabda, "Sesungguhnya ibadah kalian yang pertama adalah shalat 
ini” lalu Abu Burdah bin Niyar pamanku berdiri kepadanya -Suhail 
berkata: —Dia adalah pelaku perang badar— lalu ja berkata: Wahai 
Rasulullah SAW suatu hari kami tertarik dengan daging kemudian 


kami terburu-buru lalu kami menyembelih dan Rasulullah SAW 
bersabda, "Maka gantilah.”Ia berkata: Wahai Rasulullah SAW 


427 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 
16349. 


Musnad Imam Ahmad — 


sesungguhnya kami memiliki kambing yang berusia satu tahun. 


Rasulullah SAW bersabda, "Maka itu boleh untukmu dan tidak boleh 


untuk siapapun setelahmu. ne 


Pen In 


PE Pe AU aa Opa HUM GAS AA | 

SN HA IP AE in ii Cat 
An dn An Jp sn Gg Ih g La -JU 
BA Sea ad da Na Pp dd ee 
er Lay CASN Jika G3 aa ES) as GIA IU 
MEI Cah aty calla Saad Ken ale en ae aa 
UI aah ab H3 La WB Mah JAS AK DS LA IU, 
SB ehad: IL UG SS Je 3 DA 


An ta (5 Oa ga pd Ten AAA 


JL Ca AResan Lai (Ea Bina 3 P: (Spa 


2 AA 
Io 0. 0. 0. 


dal « aa: JL Jb U na JG IA AS aa 
LI UI AS — 3 Ie Ko Ip 
Ten -JU #S 2 Haa Pata Na 
MU Ia V3) GS Ha jai 

18401. Musviyah biit Uinat mendertakan kepada kami, 
Zaidah menceritakan kepada kami Abu Janab Al Kalbi menceritakan 


Tas 


428 Sanadnya hasan sekalipun di sini Abu Janab Yahya bin Abu Hayyah di nilai 
dha'if dan muan'an karena ia seorang mutabi'. Hadits ini diriwayatkan oleh para 
ulama hadits. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 18392. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami, Yazid bin Al Barra' menceritakan kepadaku, dari Azib, 
dari Al Barra" bin Azib, ia berkata: Kami sedang duduk-duduk di 
mushalla saat hari raya Idul Adha lalu Rasulullah SAW mendatangi 
kami dan mengucapkan salam kepada orang-orang kemudian ia 
berkata: "Sesungguhnya ibadah pertama di hari kalian ini adalah 
shalat in?” Dia berkata: Rasulullah SAW maju dan melaksanakan 
shalat dua rakaat kemudian mengucapkan salam lalu menghadapkan 
wajahnya kepada para sahabat, lalu diberikan anak panah atau tongkat 
lalu bersandar kepadanya kemudian beliau memuji kepada Allah dan 
memerintah serta melarang mereka dan bersabda, "Barangsiapa dari 
kalian yang memiliki anak sapi yang telah disembelih, maka 
sesungguhnya itu sembelihan yang diberikan kepada keluarganya. . 
Sesungguhnya sembelihan kurban dilakukan sesudah shalat." 
Kemudian pamanku Abu Burdah bin Niyar berdiri lalu berkata: Aku 
terburu-buru menyembelih kambingku wahai Rasulullah SAW untuk 
membuat makanan saat kita berkumpul apabila kami pulang. 
" Sementara aku memiliki kambing berusia satu tahun di mana ia lebih 
layak dari yang aku sembelih, "Apakah kambing tersebut sah untukku 
wahai Rasulullah SAW?" Nabi bersabda, "Ya! Tetapi itu tidak 
mencukupi untuk siapapun setelahmu." Dia berkata: Kemudian nabi 
bersabda, "Wahai Bilal." Dia berkata: Kemudian Bilal berjalan dan 
Rasulullah SAW mengikutinya sampai datang kepada kaum wanita, 
lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai segenap kaum wanita 
bersedekahlah dengan sedekah yang lebih baik bagi kalian." Dia 
berkata: Aku tidak melihat sama sekali suatu hari yang paling banyak 


di dalamnya memotong-motong daging kecil-kecil dari hari itu. Ba 


“2 Sanadnya hasan dan Abu Khubab juga dijadikan mutabi'. Kisah ini benar 
terdapat di dalam kitab hadits shahih. Lihat 16442 dari Abu Bardah bin Niyar 
sendiri. 


Musnad Imam Ahmad — 


HMS SIS YG OUE3 cad yf CA ALAN 
BI J5 JB IE ne oi EA 33 dai 2G EA IS 


Pan uno” oo, PN og Ne Ma (TN , 5 Pena sa NN . 
Hata ya SI) Euis ana Home ISI PN pn de 
18402. Abul Al Walid dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ubaidillah bin Iyadh menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Iyadh bin Lagith menceritakan kepada kami, dari Al Barra" 
bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau 


melakukan sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan 
tinggikanlah kedua sikumu.” 8 


de SI Sgny JB JB HE ID 3 Ni Ia 3 is 
2 3. 5 1 . 39 . Pe anna - & “ Lis - ye San or la 
PAS WAP Kp LARI Jan Ci OjA GS ah ala 
JOLas JB celah Lane OA YG alah Ud nol 3 ol GAL 


4 - ... 0 
- o 5- 5, s 


3 3 - - . o 3 23 ' PPn 
BOS JS (inii Ikang ja as AE GA Ugalbas UNA 
ed 8.3 3 2 # . 5-5 a ud 0 
"JB « tu alan sulis JB « (Su anna Lahar 33 Ugalan) Gas (Jae 
2 5 5 aa 


“30 Sanadnya shahih. 

Ubaidillah bin Iyadh bin Al Gith As-Sudusi sosok yang tsigah, yaitu ia dan 
ayahnya. Hadits keduanya terdapat pada Imam Al Bukhari-Muslim. hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Muslim (1/356) hadits no. 494 dalam pembahasan tentang 
shalat, bab: “Itidal di dalam sujud, Ibnu Khuzaimah (1/329) hadits no. 656: Ath- 
Thayalisi (1/99) hadits no. 442 (kitab Minhah) dan hadits sejenis Abu Daud (1/336) 
hadits no. 898: Ibnu Majah (1/285) hadits no. 880: Ad-Darimi (1/351) hadits no. 
1331 semuanya terdapat dalam pembahasan tentang shalat, bab: sifat sujud. 


— Musnad Imam Ahmad 


JB Lal Ap JAN ia 5 Aa H3 Asi 


3 0-3 Hg 0 Ya a 


MIN SEAL JB MA Sia OMA 


Pa 
- 
an 


18403. Abu Abdurrahman berkata: Ja'far bin Humaid 
menceritakan hadits kepada kami, Ubaidillah bin Iyadh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Iyadh menceritakan kepada kami, dari Al 
Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana 
pendapat kalian mengenai kegembiraan seorang laki-laki di mana 
kendaraannya terlepas dan ditemukan dalam kondisi menarik-narik 
tali kekangnya pada tanah yang tandus yang tidak ada makanan dan 
minuman, sementara makanannya berada di atas kendaraannya — 
Affan berkata— dan minuman, lalu ia mencarinya sampai ia merasa 
kesulitan, kemudian ia berpapasan dengan tonggak pohon —Affan 
berkata dengan tonggak— Maka tali kekangnya tersangkut lalu ia 
jumpai tersangkut pada tonggak tersebut — Affan berkata: Tersangkut 
dengannya— Dia berkata: tentu kami sangat gembira sekali wahai 
Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Adapun Allah, 
lebih berbahagia dengan taubat hamba-Nya, dari seorang laki-laki 
yang menemukan kembali kendaraannya.” Abu Abdurrahman berkata 
dan Ja'far bin Humaid menceritakan hadits kepada kami, ia berkata: 
Ubaidilah bin Iyadh menceritakan hadits sejenis. ta 


3 


HA ot tata ata TA Ka Pan —NAt 
Ip Ijah Ip Wika SEN -JU SA : ae 


JIN en B3 AA IS aa Hen Jen Ea 


0... 


| 
ti 


18404. Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra, 
"Tidak seluruh hadits yang kami dengar dari Rasulullah SAW 


43! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18335. 


Musnad Imam Ahmad — (311) 


diceritakan oleh para sahabat kepada kami dari nabi, karena pekerjaan 


mengurus onta menyibukkan kami darinya. sa 


o- 3 o JL o- 4 Pen 


CL PI GP KALI KE PAKE GAS At 0 
Ide ab ye 3 SAE Ak 


s3 BNN 1 2933 », na A3. x a 
Sob AI 1335 1d ale eko 
18405. Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 


dari Al A'masy, dari Thalhah, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al 


Barra', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hiasilah Al Our'an 


dengan suaramu.” “8 


IA pp Ia Ea ta — AL. 


P3 
8 3 Pa 


aj yi 3 SB oa Ai bi 
EN Naat JB cela Se Ko MI 
Lab SU Ab Ig OI Ol Uh Jago Ad 


18406. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muslim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu -.Ziyad 


“32 Sanadnya shahih. 

Hadits ini menceritakan realitas sahabat karena mereka juga manusia yang 
memiliki pekerjaan. Hadits ini dikatakan oleh Al Haitsami (1/154) hadits 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits 
shahih. 

433 Sanadnya shahih. h 

Thalhah adalah Ibnu Mushrif dan ia adalah perawi yang tsigah, utama dan 
memiliki suara bagus. Haditsnya terdapat pada Sekelompok ulama hadits. 
Abdurahman bin Ausajah Al Hamdani juga tsigah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud (2/74) hadits no. 1468 dalam pembahasan tentang witir, An-Nasa'i (2/179) 
hadits no. 1016 dalam pembahasan tentang iftitah: Ibnu Majah (1/426) hadits: no. 
1342, Ad-Darimi (2/565) hadits no. 3500 dan diShahihkan oleh al Hakam (1/571) 
sampai (575) dan ia diiringi oleh hadits-hadits lain dan mutabi'at yang banyak. 
Adzahabi setuju dengan semua hadits kecuai satu hadits saja. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Barra bin 
Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Termasuk kewajiban seorang 
muslim di hari Jum'at, yaitu seseorang mandi dan memakai wangi- 
wangian apabila mereka memiliki dan apabila tidak memiliki wangi- 


, 2 3434 
wangian, maka sesungguhnya air juga wangi.” 


DI AB MEA tanya 3 Uya Ga -NAt -V 
Pa, an 3 ba 2, , - PN Maa 1 an 9: PES 2 ae No) 


Pa 213 OLI ve AG cone Ae Jp Kadal 23 La J3 


i 


Ha ay Ata GA LI Sae Ba alah en Ya 
. 2 CS - Pd - Ed - NE 2 E 3 £ PA 1x0, « 2 - 
il ay pn Ja 213 KI J3 ala 0, 


AA 8, y Io... et 0 koe LT Pa 
ea lp Iyan lo Id ML Aga Jas OSN R3 
Tea LE aa an Pr B3 PA Sen ena BEN Gaun 
Sya Ol Komg OS) II J3 ALS La jAa JB AKA J3 lh 
Ca ES 2 J3 Tia WS 3 HE 3 OS el J3 

BSA J3 3 Ip 3 SU Jah, 

18407. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, 
dari Al Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW pertama kali 
menampakkan kaki di kota Madinah adalah beliau singgah pada kakek 
atau paman-pamanya dari kalangan Anshar, dan beliau SAW 
melaksanakan shalat menghadap baitul magdis selama enam belas 


atau tujuh belas bulan. Beliau menginginkan arah kiblatnya atau ingin 
menghadap baitullah. Sesungguhnya shalat yang pertama kali 


439 Sanadnya hasan karena terdapat Yazid bin Abu Ziyad. Ia adalah Mutabi. 
Lihat hadits 18399 dan peralihan sanadnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


dilakukan oleh nabi SAW (menghadap Ka'bah) adalah shalat Ashar, 
lalu suatu kaum shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian seorang 
laki-laki dari jamaah yang shalat bersama Rasulullah SAW pergi, lalu 
iapun berpapasan dengan penghuni masjid yang sedang dalam posisi 
ruku”, lalu ia berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku 
telah melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW menghadap kota 
Makkah." Dia berkata: Kemudian mereka berbalik sebagaimana 
mereka menghadap baitullah. Rasulullah SAW menginginkan 
pemindahan menghadap baitullah. Orang-orang Yahudi menginginkan 
mereka agar nabi shalat tetap menghadap ke arah baitul magdis dan 
arah orang-orang ahli kitab. Ketika Rasulullah SAW menghadapkan 
wajahnya ke arah baitullah, maka mereka mengingkari hal tersebut. “ 


Pa 
o Pbb 


GP ob 3G Ja Kas Ae 9 pal bb —YASAA 
A5 SE Io MIA Ko 106 IP on ea Gp le 
gu LEG aga JAS aa UI GA DU) en) da 


LI. Ie ee 3 30. 

Wil yag MPLS) pi Uya 

18408. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil 

menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Amir, dari Al Barra' bin 

Azib, ia berkata: Rasulullah SAW melaksanakan shalat jenazah pada 

anaknya Ibrahim yang wafat di usia enam belas bulan dan beliau 

bersabda: "Sesungguhnya baginya surga, yaitu orang yang 
menyempurnakan susuannya dan ia adalah temannya.” “S 


“38Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim(1/375) hadits no. 526 dalam 
pembahasan tentang masjid-masjid, bab: pemindahan arah kiblat: . At-Tirmidzi 
(2/169) hadits no. 340 dan ia berkata: Hadits ini adalah hadits hasan shahih: An- 
Nasa'i dalam pembahasan tentang arah kiblat(2/60) hadits no. 742: Ibnu Majah 
(1/322) hadits no. 1010. 

“36 Sanadnya hasan karena terdapat Jabir bin Yazid Al Ju'fi dan karena ia juga 
mutabi”. Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits sejenis dalam pembahasan tentang 
jenazah (3/244) hadits no. 1382(Fathul Bari) bab apa yang harus dikatakan pada 


1314| — Musnad Imam Ahmad 


IS 


yP Blbnal dp ot aa gi Uiao- -NAL 4 


Ma an agak ae Sa 


BY Se da Dls Wei Tag 


2. 


18409. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
. menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia berkata, 
"Tidak seluruh hadits yang kami ceritakan kepada kalian kami 
mendengarnya dari Rasulullah SAW, tetapi para sahabat kami 
menceritakannya kepada kami, karena pekerjaan mengurus onta 


menyibukkan kami darinya.” ni 


to. IS - 


ana 1) Ea Kas Ya B5 ALA 


da 1S ai Man Ju On ui ee 0 Ilmu $ 1 pr (Oa 


aa Lis 2 aa Jaana Ag ul Jas “0 ya! tg ar AI 
3 

sake & ana 1g dis IS ma ep MAN adi 
PI sa AG Una aan Gan Na at aan Aa 

ES el AI BOT AI JI Ah ale Al 

18410. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' atau 
sahabat yang lainnya, ia berkata: Seorang laki-laki datang pada Abbas 
di mana ia telah menggembirakannya lalu Abbas berkata: Wahai 


Rasulullah SAW bukan ini yang menggembirakanku. Seorang laki- 
laki dari suatu kaum yang telah melepaskan gerakannya demikian dan 


anak-anak umat Islam bukan ucapan pada seorang teman dan Ath-Thayalisi (2/129) 
hadits no. 2483. 
“37 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18404. 


Musnad Imam Ahmad — 


demikian lalu Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, 
"Allah SWT telah menguatkanmu dengan malaikat yang mulia.” “8 


Ih £ 035 E 0 
ae dl Hua ea Y Wap v Pe 
, N 3g Kate Sih Heal lb AR JG AI Kaki ak Uh 
keaah GUI Ju 


18411. BBahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Al Barra" bin Azib, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak mencintai orang Anshar kecuali orang 
beriman dan tidak membenci mereka kecuali orang munafik. 
Barangsiapa mencintai mereka maka Allah SWT mencintainya dan 
barangsiapa yang membenci mereka, maka Allah SWT 
membencinya.” Syu'bah berkata: Aku berkata kepada Adi, "Engkau 
telah mendengarnya dari Al Barra'?" Dia menjawab, "Hanya 
kepadakulah ia menceritakan hadits." 9 


5 2g 


— Sab gi SAE ba Lok Se Kao —YALNY 


LIL GUSI IA 05 nh ale Ko Ad IE 3 ea 


ai s 


- 


. 88 Sanadnya shahih dan Al Haitsami i berkata(6/85) para perawi haditsnya adaah 
para rijall hadits shahih. 
? Sanadnya shahih. Telah disebutkan terdahulu pada hadits no. 11608 dan 
12256 


— Musnad Imam Ahmad ' 


18412. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra bin 
Azib sesungguhnya nabi SAW dalam kondisi membawa Hasan lalu 


Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mencintainya, maka 
” 440 


cintailah ia. 


— Al v SAS ena Fa Agri Bab -YAtAY 


Pe B3 —aU TA ep ale FT ke Ai da J8 :JG cell 


18413. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra', ia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Untuk Ibrahim akan ada yang 


menyusukannya di surga.” “al 


td 3 Pt : 


2 wa Sae Haa AO OA AI 
0 er Ba 


82 


Ap Ao d0 dn de BA KAI Iya 0 Ola AA 


03 oil SES SA BIAN 

18414. BBahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami Adi bin Tsabit menceritakan kepada kami, 

dari Al Barra” bahwa Rasulullah SAW saat bepergian, maka ia 

'membaca pada shalat Isya di waktu terakhir dalam salah satu 
rakaatnya dengan surah At-Tiin? 


“2 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 10835. 
“4! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18408. 
442 “ 

" Sanadnya shahih. 

Hadits diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari(1/194) dalam pembahasan tentang 
adzan, bab: mengeraskan adzan di dalam shalat Isya, Imam Muslim (1/339) hadits 
no. 464 dalam pembahasan tentang shalat, bab: Surah yang dibaca pada shalat Isya, 
Abu Daud (2/8) hadits no. 1221, At-Tirmidzi (2/115) hadits no. 310 dan ia berkata: 


Musnad Imam Ahmad — 


5 -, - 
4 1g — 2 peta So. 


(adl Op CHE SAS Ak3 SAS Yg WAH AN 


eat ai: JG Bana Aan AB AAA 


P4 2... 
-.$ enda 


aa 553 bi MA) PE Pr ah ooLg Ke 


TB as ye Ulg3 ab ra) AI 23 AI Sala | 


ay SAN II al “JG s1! Ta elu Sa 


“An, Gmn gen 
18415. BBahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami Al Asy'ats bin Sulaim menceritakan 
kepada kami, dari Muawiyah bin Suwaid bin Mugarrin, dari Al Barra' 
bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 
dengan tujuh hal dan melarang kami dengan tujuh hal juga. Dia 
berkata: Kemudian Rasulullah SAW mengemukakan apa yang beliau 
perintahkan kepada mereka, yaitu mengunjungi orang sakit, 
Mengikuti jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjawab salami, 
membebaskan sumpah, memenuhi undangan, menolong orang yang 
dizhalimi dan melarang kita untuk memakai bejana dari perak dan dari 
cincin emas —atau ia berkata kalung emas— sutera tebal, sutera tipis, 
pakaian sutera, pakaian yang merangsang dan pakaian pendeta. 


far adalah hadits hasan shahih, An-Nasa'i (2/173) hadits no. 1000: Ibnu Majah 
(1/272) hadits no 834 dan Imam Malik (1/79) hadits no. 27. 
“88 Sanadnya shahih. 

Ays'ats bin Sulaim adalah Ibnu Abi Asy-Sya'tsa. Ia adalah sosok yang tsigah. 
Haditsnya terdapat pada sekelompok ulama hadits. Dan sejenisnya Muawiyah bin 
Suwaid bin Mugrin dan ia adalah anak dari seorang sahabat yang populer. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari(3/112) hadits no. 1239 (Fathul Bari) dalam 
pembahasan tentang jenazah, bab: perintah mengikuti jenazah: Imam 
Muslim(3/1635) hadits no. 2066 dalam pembahasan tentang pakaian: At-Tirmidzi 
(51117) hadits no. 2809 dalam pembahasan tentang adab dan ia berkata: Hadits ini 
adalah hadits hasan shahih dan An-Nasa'i (4/54) hadits no. 1939 seperti hadits 
Imam Al Bukhari. 


— Musnad Imam Ahmad 


o- 3036. 3 15 


SAN Gpp ba MAS tj Yi AA Kab #YAENO 
sam 2 JL Ai y olina SAS plan 


18415. ». Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Sulaim lalu ia 
mengemukakan artinya hanya saja ia berkata: mendoakan orang yang 
bersin. 4 


o- o- 30 IG - 


Pd Ata aa Cl Ke Si de SAS ALAN 


dia SEGI gp “3 Bh AP 35 
s3 Aa an TA 
AE Tah 5 Oka KL O| :u Cola dala Al 


dal ya HL kata Ya GX) Aap - J PE 
An Pen ane as ad Jb Laka 23 ya li 
aa Ala SA el IA AL JB kem 
18416. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muadz 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Oatadah, dari ayahku Ishag Al Kufi, dari Al Barra bin Azib. 
sesungguhnya nabiyullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT 
dan para malaikat-Nya memberikan rahmat bagi orang yang berada 
di shaf paling depan dan orang yang mengumandangkan adzan akan 
diampuni oleh Allah sepanjang suaranya bergema dan orang yang 
mendengarkannya akan membenarkannya dari tumbuh-tumbuhan 
yang basah dan kering, dan baginya pahala seperti orang yang 
melaksanakan shalat bersamanya.” : 
Abu Abdurrahman berkata: Ubaidillah Al Oawariri 
menceritakan hadits kepadaku, ia berkata: Muadz bin Hisyam 


“4 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami lalu ia mengemukakan hadits yang sama 
redaksi dan makna. ““ 


PN al Sean Bas cola Pe —NALIV 


4 .. "32, ... .. s : kru .. e tee ar 3 .. 
JIE Gasak Sa Dok GAS VY AYI ola IU JB GA 


- 


“GP 


s PN ran, PP: Aa 2. 1 2 - -.. Pa PP . 5 
JA eng KP Ml lo AI Sya 3 AA yana NAN 

2 Winbnbtan an LELA BE Tian Tea ea dai SA 
Iga SI PKS PAKA ALA alm 1JE YG LAS ea 


Pa 5 2. X s “ 

nada) AP dl dan ba 

18417. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' ketika ayat 

ini turun, "Tidak sama orang-orang yang berpangku tangan, dari 

orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berjihad di 

jalan Allah SWT.” (Os. An-Nisaa' (4J: 95), lalu Rasulullah SAW 

memanggil Zaid kemudian ia datang membawa tulang lalu nabi 

menulis pada tulang tersebut. Dia berkata: Kemudian Ibnu Ummi 

Maktum mengadu mengenai kebutaannya kemudian turun ayat, 
“kecuali orang yang memiliki udzur” (Os. An-Nisaa' (4J: 95). “8 


. 
9 . 


- el #0. 3 Ha - NP 

J3 Bb laa Ah SAS COME SAS NASA 
am tiba aulb dy ASI 2 yan Jar) Is :J6 Cl nata 
- PN . Te age o£ o- Lol... ena Ne Pan .. #3 
33 Ca Alap jl NA J8 dal dl SP LP 0 aga ag aJI 


“5 Sanadnya shahih. 

Abu Ishag Al Kufi dan salah orang yang berasumsi bahwa ia adalah Abdullah 
bin Maisarah sebab tabagahnya turun di bawah tabiin dan Oatadah tidak 
meriwayatkan hadits darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2/90) hadits 
no. 811 dalam pembahasan tentang menjadi imam, bab: bagaimana imam berdiri di 
antara shaf-shaf | 

“$€ Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18396. 


— Musnad,Imam Ahmad 


5 "Le Hatta DN 8, 88 3. SA EL ea TA -, Pa 2 
lay Ie elo GA Lema AB tel ale Al ho 
06. 0 Tee Ie PE AA KATA PENA des ut 
WAS IG LSN Op ON6 VAN JUS 33 1JB SJer Jl M5 
| OT Ke 

18418. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra” berkata: Seorang laki-laki membaca surah Al 
Kahfi dan ia memiliki binatang ternak yang terikat tali lalu binatang 
tersebut ketakutan, laki-laki tersebut melihat awan atau kabut telah 
menyelimutinya, laki-laki itu pun takut, lalu ia pergi menemui nabi 
SAW. Aku berkata: Nabi SAW memanggil nama laki-laki itu. Dia 


menjawab, "Ya!" Lalu bersabda, "Bacalah wahai fulan Al Our'an, 
sesungguhnya ketenangan turun pada Al Our 'an atau turun di sisi Al 


Our'an. »44T 


e- 30 


bl - ora ... da na 2 ep IG | 

AS Op Oles GA Cah BIS cOlap Sab YAA 
aan Pe EL E “0, - .- - ol -o oo. o ant -.0 
el 1 TA dp Gap H3 Ke Lana JG Ga 
- 3 . San or- Aa 2, h3 - A- So- .. 2 - £ - 
0S 5 teken KI Ap AI Ja) AS ML LAN YP 
Pa De 0 AA aan Pn mg Sae Sen an SA na Ba Ta Tn 
ce Sya) Ud (8 jl Cioluy dale Al duo MI ym, JE :Jlas 
3d Kana ada 3 0 3. » »£ “ .. - 0 3 og .. Da . or ta 
Kei SIN iis Y aj JUS oa oa aa AA Ce Mae 
- s 3 33 Td Naga aa ... NN 3 20 Liga 2 PO PP ON: 
V BG aah ad el, elgana Oei An pdl) Ula 
2 Aa Luka Pe DA TAN NS ARA 0 2 jan. na 23 
03 dB Tas Oil Ho ai Ip Ie J3 
- T- oz. Ce or 0 L uL - O 23 02» baka 
JA IE La Y) HSNI CS Lb :JB YR Te) Yen 
18419. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman mengabarkan 


“47 Yanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18386. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ubaid bin Fairuz hamba sahaya 
Bani Syaiban sesungguhnya ia bertanya tentang hewan kurban dan 
hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dimakruhkan, lalu ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah SAW berdiri di tengah- 
tengah kita, tanganku lebih pendek dari tangannya, lalu beliau 
bersabda, "Empat hal yang tidak sah bagi hewan kurban, yaitu hewan 
yang buta sebelah matanya (yang jelas kebutaanya), hewan yang sakit 
wang jelas sakitnya), hewan yang pincang (yang jelas 
kepincangannya) dan hewan yang patah kakinya yang tidak 
bersumsum." Dia berkata: Aku berkata: sesungguhnya aku 
memakruhkan kekurangan pada tanduk atau Rasulullah SAW 
bersabda, "Pada kuping atau pada gigi." Beliau bersabda, "Apa yang 
aku makruhkan, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau 


Pena anna pada siapapun.” sai 


TE Tem Tar ea BJB jak (j3 JASA MAS AKN, 
ag pepung ana aa Bela aah 4 
den gb ha Ja J3 of Lon yi PG 2 Pa - JS 


ss... 3. 5. 


en - Ai PGA Sa tah an 13) os 
18420. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 


mendengar Abu Ishag menceritakan hadits: sesungguhnya ia 
mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari berkhutbah kemudian ia 


“48 Janadnya shahih. 
Sulaiman bin Abdurahman adalah Ibnu Isa ad Dimasygi Al Kabir Abu Amr. Ia 
bukan At-Tamimi. Ia adalah perawi yang tsigah. Imam Ahmad telah memujinya dan 
Abu:Hatim serta An-Nasa'i telah menganggapnya tsigah. Demikian pula Ubaid bin 
Fairuz. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/97) hadits no. 1802, At-Tirmidzi 
(4/85) hadits no. 1497, An-Nasa'i (7/214) hadits no. 4369: Ibnu Majah (2/1050) 
hadits no. 2144, Ad-Darimi 2/105) hadits no. 1949 dan Malik (2/482) semuanya 

dalam pembahasan tentang hewan kurban. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Al Barra" telah mengabarkan kepada kita dan ia tidak 
berbohong bahwa Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya 


dari ruku', maka mereka berdiri sampai Rasulullah sujud lalu mereka 
ga 


ikut bersuju 
JI BN Ana SAS OLS GA AAL YA 


Ai Tn Bd ala Ya Ul “8 aj Jai NA Tar 
AA Ob Sea AKA Abi Ab Gi an dh la 
SA Abe PIN Anh IN Je oli 
Kah Ja eat Ud ala le AN Io IA ajar 
ADA AG NG AG Lg Hi Sep A3 
ma 3 Sad Wa Ju An Sagala Lo MI 


"Jail Gp Jap BIAN Deo al 

18421. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra' bin Azib berkata: Orang yang pertama kali 
datang kepada kami dari kalangan sahabat rasul adalah Mush'ab bin 
Umair dan Ibnu Ummi Maktum, ia berkata: Keduanya membaca Al 
Our'an untuk orang-orang, kemudian Ammar, Bilal dan Sa'ad datang. 
Ia (perawi) berkata: Kemudian Umar bin Khaththab datang bersama 
dua puluh orang, kemudian Rasulullah SAW datang dan aku tidak 
“melihat penduduk Madinah bergembira sama sekali dengan 
| kedatangannya sampai aku melihat para orang tua dan anak-anak 
berkata, "Ini Rasulullah SAW telah datang." Dia berkata: Rasulullah 


“49 Sanadnya shahih. 
Abdullah bin Zaid bin Yazid Al Anshari adalah sahabat yang masyhur. Hadits ini 
telah banyak disebutkan sebelumnya lihat hadits no. 13038 dan 12590. 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW tidak maju ke depan sampai aku membaca surah Al A'laa, yang 
merupakan surah mufashshal. 2 


2 £ 0. ah 3G - 2 cp aa - 
SLS Bbeal Gal Mah Lil COLAS Lil —YALYY 
... 8 2 2... er x “ y 2 . Pn 5 £ STA 3 o . 
ma Jin Hey dls SI lo il Oa OS :JB Ag) Lneama 
1g is Lo... - ».. An Bae Len Da 0 £ Hen 33 
Y, UX 3 Y, Loan bo Sh Yj “3 TEnTTN, AYI ex ANA 
| pak FK 3 #E 2 - PS Oo. 9 & 2 2 en . - (3 2 o£. 23 
MEA 3 SO BI MALE GA 2G INI Ol MEP LS OI Elo 
18422. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al  Barra' bin Azib berkata: Rasulullah SAW 
memindahkan tanah bersama kami saat perang Ahzab dan ia 
berdendang: 


Ya Allah seandainya bukan karena Engkau, maka kami tidak 
mendapat hidayah | 
Dan kami juga tidak dapat bersedekah serta tidak dapat 
melaksanakan shalat 
Maka turunkanlah ketenangan kepada kami 
Dan kokohkanlah kaki ini apabila kami menjumpainya 
Sesungguhnya hal-hal duniawi telah merampas hak kita 
Dan apabila mereka menginginkan, maka ia dapat membuat fitnah 


pada ayah kita” 


480 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (6/208) di dalam 
tafsir surah Al A'laa. 
“5! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16455. 


— Musnad Imam Ahmad 


. - 8 ag. Si .. : 2 PRA 
IS SAI GIA Cina Uda UE SAS AL YY 


ErK GS) BS) OS « akad Pura 3 AG Al oi NA 3 2 | 
Span us uh yi bom! Ta ng (23 garena AS NP SA S5 
18423. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam menceritakan kepadaku, dari 
Ibnu Abu Laila, dari Al Barra' bahwa Rasulullah SAW apabila 
melakukan ruku' dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku' dan 
sujud, kemudian bangun antara dua sujud, hal tersebut dilakukan 


hampir sama (lamanya). ”? 


JL BE dia AR5 HI colis KAL AL YL 
sunan SE at 
ID — al AN Hen SEN Ia ol MAN S3 
OI sb SI, AN si 533 UI) aa ana 
SA MA TN) Ap ata ea al Kana K5 
Sea Ie DG DL ob dala TAI Oei 


18424. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia. berkata: Aku 
mendengar Al Barra' bin Azib berkata bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan seorang laki-laki dari kalangan Anshar untuk 
mengucapkan doa apabila ia ingin tidur, yaitu doa, "Ya Allah aku 
menyerahkan diriku kepada-Mu dan aku menghadapkan wajahku 
kepada-Mu dan aku menyerahkan urusanku kepada-Mu dan aku 
bernaung dengan punggungku kepada-Mu dalam keadaan senang dan 
susah kepada-Mu tidak ada tempat perlindungan dan tempat 


452 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18381. 


Musnad Imam Ahmad — 


keselamatan dari-Mu kecuali kepada-Mu, aku beriman dengan kitab- 
Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada nabi-Mu 
yang telah Engkau utus. "Apabila ia meninggal dunia, maka ia 


meninggal dunia di atas kesucian." 


3 Pt 


ab 1P ibab Ii LAS Gi SEP Ato 
HP af je v aa 0 Kana PAN 5 IS pra ah 
ai Se Sa Yi Bg Ta aa ja “JG Oh dat Ko 


090 0. 


SAY MY IE 51 TAS JS yes CE eh 
-JU Fa IE se ma aa EA KN Ip UN 

JA PKL, Lyn Gang ce U S Gala Aa 0 
bala ASN, Ai Ol daa OS, “JG HS Sad Y 


Saree do Na ia de 

18425. Affan menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra' 
bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
memberikan suatu pemberian berupa uang atau susu atau 
memberikan jalan setapak, maka ia seperti memerdekakan satu jiwa. 
Barangsiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la 
syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa Ala' kulli syai'in 
gadir (Tidak ada tuhan selain Allah Tuhan yang Maha Esa tidak ada 


“33Sanadnya shahih. 

Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/2080) hadits no. 2710 dalam 
pembahasan tentang berdzikir, bab: doa ketika hendak tidur, At-Tirmidzi (5/468) 
hadits no. 3394 dan ia menganggapnya sebagai hadits hasan di dalam doa-doa, Abu 
Daud (4/311) hadits no. 5046) dalam pembahasan tentang etika, Ibnu Majah 
(21275) dan Ad-Darimi (2/376) hadits no. 2683 dalam pembahasan tentang 
meminta izin. 


— Musnad Imam Ahmad 


sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka ia seperti orang yang 
memerdekakan satu jiwa.” 

Ia berkata: Dan ia mendatangi sisi shaf yang satu sampai 
kepada sisi yang lainnya di mana Rasulullah SAW meluruskan dada 
dan bahu mereka, lalu bersabda, "Janganlah kalian berselisih, maka 
hati kalian akan berselisih”, beliau juga bersabda, "Sesungguhnya 
Allah dan para malaikatnya bershalawat kepada shaf-shaf pertama." 


Beliau bersabda, "Hiasilah Al Our 'an dengan suara kalian”. 


si awan pedu AR3 Eh Kou Gib At 

“ag 2 Mn 3 5 Be LP ia P Pa ro Yeon el ee AS 
AS pt OS AA Was Na Bap up Dl ks na "JG 
s" Pi Been San or- ta 2) y, Ng: Nee 3 . Ao 
Ia Aa B3 Kalah AAA ale AI Ia A Vako WINA 
| WARS la BG UBI SY 

. 18426. Affan menceritakan kepada kami,  Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishag mengabarkan 
kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah, 
Al Barra' menceritakan kepada kami dan ia tidak berbohong: 
Sesungguhnya orang-orang apabila melaksanakan shalat bersama 
Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari 
ruku', mereka pun berdiri sampai mereka melihat Rasulullah sujud, 


lalu mereka ikut bersujud.” 
at Pn en MS am Pa mb 
JB Ce Abah 1JB ab UAS OS db —NALNV 


Lo Aye aje Y sal GP Chan ye Ui ya sn JS Sanata 


“4Sanadnya shahih. Para perawi haditsnya tsigah telah disebutkan terdahulu. 
Hadits ini telah disebutkan terdahulu bagian-bagiannya. 
“58 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18420. 


Musnad Imam Ahmad — 


2g .. 0 PI namina ne ae Le 0 PNP ai eU aa tan Tea 
BB) (SAH 3 8g "san 3 (Vj3 daa ama Pa "J8 tel “ls al 
dar 2 AA ena ab Ka “Dores Tan Png Te 05 
2aeng AI VIII Y JB 5G LKS IA) JIE DOS MI Ho) 

pi ngan T3 Pb Bi” Iaba ATA La NUN SUN NONA PRA 
3 pa sih IS AP yag LI Sy MSI ed 
As ig gk os sdt na Yan dns DS unta 

- ee N SeNEE 2 Aa Pe 0 £ : 2. 3. 0. Sa 
WP Ayi Y 1S OS) Vyako Y CE,P emang GA 
At KU Tebaa A Mena aa Tewk Ba EN Ta ba Sa ANA 
PI HI IE Ogah AIA Bl Of dah OS SU j3 

Pa: 1. 13 

INN Sia 

18427. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami Thalhah mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra 
bin Azib, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang 
memberikan suatu pemberian berupa uang atau memberikan hadiah 
berupa tempat air atau memberikan minuman berupa susu, maka ia 
seperti memerdekakan seorang hamba sahaya atau memerdekakan 
satu jiwa. Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 'Ia ilaha illallah 
wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa Ala" 
kulli syai'in gadir' (Tidak ada tuhan selain Allah Tuhan yang Maha 
Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali, 
maka ia seperti orang yang memerdekakan satu hamba sahaya atau 

satu jiwa.” 

Ia berkata: Dan Rasulullah SAW mendatangi kami apabila 

kami melaksanakan shalat, lalu Rasulullah SAW melurus leher atau 


dada, lalu bersabda, "Janganlah kalian berselisih, maka hati kalian 
akan berselisih”, beliau juga bersabda, "Sesungguhnya Allah dan 


— Musnad Imam Ahmad 


para malaikat-Nya bershalawat (memberikan rahmat) kepada shaf- 


shaf pertama.“ - 


- 
oo 50 3 Pn 


CE II Ile BIS SE USAGA OI AI BIS -NALYA 

ee NNEA LA - Tor £ 0 5 o- 0 - - £ 0. 0. 
S3 LN Pb nge as ur au San os 
si An Ta 0... OA aa Aa ana Kar, 2 ,.? 3 ea 
Pen Up Ka ga Tya Saka MIE MN tp MN Sya JB 


Ab abg Je PAI 

18428. Ibrahim bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Shalih bin Umar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 

Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra, ia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menamakan 

kota Madinah dengan Yatsrib, maka minta ampunlah kepada Allah 
SWT. kota Madinah adalah Thabah (baik) ia adalah Thabah." 


Ta o a- 0 2 c 0» E£ o o Ia 
Gp ap ppb DP HAB EPA tah GI AS NAANA 


AA Ane SAI Pu oi wa Ie 12 
SI 3 EN 3 3 ca ale 


18429. Idris menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman Ibnu Abi Laila, 


“5€ Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18425. 

457 Sanadnya dha'if karena terdapat Yazid bin Abu Ziyad dan ia terdapat pada 
Abu Ya'la (3/247) hadits no. 1688 dan Al Haitsami menghubungkan kepada 
keduanya(3/300) dan ia berkata: Para perawi haditsnya tsigah tetapi hadits ini 
memiliki beberapa pendukung hadits lain sesungguhnya nabi menamakan “kota 
Madinah denagn Thabah dan hal etrsebut etrdapat pada Imam Al Bukhari(3/26) 
dalam pembahasan tentang: keutamaan kota Madinah, Imam Muslim (2/1007) 
hadits no. 1381 dalam pembahasan tentang haji, bab: kota Madinah melenyapkan 
hal-hal yang berbahaya. 


Musnad Imam Ahmad — 


dari Al Barra" bin Azib, bahwa nabi Muhammad SAW melakukan 
gunut saat shalat Shubuh dan Maghrib. 


ce aa 9 


3 AR ge Case ul gu den (AS At. 


Al DA Je Ai ae G3 sar IE at Ja SI 
S7 dp G6 4G Sanu S5 | OS AN GI 
Sg II Tn DAA PAP Ken pelita SAT) 3 3 Je 
Yg Hb RN ae 2 af da dupa Ip ia ant An 
Lia AI Ju Pep ar Na 


2 9. 


BL “JG aje ia Aa: “J3 TAN) NP X5 35 
po oa Ke ah Ig alah Ie Lo IP 


pad £ Ge uh Cop kana Sa Lag 23 yana 
18430. Ismail, yaitu Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam Mathar bin 
Najiyah memakai Abu Ubaidah bin Abdullah dalam melaksanakan 
shalat pada pemerintahan Ibnu Al Asy'ats bahwa Rasulullah SAW 
apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau berdiri sama 
lamanya dengan kalimat yang aku ucapkan —atau ia berkata: Selama 
ucapannya— Ya Allah Tuhan kami, bagiMu segala puji bagiMu isi 
langit dan bumi dan isi segala sesuatu yang Engkau kehendaki 
setelahnya dari orang-orang yang mendapat pujian dan kemuliaan. 
Tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau telah 
berikan dan tidak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang 
Engkau cegah. Tidak akan bermanfaat kekayaan orang kaya karena 
kekayaan itu dari-Mu." 


“58 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18382. 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Hakam berkata: Aku menceritakan hadits tersebut pada 
Abdurrahman bin Abu Laila, lalu ia berkata: Al Barra' bin Azib 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ruku' Rasulullah SAW adalah 
apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku'dan sujud, kemudian 
bangun antara dua sujud, maka hal tersebut dilakukan hampir sama 


. 2. £E 0. sapa » Pa sii sd .. GB 
BE gl 3S AAS SAS JG Jasa Gabe ARYA 


2 DN AN ata Adaa aa AN Kp an "db 
Hp only ale Ai Jae Iya) & HP BIA pa yi 
Anta 3 Ma S3 PGA ee SN ba kh 
18431. Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
, mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah kemudian ia berkata: Al 
Barra' menceritakan kepada kami dan ia tidak berbohong: 
sesungguhnya orang-orang apabila melaksanakan shalat bersama 
— Rasulullah SAW, maka beliau mengangkat kepalanya dari ruku', lalu 
mereka berdiri sampai mereka melihat Rasulullah melakukan sujud, 
. Jalu mereka ikut bersujud.” 


- - 
P P 
LD 


- Lg o 5 .. a30 £ 
IS Bl pl KAS PS S3 pl KAS NA Y 


Ta 0 £ PLAN or x 3 y 2 20... Ai - o. Pn 
Aap elang KIE AI aka Al dgn GIE JL pel 
Jen Pend aa ea tea IG 


HI FajaS Uelaini USG HE AS CA Jgn) AN Jas 


439 Sanadnya shahih. Dari jalur Al Hakam dari Ibnu Abi Laila dan hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya secara ringkas pada hadits no. 18423. 
"400 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18420. 


Musnad Imam Ahmad — 


LE KA IA Te S3 AU ca SA LAN 
AE La KB tega) LA Op OKas Tante de JAS 
KA 5 sa TU LA JUg sb KA Kai 
18432. Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, 
Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Al Barra" bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar, ia berkata: 
Kami melakukan ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Tatkala kami 
mendatangi kota Makkah, maka nabi bersabda, "Jadikanlah haji ' 
kalian sebagai ibadah umrah.”la berkata: Orang-orang berteriak 
wahai Rasululah SAW kita telah melakukan ihram untuk 
melaksanakan ibadah haji, maka bagaimana kita menjadikannya 
sebagai ibadah umrah? Beliau bersabda, "Lihatlah, apa yang aku 
perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah,” Lalu mereka mereka 
menjawab ucapan nabi kemudian Rasulullah SAW marah lalu pulang 
sampai beliau masuk menemui Aisyah dalam kondisi marah. Aisyah 
melihat kemarahan pada wajah Rasulullah SAW lalu ia berkata: 
"Siapa -yang membuatmu marah, maka Allah SWT akan 
memarahinya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak mengapa bagiku, 
aku tidak marah, aku sudah memerintahkan suatu perintah tetapi 
tidak diikuti.” "8! 


3 


BA hee Bas sda SIS ALT 

is ja & JB Hap IA op Ah yaah Kp 
GIA NG 13 SAY PS SIB el la 5 Koi 
AJE Sp La Uh KE OB ME AJE Na Ah AE 


“S! Sanadnya shahih. 
Terdapat pada Imam Al Bukhari(2/175) dalam pembahasan tentang haji, bab: 
haji tamatu' dan haji giran. Lihatlah hadits no. 14884 dan peralihan sanadnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


.. ...3 


ny yaa: “JB aa AG Tar ja Lah (pa JG aa ee 
Te 3 o -JG Tar ja 3 (ep “JG Sa A6 ta ja 
TN AI ai) Sg oi op! 


18433. Ismail menceritakan kepada kami, Laits iisneeitakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Muawiyah bin Suwaid bin | 
Mugarrin, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Kami sedang duduk- 
— duduk di sisi nabi Muhammad SAW lalu beliau bersabda, "Apakah 
inti Islam yang paling tengah?" Mereka menjawab, "Shalat," 
Rasulullah SAW bersabda, "Ja baik dan apa yang ada dengannya.” 
Mereka menjawab, "Zakat," Rasulullah bersabda, "Ja baik dan apa 
yang ada dengannya." Mereka berkata, "Puasa di bulan Ramadhan," 
Rasulullah bersabda, "Ja baik dan apa yang ada dengannya.” Mereka 
berkata, "Ibadah haji." Rasulullah bersabda, "Ia baik dan apa yang 
ada dengannya.” Mereka berkata, "Berjihad," Rasulullah bersabda, 
"Ja baik dan apa yang ada dengannya.” Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya sisi paling moderat iman adalah engkau cinta karena 
: Allah SWT dan marah karena Allah.” “2 | 


IE a53 LSN BIS nga CAS Att 

s 2, 2 or. x -P P3 3 T- 1 Kn aa - 9 Pa - Ta 

Oey SAE A elto Al Sya) db jp 1d PE up el oa tia 
Lau Be LN ni aa 0 eni To ss... 

DP ab Oya NASA "Jas HN PSA ata Gan 

SL Wat Jas meal 2 385 (235 1JB Ri ni as ( 


| SS s 3 1 Oya isat ga Je 1 dat ai 


te Sanadnya hasan karena terdapat Laits bin Abu Sulaim. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (11/41) hadits no. 10469:. Ath-Thayalisi (2/48) 
hadits no. 2110 dan Al Baihagi dalam pembahasan tentang cabang iman (1/45) 
hadits no. 13 


Musnad Imam Ahmad — 


SS Im BA 2 ie Sa SN, AI Y Jl 
P BE aja List BIG asri as, EN 
EPA SNN Ala eat IG al (kadal CAS NN 
dea ya E Je tr HPN Je Kai 
AH yaa ai dah Na Peak abal Ya 


Pa 3 Pa 3 


LM IA TI LA GE Ta SAI Jt Gap Tab : JG 


09 ya 1 1535 Ta ga Kedah a SI (X3 saya 


og 2 0g 9 - 


ab “ssi ol 23 plan LAN Gie (ear, GE Op Ian LAN 
JS IA MIE MTA KEB oh dp Dl Ae 
ASAM RI AIA LI ash Dp ir 3 


ka Pu pd - 2503 Ai 4 Ta — 5 ye 
AA HS J6 DAU KAB AN IA To AL 


. 


18434. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Barra 
bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW berpapasan dengan orang 
dipanaskan tubuhnya serta dicambuk, lalu nabi memanggil mereka 
dan berkata, "Apakah demikian kalian menjumpai hukum hudud bagi 
pelaku zina di dalam kitab suci kalian?" Mereka menjawab, "Ya!" Dia 
berkata: Kemudian Rasulullah SAW memanggil seorang pemuka 
agama dari mereka, lalu nabi bertanya, "Aku bersumpah Demi Allah 
yang telah menurunkan kitab taurat kepada nabi Musa AS apakah 
kalian menjumpai hukum hudud bagi pelaku zina di dalam kitab suci 
kalian?" dia menjawab, "Tidak!, demi Allah seandainya engkau tidak 
menyumpahku dengan hal ini, maka aku tidak akan 


— Musnad Imam Ahmad 


memberitahukanmu apa yang kami temukan mengenai hukuman 
hudud bagi pelaku zina di dalam kitab suci kami, yaitu berupa hukum 
rajam. Para pembesar kami banyak melakukan perbuatan ini. Apabila 
kami menangkap orang-orang terhormat, maka kami membiarkannya 
(tidak menghukumnya) dan apabila kami menangkap orang yang 
lemah, maka kami melaksanakan hukum hudud kepadanya, lalu kami 
katakan kemarilah sampai kita membuat hukuman yang dapat kami 
tegakkan, baik kepada orang yang terhormat dan orang yang lemah, 
lalu kita berkumpul memanaskan mereka dan mencambuknya." 
Rasululah SAW bersabda, “Ya Allah sesungguhnya aku adalah orang 
yang pertama kali menghidupkan perintahMu apabila mereka 
mematikannya.” Dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan hal 
tersebut, lalu beliau merajamnya dan Allah SWT menurunkan ayat, 
“Wahai rasul janganlah membuat sedih dirimu orang-orang yang 
bergegas di dalam kekufuran” sampai pada firman Allah SWT, 
"Mereka berkata apabila Kalian didatangkan (hukum) ini, maka 
- ambillah.” (Os. Al Maa'idah (5): 41), mereka berkata, "Datanglah 
pada nabi Muhammad SAW apabila beliau memberi fatwa kepada 
- kalian dengan dijemur di bawah terik matahari dan mencambuknya, 
maka ambillah dan apabila beliau memberi fatwa kepada kalian 
| dengan hukum rajam, maka berhati-hatilah sampai kepada firman 
Allah SWT, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." 
(Os. Al Maa'idah (5): 45),dan tetang orang Yahudi, "Dan 
barangsiapa tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan 
oleh Alllah SWT, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat 
aniaya.” (Os.. Al Maa'idah (SJ: 45y dan firman Allah, "Dan 
barangsiapa tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan 
oleh Alllah SWT, maka mereka adalah orang-orang fasik” (Os. Al 
Maa'idah (SJ: 47), Nabi bersabda: Itu terdapat pada orang-orang kafir 


semuanya. “8? 


“63 Sanadnya shahih dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari(12/166) 


Musnad Imam Ahmad — 


Png Ia 


— Ga ea LAU Eravg Cal ya Ai Gis —1Atro 


Ae ala 2 A Iya, JG :JB KANE AAN Se ah 
ro an je Ob ea ja rai Hah 5 la 


18435. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Asy- 
Syaibani menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al 
Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan 
bin Tsabit, "Cacilah orang-orang musyrik sesungguhnya malaikat 
Jibril bersamamu.” ““ 


: AP GP that Di PA BA oi GI Ci —NA£YA 


ng 


He Ke Mr Ie je HA op sal 


Ana 3 GAN Mai AA 
18436. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra 


bin Azib bahwa Rasulullah SAW saat melaksanakan shalat Isya 3 - 


waktu terakhir, maka beliau membaca surah At-Tiin. si) 


hadits no. 6841 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang hukum hudud, bab: hukum 
bagi kafir dzimmi, Imam Muslim (3/1326) hadits no. 1699, Abu Daud (4/154 hadits 
no. 4448 dan Ibnu Majah (2/855) hadits no. 2558 dan Ad-Darimi(2/233) hadits no. 
2321 semuanya dalam pembahasan tentang hukum hudud. 

“& Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (5/144) (cetakan asy Sya'b) 
dalam pembahasan tentang perang, bab: kembalinya nabi dari perang ahzab, Imam 
Muslim (4/1933) hadits no. 2486 dalam pembahasan tentang keutamaan para 
sahabat, bab: keutamaan Hasan bin Tsabit. 

“63 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18414. 


— Musnad Imam Ahmad 


o- 0 - 3 3 


BP eka 23 Si AA CA ANE jl BA NALYV 
Si £ OA Lala tai JB njO Gi ABI jp Ab op ap 
0 ol Ga MAA Ah ala 


18437. Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami Adi bin Tsabit, dari Al 
Barra' bin Azib, ia berkata: Aku melaksanakan shalat Maghrib. di 
belakang Rasulullah SAW dan ia membaca surah At-Tiin. “8 


aa 


— & XS se | Hr Aya 21 Wa —NALYA 
Na eri A3 Ang ale 3 Ae Pang SE si ap 
adu Ta Mn IM JKT KE 
de ASI KAI AB ipa 

5 23 DA 0 
AS JSI S 
18438. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Barra 
bin Azib, dari nabi SAW, yaitu firman Allah SWT: "Dan barangsiapa 
tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Alllah 
SWT, maka mereka adalah orang-orang kafir” (Os. Al Maa'idah (SJ: 
44) Firman Allah SWT, ”Dan barangsiapa tidak menetapkan hukum 
dengan apa yang diturunkan oleh Alllah SWT, maka mereka adalah 
orang-orang yang berbuat aniaya.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 45) dan 
firman Allah, "Dan barangsiapa tidak menetapkan hukum dengan apa 
yang diturunkan oleh Alllah SWT, maka mereka adalah orang-orang 
fasik.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 47). Ia berkata: ini terdapat pada orang- 
orang kafir semuanya. Lali 


“6 Sanadnya shahih. Lihat hadits sebelumnya disertai dengan perbedaan redaksi 
“6! Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18434. 


Musnad Imam Ahmad — 


ea Il ate 3 OS KA ana AP Bab Ata 

Ko PI og JB :J8 De » AA Kn Asman £ en ya DN XS 

PAN UN nan ea A 

AP SAN Ayak DJI yaa) #aleay AAS AI 

18439. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Oanan bin 

. Abdullah An-Nahmi menceritakan kepada kami, dari Abdurahman bin 

Ausajah, dari Ai Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, "Tebarkanlah salam maka kalian akan selamat, adapun 
orang yang sombong adalah yang paling buruk.” 20 


- - 
1G Pan 


a y o- Jo : Pa Te 13 

3 da NN ae 13 0 KAI yA yN BAL Att. 
bo AN Sega) JB SE LE ng el 3 Ana yan Uap 
Pep 0 jenang s Peka A0 PEN Ba Gn SL, 
dy Udi 2 dai Yok Al YAI JG Ga 1 EA 
- - 8 - PE bat ab Yaa PS ma Du ANA D PN 
os ALL SIH 3 (Aman ana Pj Op33 Ten JS Ja s3 (In 
o ng en £ 0 - 0 5 - Ke Cb aa Kie un 
ge (P3 Os "dh SI nata SAI AS pl JB A3) GA ye 
An na ana Ma be aa Pega M na 
MAS JB JB 003 8 IA S3 naa el SA Ja G3 
| SA ain 
18440. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Oanan bin 
Abdullah An-Nahmi menceritakan kepada: kami, dari Abdurrahman 
bin Ausajah, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 'laa ilaha illallah 
wahdahu laa syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala ' kulli 
syai 'in gadiir (Tidak ada tuhan selain Allah Tuhan yang Maha Esa 


“8 Sanadnya shahih. 

Oannan bin Abdullah an Nahmi adalah sosok yang tsigah dan haditsnya 
diterima. Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits dalam pembahasan tentang etika. 
Al Haitsami berkata(8/29) Para perawi haditsnya tsigah. Ia terdapat pada Ibnu 
Hibban 477 hadits no. 1934 (kitab Mawarid). : 


— Musnad Imam Ahmad 


tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala 
puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) atau ia memberikan 
suatu pemberian atau memberikan jalan setapak, maka ia seperti 


orang yang memerdekakan seorang hamba sahaya.” 

Abu Abdurrahman berkata: Aku mendengar ayahku beta 
Yahya bin Adam adalah sosok yang minim ingatannya terhadap 
orang-orang. Aku tidak pernah mendengar darinya kecuali sosok 
Oanan. Abu Abdurrahman berkata: Dia berkata kepada kami pada 
suatu hari. Rasulullah SAW bersabda.... Bukan sosok ini yang datang 


So ap AP ES aja AN ES AAA 


2.3 0 


Te -JG Na se . AA NA HA IP SNN 


Pa HI ea pa ig alan RA da AS 
& 3 


2 323 Hi 21, Gita 3 as SA 03 Se Sa 
"PE ba 83 AA Oa IN 2 


Pa 3 9. 


seb (Esa 3 PI 2 PA sos C mM MA 
UI AA) PAT Sa) Pn ia NG MI 333 

18441. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Asy- 
Syaibani menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy- 
Sya'tsa', dari Muawiyah bin Suwaid bin Mugarrin, dari Al Barra bin 
Azib, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan tujuh hal dan 


melarang tujuh hal juga. Dia berkata: Rasulullah SAW melarang 
untuk memakai cincin dari emas dan dan minum pada bejana dari 


“69 Sanadnya shahih seperti hadits sebelumnya. hadits ini telah disebutkan pada 
hadits no. 18425. 

23 isi bukan ini pemilik haditsnya. Matang ingin bnaka 'ijkan 
Oanan. 


Musnad Imam Ahmad — 


perak .dan dari emas, memakai sutera tebal, sutera tipis, pakaian 
sutera, dan pakaian pendeta serta menaiki sesuatu yang merangsang, 
yang berwarna merah dan memerintahkan tujuh hal: yaitu 
mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang 
bersin, menjawab salam, membebaskan sumpah, menolong orang 
yang dizhalimi dan memenuhi undangan. "' | 


ra bela ad lada, da JB JL 
Ii adl JG CJ spa baja LL 


dat ab Ki 5 Ih ee Ih Ba ad LN 


"JUS AT 33 Ieb las D3 n dat “33 Jar 


-JE Seni (AE 2 PD ol WE gal dl J3 U 


Bag KE GEAR ga Y MS P3 ph Ri 

18442. Ismail menceritakan kepada kami, Daud mengabarkan 
kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah berpidato di hadapan kami saat hari raya Idul 
Adha, lalu ia berkata: Hendaklah tidak ada seorangpun yang 
menyembelih hewan kurban sampai kita melaksanakan shalat. 
Pamanku terbangun lalu, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW hari ini 
adalah hari daging, kurban di dalamnya tidak dimakruhkan dan 
sesungguhnya telah menyembelih hewan kurbanku untuk memberi 
makan keluargaku dan keluarga yang ada di rumahku atau keluarga 
dan tetanggaku." Beliau bersabda, "Kamu telah mengerjakannya, 
maka ulangilah kurban lain". Dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW 
sesungguhnya aku memiliki onta yang sedang menyusui di mana ia 


4! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnhya pada hadits no. 18415. 


— Musnad Imam Ahmad 


lebih baik dari kambingku yang berdaging itu, apakah aku boleh 
menyembelihnya?" Nabi bersabda, "Ya!, itu adalah kurban yang 


paling baik dan kambing gunung yang berusia satu tahun tidak 


mencukupi siapapun setelahmu.” ba 


- 
Pa LP 


Ia 22 jane Me Mn an Ya Us 

IA SA JB ne 5 Na 36 On En AE 
Ap ES MN JO Sela 
de ah, B3 PN LSI oa 35 AH Wa 3 
Tapad arah o| TE S6 “1 IA pa) His » 3 Ba 
2 KOO IIF SAN Ia JG TAI aga 3 SS) 
OA 3 AA ASN MA OS tan La LN 
Be Pp ia Sd BA ba ah ab 
PEN AGEN BOYS toa Ap ai LGA Ae op ML 
LAS Ja PA 1 ay AN ia Bika Il AN AI 
A5 Se d basi Bp Wis AI 3 Lp 2 ai Nas 
SU H3 GEN 5 3 WAS dek 5 yeh 
“J3 AN aa Dn lina ian 9 Wo P3) 
JENIS Gb Jb ap ROA Do ag OS 
ig 3 Ta FA 036 33 58 Lunas ee as Dj AR 


“72 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18400. 


. Musnad Imam Ahmad — 


PAN Pa NA EN LN IA LS Gp Tya 
Mn Jaa Jalan Pp TSI 


Ma Mg pg (3 2 AI Ian Gaal sa IA & Tg 


Ae IA ah KA Ga JP NI Si ie (ae d 


2011 


- 


OST 2 Ohh ny) 35 :J6 CA 2 HA 


(elu La AO is A35 Na On AO, Wa 


Ce Te KIA Nag! dau ON, ey 2 "Jaa 
Fa le Do alay daa dian B0 
MAN GA GA ding IG At LS Si nya 
Apn, (ati Ta Padi SE Ap aya J0 SA BXp Ol 
apa aa 3 mami Lemb Apn) ba dB :JE - SI 
sat das aa ME AS SEN 3 Ja salih 3du 
ee ai Se slang ka BP sllu 
Ag ena ls ui oa PI aa Ovap 


Ana RN Aan aan Ia Aa Latar o£ T. 0£ & .£ 
OLS ASP ASI AI Of) 2JB ha AL 


3 yaa SUN MN Ih IG FAN Ip J AN Gp gilagi 8 


Ta 5 opa D3 ah CG LSI La ya ARA PO PIA 


BPA RA AN Iya ea Up Las Sh 


3 ERA 


SA Ep ora US “JG mna tea 
d5 Lyn J Usia Ss dada ne ali Sa Se 


— Musnad Imam Ahmad 


.... 


HAL EN gb sedan yh 
Uda las Oya lg Ojak PN le ory lir 
938 2 2G OP, SESI DJ Mia Ce AJE KIS Lp 
KN Pt KI SU Ga AN OS Bg pak 
Ne 

2 J3 ntt Ian BIKIG IA HA SII 

Mp 3 da PI 3 ba PSS 1. 


- 
In GP IA, Tan 20 (4 3 


Mn ME AR TA LE) 


3 


rbu bisa YAN ne WA IV S Kei NS 
ag Kis ol MAN Gp JA SES ani Y IA 3G 


ale Ganar Upaya arya ya Pare Ih Lu SAN, II 


B5 3301 


AB aa Ia CEK ad WS Hoa 


dana 


IS 5 SA BA Nia Toer sa Pa Pa 
Dana Ls Pa adu an BA! Pep ci ya: dan 
BN BN j3 

18443. Abu Muawiyah Meeaaaa kepada kami, ia pelat 

Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Minhal bin Amr, dari 


Zadzan, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Kami pergi keluar 
bersama dengan nabi mengikuti jenazah seorang laki-laki dari 


Musnad Imam Ahmad — 


kalangan Anshar, lalu kami sampai di kuburan dan ketika jenazah tiba 
di liang lahat, maka Rasulullah SAW duduk dan kami juga ikut duduk 
di sekitarnya seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. 
Pada tangan Rasulullah SAW terdapat kayu yang ditancapkan di tanah 
lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, "Mohon 
perlindunganlah kalian dari siksa kubur” Diucapkan oleh Rasulullah 
SAW dua kali atau tiga kali kemudian beliau bersabda, 
"Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila telah terputus 
dari urusan duniawi dan menghadapi urusan akhirat, maka para 
malaikat dari langit dengan wajah berseri seakan-akan wajah mereka 
seperti matahari akan turun dan bersama mereka kain kafan serta 
obat pengawet dari surga sampai mereka duduk seluas pandangan 
mata, kemudian malaikat maut tiba mengucapkan salam dan duduk di 
sisi mayat, lalu berkata: 'Wahai jiwa yang baik! Keluarlah menuju 
ampunan Allah SWT dan ridha-Nya' Beliau bersabda: Ruh akan 
keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan dari mulut minuman lalu 
mereka mengambilnya. Apabila ia mengambilnya, maka ia tidak 
meninggalkannya sedikitpun di tangannya sampai para malaikat 
mengambilnya dan meletakkannya pada kain kafan dan pada obat 
pengawet tersebut dan keluar dari ruh tersebut bau semerbak seperti 
minyak misik yang paling wangi yang pernah engkau jumpai di dunia. 
Beliau bersabda: Kemudian para malaikat naik dan mereka tidak 
akan berpapasan yaitu —dengan membawa ruh tersebut- dengan 
sekumpulan para malaikat kecuali mereka bertanya ruh siapakah 
yang memiliki semerbak wangi ini? Mereka berkata: Fulan bin Fulan 
dengan menyebutkan nama yang paling bagus di mana dengan nama 
itulah orang menamai jiwa tersebut di dunia sampai para malaikat 
dengan membawa jenazah tiba di langit dunia lalu mereka memohon 
untuk dibukakan pintu lalu dibukakan pintu untuk mereka dan setiap 
penghuni langit ikut mengantarkannya, yaitu kerabat-kerabat, dari 
Jiwa yang wangi ini sampai kepada langit berikutnya dan berakhir di 
langit ke tujuh kemudian Allah SWT berfirman, 'Tulislah catatan 


— Musnad Imam Ahmad 


hamba-Ku di surga illiyin dan hendaknya kalian mengembalikannya 
ke bumi, maka sesungguhnya, dari tanah Aku telah menciptakan 
mereka dan di dalam tanah aku mengembalikan mereka dan, dari 
tanah juga aku mengeluarkannya lagi di lain kesempatan-ia berkata- 
Lalu ruh kembali lagi kepada jasadnya kemudian dua malaikat 
datang dan keduanya “duduk serta bertanya" kepadanya siapa 
Tuhanmu?' Jiwa menjawab, 'Tuhanku adalah Allah." Keduanya 
bertanya kembali, 'apa agamamu?" Jiwa menjawab, 'Agamaku Islam.' 
Keduanya bertanya lagi, 'siapakah laki-laki yang telah diutus kepada 
kalian?" Jiwa menjawab, 'Ia adalah Rasulullah SAW.' Keduanya 
bertanya kembali kepada jiwa, 'apakah sumber pengetahuanmu?' 
Jiwa menjawab, 'Aku telah membaca Al Our'an kemudian aku 
beriman dan membenarkannya.' 

Lalu terdapat suara memanggil di langit: Hambaku benar, 
maka hendaknya kalian menghamparkan untuknya hamparan yang 
berasal dari surga dan pakaikanlah pakaian dari surga dan 

- bukakanlah untuk jenazah ini pintu menuju surga. Beliau bersabda: 
Kemudian ruh dan semerbak wangi datang pada jasadnya lalu 
diluaskan kuburan untuknya seluas pandangan matanya. Beliau 
bersabda: Seorang laki-laki dengan wajah tampan, pakaian bagus 
dan memiliki bau yang wangi datang kepadanya dan berkata: Aku 
membawa berita yang menggembirakanmu. Ini adalah hari di mana 
engkau telah dijanjikan lalu jiwa bertanya kepada laki-laki tersebut 
siapa engkau? Wajahmu, wajah yang datang dengan kebaikan dan ia 

— berkata: Aku adalah amal Shalihmu. Jiwa berkata: Wahai Tuhanku 
ciptakanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluarga 
dan hartaku. 

Beliau bersabda: Dan sesungguhnya hamba yang kufur 
apabila telah terputus, dari alam duniawi dan menghadapi alam 
akhirat,maka turun padanya, dari langit para malaikat dengan wajah 
yang hitam dan bersama mereka kain kasar lalu mereka duduk di sisi 
- kain tersebut sepanjang pandangan mata kemudian malaikat maut 


Musnad Imam Ahmad — 


datang dan duduk di sisi kepala jenazah dan berkata: Wahai jiwa 
yang kotor keluarlah menuju kemarahan dan emosi, dari Allah SWT- 
ia berkata-maka jasadnya terpisah-pisah hancur sebagaimana bulu 
yang basah terlepas dari tubuhnya kemudian ia mengambilnya. 
Apabila seseorang mengambilnya, maka ia tidak menyisakan di 
tangannya dalam sekejap matapun sampai para malikat meletakkan 
pada kain kasar tersebut dan dikeluarkan dari jasadnya. Dia memiliki 
bau bangkai yang paling menyengat yang engkau pernah temukan di 
muka bumi. Malaikatpun naik dengan membawa jiwa tersebut, maka 
tidak ada kumpulan para malaikatpun yang berpapasan dengannya 
kecuali mereka bertanya, 'Ruh siapakah yang buruk ini?' Mereka 
berkata, 'Fulan bin Fulan' dengan menyebut namanya yang paling 
buruk di mana ia ia dinamakan di alam dunia sampai tiba ke langit 
duniawi lalu ia minta dibukakan tetapi tidak dibukakan pintu 
untuknya kemudian Rasulullah membaca ayat, 'Pintu-pintu langit 
tidak dibukakan untuk mereka dan mereka tidak akan masuk surga 
sampai onta dapat masuk di dalam lubang jarum' 

Allah SWT berfirman, "Tulislah cacatan amal perbuatannya di 
neraka sijjin di bagian bumi paling bawah' lalu ruhnya dilemparkan 
kemudian ia membaca firman Allah SWT, 'Barangsiapa menyekutukan 
Allah SWT, maka seakan-akan ia terjatuh dari langit lalu ditangkap 
oleh burung atau tertiup angin di tempat yang tinggi' Lalu ruhnya 
kembali kepada jasadnya dan dua malaikat datang kemudian 
keduanya duduk dan bertanya kepadanya, 'siapa Tuhanmu?" Jiwa 
menjawab, 'Hah! Hah! Aku tidak mengetahuinya.' Keduanya bertanya 
lagi, 'apa agamamu?' Jiwa menjawab, 'Hah!. hah! Aku tidak 
mengetahuinya.' Keduanya bertanya kembali, "Siapakah laki-laki yang 
telah diutus kepada kalian?" Jiwa menjawab, 'Hah! Hah! Aku tidak 
mengetahuinya'. Lalu terdapat suara dari langit memanggil: Dia 
telah: berbohong berilah hamparan dari api neraka dan bukalah 
untuknya pintu menuju api neraka, lalu panas dan racun api neraka 


— Musnad Imam Ahmad 


mendatanginya kemudian kuburan menyempit sampai tulang rusuknya 
— hancur. 

Seorang laki-aki dengan wajah yang buruk dengan pakaian 
yang lusuh serta bau yang menyengat datang padanya dan berkata: 
'Aku membawa berita buruk padamu. Ini adalah harimu di mana 
engkau telah dijanjikan.' Lalu ia bertanya, 'Siapakah engkau? 
Wajahmu, wajah yang datang membawa keburukan' lalu ia berkata, 
Aku adalah amalmu yang buruk' lalu ia berkata, 'Wahai Tuhan 


janganlah terjadi hari kiamat'." si 


kat 56 - 


na J6 op ta - Sg pe NP 0 


Tan db do An ai :JG dana ef, Pan! 
Le AT EGA Kana Aan 4s IK 35 JB, S3 S3 cana Heray 

SN JB NAS 2) J5 
18444. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Al Minhal bin Amr menceritakan kepada 
kami, dari Abu Amr Zadzan, ia berkata: Aku mendengar Al Barra bin 


Azib, ia berkata: Kami pergi keluar bersama dengan nabi mengikuti 
jenazah seorang laki-laki, dari kalangan Anshar sampai di kuburan 


43 Sanadnya shahih. 

Al Minhal bin Amr al Asdi seorang. perawi yang tsigah. Haditsnya terdapat pada 
Imam Al Bukhari. Zadzan Al Kindi Abu Amr adalah pearwi yang tsigah juga dan 
haditsnya terdapat pada Imam Al Bukhari-Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud (4/239)hadits no. 4753 dalam pembahasan tentang sunnah, bab: 
pertanyaan di dalam kubur, At-Tirmidzi (3/374) hadits no. 1071 dalam pembahasan 
tentang jenazah, bab: siksa kubur dan ia berkata: Ini adalah hadits hasan gharib. Al 
Haitsami berkata(5/5049). Para perawi hadits Imam Ahmad adalah perawi hadits 
Shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


dan jenazah belum sampai ke liang lahat, ia berkata: Maka Rasulullah 
SAW duduk dan kami juga ikut duduk bersamanya... lalu ia 
mengemukakan hadits sejenis dan ia berkata: lalu malaikat mencabut 
nyawanya dan urat-urat serta sel sarafnya terputus. Ayahku berkata: 
Dan demikianlah. Dia berkata: Itu tambahan haditsnya. 


Oka GIS GAN SAS Ab DI IA EA At to 
tg Ona On Tn ag C3 Sa AM ena 9 co 
Wr el JB JB CG BAL Cg S 3 Ia SAS UAS 
PIA PAN Na been no Se ae ata M3 Ang Da po 
SB ENI Ga Ia 3S ala MIE AN lo Bl Sya 
AI an PW Ja aan adu ai oa 
| Maan ank PN ga Ban ia 
AI maa ten me Jeng AI JA LAS 
18445. Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada 
kami, Al Minhal bin Amr menceritakan kepada kami, Zadzan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Barra' berkata: Kami pergi 
keluar bersama dengan nabi mengikuti jenazah seorang laki-laki, dari 
kalangan Anshar...lalu ia mengemukakan kandungan hadits hanya 
saja ia berkata: Terdapat Malaikat yang berubah wujud menjadi 
seorang laki-laki yang memakai baju bagus dan berwajah tampan. Dan 
ia berkata pada sosok orang kafir, "Terdapat Malaikat yang berubah 
wujud menjadi seorang laki-laki yang berwajah buruk dan memakai 
pakaian yang lusuh.” 7 


- - 
On PEN nd 


0.2 #0. P- oa? Pet 2 - - 

Jile BS SPI ana Lido «Jeslasal bJ— —1A£41 

FA gn - o .. 9 - 0 #0 or AE 4 og o- 
ol CE el ny Ph Ale SI, (Shah Liam 


- 


:19 Sanadnya shahih dan ia seperti hadits sebelumnya. 
“8 Sanadnya shahih 


— Musnad Imam Ahmad 


AP Ja PN PAP IA . PA Wet Kijag BA Bia Tea s £ 
GS SLB Lai tgl Jb JB SAN ES IS ata Vol 
£ » 2 RENA Pat an -5 : 2... NA or Es 25 , 2 —. 
Y jp uda Os US, Cop dng ale Mi Ko Sy OS 


012p 555 Jalar, 2 Gea 3 LE SU He KI dj 


. 
9 


Jae AE Ea Kena ar ME Agan ine EN (rana 
ie Kara nat Ob ni apa gi D3 ohh ol 

—H JI aka Jae TE LAI PEKAN aah Jab 
aah or ka dum Lia SIB SA 


Hp apa ba Is en ya bada de 


2... 


Bae a 6 Ga 2 4 Naa denah Dak pe & 
Anh ale Nb nur ba ot Su 2G 25 
25 4 £. . 0. ta ts 2 

| ngan OS HS eng 

18446. Ismail menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Aidz Saif As-Sa'di -dan ia dipuji 
baik-, dari Yazid bin Al Barra' bin Azib dan ia menjadi penguasa di 
Amman sekaligus ia menjadi penguasa yang paling baik, ia berkata: 
Ayahku berkata: Berkumpullah kalian, maka aku akan 
memperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW berwudhu, bagaimana 
Rasulullah SAW melaksanakan shalat, maka sesungguhnya aku tidak 
mengetahui kadar pertemananku kepada kalian, ia berkata: Lalu 
ayahnya mengumpulkan anak-anak dan keluarganya kemudian ia 
mengajak berwudhu di mulai dengan berkumur, memasukkan air ke 
dalam hidung, membasuh wajah tiga kali, membasuh tangan kanan 
tiga kali, dan membasuh tanganya yang ini tiga kali -yaitu yang kiri- 
kemudian ia mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian luar dan 


Musnad Imam Ahmad — 


dalamnya dan membasuh kaki.ini -maksudnya kanan- tiga kali serta 
membasuh kaki ini tiga kali -yaitu yang kiri-, ia berkata: Demikianlah 
sesuatu yang ingin aku perlihatkan kepada kalian, yaitu bagaimana 
Rasulullah SAW berwudhu kemudian beliau masuk ke dalam 
rumahnya lalu melaksanakan shalat yang aku tidak mengetahuinya 
lalu beliau keluar memerintahkan shalat kemudian shalat didirikan dan 
melaksanakan shalat Zhuhur bersama kami dan aku mengira: Aku 
mendengar darinya ayat-ayat dari surah yasin kemudian ia 
melaksanakan shalat Ashar kemudian melaksanakan shalat Maghrib 
bersama kami kemudian ia melaksanakan shalat Isya juga bersama 
dengan kami dan berkata: Sesuatu telah aku perlihatkan kepada kalian 
bagaimana Rasululah SAW berwudhu dan bagaimana ia 
melaksanakan shalatnya. 78 


CB 


Se AN Ie EA PRE GAS GA aa al Use LA 
K3 ejai SA END ap ta 
LAI KH PA ba ob ea le At Jia pa 
GP aa SEA 2 UI BAG SPN 3 JG IG AG 
ke oa ae App Jang La G3 
Sg 
18447. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al Kimasy 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdullah, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW 


ditanya tentang berwudhu setelah setelah memakan daging onta. 
Rasulullah SAW bersabda, "Berwudhulah darinya," ia berkata: Nabi 


“IS Sanadnya shahih dan Abu Aidz As-Sa'di Saif -Para ulama hadits tidak 
menyebutkan nasabnya- Ibnu Hibban memuji dan menganggapnya tsigah. Hadits ini 
telah disebutkan sebelumnya di dalam kisah yang lain. Lihat hadits no. 16383. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW ditanya mengenai shalat di kandang onta, maka nabi SAW 
bersabda, "Janganlah kalian melaksanakan shalat di dalamnya, 
sesungguhnya itu termasuk bagian dari syetan." Nabi ditanya tentang 
shalat di kandang kambing, Nabi SAW bersabda, "Lakukan shalat di 


dalamnya, sesungguhnya itu mengandung keberkahan.” "7 


-, 
- LP 


PALA ar 3 # ED 2 Sit han o- P1 &- 
SIB (Blah ph LAS CObih YP 1 Kab INA 
o- 9 2. Ni “3 y Da 2. Pa sh pa DRA | 0 - 
Img PU Cola g dala oa Wi Oya) Ha Cak :JB cl Lencana 
18448. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Abu 
Ishag menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Al Barra' 
bin Azib berkata: Kami melaksanakan shalat bersama Rasulullah 


SAW menghadap baitul magdis selama enam belas atau tujuh belas 
bulan -Sufyani ragu- kemudian kami dialih menghadap ka'bah. 


- 
RO UP 


| HA Mba 0 Gam OA NE SINGA 

Y 35 Na AI GR Gali JBS JB JB BE 

AN ME Ti 3 telan db TI Ip LA 

Ia P9 Cerah Sal SEN GOL MI eta di Ja 
Tab Ae Las YA 


477 Sanadnya shahih dan ia terdapat pada Imam Muslim (1/275 hadits no. 360, 
Abu Daud (1/47) hadits no. 184. 
48 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18407. 


Musnad Imam Ahmad — 


18449. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Al Barra': Wahai Abu 

. Umarah kalian telah berpaling saat perang Hunain, ia berkata: "Tidak! 
Demi Allah! Rasulullah SAW saat perang Hunain tidak berpaling 
tetapi orang lain yang berpaling lalu mereka disambut oleh Kabilah 
Hawazan dengan anak panah. Aku melihat Rasulullah SAW berada 
pada kendaraan bighalnya yang berwarna putih, sementara Abu 
Sufyan bin Al Harits mengambil tali kekangnya, lalu beliau bersabda, 
"Aku adalah nabi tidak ada kebohongan dan aku adalah anak dari 
Abdul Muthalib.” "? 


(aa (mma Hi Aa “ Maen tra —NA£o. 
AS PNY 36 3 AA Ga PN Hal SE dah 
Pn Aa Pa o- 0 23 2 ar Aa . y 3. 
M3 Got BII at OP elang dls, adl ce Jaw) 
18450. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
Hubaib menceritakan kepadaku, dari Abu Al Minhal, ia berkata, "Aku 
mendengar Zaid bin Argam dan Al Barra" bin Azib, keduanya 


berkata: Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan perak 
dengan cara dihutangkan (tidak tunai).” 80 


- 
LD 


Ta SE Vla ar TAS 3 Ui BAL AON 
AS Aga Sp eta la Jo IA HP LL 
HJ aa Late Gel da Jie OA Ga 


Ka Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18387. 
“0 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16219. 


— Musnad Imam Ahmad 


4 o »S 3, Bea PAN 122 SAN S0 Can and ” »£ 
AAN rap dl Tan) Aan sa AI HO Y BI 


PN SNN PB IG ab 


18451. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dari Ubaid bin 
Fairuz, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Barra" bin Azib, aku 
berkata: ia telah menceritakan kepadaku tentang hal-hal yang dilarang 
serta hal-hal yang dimakruhkan dari hewan kurban, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda sambil berdiri di tengah-tengah kita, 
sementara tanganku lebih pendek dari tangannya, "Empat hal yang 
tidak sah bagi hewan kurban, yaitu hewan yang buta sebelah matanya 
(yang jelas kebutaannya), hewan yang sakit (yang jelas nampak 
. sakitnya), hewan yang pincang (yang nampak jelas kepincangannya) 
dan hewan yang patah kakinya yang tidak mengandung sumsum." Dia 
berkata: Aku berkata: Maka sesungguhnya aku memakruhkan kurang 
umur, cacat pada kuping dan cacat pada tanduk. Beliau bersabda, 
"Apa yang aku makruhkan, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau 


mengharamkannya pada siapapun.” ssi 


3 
o- 30 IG 


Ap 13 OK GE AKB AS cOlis GAS AL ON 


2 - 
0 . So, 9 903 3 0 


NS Ie K3 IPA HI Hala IG PL 


18452. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman berkata: Aku 
mendengar Ubaid bin Fairuz, hamba sahaya dari Bani Syaiban 


481 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18419. 


Musnad Imam Ahmad — 


sesungguhnya ia bertanya kepada Al Barra' bin Azib matang hewan 
kurban...lalu ia mengemukakan hadits. 4"? 


Blah ah BNI IE On 3 HA GX -1Ator 
o - pa or- A Yg g 2 Si .i 0 — 
3 a20 2. - 

AA ea Ja tb Ip DAS Wi, 
AAA ie CA Ye yaa sad P 
18453. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan,ia 
berkata: Abu Ishag berkata: Aku mendengar Al Barra" berkata: 
Sesungguhnya nabi dibawakan baju terbuat dari sutera di mana 
mereka terpesona dengan keelokan dan kehalusan sutera itu, lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Sapu tangan Sa'ad bin Muadz di surga 

lebih utama atau lebih baik dari ini” 8 


-g 
Pt 


Be AP BAL IE TAS Ip Iki AI Ato 


Ja dng die 3 Ni ja A JB nj Gi ed aa IG 
sei "IU DN pu y  yl Yel Ten ol Nae 
en ena Ag LN ear 
h A3 L, Si "J8 Yadi Olla Lag 

18454. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, ia 
berkata: Abu Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra bin Azib berkata: Rasulullah SAW melakukan 
perjanjian dengan penduduk kota Makkah agar meletakkan tiga orang 


dan mereka tidak memasuki kota Makkah kecuali dengan julubban as- 
silah, ia berkata: "Aku bertanya apa yang dimaksud dengan julubban 


“82 Sanadnya shahih. 
183 Sanadnya shahih. Telah disebutkan hadits sejenis pada hadits no. 12163 dan 
13873. 


— Musnad Imam Ahmad 


as-silah?" Beliau menjawab, "Tempat minum dan sesuatu yang ada di 


dalamnya.” Eki 


7 210 


— (lal TA) Pan Ana Up Ka Test —YAL0o0 


La Ja yo ala Ala ae P3) af cal 3 “AA SE 
Ona CJ Ole coy coral LI ku 


18455. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Abu 
Ishag menceritakan kepadaku, dari ar Rabi” bin Al Barra', dari 
ayahnya bahwa Rasulullah SAW apabila kembali, dari bepergian, 
maka Rasulullah SAW mengucapkan, "Orang orang yang kembali, 
orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, kepada 


Tuhan kami, kami memiji.” 18 


o- 2 3 0 Pa 


Ka (Glbwal r!) pa sega tua Land jl Ulas NAN 
DA raba up La Tang Pura FT 1 AT agan JB JB ea 
PN MEN KP AA Me ea 
BS ol J3 ag Gee VI Oikara 
18456. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al Ajlah 


menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu 


484 Janadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (5/303) hadits no. 2698 (Fathul Bari) 
dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: bagaimana menuliskan sesuatu yang 
didamaikan oleh fulan: Abu Daud (2/167) hadits no. 1832 dalam pembahasan 
tentang ibadah haji, bab: orang yang sedang ihram membawa senjata dan hadits 
sejenis pada Imam Muslim (3/1409) hadits no. 1783 dalam pembahasan tentang 
jihad, bab: Perjanjian Hudaibiyah. 

“85 Sanadnya shahih. 

Ar-Rabi' bin Al Barra" adalah soaok perawi yang tsigah dari kalangan tabi'in. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18388. 


Musnad Imam Ahmad — 


kemudian mereka bersalaman kecuali Allah SWT mengampuni 
keduanya sebelum keduanya berpisah.” “6 


0-3 3 o 


5: ea ng £ 0. “ . . Ig 

Ne BI 08 ML UYA or Ul BAL -YALOV 

AS Uning utan IA Aje la ane LA 

26, 9 3 8£ 4 Mann Tea ta BE ati Cut 

DP ST NY 3 JB Kh ia CB JK "JB 
Lean PE SN PES 2, y 3 Pe na P - £ Pa 5 Ad 

8 Ja ag ale Al le Jaan HR JUS) ada 


Pg 
Pata o 


- 8-0 Oo. ss,“ 5 0 - 9 - 9 
Ia CJ ud Tb Ja Sl dls Da 3 AJ 
BAY caan HEM) eren de KANAN PES sontak pa 


ag”. 


Oo 


ar 


| $ 
Ai SO pan pd 

18457. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Daud, ia berkata: Aku bertemu 
dengan Al Barra" bin Azib, lalu ia mengucapkan salam kepadaku 
sekaligus mengambil tanganku dan ia tertawa di hadapanku, ia 
berkata: "Apakah engkau tahu apa yang aku lakukan kepadamu?" Aku 
jawab, "Aku tidak mengetahuinya tetapi aku tidak melihatmu 
melakukan sesuatu kecuali kebaikan." Ia berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW bertemu denganku lalu ia melakukan sesuatu seperti 
yang pernah aku lakukan terhadapmu. Lalu ia bertanya kepadaku 
maka aku katakan seperti apa yang pernah aku katakan kepadaku, lalu 
ia berkata, "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian salah 
satunya mengucapkan salam kepada temannya dan mengambil 
tangannya, di mana ia tidak melakukannya kecuali karena Allah S WT, 


486 Sanadnya hasan karena terdapat Al Ajlah bin Abdullah. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud (4/354 hadits no. 5212) dalam pembahasan tentang 
etika, bab: di dalam hal bersalaman: At-Tirmidzi (5/74) hadits no. 7272 dalam 
pembahasan tentang meminta izin serta Ibnu Majah (2/1220) hadits no. 3703. 


— Musnad Imam Ahmad 


maka keduanya tidak berpisah sampai Allah SWT memberikan 
» 487 


ampunan. 


. Es. 0-3 3 an 


j5 Baal AP ee Bab “. KH -NALOA 
Lg 9 Ka og .. 
Dab pn PA Da 3 YA Ga 
18458. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ajlah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Sesungguhnya 


kalian akan bertemu musuh esok hari, maka syiar kalian adalah haa 
mim,. mereka tidak dapat dikalahkan." 


& 


bs 


— Ia One Ka ai ul HL AtoA 


0, 2 co 


AI BU ob JB aje pb 3 Pa Dea Ka 
ie ae see odds 
AI KA OI JU AN da Ol ep lp An da 

Ke Pa 


18459. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
mengabarkan kepada kami, dari Muslim bin Shubaih, Al A'masy 
berkata: Aku meriwayatkannya dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: 
Ibrahim anak laki-laki, dari Rasulullah SAW wafat di usia enam belas 
bulan dan Rasulullah SAW meminta agar disemayamkan di kawasan 


487 Sanadnya dha'if karena ketidaktahuan Abu Daud dari Al Barra'. Hadits ini 
shahih. Lihat hadits sebelumnya. barangkali telah terjadi perubahan dari Abu Ishag 
kepada Abu Daud atau telah dimasukkan kata “Abu” di dalamnya yang merupakan 
kesalahan. 

“88 Sanadnya hasan. Telah disebutkan hadits sejenis pada hadits no. 16568. 


si Musnad Imam Ahmad — 


Al Bagi” dan beliau bersabda, "Sesungguhnya baginya (putranya) 


orang yang menyusui di surga.” 8 


o- 340315. 3 


23 Sain EA ALA 


- 


2... - 3 - 
5 - .- KAN 18 
SE Cal SP Cah AS « 
5. 5 


Tenan Ba au KR Pe an ea ae AE mena BAN Sai 
—s Al ce AD "JS Il  Habu (id Kama 
KI 3 Kap laba AI o| aa) & Ju S1 cake 

18460. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Barra bin Azib, dari nabi 
SAW sesungguhnya ia bersabda mengenai anak laki-lakinya Ibrahim, 


"Sesungguhnya baginya orang yang menyusui di surga.” 


£ - KE 0 - 3 ai Pe Pa E GG. 
- ... PP NA NE AO Oa ee aa PP - Laga 0 


18461. Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Abu Ishag, dari Al Barra", ia berkata: Nabi SAW apabila 
tidur maka beliau meletakkan tangannya di pipinya kemudian berdoa, 
"Ya Allah jagalah diriku dari siksa-Mu di saat hamba-hamba-Mu di 
bangkitkan." 


AE Aang aa KAU. 0 ee janaa Gio AS Bab — ALT 
N Lana: . . 2 P - £ 5 1 20 P H8 ... 2 
AN Iya) Cal Ckp Isl US :JG AE ni UP aa ep ag 


“89 Sanadnya hasan. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18408 

“X Sanadnya hasan karena terdapat Jabir Al Ju'fi 

“1 Sanadnya shahhih. 

Hadits ini terdapat pada Abu Daud(4/311) hadits no. 5045 dalam pembahasan 
tentang etika, bab: sub abab apa yang diucapkan saat hendak tidur dan At-Tirmidzi 
(5/468) hadits no. 3394 dan ia menganggapnya sebagai hadits hasan. 


— Musnad Imam Ahmad 


— 
G: 
& 
uv 

€ 
LE 
t- 


duda 3 o- 


ad o Na. o 

18462. Wagi” menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit bin Ubaid, dari Yazid bin Al Barra bin 
Azib, ia berkata: Kami apabila melaksanakan shalat di belakang 
Rasulullah SAW dari perkara yang beliau cinta - adalah berada di 
bagian kanannya, ia berkata: Dan aku mendengar beliau bersabda, "Ya 
Tuhanku jagalah diriku, dari siksa-Mu di saat hamba-hambaMu di 
bangkitkan —atau dikumpulkan— Abdullah berkata: ayahku berkata: 
Abu Nw'aim menceritakan hadits dengan sanad dan kandungannya, 
hanya saja ia berkata: Tsabit dari Ibnu Al Barra' dan dari Al Barra'. 12 


Oo» 


F4 3 
'& 


Sp . 53 ja Lg aa 
Na Oo aa at Aa ra “JG je S, Pb up aa 


— 2jb Asisol 33 Ie 8 a As Ang Para Si Sa a 
5 J3 3 an aa Ga Uas War cita Eh Aa 
| SAP AD A2 yaa 
18463. Wagi?' menceritakan kepada kami, Aan Sufyan dan 

Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra bin 
Azib, ia berkata: Kami sedang membicarakan sesungguhnya persiapan 
para sahabat Rasulullah SAW pada perang badar sama dengan 


A5 ea) GIS SALAT 


“92 Sanadnya shahih. . 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (1/492) hadits no. 709 dalam 
pembahasan tentang orang-orang yang bepergian, bab: sunah hukumnya berada di 
bagian kanan Imam. 


Musnad Imam Ahmad — 


persiapan para pasukan Thalut pada perang Jalut, yaitu terdiri dari 315 
yang berhasil melewati sungai, ia berkata: Tidak berhasil melewati 


sungai kecuali orang yang beriman. 23 


- 
9 


“os AN AI Ato. 
5 Blah AP Olah SAS AS) MAh ALA 
UI JL Aye Sabit BR ap) 1JE cie yi el 


OLS taka Ale A1 sita AD S ae AA ab otr Ig 
In IE AI po ASAP IIA WiJB AI ara 
Ne pa ta Ata Goa" Ong Maan Sa 2 2... 
JA ang Ale AI lo Jah J3 AANG 25 3 
SIANG 5 SIA sa 

18464. Wagi” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra”, ia berkata: 
"Tidak sama orang-orang yang berpangku tangan, dari orang-orang 
yang beriman kecuali orang-orang yang memiliki udzur” (Os. An- 
Nisaa' (4J: 95), ia berkata: Ketika ayat ini turun, maka datanglah Amr 
Ummi Maktum kepada nabi dan ia dalam kondisi buta penglihatannya 
berkata: Wahai Rasulullah SAW engkau tidak memerintahkanku 
karena sesungguhnya aku dalam kondisi buta lalu Allah SWT 
menurunkan ayat, "Kecuali orang-orang yang memiliki udzur.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Bawalah kepadaku tulang dengan tinta, 


atau papan dan tinta. si 


198 Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (7/290) hadits no. 3957 (Ff athul Bari) 
dalam pembahasan tentang perang, bab: Persiapan pelaku perang Badar, At- 
Tirmidzi (4/152) hadits no. 1598 dalam pembahasan tentang biografi dan sejenisnya, 
Ibnu Majah (2/944) hadits no. 2828 dalam pembahasan tentang jihad, bab: beberapa 
datasemen. 

“4 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18417. 


— Musnad Imam Ahmad 


EA 3 - 


ee -JU AA op ra ip 


Ha 2 ya SI ee Ie Jo Ai Ipa ai -JG tau 
AG Tp si | ae DP Lol CoA Lp dal 


18465. Wagi” menceritakan kepada kami, Hasan bin Shalih 
menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Adi bin Tsabit, dari Al 
Barra, ia berkata: Aku bertemu dengan pamanku dan bersamanya 
bendera peperangan, lalu aku berkata, "Engkau hendak kemana?" Dia 
menjawab, "Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui seorang 
laki-laki yang menikah dengan isteri dari mendiang ayahnya agar aku 
memukul lehernya atau membunuhnya dan mengambil hartanya.” 


— Sbal Sp ot Bas RS SS ALA 
PA MA IG saj ed 
o- 8-9 0g aa, aan # A 2 A2. 
Sen Ae na, Can Me pan yaa Da aan 
masal Y, mai S5 


18466.  Wagi' menceritakan kepada kami, “Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut lebih 
bagus dalam memakai pakaian merah daripada Rasulullah SAW, di 


“98 Sanadnya shahih. 

Hasan bin Shalih bin Hay seorang yang tsigah dan ahli figh yang populer. As : 
Sadyu adalah A/ Kabir dan namanya adalah Ismail bin Abdurahman bin Abu 
Karimah seorang muhadits yang populer. Ia sosok yang tsigah dan haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim dan baginya terdapat beberapa keraguan. Hadits in 
diriwayatkan oleh Abu Daud (4/157) hadits no. 4457 dalam pembahasan tentang 
pernikahan, bab: mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita 
semuhrim, Ibnu Majah (2/869) hadits no. 2607 dan Ad-Darimi (2/205) hadits no. 
2239. 


Musnad Imam Ahmad — 


mana beliau memiliki rambut yang mengenai dua bahu, kedua 
bahunya lebar dan beliau tidak pendek dan tidak tinggi. sii 


ata 


SA GP Bln Pi ng gi BIS (RS) Bab NALAV 


en ne baby ale AN Jo SI J3 GE JG HE up 
18467. Wagi” menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: 


Rasulullah SAW melakukan peperangan lima belas kali. 


- 


na aa (RS) GIS AIA 
0... Ina Gl ale adi Op) Je AA 


.» 5 s£ ) ngan 

18468. Wagi” menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan 

kepada kami, dari Sa'ad bin Ubaidah , dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW melakukan peperangan lima belas kali.” 


1 GA SP Sk Ge la GAS AS y BAL 5 NAEYA 


: o-£ 3. Aa Gg Tarip Pa 2 y £ ai TAK . o Pan 
AI apr Se bak AN MN Aj ga Sl 
. oreo Esa 
sb LM 13 Kesal 4 - jas Ja dab Usa Sd 
an Ae Y, Ng Aa Ca gal 33 Paw 


“96 Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (6/565) hadits no. 3551 (Fathul Bari) 
dan Imam "Muslim (4/1818) hadits no. 2337 dan telah banyak disebutkan 
sebelumnya. 

“9 Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (8/153) hadits no. 4472 (Fathul Bari). 

“8 Sanadnya shahih. 


—. Musnad Imam Ahmad 


ta 35, AI ai os 2 nat Bad 3 


SA op Ik S5 at Ade 1 Ac JU pra 
18469. Wagi” menceritakan Kenadi kami, Fithr menceritakan 
| kepada kami, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al Barra' bin Azib bahwa 
Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki apabila engkau 
ingin tidur dalam keadaan suci maka berdoalah, "Ya Allah aku telah 
menyerahkan diriku kepada-Mu dan aku menyandarkan punggungku 
kepada-Mu dan aku telah menyerahkan urusanku -kepada-Mu dan 
dalam keadaan senang dan susah kepada-Mu tidak ada tempat 
perlindungan dan tempat keselamatan kecuali kepada-Mu Aku 
beriman dengan kitab-Mu yang telah: Engkau turunkan dan aku 
beriman kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus." Apabila engkau 
'meninggal dunia di malammu ini, maka engkau meninggal dunia 
. dalam kesucian. Apabila engkau memasuki waktu pagi maka engkau 
memasukinya dalam kondisi mendapat kebaikan yang banyak." 
Abdullah berkata: Ayahku berkata: Fithr mendengarnya dari Sa'ad bin 
Ubaidah.” 


AS 


Ap Map aa tnspai RL Wa— —YALV. 


na Ae Pura & Ie as) of HE ANA Ka 

.18470. Wagi' menceritakan kepada kami, Al A'masy telah 

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Barra" 
bin Azib sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah merajam.? ui 


. 


“9 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18424. 
200 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 15089 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa 


-— BS cl ss Ju Kaca RS) o3— —YALVN 


aa ajaa a33 ana JA: Aa 
— di hg EA Ke ba 3 Aa LJE cab 


Aa jab an RS Ju) Aang Kay 1J A65 ch Ka 

18471. Wagi” menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia berkata: Kami telah 
sampai di kawasan Hudaibiyah, yaitu pada sebuah sumur yang telah 
dikuras airnya dan kami berjumlah 114 orang. Dia berkata: dari sumur 
tersebut diambil seember air lalu nabi berkumur dari air yang ada di 
ember tersebut kemudian beliau membuang air kumuran tersebut di 
dalamnya dan berdoa. Dia berkata: Kami telah meriwayatkan dan 


Wagi' berkata: Seratus empat belas. 201 


pt 


Gaal S u Ja Ten Pj Pn) ab —YALVY 
He an dal anna $ SE ep 
DN ME 3 D3 3 MS Ip AN, Sanede 


3 AR Up MEI api JP las AG pi ala dia 


03 20.3 - Lo 3G - 


Ha la LS US LAS Gl di GAS 3 


- 


(Ca 
. 
- 


18472. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia berkata: 
Kami bersarfha Rasulullah SAW dengan seratus empat belas orang 
berada di kawasan Hudaibiyah. Hudaibiyah adalah sebuah sumur yang 


201Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari(6/580) hadits no. 
3577 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang beberapa biografi nabi, bab: tanda- 
tanda kenabian 


— Musnad Imam Ahmad 


telah kami kuras airnya dan kami tidak menyisakan airnya sedikitpun 
di dalamnya lalu hal tersebut kami kemukakan kepada nabi lalu nabi 
duduk di tepian sumur lalu berdoa dengan wadah kemudian ia 
berkumur, dari air yang ada di ember tersebut kemudian ia membuang 
air kumuran tersebut di dalamnya lalu kami meninggalkannya tidak 
jauh, dari tempat tersebut kemudian air keluar untuk kami, kami dan 


para penumpang kami meminum airnya sekehendak kami. 02 


SI Ih gd GP Jaa LP 5 Wak —YALVY 
ai Pe ae KAN 


» 0£ 


Y :Ju hui ui Sa “al Je uda aa Ai Sem 
He Ko IA IS Ja YO Haa oli 

MR) Pe “ga S6 jas Ika ag 

18473. Wagi' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu 

Ishag, ia berkata: Aku mendengar Al Barra' berkata: Seorang laki-laki 

datang kepada nabi, dari kalangan Anshar, yaitu seorang pandai besi 

— lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah SAW aku masuk Islam atau aku 

berperang?" beliau menjawab, "Tidak! Tetapi masuk Islamlah kamu, 

kemudian berperang." Lalu dia pun masuk Islam kemudian ikut 

berperang. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah amal Shalih yang 


kecil tetapi mengandung pahala yang besar. iis 


502 Sanadnya shahih dan hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

303 Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari(6/241) hadits no. 2808 (Fathul Bari) 
dalam pembahasan tentang jihad, bab: amal shalih sebelum berjihad dan Imam 
Muslim (3/1509) hadits no. 1900 dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: 
ditetapkannnya surga untuk orang yang mati syahid. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 30 £ 


Hap en AN On Aj GAS ARV 
ng le Ke & Jae Segi NA yg TU 


P4 
- PAKAN 3 - 9 


CA IE DA LB aa St bh 


Aa 23 : 


18474. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mis'ar 
mengabarkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra' bin 
Azib, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah 
pada shalat Isya di waktu terakhir,yaitu surah At-Tiin. ia berkata: Aku 
tidak mendengar manusia yang memiliki bacaan lebih baik dari nabi 
SAW. 0 


4 0 35. 4 


HA 3 Bas jini Gi Saba Pe SIS NN 

Se Inn Ate Jaa SE NA Taha IU BE 
JA Aa UR Gn ya Sa al as da 
ca Sena SAN PA Jas ca Naga RA Sa 
LA JG JB BAN TE JS :JE Saba BN In 


PN IU No of 


J5 Ten Ing le Ko Jgn) Ola AA Ga ut 
Yen Yg 4 aa TE Kalo, ja YAN oi je AN 
aa Ca NA JG Te dau ta ig Kd Dian 


18475. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra” bin Azib berkata: Saat Rasulullah SAW 
melakukan perjanjian dengan penduduk Hudaibiyah, maka Ali 


504 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18414. 


3669 — Musnad Imam Ahmad 


menulis surat di antara mereka dan ia berkata: Muhammad utusan 
Allah telah menulis surat lalu orang-orang musyrik berkata, 
"Janganlah engkau tulis kata-kata, "Muhammad adalah utusan Allah' 
sekalipun engkau utusan Tuhan, maka kami tidak akan memerangi 
engkau." ia berkata: lalu Nabi bersabda kepada Ali, "Hapuslah." Dia 
berkata: Ali menjawab, "Aku tidak berani menghapusnya." lalu nabi 
yang menghapusnya dengan tangannya sendiri. Dia berkata: Mereka | 
. melakukan perjanjian agar beliau dan para sahabatnya dapat masuk 
selama tiga hari dan mereka tidak memasuki kota Makkah kecuali 
— dengan julban as-silah, ia berkata, "Aku bertanya apa yang dimaksud 
dengan julban as-silah?" beliau menjawab, "Tempat minum dan 


sesuatu yang ada di dalamnya.” 203 


034. 3 


Ab ae jika Opi Ka Naina CAS ALVI 
AA Be La 6 »8 wa Ja os ju Ne dua Gl) 
Sg AG jab Wah al lp at db dee 
ng (AS aa tata NE An IS Ta 1 JL LA oi 
le 1 Jo Ip) MEA Ip banjar HERAN, P3 Ai 
2nd Jt S1) Us adal nah AN eng Kata Aang 
Ia PI bag de II Iyan AP ANA 
LA 8 eka dat JA Ion as ANU 
Jaka en on 
18476. Muhammad ba menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al Barra' berkata: Orang yang pertama kali datang kepada 


208 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18454. 


Musnad Imam Ahmad — 


kami dari kalangan sahabat rasul adalah Mush'ab bin Umair dan Ibnu 
Ummi Maktum, dan mereka membaca Al Our'an untuk orang-orang. 
ia berkata: Kemudian Bilal, Sa'ad dan Ammar bin Yasir datang, lalu 
di susul oleh Umar bin Khaththab bersama dua puluh orang, kemudian 
Rasulullah SAW datang dan aku tidak melihat penduduk kota 
Madinah bergembira sama sekali dengan kedatangan beliau sampai 
para hamba sahaya berkata, "Rasulullah SAW telah datang". Dia 
. berkata: Rasulullah SAW tidak maju ke depan sampai aku membaca 
surah, Al A'laa, yang termasuk surah mufashal. 


- 30 1G. 4 


aan be YG kah Pa Sama tea —NASLVV 


Ta 


TEE UN TN Dead Sean Ata anang 


Ja Parat Taleo UN ES O) -JG aj By Oa | 


Gk PI GAS kel, 0ti2 JB abadi asi, GE 1313 


| 
s 
ui 
Pt 3-0 


-JE3 IA op Pa tra “Jail GAS 2JE 3g 


3. 4 


Jera ya isl End JI alan 


18477. Muhammad bin Ja'far dan Affan keduanya 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ishag, ia berkata: Affan berkata: Dia berkata Abu Ishag 
' mengabarkan kepada kami, dari Al Barra' padahal Abu Ishag tidak 
mendengar hadits, dari Al Barra', ia berkata: Rasulullah SAW 
melewati suatu kaum yang sedang duduk-duduk di jalan lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian terpaksa melakukannya, 
maka carilah hidayah jalan Allah SWT, jawablah salam dan bantulah 


206 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18421. 


— Musnad Imam Ahmad 


— 


orang yang teraniaya." Affan berkata, "Dan bantulah orang yang 
leraniaya” dan Aswad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, 
dari Al Barra' dan ia berkata, "Bantulah orang yang teraniaya” 


Demikian pula Hasan berkata, "Bantulah”, dari Israil. 


Lo. 30395. 4 


Aa Tara Su Nana NS KIR SNNEYA 
3 dia A1 Le Pr San OS JB EI that JB (Ill 


—y dai PA IN S3 Il NI Ja AI ag 
Teen Jera 5 Ba Y, CA Ly aa Ina 
Gn IS Ela gt 3 Idi o LE Cg AE aa 1 ol ls 

A0 - Ao »E 
“9 PP la S R3. An Sa) 15 
| 18478. Muhammad bin Ja far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Al 'Barra' bin Azib berkata: Rasulullah SAW 
memindahkan tanah bersama kami saat perang Ahzab dan terlihat 
tanah pada perutnya yang putih dan ia berdendang: 
' Ya Allah seandainya bukan karena Engkau, maka kami tidak 
mendapat hidayah 
Dan kami juga tidak dapat bersedekah serta tidak dapat 
melaksanakan shalat 
Maka turunkanlah ketenangan kepada kami 
Sesungguhnya keluarga telah merampas hak kita 
Dan barangkali ia berdendang dengan syair lain: 
Sesungguhnya sekumpulan orang telah merampas hak kita 


501 Sanadnya terputus. 

Perawi hadits menjelaskan bahwa hadits ini tidak didengar oleh Abu Ishag dari 
Al Barra' namun ia telah terlebih dahulu bahwa ia mendengarnya, lihat hadits no. 
18395... 


Musnad Imam Ahmad — 


Jikalau demikian, mereka ingin membuat fitnah pada ayah kita 


Dan ia meninggikan suaranya. ja 


- 
- 1D - 


OA ye AI yi GAS dilan GA NALVA 
or- ka 2 y ia 3 2g o£ 2. : " - o ne - us” 0 £ 
—e MI ka Jaa ah JB Ea alus Baal G 
18479. Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishag, dari Al 
Barra' bin Azib, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW saat perang 
Khandak membawa tanah dan ia mengemukakan hadits sejenis. ji 
Ab ia EL 8 data Bk AAA. 
0 - 2: 2. Hana “5 7 « A53 ob .. - Lugu 0 
NA PP EA Ca £ 3 Pa 0 ag “ Ane . 
Kp KBS Mena) Ju ny GIS 
18480. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia. berkata: Abu Ishag menceritakan 
kepada kami, dari Al Barra", ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW 
saat perang Khandak membawa tanah... lalu ia mengemukakan hadits 


TEA 
- sejenis. "" 


Po S0 Ape IL 2 ee ABI AG 
Au aah JI YG (ala) Soea US —YALAN 


SA AB Ab AS G3 KA IE HB yi IP Blah 
2 30 3 0 og . 3 ea x 3 , x Fi 
Goa pa Ol 1g ala SI lo Sy) 


508 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelurnnya pada hadits no. 18422. : 
509 Sanadnya shahih. 
50 Sanadnya shahih 


— Musnad Imam Ahmad 


18481. Muhammad dan Hasyim menceritakan: kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Saat perang Khaibar kami 
mendapatkan daging keledai lalu juru panggil nabi menyeru agar 

menumpahkan priuk-priuk itu. | 


“5 - 


S ja IA Kit 5 al die jk 2 y Pura 5 Aa 


Fe 
Mer ik 


18482. Syu'bah menceritakan Aan ka dari Adi bin 
Tsabit Al Barra' bin Azib, dari nabi SAW... hadits sejenisnya. 
Abdullah berkata: Ayahku dan Ibnu Ja'far berkata di dalam hadits ini 
ia berkata: Aku mendengar Al Barra" dan Ibnu Abu Aufa. ? 


o- 30 15. 3 Pena 


Mg Aa Ip AR EA ha SA Sauna Cod —YALAY 
or IX B0... 2: p | 
Ta AA gp an ip 

A2? s ae Tn Ta aa 


Pa 
.. - La 


3. 
pig sa BA AA PAN UP DIA cabang) 


18483. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ilagah bin Martsad berkata: 
dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al Barra' bin Azib, dari nabi SAW, ia 
berkata: Nabi SAW mengemukakan tentang -siksa kubur, beliau 
bersabda, "Ditanyakan kepadanya, 'siapa tuhanmu?' lalu ia menjawab, 
'Allah Tuhanku dan nabiku Muhammad SAW"' dan itu adalah makna 


0 Sanadnya Shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17788. 
312 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


firman Allah SWT, "Allah SWT mengokohkan orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan duniawi, 
(Es. Ibrahim (14: 27), yaitu terhadap muslim itu. 

— SAE EGA Kinta H3 Ian AS NAKAL 


8 0 -— 


A Her 2 e £i ag aa 5 Aa Ban 2 


- - 0 - ar 2 k. 3 20oEr 02. -o£ 
CA Nae Ta Kama ala “J3 JB. st Ga 


18484. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, ia berkata: 
Aku mendengar “Al Barra” bin Azib menceritakan hadits 
sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW atau ia berkata: dari 
Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda pada orang Anshar, "Tidak. 
akan mencintai mereka kecuali orang beriman dan tidak membenci 
mereka kecuali orang munafik. Barangsiapa mencintai mereka, maka 
Allah SWT mencintainya dan barangsiapa yang membenci mereka, 
maka Allah SWT membencinya.” Ia berkata: Aku berkata kepadanya 
Engkau telah mendengarnya dari Al Barra"? Dia menjawab: Hanya 
kepadakulah ia menceritakan hadits. 2a 


513 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18393. 
514 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18411 


— Musnad Imam Ahmad 


0 IS. 3 


ne pai aa Ujian Gp ISA GS AMA 
ng Dea die Ke Ki dang Can adu Seru 
TE AS Ogah yag MN Je de 1 Dual 


18485. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al 
Barra', ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW membawa Al Hasan 
bin Ali RA di atas pundaknya dan beliau berdoa, "Ya Allah 


Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia.” 


035. 4 


pg gp dad Ga Ujian Op ISA EMS NAN 


SA SAP an (A6 Cab hat an 


& ee ia The Malah co ada "AG Ga Jb 


ES Ol al TA ie PPn SPA AA 
18486. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Ar-Rukain, ia 
berkata: Aku mendengar Adi bin Tsabit menceritakan kepada kami, 
dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Kami berpapasan dengan orang- 
orang yang sedang berangkat lalu kalian berkata: Mereka menjawab: 
Rasulullah SAW mengutus kami untuk menemui seorang laki-laki 
yang menikah dengan isteri mendiang ayahnya agar kami 
membunuhnya. ”'8 


'$ Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18412. 

516 Sanadnya hasan. 

Ar-Rabi' bin Rakin “dianggap tsigah oleh Ibn Hibban dan An-Nasa'i 
mendahaifkannya serta mereka berbeda pendapat di dalamnya. Hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18465. 


Musnad Imam Ahmad aa 


- ee o - .. 8 0.8.» £ so Pa 
PAN Ui GAP YP EK Upi (esa SAS — YA AV 


Ine 


BRA Kh apR GI Fb gg BE AA 
Pa Teen LIA alah ale DL 


2 0 £E?£ Pa 3 E Eee, - Se. 2 or 
D —! ol EA “daa IA cg Ja SI -JG Teka ale 


3.33 


18487. Husyaim menceritakan kepada kami, Asy'ats 
mengabarkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Pamanku Al Harits bin Amr 
berpapasan denganku dan bersamanya bendera yang telah diikatkan 
oleh nabi kepadanya, lalu aku berkata kepadanya, "wahai paman, 
kemana nabi SAW mengutusmu?" Dia menjawab, "Rasulullah SAW 
mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikah dengan 

“isteri mendiang ayahnya, beliau memerintahkanku agar aku memukul 
lehernya." 1 


PB At SP EN VA eelaa SAS YAAA 
a .- si 5 LA 
Iko AI Iya de al bp3 3 Ud 0 JB Ss 2 


SA pa sea Uban Ola 

18488. Husyaim menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan penduduk 
kota Makkah agar tidak boleh siapapun dari sahabat nabi memasuki 
kota Makkah kecuali dengan membawa senjata, kecuali senjata yang 
ada di dalam wadah air (maksud senjata disini adalah tempat air 


minum).” 28 


?17 Sanadnya shahih seperti hadits sebelumnya. 


518 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18454. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ja SI GP ana UP ega yP kasa EA —YALAA 

a PA 8. ng A 3 2 3 An ae .. « Pn 2... . 

3 Calag dala Ai le Jam Hala Up 11 US JB ye 

SES Mn) Ab eyito 

18489. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Awwam, 

dari Urwah, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Kami apabila 

melaksanakan shalat di belakang Rasulullah SAW, maka kami 

meluruskan shaf-shaf sampai apabila beliau sujud, maka kami ikut 

bersujud. ”'? 

| da. 6 LoL Do135 8. 

am Ig 3e Kab ba— Kao up Sapa Lol —YALA 


P3 
-. 3 0 — 


HS OA ata JB Aa Gi at "IS Gi gg 


—m 


PAN IN Dsn alan wong BAG 5 
aa le Il AJ Ht 1 Tb GS ia 

Ata 136 met ui aa TA ain oil SA mau 
PA Ie ia 
18490. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Abu Ziyad, ia 
— berkata: Aku mendengar Abu Laila, ia berkata: Aku mendengar Al 
Barra' menyampaikan hadits pada suatu kaum, di antara mereka 
terdapat Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda kepada orang Anshar, "Sesungguhnya kalian akan bertemu 
setelahku dengan kondisi egoistis." Mereka berkata, "Maka apa yang 
engkau perintahkan kepada kami?" beliau menjawab, "Bersabarlah 


sampai kalian bertemu denganku di telaga.” 2 


519 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18426. 
“20 Sanadnya Shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16422. 


Musnad Imam Ahmad — 


- K op Oka 2 2 wa TA BA —NALAN 


NA aa Maka Ea Sen 


18491. Hasyim incest kepada kami, Laits AN 
kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari 
Abu Busrah, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Aku bepergian 
dengan nabi Muhammad SAW delapan belas kali, maka aku tidak 
melihatnya meninggalkan shalat dua rakaat sebelum dhuhur. 2 


aa Pt 


€ jas ya Pr alam 3 NG Psi Ka (ala Wa— —1ALAY 
LG Lam dag EA Lo AI Ir BS SEA 


Aas Gb 3 IP J8 AS 3 da 
Ia Sp aing die Io MI IG 3 EN) LI anu 
Ie Ips NP GA AG daki 3 Ui « aa 
Bat us dat ya sub LIS ld JG ada HE 


Taneja kar dfapa bass ug 
Ah La AN UE oa da OA 2 Jua LS Ca 2 ebi 
PN NG :JG SA Ea Hp pi Ca Ah Aas 20 


N9 Dpr 


521 Sanadnya hasan. Abu Busrah An-Nakha'i Al Kufi diterima haditsnya dan 
karena terdapat Al-Laits bin Abu Sulaim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari (3/48) hadits no.1165 (Fathul Bari), Imam Muslim (1/504) hadits no. 729, 
Abu Daud (2/23) hadits no. (1269) dan At-Tirmidzi (2/290) serta ia menilainya 
Shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


18492. Hasyim menceritakan kepada kami, Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Yunus, dari Al Barra', 
ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW di dalam suatu perjalanan 
lalu kami tiba di sumur Dzimmah, yaitu sumur yang memiliki 
persedian air sedikit, ia berkata: Di sumur tersebut singgah enam 
orang dan aku adalah orang yang keenam ingin menciduk air, lalu 
dijulurkan kepada kami sebuah ember, ia berkata: sementara 
Rasulullah SAW berada di samping sumur. Kami mengisi separuh 
ember atau mendekati dua pertiganya kemudian aku mengangkatnya 
kepada Rasulullah SAW. Al Barra" berkata: Aku hampir membawa 
wadahku, tetapi apakah aku akan mendapat air sedikit saja untuk 
tenggorokanku, tetapi ternyata tidak aku jumpai. Kemudian aku 
mengangkat ember tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu ia 
mencelupkan tangannya di dalamnya dan berkata: Apa saja yang 
dikehendaki oleh Allah diucapkan oleh nabi, lalu ember dan isinya 
dikembalikan kepada kita. Dia berkata: Maka aku telah melihat salah 
seorang dari kita mengeluarkan baju karena takut tenggelam. Dia 
berkata: Kemudian mengalir, yaitu air mengalir menjadi sungai. "2 


Te Ya Set An Hah EA, -YALAY 


Bintan Sy Ke Ip SIA yi 
18493. Hudbah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al 


Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari 


Yunus, dari Al Barra' hadits sejenis. Dia berkata: Di dalamnya juga 


terdapat kata: menciduk air. 2 


52 Sanadnya shahih. 

Yunus adalah Ibnu Ubaid. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits 
no. 18471. 

8 Sanadnya shahih seperti hadits sebelumnya. Hudbah adalah Ibnu Khalid. ia 
adalah sosok yang tsigah dan utama Haditsnya terdapat pada Imam Al Bukhari- 
Muslim. 


Musnad Imam Ahmad — 


o- 340 35. 3 -a 


Ap dal Haa Al IS Gyi Naba en NOS YAA 
aa : ga ala Sl Ko Al dya) & eng JB an g (Gal, 
2 je YA XS Hy NA Hare 
18494. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra', ia 
berkata: Rasulullah SAW melakukan peperangan lima belas kali. 
Sementara Aku dan Abdullah bin Umar sebaya. 


PE AN eng tar G3 PA Ei5 At A0 


4 0. 0 - 


An Jo AN yi AA yP SALA gi Ika Gp one 
oa alis Je ws A3 IS SI db dgn, 
- LI, On SA nh OW) en Ah aa 3 

Ma Ma en, AR aa on) 
pan dada sad og Ke g: MIA OT 


18495. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Fudhail, 
. yaitu Ibnu Iyadh menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad 
bin Ubaidah, dari Al Barra' bin Azib , dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, "Apabila engkau ingin tidur, maka berwudhulah dan 
berbaringlah pada bagian kananmu dan. ucapkanlah, 'Ya Allah aku 
telah menyerahkan wajahku kepada-Mu dan aku telah menyerahkan 
urusanku kepada-Mu dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu 
dalam keadaan senang dan susah kepada-Mu tidak ada tempat 
perlindungan" dan tempat keselamatan kecuali kepada-Mu, aku 
beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku 


528 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18468. 


— Musnad Imam Ahmad 


beriman kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus.' Apabila engkau 
meninggal dunia, maka engkau meninggal dunia dalam kondisi suci." 


9 


ea A en en BL S3 IP KIS AAN 


 » 


cola 0 oa 2 SAT gp Ak 5 toyaka jp OA Hara 


ag 


JL ARE an Saksi :JE3 Ga Ha 5,3 J8, 
sai BA LN : LA ag da da 3 AS 
Jalu ea UE Y :J6 ya p3 “ada 


18496. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Mubarak mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada 
kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah... Dia mengemukakan 
hadits dengan sanad dan kandungannya dan beliau bersabda, "Maka 
berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat" dan beliau bersabda, 
"Jadikanlah hal tersebut bagian akhir dari apa yang engkau 
ucapkan." Dia berkata: Maka aku mengulanginya pada nabi. Ketika 
aku sampai pada kalimat 'maka aku beriman kepada kitab-Mu yang 
Engkau telah turunkan.' Aku berkata 'Dan dengan rasul-Mu', Beliau 
pun meralatnya, "Tidak!, (tapi) Dan dengan nabi-Mu yang Engkau 


utus. adi 


Pap 0 Pa 


HA yA 33 Wa Ka Dea Nik 
ia AT LG desa Lag ae 


“18497. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin 
Azib, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW 


ii Sanadnya shahih. Hadits ini bentuk lain dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


lalu ia bertanya tentang Kalalah, Nabi bersabda, "Cukup Ssi ayat 
tentang musim panas (surah An-Nisaa).” 2 


GA 2 Ja BIS ST 23 Li WI NALAA 
Ang ea Ko Ip 5 JB IE Gp Ap BE 
j 3:36 MA oa 


Je— | 6 d ala ory Y Ii Ol 
KAN Ta ng AI hang 
“18498. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW berpapasan dengan majlis orang-orang 
Anshar, ia berkata, "Apabila kalian terpaksa duduk-duduk maka 


tunjukilah hidayah jalan Allah, jawablah salam dan tolonglah orang 


yang dizhalimi.” 2 


Bg Pa Oa oa se! HI BIL —IALAA 
5 ai 23 PEN NAN LE Yi Pd ye 
PA Aa dpat Eh Aoa LA ita at 
AI BA aa IRI JB aga RI LS JS — 
J3 aa Sai Dp FS eh da Ia Aa 
Oral IG PSN Di» EA 
18499. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair 


menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Seorang laki-laki membaca surah Al Kahfi di rumahnya dan 


“8 Sanadnya shahih. Telah disebutkan dengan banyak redaksi sebelumnya dari 
hadits Umar. 
2 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18418. 


— Musnad Imam Ahmad 


di sisinya terdapat kuda yang diikat dengan tali sampai ia diselimuti 
oleh awan kemudian awan itu mendekat dan mendekat sampai 
kudanya merasa takut dan lari darinya. Laki-laki itu berkata, "Aku 
. merasa aneh dengan hal tersebut. Di pagi hari ia mendatangi nabi lalu 
ja mengemukkan dan menceritakan kepada beliau." Nabi bersabda, 
"Itulah ketenangan yang diturunkan kepada Al Our 'an." ui 


IS - ea 


Jaa Ka YG ak G GT ap PU BAL AO. 


ag ala Ae Sd Net ek adu SA jp Bl Pia 
al 6 YG ed Ji sd SN Test J6 aa 
Pee DNAN La 


18500. Yahya bin Adam dan Abu Ahmad Meneaakaa 
- kepada kami, keduanya berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ishag, dari Al Barra', ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada 
nabi, dari seorang pandai besi lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah 
SAW aku berperang atau aku masuk Islam?" beliau bersabda, "Tidak! 
Tetapi masuk Islamlah kamu kemudian berperang." Lalu ia masuk 
Islam kemudian berperang dan terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, 
"Ini adalah amal shalih yang kecil tetapi mengandung pahala yang 


besar.” 2 


Pee 3 303. 0 - 


ae Be B3 sean (aga Up ye Lil A0. | 
Ing lea Ko MI Ja JB se YA oi (Gaal 


2-3 90 y - 0s 0. 


AA pesan Gp AS S5 Ting US saat &: BU le 


"28 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18418. 
529 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18473. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 200 T o? PA 23 si " 7, sa #$ .. 0 ag. 
— Ag 3 Cell Kiba UAN, ol :J83 bapa 1) 
Ge IA co Cl 03 Ar of 52 T Pa : £ Magi 0 tsor ” o? 
PNG MAU GAN Se Uh UST 01) AKI Ji 
MEA Aa Tara Mi o£ Y - TS Le ERA NM OA 0? 
HP Odafay UII ih) AI, UB J8 AG 1G ASI Jai 


Ao. Baso 


Se ee ea la ea Jai | 
Hoa ab GEN Sabda HA TA Tah HA dh Sa 
He Ae AI Ipa SI IE And IR An ie 5 
ar aa Ip Sha cd 33 Ar, Ya Hang 
AI HA gih UI dina ii SG ea jo 
GA mi lea Io ra Bb eh 
ia AI RIAS 363 Sae Iitob S5 
KA Gaga HAL Tani di FI AS ja Ga Cal eat) 
AA Ya Pakan OI di takan yA Ia Mp Tnotg 
(3 pn Ol mag ALE AI lp Si dsn AS EN NIAS Yel 
— di Tar 2 2 ya) d S3 Pj a ya du 
Eid ee Je jai 5 Kabasdi HI Ya Sd CAS 2 
SIA IG Ol Ka Ab LS AAA NG UI 1 ja 
CA Anak Je TS LAN Ora Ae EA 
Ya & 0 yo SI Nee Nya Uu R3 2 dls Bagi 
Jk ja ya Ja Ja ar Taha IP 35 Up Ada 


Ne Maa Pa RA Dn KA Ea ane Tata 3 1 Li gg 
ng cal Jgn GNU Sai pmi VI ella Ae DI Gale MI Iya) 


— Musnad Imam Ahmad 


2. P - ... —.. - ph. 3 3 
SV ab SA Nae Jah Se nd IG Ri 
IN Ip UNJ and Velg ale 1 So AI Jp) J3 

Ka Kn Dn Ne Mn NN, 
SI SAN EVA AN 2 SI 

18501. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan. kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami 
sesungguhnya Al Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah pada perang 
Uhud memerintahkan sesuatu pada para pemanah dan mereka 
berjumlah lima puluh laki-laki, di antaranya Abdullah bin Jubair, ia 
berkata: Rasulullah SAW memposisikan mereka pada suatu tempat 
dan nabi bersabda, "Apabila kalian melihat kami, dipatuk oleh 
burung, maka kalian jangan beranjak sampai aku mengirim utusan 
kepada kalian dan apabila kalian melihat kami lalu kami berhadapan 
dengan musuh dan kami memijakkan kaki pada mereka, Maka 
janganlah kalian beranjak sampai aku mengutus utusan pada kalian." 
Dia berkata: Maka mereka dapat mengalahkan musuh. 

Ia (perawi) berkata: Demi Allah aku telah melihat kaum 
wanita mengalami kesulitan di atas gunung dan telah nampak betis 
serta gelang kaki mereka dalam kondisi pakaian mereka terangkat. 
Para sahabat Abdullah bin Jubair berkata: "Ghanimah wahai kaum, 
para sahabat kalian telah nampak, lalu apa lagi yang kalian tunggu?" 
Abdulah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa apa yang pernah 
diucapkan oleh Rasulullah SAW?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya 
kami demi Allah akan datang pada orang-orang tersebut dan kami 
akan mendapatkan harta ghanimah." Ketika para sahabat mendatangi 
mereka, ternyata mereka telah berpaling, mereka pun mengalami 
kekalahan. Itulah yang diajak oleh rasul kepada mereka pada yang 
lainnya. Maka tidak ada yang tersisa bersama Rasulullah kecuali dua 
belas orang saja. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada 
perang Badar mendapatkan 147 tawanan dan menewaskan 70 orang 


j 


-. 


dari pihak musyrik. 


Musnad Imam Ahmad. — 


Abu Sufyan berkata, "Apakah dalam kaum tersebut terdapat 
Muhammad? Apakah dalam kaum tersebut terdapat Muhammad? 
Apakah di dalam kaum tersebut terdapat Muhammad?" Diucapkan 
Sebanyak tiga kali, lalu Rasulullah SAW melarang untuk 
menjawabnya. 

Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi, "Apakah dalam kaum 
tersebut terdapat Ibnu Abu Ouhafah? Apakah dalam kaum tersebut 
terdapat Ibnu Abu Guhafah? Apakah dalam kaum tersebut terdapat 
Ibnul Khaththab? Apakah dalam kaum tersebut terdapat Ibnul 
Khaththab?" Kemudian ia menghadap kepada teman-temannya yang 
lain, dan berkata, "Mereka telah terbunuh, kalian telah menghabisi 
mereka." 

Umar tidak bisa menahan diri dan berkata, "Engkau 
berbohong, Demi Allah wahai musuh-musuh Allah sesungguhnya 
orang-orang yang engkau sebut tadi masih hidup semuanya dan masih 
tersisa orang yang akan menyakitimu." 

Sufyan pun berkata, "Hari ini adalah balasan perang Badar dan 
perang merupakan perlombaan. Sesungguhnya kalian akan merasakan 
mutilasi yang tidak pernah aku perintahkan dengannya dan engkau 
tidak akan menyakitiku." Kemudian Sufyan berteriak, "Hidup hubal, 
hidup hubal". Rasululah SAW bersabda, "Tidakkah kalian Jawab." 
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW dengan apa kita 
menjawabnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Teriakanlah Allah Dzat 
yang Maha Tinggi dan Maha Luhur." Sufyan berkata, "Sesungguhnya 
tuhan Uzza bersama kami dan tidak bersama kalian." Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidakkah kalian jawab." Para sahabat berkata, "Wahai 
Rasulullah SAW dengan apa kami menjawabnya?" Nabi SAW 
bersabda, "Ucapkanlah Allah adalah Pelindung kami dan tidak ada 
pelindung bagi kalian.” 8 


530 Sanadnya shahih. Imam Al Bukhari telah meriwayatkan hadits (6/162) hadits 
no. 3039 (Fathul Bari) dalam pembahasan tentang jihad, bab: Pertikaian yang 
dimakruhkan. 


— Musnad Imam Ahmad 


AA Es La Es Kena 5 ma 2 El ho. 
ALA pat gn ed Ja 35 ot Leaa 
Aa TA ra Ta B3 5 cab Kam t: (tele As Kasi i5 
18502. Hasan bin Musa mienderakan Bebsaa kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abu Balaj Yahya bin Abu Sulaim 
menceritakan kepada kami, ia berkata Abul Hakam Ali Al Bashri 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bahr, dari Al Barra', bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja dua orang muslim yang 
bertemu kemudian salah seorang dari keduanya mengambil tangan 
temanya (bersalaman) kemudian memuji kepada Allah lalu keduanya 
berpisah maka tidak ada di antara keduanya kesalahan lagi." 2 


£ LI. 
27 9 2 Io Jo £ 


“8 GR Dak anda Diah SI AO Y 


Oa de 2 Io Ph Call J6 NA gp Bb Pi) 
3. 010 38 Pena Te 


en Pa NN Tp Gadai da La Lai daa Sp 
Jp JB 3: Ads Mia tea Ta de Ai Pena Jus 
AE £ LX 0 0. 

18503. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil atau 

— perawi yang lainnya mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari 
Al Barra', ia berkata: Nabi diberi hadiah berupa baju terbuat dari 


sutera, lalu kami menyentuhnya dan terpesona dan kami berkata: 
"Kami tidak pernah melihat baju yang lebih elok dan halus dari ini." 


53! Sanadnya dha'if karena terdapat Abu Bakar. Hadits ini telah disebutkan pada 
hadits no. 18456 dan ia adalah hadits shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sapu tangan Sa'ad bin Muadz di 
surga lebih lebih baik atau lebih lembut dari ini.” "2 


LP Ye 33 90 & o- E Kg - e ae Pa  - 
9 Sy yi IE yh JB takan 1 TB CI Ao 
i PP 2 £. o - 23 0oJo- ai 4 0 3 ac Ia | an "2d 
HA P0 Sean Oh GP al 3 AE Hi dana La 
, 2 3. H - 2 ai Cam 3. — Tit 212 . ma? 
an “ La 


o AR Lo Ll TAS - z0 aa or NX 2 | 
PN OS Ga ai Sin Ui alan dia 


AO GUA Ai Jupe Std Aa aa ba bla 
SA Ja bi, obb3 LM 5. 
18504. Gutaibah bin Sa'ad menceritakan kepada kami- Abu 
Abdurrahman berkata dan ia menulis hadits ini kepada Outaibah, 
Abtsar bin Gasim menceritakan kepada kami, dari Bard saudara laki- 
laki, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Al Musayyab bin Rafi”, ia 
berkata: Aku mendengar Al Barra' bin Azib berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa mengantar jenazah sampai ia melaksanakan 
shalat jenazah maka baginya pahalanya sebesar satu girath (baca: 
satu gunung uhud) dan barangsiapa mengantar jenazah sampai ia 
dikubur, maka baginya pahala sebesar dua gunung uhud dan satu 
girath sama dengan sebesar gunung uhud.” 8 


SI Ay Il Sy ALI XS pl Ju -? —1NAo 4 


o o- o- 4 T 0 Ao 5 5. S - 0. £. 8 . 2 
Ia ye Aa) Pil me u pr ka YG « yara mf Sa 


Ba Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18453. 

23 Sanadnya shahih. 'Abtsar bin Al Gasim Az-Zabidi adalah sosok yang tsigah 
dan haditsnya terdapat pada sekelompok para ulama hadits. Demikian pula dengan 
Bard bin Abu Ziyad yang persis sama. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 
16742. 


— Musnad Imam Ahmad 


j 


PDA ani LI PM Ayi ai 
5 j ' | " " ' 3 P aa . Te 

| yu. log ads An) 

18504. $ - Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami dan 


Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi dan Abu Ma'mar menceritakan hadts 
kepada kami keduanya berkata, Absyar bin Oasim menceritakan 
kepada kami, dari Abu Zubaid, dari Bard saudara laki-laki, dari Yazid 
bin Abu Ziyad, dari Al Musayyab bin Rafi”, dari Al Barra', dari nabi 


SAW... hadits sejenis. 


NN NN Se ata SK 

Bor Ja 5 AN pl GAS JB OLS KH —1Ao 0 
In BP INN ep aa 
ato ot Pn be: 211 1 er Dug #3 AN 25, BB PA ena 
allaaeb AAS MG LI Celta Ale ea Kaban Ga IAI 


.—k "I De 5 Samlomd lom Ceko ha @aanbored 3 CA Koma 1 aa ag 
NA OB MA 

18505. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Awanah, dari Hilal bin Abu Humaid, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Aku melirik shalat yang 
dilakukan bersama Rasulullah SAW, maka aku menjumpai berdirinya, 
ruku'nya, itidalnya setelah ruku', sujudnya, duduknya di antara dua 
sujud, duduknya antara salam dan selesai (duduk rakaat kedua), semua 


itu sama lama waktunya. ”” 


584 Sanadnya shahih. Ia seperti hadits sebelumnya tetapi ia merupakan Zawaid 
Abdullah. 
535 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18431. 


Musnad Imam Ahmad 2 


35 0.3 Pa 


Pa an EU Tua Bb kon 


ena ad sr 5) Ui Ca 

18506. Affan menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, Iyadh menceritakan kepada kami, dari Al 
Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 


engkau melakukan sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu 
» 536 


Man 
- 
ads ah 


dan angkatlah kedua sikumu. 


Buah AP LA BIS GT II CIK A0. 


tx, 9 FN 05 X, 3 y P3 AL Ab 2... 3 2 Pe. Pe 
Ke Ne ag nang 
0. Oo Pa . 0 


“3 ol :JE3 ME EU AN SE mi al 
Se 3 Aa YP AB ag 6 alih Giban 2215, Yi 
Aa emaaRENaa 3 Ap JG 
(Sanksi TA HS IA apa 


Agar) ja) aan La ang Da Uya memar NA 

18507. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Barra' bin Azib, ia 
berkata: Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Zubair sebagai 
komandan pasukan pemanah -dan mereka berjumlah lima puluh laki- 
laki- saat perang Uhud, ia berkata, "Apabila kalian melihat musuh dan 
melihat burung yang akan menyambar kita, maka janganlah kalian 
beranjak." Tatkala mereka melihat harta ghanimah, maka mereka 
berkata, "Kalian harus mengambil harta ghanimah," Lalu Abdullah 


53 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18402 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian 
beranjak' sahabat yang lain juga berkata yang sama, lalu turunlah ayat, 
. "Dan kalian melanggar setelah Allah SWT memperlihatkan kepada 
kalian sesuatu yang kalian cintai.” (Os. Aali 'Imraan (3J: 152). Ia 
berkata: Kalian melanggar Rasulullah SAW setelah Allah SWT 
memperlihatkan kepada kalian harta ghanimah dan kekalahan 


musuh.” 


saga , pe pete ds ia LP Jeena C2 LikowA 
sa and Li dangan Hn nata Ma YEL AI 
Pa wap 4 


SI Jo HA AS 2 gi aa gp NA 
ban He “JS Jelasu jai 3| lag ala Ke 
AA ek lb An Jie Ips js - JG Bp 3 Je Ja 


Pa 
£ 0 9s 


SE IG ae II IN EPA MA AI 
3 2 - e£ o- 

Wany Da SAN JI KA mua le 
Seb Pal J Il ld Ula 

18508. Abu Abdurrahman Al Mugri' dan Husain bin 
Muhammad Al Ma'na menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Raja' Abdullah bin Wagid Al Harawi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Malik, dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: 
Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW 


melihat sekelompok orang lalu beliau bersabda, "Untuk apa mereka 
berkumpul?" Dijawab, "(mereka berkumpul) pada kuburan yang 


Tn Sanadnya shahih. 

Hadits ini terdapat pada Imam Al Bukhari (6/126) hadits no. 3039 (Fathul Bari) 
dalam pembahasan tentang jihad, bab: sesuatu yang dimakruhkan dari pertikaian dan 
Abu Daud (3/15) hadits no. 2662. 


Musnad Imam Ahmad — | 


mereka gali." Dia (perawi) berkata: Rasulullah SAW merasa khawatir 
dan beliau segera berada di hadapan para sahabatnya sampai tiba di 
kuburan, lalu beliau berlutut. Dia (perawi) berkata: Aku pun 
menghadapkanya di depan beliau agar beliau melihat apa yang ia 
perbuat, beliau pun menangis sampai air matanya membasahi tanah 
kemudian beliau menghadap ke kami, beliau, "Wahai saudara- 
saudaraku terhadap hari seperti ini, maka bersiap-siaplah kalian.” $ 


IG. 9 


Tnea sela) Pi Ka LN A8 WA— —1A0.4 
AN 1 Ken an SA eh Jb Ke AA 


Oi la II Ke AN UE HL Eu AN On 
ah Gg Ang dl Jo AI IA Ke LAS sr Ja 
Dp SE Tia NN Da EK Manar 
pai 3 da) P3 Sh 3 ki Bata Hi 3 j3 5 


Le Ih DA Hb Emi og al 3 JA una | 133 db ah 3 
Mn ne er Jb at pasa ia 


3 2. 


4 AN Or AN SA 3 Ig UE PAP 9 4 ae KAA 7 
Jaw) Ju Lo nd ol sn HS da el OS -JU Aa 
MAN Te Vegan sa de ae & 
18509. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu 
Raja menceritakan kepada kami, Muhammad bin Malik menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku melihat pada Al Barra" sebuah cincin 


22 Sanadnya shahih. 


Muhammad bin Malik dikatakan ia tidak mendengar Al Barra' sebagaimana Al 
Bushairi berkata. Lihat Sunan Ibnu Majah (2/1403) hadits no. 4195 dalam 
pembahasan tentang juhud, bab: kesedihan dan tangisan. Tetapi ia menjelaskan 
pendengaran hadits dan ia menceritakan penglihatan kepadanya sebagaimana hadits 
berikut. 


— Musnad Imam Ahmad 


' emas dan orang-orang berkata kepadanya "Mengapa engkau 
menggunakan cincin dari emas ini padahal Rasulullah SAW telah 
melarangnya." Al Barra' berkata, "Ketika kami sedang berada di sisi 
Rasulullah SAW dan dihadapannya terdapat harta ghanimah yang 
sedang beliau bagikan, yaitu berupa tawanan perang. dan perkakas 
rumah tangga, Rasulullah SAW membaginya sampai tersisa cincin 
emas, kemudian beliau mengangkat pandangan matanya melihat 
kepada para sahabatnya kemudian beliau menundukkannya, lalu 
mengangkat pandangan matanya melihat kembali mereka, kemudian 
menundukkan kepala kemudian beliau mengangkat pandangannya lalu 
melihat mereka kemudian bersabda, "Wahai Barra" lalu aku 
memandanginya sampai aku duduk di hadapannya, lalu Rasulullah 
SAW mengambil cincin tersebut dan menggenggamnya di atas 
kumpulanku, kemudian beliau bersabda, "Ambilah dan pakailah apa 
yang telah dipakaikan oleh Allah SWT dan rasul-Nya kepadamu." 

Al Barra" berkata, "Bagaimana engkau memerintahkanku 
untuk menanggalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah 
SAW, yaitu sabdanya, 'Pakailah apa yang telah dipakaikan oleh Allah 


dan rasul-Nya'" Si 


“ 2 
2 AD - 


AI AA pes UK A1, 
Dia LA tega gl Gi KO ata JB tia 
Lan UE cdi SLS 2JE bei 5) OS Ta la Io | 
BIL PE Sp AI ia 3 Ma Ha JG IN IN, EL 


dj aa Gani padi 


589 Sanadnya shahih. Muhammad bin Malik di sini menjelaskan pendengarannya 
dari Al Barra' dan ia adalah perawi tsigah dan Ibnu Hibban serta Abu Hatim 
menilainya tsigah. Demikianlah menurut Al Haitsami (5/151).. 


Musnad Imam Ahmad — 


18510. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abussafar, dia berkata: 
saya mendengar Abu Bakar bin Abu Musa menceritakan, dari Al 
Bara' bahwa, apabila Nabi SAW bangun tidur, maka beliau membaca 
doa, "AI hamdulillahil ladzii ahyanaa ba'da ma amaatanaa wailaihin 
nusyuur (Segala puji bagi AllAh yang telah menghidupkan kami dan 
kepada-Nya kami kembali)." Syu'bah berkata: Seperti ini, atau yang 
semakna dengan ini. Dan jika beliau hendak tidur, maka beliau 
membaca, "Allaahumma bismika ahyaa wa bismika amuutu (Ya Allah 
dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati)." 20 


AK Kara AE 3 AG BAL AON 
YP BEA Ta Pe DA BA aa 0 £ aa 5 
Al J7 OS JB EA IAI AS Elena pl SAS ah 
| na sa SE PN an ata AN 3 
ASN AI IE damai pelay MIE MI lo 
18511. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Al 
Husain yakni Ibnu Wagid menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
“menceritakan kepada kami, Al Bara” bin Azib menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW sujud dengan meletakkan 

— kedua telapak tangannya.”"! 


B3 202 43 5 


do 8 LP "JB SE 2) » 63 yana Na eka 
(3 Pa 21003 £ Pn Bae) 2 c-0 . 9 3 en or 4 apn 
I— AS) Ih Ud hp WAR aan (elang tele Al lo 


N 3 IA 


540 Sanadnya shahih. 

Hadits ini masyhur. HR. Al Bukhari (8/85), cet. Asy-Sya'b. pembahasan tentang 
doa mau tidur, Muslim (4/2083), pembahsan tentang dzikir, bab: Doa mau tidur. 

54! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18402. 


— Musnad Imam Ahmad 


18512. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

| Fulaih menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Abu 
| Busrah, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Saya telah berperang 
bersama Rasulullah SAW sebanyak sepuluh kali lebih, namun saya 
belum pernah melihatnya meninggalkan dua rakaat saat matahari 


mulai condong.” 


20 3 30 395. 3 IG - 


o AI Eau Pe gmuan Nata Saber Uh —YAONY 
| ine SERA Gp Ka yi PE PP 
Ie Io da La as AG Jet Lang duo 
JH KI Intim of) dat IE MIL BNN Jim ot cela) 
SGB Ie ye JD TA SALA GO gal 
18513. Muhammad bin- Mush'ab menceritakan kepada kami, 
Al Auza'l menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Muhaishah, dari Al Bara" bin Azib bahwa ia memiliki Unta Dhariyah 
(unta penjaga tanaman). Kemudian Unta itu memasuki pagar (kebun 
milik orang lain) dan berbuat kerusakan di dalamnya. Maka 
Rasulullah SAW memberi keputusan dalam perkara tersebut, bahwa 
menjaga lahan pada sore hari adalah keharusan bagi pemiliknya. 
Sedangkan kewajiban bagi pemilik ternak,. adalah menjaga hewan 
ternaknya pada malam hari. Maka apa yang dirusak oleh hewan ternak 
di malam hari, maka kerusakan itu adalah tanggungjawab pemilik - 
ternak.” 


542 


18491. 

543 Sanadnya dha'if. Karena majhulnya Haram bin Muhaishah. Hadits ini dinilai 
hasan. HR. Abu Daud (3/298 no. 3570), pembahsan tentang jual beli, bab: Hewan 
ternak yang merusak tanaman orang, Ibnu Majh (2/281 no. 2332) pembahasan 
Hukum, bab: Hewan ternak yang merusak tanaman orang, dan Malik (2/47), 
pembahsan peradilan. 


Sanadnya hasan. Karena ada fulaih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 


Musnad Imam Ahmad — 


EN EN NRP Na Te tetar 0 uban menata 

LP en abdi AS 3 OA Ip AKA Ci AO 
or. Aa 2 3 2 At 2 z - e Lan - uga 0 £ 
Ie MI ebo D Jgaag Jia JB SE II IP Bl 
Aka AN OLS "JW VISI 5 tadi) 
18514. Ma'mar bin Sulaiman Ar-Ragi menceritakan kepada 
kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al 
: Bara' bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 
Al Kalaalah (mayit yang tidak memiliki anak dan tidak pula orang 
tua). Maka beliau menjawab, "Cukuplah bagimu dalam permasalahan 
tersebut apa yang terdapat pada ayat diturunkan ketika musim panas 
(4sh-Shaif) dalam surat An-Nisaa', (tepatnya surat An-Nisa ayat 
176)."34 1 

“HAN Ap Ia CAS IE bt BAL A01 
8 o- . 0, AA PR Tt .. o .i - 
Je MP dab II dE ON AJB seje gi SA 
Le ta ET P3 Sa PA ma ea aa N HN 
Up Sp Gp AE JA Ubi cal) Kla AI Ito A 


9 2.5 x, Pa s ja PN Ta NA 5 ha 3 0 
Cp Yg togla Ud Or) Ne SELG gih IyaUas A3 SI 


1 £ 
$£ 0 2 .. 


# AI Ara SA dy Ls rara Pa 2 

18515. Asbath menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mutharrif menceritakan kepada kami, dari Abul Jahm, dari Al Bara' 
bin Azib, dia berkata: Saya pernah berputar-putar mencari Untaku 
yang hilang pada masa Rasulullah SAW dan saya pun berkeliling di 
rumah-rumah. Tiba-tiba saya mendapati sekelompok orang yang 
berkendaraan dan berkuda. Mereka datang dan berkeliling di halaman 
rumahku. Kemudian mereka mengeluarkan seorang laki-laki, mereka 
tidak menanyainya dan tidak pula mengajaknya bicara hingga mereka 


“48 Sanadnya hasan. Karena ada Al Hajjaj bin Arthah. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18497. ' 


— Musnad Imam Ahmad 


. menebas lehernya. Dan ketika mereka pergi, saya pun bertanya 
tentang laki-laki itu, mereka menjawab, "Ia menikahi istri 


bapaknya,“ 


3. 3 Papa 


Pe ra SL aka P s 
Ser UP PI BAD CA G3 Spot ide YAOI 

3. . " 03 2... Bg: F4 Serta - #3 “ ... 
AJE Mia C3 IE 3 S3 WNA AS UST JG 


BN pa ot A aa y 5 - Oa nata £. 2? Sai an Lag 
Cek—ag dal AI Go dg II 3 cal al cu IS Je) laa 
: L “ . PIA 
Lo ykins 
| 18516. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dia berkata: Mereka 
mendatangi kemah besar, lalu mereka mengeluarkan seorang laki-laki 
darinya dan membunuhnya. Mutharrif berkata: Saya bertanya, "Ada 
apa ini?" mereka menjawab, "Ini adalah seorang laki-laki yang 
. menggauli ibu istrinya, maka Rasulullah SAW pun mengutus mereka 
untuk menemui dan membunuhnya." | 
5 JA X2 Kara US A3 Ing GIS YAN 
at PMN In SI ai AP LAS tali 
ti pa N 3 5 5 Laga pr - 2 3 0 03 Bg 3 : 5 5 2. 
IM ym) Un :JG Pan al Aa Ah aa JIE JB 
3 ESA o £ TE - "NA P3 - 0 - re ak - ore ai 
CA can) La Aa NAN IG aa di ang aa ai 
Na MEN Cone Sa: SP ae kanan 
AS WI Kl JB alas 1G AL AU, Aa O 


adah HA AYI JUS AS TA dl 56 


20. 


i 


ai an 

545 Sanadnya shahih. Tg 

'Abu Al Jahm adalah Sulaiman bin Al Jahm, mantan budak Al Bara', dari 
kalangan tabi'in yang tsigah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18486. - 
546 Sanadnya shahih. Hadits ini penyempurna hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


18617. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, 
Abdul Ghaffar bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Adi bin 


Tsabit menceritakan kepadaku, dia berkata: Yazid bin Al Bara' 


menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dia berkata: Saya berjumpa 
dengan pamanku yang sedang membawa bendera (simbol perang), 
maka saya pun bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" ia menjawab, 
"Rasulullah SAW telah mengutus kami untuk menemui seorang laki- 
laki, dari Bani Tamim yang telah menikahi istri bapaknya 
sepeninggalnya, lalu beliau pun memerintahkan kami untuk menebas 
lehernya dan mengambil hartanya." Al Bara" berkata, "Lalu mereka 
pun melakukannya." Abu Abdurrahman berkata, "Bapakku tidak 


pernah menceritakan dari Abu Maryam Abdul Ghaffar kecuali hadits ' 


ini, karena kecacatannya."” 


Pa ea V3 AA plg KA Op Sg Tree —YAONA 


x 23 BA Dt an CP Ta Bea Pa - PNP NI) #E.. 2 -.0 
An cake Aama leci US :JB 2 Glbaal Kah Call 


S Jai Ol IS AS GUY Yah da2 SEN OS II Kaka la 
“2 # - pa 3 G3 2 Pa ani - - o & 3-0. 2 Para ta - 
Lali elajUo OS WLAN USB OTG Megang LA YES 


LING NB Salah Ih Ibis Ja dl AN HN GUY ajal 
P5 as aa ban dasi BA Sena ba La La ANN 
A3 NB cl) Lala BTA Teten, cala a Ub abi Sue 


.. 


OA Ba Bas LA dj ERA “, 4 Ta ia an aa Una Tg 
DI be GA OI SAB cl pe JAN LI CB carob 


KS DE KTI ITA AS sia LB ala, da 


?7 Sanadnya dha'if. Karena ada Abdul Ghafar bin Al Gasim, dinilai dha'if oleh 
Ahmad dan Ibnu Ma'in. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


e 


BA AJE ANN YG SE LENGIGKE 2 Jl 
3S cal cela SNI ka ap » Sa og 
18618. Aswad bin Amir dan Abu Ahmad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Dahulu para sahabat Muhammad 
SAW, jika seseorang berpuasa kemudian waktu berbuka telah tiba, 
lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan lagi pada malam 
harinya dan tidak pula siang harinya sampai ia memasuki waktu sore. 
Dan sesungguhnya ada seorang Anshar yang berpuasa, dan ketika 
waktu Ifthar telah tiba, ia mendatangi istrinya dan bertanya, "Apakah 
kamu mempunyai makanan." Istrinya itu menjawab, "Tidak, namun 
saya akan pergi dan mencari makanan untukmu." Kemudian ia tertidur 
hingga istrinya datang, dan ketika istrinya itu melihatnya, maka ia pun 
berkata, "Alangkah malangnya kamu." Ia pun memasuki waktu pagi. 
Dan ketika matahari telah menengah tepat di atas kepala, ia jatuh 
pingsan. Maka dikabarkanlah hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu 
turunlah ayat ini, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan 
puasa bercampur dengan istri-istri kamu." Hingga firman-Nya, 
"Hingga terang bagimu benang putih, dari benang hitam." (Os. Al 
Bagarah (2): 187). Abu Ahmad berkata: Bahwa Oais bin Shirmah Al 
Anshari datang dan tidur, lalu ia pun menyebutkannya,” 


- - 
2D — vo- 5 


KA Cp) GAS “JG Udi AS Pj Ka P3 Aoa 
— S5 cab BI os PI Ol je Y NI 4 Guan pl 
. P4 Pd Pr 


4 “'Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/129 no. 1915, Fathul Bari), pembahasan puasa, bab: Firman 
Allah "Dihalalkan bagi kalian di malam hari...", At-Tirmidzi (5/210 no. 2968), dia 
menilai hadits ini hasan shahih, Abu Daud (2/295 no. 2314): dan Ad-Darimi 
(2/1693). 


Musnad Imam Ahmad — 


18519. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Al Bara' bin Azib bahwa, jika salah 
seorang dari mereka tidur... Lalu ia pun menyebutkan yang semisal 
hadits Isra'il, hanya saja dia mengatakan bahwa ayat itu turun 
berkenaan dengan Abu Oais bin Amr.” 


Dua 
s sana Aa 30 3-0 £ IG. 


(Heal Gi Tn Hana (3 ai PN HR PAN PAN 


Ab ED la Dn Jan JA Ia AS 
Snp an Ma Ie 3 La LI Ai Je AS 
Dat Ya 1 bln Up 


18520. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
mengabarkan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya 
mendengar Al Bara' berkata, "Saya belum pernah melihat seorang pun 
dari makhluk Allah yang lebih bagus dalan mengenakan pakaian yang 
berwarna merah daripada Rasulullah SAW, panjang rambutnya 
menyentuh kedua bahunya." Ibnu Abu Bukair berkata, "(panjang 
rambutnya) hampir menyentuh kedua pundaknya." Dan 
mendengarnya ia selalu menceritakannya. Dan tidaklah ia 


menceritakannya kecuali ia akan tertawa.” 


549 Sanadnya shahih. 
580 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18385. 


— Musnad Imam Ahmad 


KB AA DN 2 Mi 


HA EA EA Al Gi AOA 

IE ALI PG IP LnpE oi JAN yk ca 
It Jp Ga Ge Ji ig Kla aa Ip OP 
IN Can Seo Ep Ela oi Sela laa Se 
ad Ip AI Hi tp Ah bet IS dd Aa A3 
Di TAN Gp BG LAN Ga JI IS Sa 


2 Bh ea ob aon Si 


J5 ale Ko CP BI Cai NI Ia La Pel sei Nag 
- o£ To 2 33 -3 : 3. 2. 0, - . 0 Tp 
AB ah celana 3 Ala IS CP) sanad ya SU 
. 3 Anna Da any 3 so0.o3. 3 - 0 £ 0 .. 0 - @ 
YR RO AN OA AH VI ob al 3 ud el 
n Le 3 Nol ne EA Kena - Dean Ta na 
sb Kagami 2IpiS KONG Bae JB nga CP 5 la 
Sg 1033 . 0 - a13 : 2... na “18 # or, 2... - 
FA AA Ui MALE Up) tegak Lia JI ed) Des 
- 31 5 o- "NA 3 Lo £ Pa ang A0 357 TS 0 
DI a53 ca Ia BP cuban Jo Gi man MP JB SA 


La 0 


3. - - Aa, 2. at aa - :. 0 - - - - 2 Tea 
(Yi 29 can "3 "d yas teks up Torn Le SEL) ya "Jis 


3 
LL 33 2 2 


"3 - ob 0 5 Pe POKA or . “ B. 2 
Kby La KAN) UOB SAS telah IE eko Kaban ay 


5. Aa 2 Pat Ka TS 03 T- 3 203 . 0. 4 Pk Ea - - 8... 
Bh Jis One BII tap IP ea 3 AI ay Yelas up 
AI 35 GAN IN 3 AS JAN PAK AN SI J3 
Pn Ma 0. NN  »3a- 8... 31 PN Oa SN OA 
tel—n As ilo Kaban 1 ey (229 can! D) "Jis 
5. 


2 NA na IN GA: eat TA 2S TA 
pa — EP an dal 5 io Alyah 


Musnad Imam Ahmad — 


B3 Ia 3 ae A3 Ia asi an 2 
Cb Ga 3g 5 Hd Uks Ui Jis Koi 3 - An 
Ea MIA 3 aa ari ab Kah 2 Leles AI 
2 BN al Can DB Ma Ta LA 
SI Di KS BE AG Jae DL) JB GL eh, 5 dika 
Ha an ai PEN Sy ra ol Tn IU dat 
LS da LEAN S3 BSE AKN ae IG SAN 53 JB 
Hi (5 JI SAN ap AN HS SA 2 AI 
SN Gp Ala IT KANG AN G3 Ah JS ayah 


Y Ol 2 OLI hg VI ep Jala 0d celah Lalat GL) 
4 : en Ia 2 "3 Ta l | 85 Jo. 
OM 3 OM SD) UB dg CAM Ke hn CA 


2. o Sta - »£ Fa 0 daa 0 £ Lan - ov 
PN Mami ox 38 MN TAG . 9 - o F4 
IS GS ae UP 2JE SA 2 LA Ulah tebasi 


4 


2 1Oe 0 - 


o - 2.13 - Fe AA T 8x 2 sa 30- Oa 5 -.. 
JH Sehus Le Se, Oo "dya DI as "JB as J9 12 ana 


j 


SA NP KA PPT SA Ap Ts 
Ni 3 pn og Ni “IS en Oa el 3 Lab 
2 Bee Nisan GA Pa 3 IA cai ah “ea 
3 Open Cab Kaka 3 Layu an Ab 25 Udar LS en 


ea aa 


-. - - 3 or aa - Pi IE 3 £ 8. 
Ia Ka oma ain ni SS JR bla 


“0. 


Aa 2.1 BP 3 7 Be NAN La 
OLS AS AOA 3 UP aah EL Ap Apa UU OS 


— Musnad Imam Ahmad 


AN 3 25 HER AA TA Naa PENA 


Pa OP AU Ld 6 
18521. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Khabbab, dari Al Minhal 
bin Amr, dari Zadzan, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Kami 
“pernah keluar bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah. 
Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas kuburan, dan kami pun ikut 
duduk di sekitar beliau, dan seakan-akan di sisi kepala-kepala kami 
terdapat burung yang sedang singgap. Beliau membuat liang Jahad dan 
membaca, "A'uudzu billahi min 'adzaabil gabri (Aku berlindung 
kepada Allah, dari siksa kubur)." Beliau mengulanginya hingga tiga 
kali. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin, 
saat ia menghadapi kehidupan akhirat dan saat akan terputus, dari 
kehidupan dunia, maka malaikat akan mendatanginya dan seolah- 
olah di atas wajah-wajah mereka terdapat matahari. Setiap, dari 
malaikat itu membawa kain kafan dan kapur barus, lalu mereka pun 
duduk di sisinya sepanjang mata memandang. Dan ketika ruhnya 
telah keluar, maka seluruh malaikat yang berada antara langit dan 
bumi serta seluruh malaikat yang ada di atas langit akan 
mendoakannya. Lalu pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya. 
Dan tidak ada satu pintu pun, kecuali Malaikat yang berada di situ 
berdoa kepada Allah agar ruh itu di angkat melalui pintu mereka. 
Dan saat ruh itu naik, mereka pun berkata, 'Wahai Rabb-ku, Hamba- 
Mu si Fulan"' Maka Allah berfirman: 'Kembalikanlah mereka ke 
dunia, Aku telah memenuhi janji untuk mereka. Sesungguhnya Aku 
telah menciptakan mereka darinya, dan Aku pun akan 
mengembalikannya ke bumi serta dari situ pulalah Aku akan 
membangkitkan mereka pada waktu yang lain'." 
Beliau melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya, ia mendengar 
suara terompah teman-temannya. Dan saat teman-temannya itu 
pulang, maka Malaikat pun akan: mendatanginya seraya bertanya, 


Musnad Imam Ahmad — 


Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? ' maka ia pun 
menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agammu adalah Islam dan Nabiku 
adalah Muhammad SAW.' Malaikat itu pun membentaknya lagi dan 
bertanya, 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? ' itulah 
akhir dari fitnah yang ditimpakan atas orang mukmin, yakni saat 
Allah berfiman: 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia 
dan di akhirat.' (Os. Ibrahiim (15): 27). Maka ia tetap menjawab, 
'Tuhanku adalah Allah, agamu adalah Islam dan Nabiku adalah 
Muhammad SAW.' Malaikat itu pun berkata, 'Kamu telah berkata 
benar.' Setelah ia didatangi oleh seorang yang bagus rupanya, harum 
baunya dan indah pakaiannya, lalu berkata, 'Berbahagialah dengan 
kemuliaan, dari Allah, dan nikmat yang kekal." Orang mukmin itu pun 
berkata, 'Dan kamu juga, semoga Allah memberimu kabar gembira. 
Siapa kamu? ' ia menjawab, 'Saya adalah amal shalihmu. Kamu demi 
Allah, adalah seorang yang selalu bersegera dalam ketaatan kepada 
Allah, dan bersegera pula lari meninggalkan maksiat Allah, sehingga 
Allah membalasmu dengan kebaikan." Setelah itu, dibukakanlah 
baginya pintu surga dan juga pintu, dari neraka, lalu dikatakanlah 
padanya, 'Inilah tempat tinggalmu, sekiranya kamu bermaksiat 
kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan ini.' Ketika 
ia melihat apa yang terdapat dalam surga, ia pun berkata, 'Wahai 
Rabb-ku segerakanlah datangnya hari kiamat, hingga aku dapat 
kembali bertemu dengan keluargaku dan hartaku.' Maka dikatakanlah 
padanya, 'Tenanglah.' Sedangkan bagi orang kafir, saat ia hendak 
berpisah dengan kehidupan dunia dan akan menemui kehidupan 
akhirat, maka Malaikat pun akan turun padanya dengan sangat kasar 
lagi kejam, lalu mencabut ruhnya sebagaimana dicabutnya besi yang 
banyak taringnya, dari kain wool yang lembab, dan dicabutlah 
Jiwanya yang disertai peluh. Kemudian setiap malaikat yang berada 
di antara langit dan bumi serta yang ada di atas langit melaknatinya. 
Pintu-pintu langit pun di tutup, dan tidak ada satu penghuni pintu 


— Musnad Imam Ahmad 


pun, kecuali ia berdoa kepada Allah, agar ruhnya itu tidak diangkat 
melalui pintu mereka. Dan saat ruh itu diangkat, mereka berkata, 
'Wahai Rabb-ku ini adalah roh Fulan bin Fulan hamba-Mu.' 

Allah berfirman, 'Kembalikanlah ia ke dunia, Aku telah 
memenuhi janji untuk mereka. Sesungguhnya Aku telah menciptakan 
mereka darinya, dan Aku pun akan mengembalikannya ke bumi serta, 
dari situ pulalah Aku akan membangkitkan mereka pada waktu yang 
lain'." 

Beliau melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya si Kafir itu 
mendengar suara terompah teman-temannya. Dan saat teman- 
temannya itu pulang, maka Malaikat pun akan mendatanginya seraya 
bertanya, 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? ' maka ia 
pun menjawab, 'Saya tidak tahu.' Malaikat berkata, 'Kamu tidak tahu 
dan tidak pula membaca.' Ia pun didatangi oleh seorang yang 
berwajah buruk, pakaian yang buruk dan berbau busuk seraya 
berkata, 'Berbahagialah dengan kehinaan, dari Allah dan adzab yang 
kekal." Ia berkata, 'Dan kamu juga, semoga Allah memberimu kabar 
gembira dengan keburukan. Siapa kamu? ' yang berwajah buruk itu 
pun menjawab, 'Saya adalah amal burukmu. Kamu selalu bersegera 
untuk berpaling, dari perintah Allah, cepat berbuat maksiat kepada 
Allah, sehingga Allah pun membalasmu dengan keburukan. 'Kemudian 
didatangkanlah padanya seorang yang buta, tuli dan bisu dengan 
membawa palu yang sekiranya dipikulkan ke atas gunung, niscaya 
gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Lalu ia pun memukulnya 
sampai ia berubah menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikannya 
lagi sebagaimana keadaannya semula, dan memukulnya kembali, ia 
pun menjerit dan jeritan itu didengar oleh segala makhluk kecuali jin 
dan manusia." Al Bara" berkata, "Kemudian dibukakanlah baginya 
pintu neraka dan dijanjikan tempatnya di dalam neraka. si 


Sg 


55! Sanadnya hasan. Karena ada Yunus bin Khabab, dia adalah perawi yang 
magbul, sekalipun ada beberapa kekeliruan darinya. Hadits ini telah disebutkan pada 
no. 18443. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bi ia Sa ea aa ae An mn Le en BENAR 0 


P4 


. 3 3 90 -— o- Lo 5 &- Gi 
(.) 


JI Na td) at oo Tar Wa » Gaby —1AOYY 


IA IL opa MP ey 


18522. Abu Ar-Rabi' menceritakannya kepada kami, Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Khabbab, dari Al 
Minhal bin Amr, dari Zadzan, dari Al Bara' bin Azib semisalnya.” 22 


Bi mb Okita UR AI XS Kab —YAOYY 
Gg AN pa yA ya ab Ip GA, 
PE NS ae AN NN aa CNN Ta Ta aa 
Ogkas ASN Al Of ialah dl al Io di JB JB HE 
0 £ Ann... Nasa o& 0 ia PE P3 3 Ta - 
3 aa) dnegan Ta yag yel OLI Ina JI S gina ds 
33 BS Hp UU aa ang Ta 
18523. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur dan Al A'masy, dari 
Thalhah, dari Abdurrahman bin Ausajah An-Nahmi, dari Al Bara" bin 
Azib, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan 
para Malaikat-Nya bershalawat atas mereka yang berada di shaf-shaf 
awal. Dan hiasilah Al Our'an dengan suara-suara kalian. 
Barangsiapa yang memberi minum dengan air susu atau memberi 
mata uang dirham atau memberi hadiah berupa jalan setapak, maka 
seperti membebaskan satu orang budak." 


1. 2 $ 30 we 


ee Ma aa Hi PE INAT: 
A TA 8: 3 - - o .. - Io 0.2 o 0. 9 9 G 
Il Ie SP aje or el YP Cinta yi Jaan GP tua 


552 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
553 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18416. 


— Musnad Imam Ahmad 


AN 5 Naa Kadal | “JB H3 Para 


naa Cb On) 2 Ai Oi 33 dya Ea 


22,0 


aan gus, On Tg Ana (ang DI) 
HUB Jp 3 dala si Ong Si ai DA 
AA 9 Sts AN aan 


18524. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Hushain bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sa'ad Ubaidah, dari Al 
Bara' bin Azib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika seorang laki- 
laki berbaring, lalu ia berbantal ke sebelah kanannya dan membaca: 
Allahumma aslamtu nafsii ilaika wa fawwadhtu amrii ilaika wa ' 
alja'tu zhahrii ilaika wa wajjahtu ilaika wajhii raghbatan wa 
rahbatan ilaika wa laa malja'a wa laa manja minka illaa ilaika 
'aamantu bikitaabika alladzii anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta (Ya 
Allah, aku serahkan diriku pada-Mu, aku menyerahkan urusanku 
kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu, dan saya 
hadapkan wajahku pada-Mu, karena berharap (mendapatkan rahmat- 
Muj dan takut (pada siksa-Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada 
tempat perlindungan dan penyelamatan, dari ancaman-Mu, kecuali 
kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan 
(kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' Kemudian ia 


meninggal dalam keadaan seperti itu, maka akan dibangunkan rumah 
1554 


2. 21 


untuknya di dalam surga. 
Sa Ang ALI AS yh JB —Xabaa Lia —YAOYO 

MEA Cin IE AS gi KAB ae 

SI ka AN AE 56 iblb PA KE yi mal 


554 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18495. 


Musnad Imam Ahmad — 


KA nan aa A3 PE ANN AA 3, Mana aa D3 
SUS Y Saji Peni Pelag ala Di aa Dl Iyo) JB :JB 
SN Ie WA ajaa Ns 

18525. Muhammad menceritakan kepada kami, Abu 
Abdurrahman berkata: dan saya mendengarnya mengabarkan kepada 
kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, dia berkata: 
Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin 
Amr, dari Thalhah, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara', dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Luruskanlah shaf kalian, jangan 
sampai ada celah diantara shaf kalian, sebagaimana celah pada 
Aulaadul Hadzaf (anak-anak kambing)." Kemudian ditanyakanlah 
kepada Rasulullah SAW, "Lalu apakah (Aulaadul Hadzaf) itu wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Anak kambing hitam yang berada di 


puncak gunung di negeri Yaman." 


8-3 30 Y 30. 


AI XS se JE— korea Al XS ny ba —NAOYI 


2... 


MUA AI IE — Ai Ka Ba Bala, 
Io) JB JB NI 3S AU IE SA ai ge ye 
#3 Sen 25 23 A.A - N 

»Uior Nag ya Hlm ale Al ala Al 

18526. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

Abu Abdurrahman berkata: dan saya mendengarnya, mengabarkan 
kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, dia 


berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Al 
Hakam, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara", dia berkata: Rasulullah 


555 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18342. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW bersabda, "Barang siapa yang bertempat tinggal di pegunungan 
(di lembah-lembah bukit), maka akan keras karakternya." 


A4 20 PN ana 


2 Ai Xe Jo Da sasa aa 
gn denda ab dota Ning 


Pita af cam AA 


18527. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdullah berkata: dan saya mendengarnya, mengabarkan kepada 
kami, dari Utsman, dia berkata: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan 
kepada kami, dari Mutharrif, dari Abu Al Jahm, dari Al Bara" bin 
Azib bahwa Nabi SAW pernah mengutus beberapa orang untuk 


— membunuh seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya 


(sepeninggalnya). 1 


o #3! o- z . o- 0 D3 
3 obi 1 AJE CI Yaa U Ogj Sab —NAOYA 
aah JG Je Pan Sa LA AK 1G cha Eka 


ui 


AB op ang 5 LI Ne ie DA GUN BE 
—3 ah ea da Se Jay OS JB LE 
S3 Ha Sapi HS Y dL) oto) sa 
SA Sikat JGN Siah Je Dylai K1 
18528. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah 
| berkata: dan saya menduga bahwa saya telah mendengarnya darinya, 


4 Eh 
al 


| 


556 Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Hadits ini telah disebutkan pada no. 


9646. 
557 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 185 15. 


Musnad Imam Ahmad — 


dia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepadaku, dia berkata: saya mendengar Abu Ishag Al 
Hamdani berkata: Abdurrahman bin Ausajah menceritakan kepadaku, 
dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: (Ketika hendak menunaikan 
shalat) Rasulullah SAW mendatangi kami dan mengusap pundak dan 
dada-dada kami seraya bersabda, "Janganlah shaf-shaf kalian itu tidak 
beraturan, hingga hati-hati kalian pun berselisih. Sesungguhnya Allah 
dan para Malaikat-Nya bershalawat atas mereka yang berada di shaf 


awal atau shaf-shaf awal." 


Pa 


Ke Lir Ya Oka M5 us We SAS YA 


ala di Se pn AA 56 . (ada Herba Ja 53 


) HA Ha boh maba | 
da Is Al Tas E Sab usu JB el TAER A rah 
HE si da ra Pe aa bs 
2 Ja Jb SAS, sd JB cal d Ar Se Si Iyan SI 
Sdn ju 9 Wa pa Sg la 3 Al 
Pa Pb Kan Ui aa 3d, olga La Tni Sarah La 
Aa ol day bu Cs 

18529. Affan Nee kepada kami, Sulaiman bai Al 

| Mughurah menceritakan kepada kami, Humaid bin Hilal menceritakan 
kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Bara', dia 


berkata: Kami vernah bersama Rasulullah SAW dalam - suatu 
perjalanan. Kemudian kami mendatangi satu sumur yang sedikit sekali 


338 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18425. 


— Musnad Imam Ahmad 


airnya. Lalu enam orang, dari kami dan saya adalah yang ketujuh atau 
tujuh orang dan saya yang kedelapan, dari mereka, turun ke dalam 
sumur. Dan kami pun diberi ember, sementara Rasulullah SAW 
“ berada di tepi sumur. Lalu kami mengisikan air ke dalam ember itu 
hingga setengahnya, atau hampir sepertiganya. Ember itu kemudian 
diangkatkan kepada Rasulullah SAW. 

Al Barra' berkata: Saya hampir saja mengeluarkan tempat 
airku, apakah saya mendapatkan air untuk membasahi tenggorokanku, 
namun saya tidak mendapat air. Kemudian beliau memasukkan 
tangannya ke dalamnya 'dan membacakan sekehendak Allah. 
Kemudian ember itu dikembalikan lagi kepada kami beserta isinya. 
Dan sungguh saat itu, orang yang terakhir, dari kami telah 
mengeluarkan bajunya karena khawatir tenggelam. Kemudian air 
sumur itu mengalir. Dan sekali waktu Affan berkata, "Rahbatal 
Gharag (khawatir tenggelam)."”? | 


- 
2 o- LG 


IL et aka SAS EN AS SAS —1AoOY 
2:2 Ha or. A 5 3 sg - Ben ka aa - o Pri - 8 0. 
Ing le Ml bo AN Iga) UG JB SE PA 
ae # 003 ng ( Maa PA 
"3 Lena Ke AA CP US ep 
18530. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara 
bin Azib, dia berkata: Pada hari Khaibar, Rasulullah SAW telah 
melarang untuk memakan daging himar yang jinak meskipun telah 
masak.” | 


PU FAEII Ol CA BR IS Ed AOA 
A Ka : 9 Pad £ -. Pad, -- & 0 mag - -.3 £ 
Al ke oi eta ap Hu je II GP ea gi 


559 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18492. 
560 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17127. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 z o pena £ SA 9 2 LS #0... “3 - 0 Pen or 
2 apa Job aa Opo LIL da3 GAS Rn Gal cah ala 
| KN 3 lh 


18531... Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Dhuha, dari Al 
Bara bin Azib, dia berkata: Ketika Ibrahim putra Nabi SAW 
meninggal sedangkan usianya saat itu baru enam belas bulan. Maka 
beliau bersabda, "Makamkanlah ia di Bagi', dan sungguh, baginya 
telah ada orang yang akan menyempurnakan penyusuannya di dalam 


surga "561 


DP RSNI yP (olah EA SIN KS Wi NA OYY 
Ke In HSE SE oi III GP OI 1 II 
» Te 2 Th Mata Na Oa Ne Kal 2 Bang an . 
Marlon Coalor3 Isak LJ, Cal VA 3 Color Seng dls Al 
18532. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Minhal, dari 
Zadzan, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah SAW saat mengantar jenazah, lalu kami 
mendapati kubur yang belum dibuatkan lahad, maka beliau kemudian 
duduk dan kami pun ikut duduk.” 


- 
Loe 10 


IS ERA IE Sa SA IG AE A5 —YAOYY 

AA Ab GB JT dal 3 SO gi Ing GP AU gi Ge 
2 TN GULA MN A0 udin PE RA 3. Hana 

II tel KP Io HJt3 Kay Gal #las 


- 02 0 
£ ELo- BG. 


AT ot SAB cad AN 3 


561 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18408. 
?82 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18521. 


— Musnad Imam Ahmad 


18533. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
' menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Adi bin Tsabit,- dari 
Yazid bin Al Bara', dari bapaknya, dia berkata: Pamanku menemuiku, 
sementara ia sedang membawa (simbol perang, pent), maka saya pun 
bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" ia menjawab, "Rasulullah 
SAW mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi 
istri bapaknya sepeninggalnya, dan beliau memerintahkanku untuk 


menebas lehernya. 3 


CN SEP 3 aa ES 2 Si Bi — Apt 
GE LA IE pai gi dat Jp GEA Ui Ai ae 
Aa d2) 2 Pj SA 2! ii 
He el on Ly 

18534. Yahya bin Zakaria menceritakan kepada kami, Abu 
Ya'gub Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, telah menceritakan 
kepadaku Yunus bin Ubaid mantan budaknya Muhammad bin Al 
Oasim, dia berkata: Muhammad bin Al Oasim mengutusku untuk 
menemui Al Bara” bin Azib agar menanyakan padanya tentang 
bendera Rasulullah SAW, seperti apakah bentuknya. Maka ia pun 
menjawab, "Warnanya adalah hitam, berbentuk persegi panjang dan 


terbuat, dari kain wol. 1303 


'8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18527. 

5& Sanadnya hasan. Karena ada Abu Ya'gub Ats-Tsagafi, dia adalah Ishag bin 
Ibrahim Al Kufi. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. An-Nasa'i menilanya baik. 
Sementara Ibnu Ma'in menilainya dha'if, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan 
darinya. At-Tirmidzi menilainya hasan. HR. Abu Daud (3/32 no. 2591), pembahasan 
jihad, bab: bendera, At-Tirmidzi (4/196 no. 1680) pembahasan jihad, bab: bendera, 
dia menilanya hasan gharib. 


-Musnad Imam Ahmad — 


Pt 


— II Pee Wa G3 Pa un —NAoYo 
Pe aa aa Card 55 eat 
Pa en ian SR AN KA 
Rp3) Jay Pl (2 (alay aula al 
18535. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abul 
Ahwash menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, 
dari Al Bara” bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW berkhutbah 
kepada kami setelah Nahr (Idul Adlha) setelah shalat.” 


2... 


Bel Tap G3 Gal SIB day CAS Kera 
I—3 Sagala ah BI lp Ip) AS JB SE yi sd ye 


Ae bt an naa 3 
Aa - FE Haa Fs & ni) pa -A 
18536. Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakaria 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, 
dia berkata: Rasulullah SAW melakukan umrah sebelum berhaji. 
Kemudian Aisyah berkata, "Ia telah mengetahui, bahwa beliau 
melakukan umrah sebanyak empat kali, dan hanya satu umrah yang 
Rasulullah SAW ikut sertakan bersama hajinya."56$ 


ora. . AG 


3 usae kak ska 35 Ui da BA— —1AoYv 

Pan ea BO EN Ka ya Na” AP AA 
: £ Ie or Aa op ee os 2 
NE Read at Ta Mad iga EN - "DN Ni PA PEN PAP 


365 Sanadnya shahih. 
Abu Al Ahwash adalah Salam bin Sulaim. Al Hanafi, dinilai tsigah. Hadits ini 


telah disebutkan pada no. 11000. 
Misa Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 13621. 


Tan — Musnad Imam Ahmad 


N LA id Mn an 3 Pena Eee A5 € Sen na La 
AI Iga G 1JE) IE II AB cela Oh JA SAY 


0 £ 2. as. 3 - # Manar ad Png Pe Na Tan 

s 4 P3 el coy Ka SAS Ss ga JB CS ba CI (. 
0 Te. -, 9 nas A 3 2. 0.1. - NN edan PA 
AA H5 9 Id BUS Gay ujan SUS: 
3 Oo Pa - 2... NP -.E... Ken 3 . ng Oo. sei £ 23 P0 1d 
LP Ba Jl GS Alor 3) Y3 (3 JB Ole 


. 
. Oo . 


18537. Yazid menceritakan kepada kami, Daud dan Ibnu Abu 

Adi menceritakan kepada kami, dari Daud secara makna, dari Amir, 
dari Al Bara" bin Azib bahwa Nabi SAW. Ibnu Adi Abu Adi berkata: 
Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, dan beliau bersabda, 
"Jangan sekali-kali seorang pun, dari kalian menyembelih sebelum 
kita selesai shalat." maka pamanku berdiri mendekati beliau dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang di dalamnya 
banyak daging." Ibnu Abu Adi berkata: Makruh (yang dibenci). dan 
sebelumnya saya telah menyembelih Nusuk (hewan kurban) milikku, 
sebagai makanan untuk keluarga dan tetanggaku. Saya juga memiliki 
anak kambing kacang yang lebih baik daripada dua kambing, 
bolehkan saya menyembelihnya?" beliau menjawab, "Ya. Dan anak 
kambing itu tidak akan dapat mengganti, dari binatang kurban seorang 

pun setelahmu. Dan ia adalah hewan kurbanmu yang terbaik." 


Be AP Olah SIS SI LE SAS —YAOYA 


- 


Ane ben Sk an “aan serah TA an Sa Eh TN an na 
—) AG Ol IG takag PM klo Al OS JB EL yg 
Be AS Bie BI SE) ag Ap aa 

18538. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: 
Jika Nabi SAW ingin tidur, maka beliau meletakkan pipinya di atas 


567 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18442. 


. Musnad Imam Ahmad — fa 


tangan kanannya dan membaca, "Allahumma ginii 'adzaabaka yauma 
fab'atsu ibaadaka (Ya Allah, peliharalah aku, dari siksa-Mu pada hari 
Engkau bangkitkan hamba- Mu). 63 


5 - Laga 0 #0. ae co» £ 3 Pa 

BN gp Il Gi UP Aa US Jap Sab —YAoY3 
o Pai enam 3 6 sa 8. - #0. 2 s 
Ca Isl OS ai ag el le Sg Mal 2 tel 
One owl oe ora db an 
18539. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ar-Rabi' bin Al 
Bara', dari bapaknya, dari Nabi SAW bahwasanya: Jika beliau 
kembali, dari bepergian, maka beliau membaca, "Aayibuuna 


faaibuuna 'aabiduuna lirabbinaa haamiduun (Kami kembali dengan 
bertaubat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami)." sii 


P3 3 - XS Uya Kp dag PA Ka 

He Ii dn Gal JB HE PA gg (Ben 

(5 Sara - NP 

- ag (333 Gas plg UP elu 

18540. Yazid mencerakan kepada. kami, Syu'bah 

mengabarkan kepada kami, Syarik bin Abdullah mengabarkan kepada 

kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah 

SAW menganggap aku dan Ibnu Umar masih kecil (untuk mengikuti 

perang, pent) lalu kami pun disuruh kembali pada saat perang 
Badar." 


588 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18461. 

569 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18388. 

510 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (7/290 no. 3955), pembahasan peperangan, bab: beberapa 
peserta perang badar. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 013 B0 an 0 P3 


Pa ian Es Ta aa 
Paha ge sragen Be day 


tan Ye 

18541. Abdah bin Sulaiman Al Kilabi menceritakan kepada 

kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari 

Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara', dia berkata: Ruku' 

Rasulullah SAW dan berdirinya setelah ruku', serta duduk diantara 
dua sujudnya, kami tidak tahu manakah yang lebih Bergane 
SB A3 5 Jati SAS deru Bis AON 


an sa 93 dang ea Ke dan JB er 
AA Lag padi Ol BE AG Lb AK JAN ME OS Jl 
Sa SEE Ajar Jana Ale SP Le lih peg Ta 3S Uda gl | 
AA ti aka menu IN Jap AN 2 Y da PI 16 


o. No 3 5- 3 Pata o- Do SG. 4 


J3 Aap KA ip ct Ipa IU cab AG KS 


ID Aa BAL Y 3, LI al JA an) 
2 Jo Iya ep ASI ang dis 


ha 3 


Yi LA AN an Y ol 


f 


o- 3015. 3 or. 


Aas Ae 13 IA A2 SPBU ih 
V3 uang of So AI Kn ali TAN Ag UN 
Geri ji sah Wala Ula Ken Aa Lp si abi 


5! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada awal Musnad Al Barra'. 


Musnad Imam Ahmad — 


“ NA ai JA GA adi Sapta ba 
sanga ale AN Ie 

18542. Hujain menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Rasulullah 
SAW ingin melakukan: Umrah pada bulan Dzul Oa'dah, namun 
penduduk Ka'bah menghalanginya untuk memasuki Makkah, hingga 
mereka pun memutuskan bahwa beliau boleh bermukim di Makkah 
selama tiga hari. Dan ketika kaum muslimin menulis surat perjanjian 
itu, maka mereka pun menulis, "Ini adalah perjanjian yang disepakati 
Muhammad Rasulullah." Mereka (orang-orang Ouraisy) Berkata, 
"Kalian jangan menetapkannya seperti ini. Seandaikan kami 
mengetahui bahwa kamu adalah Rasulullah, niscaya kami tidak akan 


menghalangimu sedikitpun. Akan tetapi, kamu adalah Muhammad bin . : 


Abdullah." Beliau bersabda, "Saya adalah Rasulullah dan saya juga 
Muhammad bin Abdullah." Dan beliau berkata kepada Ali, "Hapuslah 
kata, 'Rasulullah'" Ali berkata, "Demi Allah, saya tidak akan 
menghapusmu selama-lamanya." Lalu Nabi SAW mengambil kitab 
perjanjian itu -sedang beliau tidak pandai menulis- dan beliau pun 
mencoret tulisan Rasulullah dan menulis, "Ini adalah perjanjian yang 
disepakati Muhammad bin Abdullah, ia tidak akan memasuki Makkah 
dengan membawa senjata kecuali pedang yang terbungkus dalam 
sarungnya. Tidak boleh seorang pun, dari penduduk Makkah untuk 
keluar kecuali bagi siapa yang ingin mengikuti beliau SAW. 
Kemudian penduduk Makkah tidak boleh melarang seorang pun, dari 
para sahabatnya untuk bermukim di Makkah." 

Dan ketika beliau memasukinya, dan kemudian waktu yang 
ditentukan pun telah habis, mereka pun mendatangi Ali dan berkata, 
"Katakanlah kepada sahabatmu, hendaklah ia keluar dari daerah kami, 


416 — Musnad Imam Ahmad 


waktu yang ditentukan telah habis." Maka Rasulullah SAW pun 


keluar.” 


AH 5 Jajal ye CAP Sp GAS, MotY | 
PI AN JG sp pp Ban) 
5 CA Ya dl Tap Jalu 5 Y of :J83 cola S3. . Ball 
Aga 
18543. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: 
Rasulullah SAW ingin melakukan Umrah pada bulan Dzul Oa'dah. 
Lalu ia pun menyebutkan maknanya. Dan, ia berkata, "Agar ia tidak 
' memasuki Makkah dengan membawa senjata, dan .tidak pula 

penduduk Makkah keluar bersama mereka." 


9 Blbeal Ap £ “lah tera agunan Bab nett 


da A33 Ae Ko AR ah Jo KE IE ai 


S3 33 PA dai IS JM dp See th 
cal alle Ig AI ee GA Da P3 SA Ob GA Ja S3 
Orat Tg TON OT JL 

18544. Hujain menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Ketika salah 
seorang dari sahabat Nabi SAW shalat sementara kuda miliknya yang 


terikat di dalam rumah lari, ia pun keluar dan melihat ke 
sekelilingnya, namun ia tidak melihat sesuatu, namun kuda itu tetap 


2 Sanadnya shahih: Hadits ini telah disebutkan Kadin no. 18538. 
573 Sanadnya shahih. 


. Musnad Imam Ahmad — 


lari (karena terkejut). Dan pada pagi harinya, Ia menuturkan hal itu 
kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Itu adalah As-Sakinah 
(ketenangan dan ketenteraman) yang turun untuk Al Our an" 


PB A3 laa Bab ciab SiL —1Aoto 


- 


Ga Aa alah ala Dl ke Pn KN 3 JB 


PA AA Pi angan) sal 3. Na Pata Blah 2 23 
18545. Hujain menceritakan kesal kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Surat yang 
terakhir kali turun kepada Nabi SAW secara keseluruhan adalah surat 
At-Taubah. Sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah akhir, dari 
surah An-Nisaa . 2 


PE CO an PA ih A01 
Sega K3 SIB HE AN 52 al 


Aa 3 Ca) Y, Up sa) Kal A5 dora #5 Lidi 
18546. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara” bin 
Azib, dia berkata: Pada saat shalat Isya Rasulullah SAW pernah 
membaca surah At-Tiin, dan saya belum pernah mendengar suara 
yang lebih merdu dan tidak pula shalat yang lebih baik daripada suara 
dan shalat beliau.” 


51 Sanadnya shahih. 

Hujain adalah Ibnu Al Mutsanna, tsigah dan Masyhur. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18499. 

“35 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/316 no. 4654), pembahasan tafsir surah At-Taubah, Muslim 
(3/1236 no. 1618), pembahasan Fara'idh, bab: Akhir ayat yang turun mengenai Al 
Kalalah, Abu Daud (2/120 no. 2888), pembahasan tentang fara'idh. 

57 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 1847. 


— Musnad Imam Ahmad 


Beta ana - Pa 


| Jaa Ba YG (paka Oi uz ea toko —NAO£V 
Ol taka) diet Ko Ai J3 JB JB sa PB ti) “5 
KA Ha Ie 0 Oya Ai 


18547. Yahya bin Adam dan Husain menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas 
mereka yang berada di shaf depan." 


A3 sa (635 :YE (oa CI BAL 1 AOLA 
SA PA Ing ale Ai Se ALA NA ye Bln 
akan 
| 18548. Yahya dan Husain menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, 


dari Al Bara' bahwa Rasulullah SAW melaksanakan umrah pada 
bulan Dzul Oa'dah.””8 


AN IT EK GT 5 Si BAK A01 
Ay ale uato 1 Op J3 JB HE oi ea 33 Ba) 
Aa Aa ph Ob SP al KAL yi MS 


18549. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Tsabit, 


1 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18416. 

58 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/600 no. 1781), Muslim (2/916 no. 1253), Abu Daud (2/206 
no. 1994), dan At-Tirmidzi (3/171 no. 816), dia menilanya hasan gharib. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Cacilah kaum musyrikin itu (dengan sya'irmu) karena ruh kudus 


s 
besertamu." 


Lo 3 &- 


SP ea HA Eee Gl ICE AS — A00. 

Ae ni Ap LA ip Aa DN 

Hedi So) IE ag Ie Ko 
JI Si 


18550. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ammar 
bin Ruzaig menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib, ia menyaksikannya 
Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya 


bershalawat atas mereka yang berada di shaf depan." 


Leni 


eat 33 ah Ra ba CN SI BAL -NAo01 
JL SE Gg AA gi ah TA 2 SES 
galau : ea AN aa MAN GM 


tg 


KI 23 me Para aa an ra pa Nara 
Ie PA Pir SAY Kaur 35 AN, Gadll 21, 
18551. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Abusy Sya'tsa', dari 
Mu'awiyah bin Suwaid bin Mugarrin, dari Al Bara' bin Azib, dia 


berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan juga 
melarang tujuh perkara. Beliau memerintahkan untuk mengunjungi 


579 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18435. 
280 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18547. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, menyebarkan 
salam, mendoakan orang yang bersin, menunaikan janji, dan 
menolong orang yang terzhalimi. Kemudian beliau melarang untuk 
memakai cincin emas, minum menggunakan bejana yang terbuat, dari 
emas dan perak, mengenakan Ad-Diibaaj (sejenis pakaian yang 
dilapisi sutera), kain sutera, Istabrag (sejenis kain yang dilapisi 
sutera), 4l Oassi (pakaian yang bergaris-garis dengan sulaman sutera), 
dan mengenakan pelana, dari kain sutera.?8! 


Mba: MAA TB kata 5 TAP 3S aa 45 —1AooY 
NN Be AN 16 UG IM HI An Iin J3 
18552. Abu Daud Umar bin Sa'ad menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan semisalnya. Namun ia tidak menyebutkan di dalamnya, 


"Menyebarkan salam." dan, ia berkata, "Beliau melarang kami untuk 
memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak." 22 


PA 2 Ki Mn AI PS Bis Moo 
Tan PP AA Ip BS al Up ain Di 
& Nan JB JB SE 


JI Sita Je 2 eat KE, 

18553. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu 

Bakar bin 'Ayyasy dan Ammar bin Ruzaig menceritakan kepada kami, 
“dari Abu Ishag, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin 
Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah dan para 


881 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18415. 

282 Sanadnya shahih. 

Abu Daud di sini adalah Al Hafri, namanya adalah Umar bin Sa' ad, sebsak aikian 
yang dia jelaskan, dia adalah orang yang tsigah dan mulia. 


Musnad Imam Ahmad — 


Malaikat-Nya bershalawat atas mereka yang berada di shaf-shaf 


awal 11583 


Lag EA VE KH yh GT L3 Hi WAS -Moot 
a Oto 013 - 0 Ta - - 6 S. 0 o- Jo 
Pa bp ai AND Aap Ifan HS Es KN AA 
Dea yana ag eh Be Hata Kate daa PN 
G JUS Ala ab MI Ko AI LA er JB Se AA) 
LI AN Ba, KI Get SEM sd ba 
Oak SE NI FO SIB Sal EA Ip 
SH BEP SEN Aa ag ad BN S3 
o ae SN 0 - - HE 3d - 2 “2 EN MUKA a 3 
— lai ae Cilmli bb D3 Ge ob HB Pi 
— VI am) : A3 5 Nk Pari J Oo « Ken | aa al, Dal 

18554. Yahya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan 
kepada kami, .keduanya berkata: Isa bin Abdurrahman Al Bajali 
menceritakan kepada kami, dari Bani Bajlah, dari Bani Sulaim, dari 
Thalhah, (Abu Ahmad) berkata: Thalhah bin Musharrif menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib, 
dia berkata: Seorang Arab baduwi mendatangi Nabi SAW dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW 


asulullah bersabda, "Jika kamu meringkas materi khutbah, maka : 
sungguh, kamu telah memaparkan masalah. Karena itu, bebaskanlah 


583 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18550. 


— Musnad Imam Ahmad 


satu jiwa dan merdekakan-lah satu budak." Laki-laki itu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bukankah hal itu satu?" beliau menjawab, "Tidak, 
an-aasamah (membebaskan satu jiwa) berarti kamu sendiri yang 
membebaskanya. Sedangkan fakku ar-ragabah (memerdekakan 
budak) adalah kamu menolong budak tersebut dalam memerdekakan 
dirinya. Dan memberi tanah untuk dicocok tanami, atau kambing 
agar di peras susunya, atau memberi harta fai" (harta yang dirampas, 
dari musuh tanpa melalui peperangan) kepada kerabat yang zhalim. 
Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka berilah makan orang 
yang lapar dan berikanlah minum kepada orang yang kehausan, 
menyuruh kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Dan jika 
kamu tidak mampu juga, maka tahanlah lisanmu, kecuali untuk 


mengatakan kebaikan." 


II BE gl Plan EA LS) Cik —NAooo 
& PJ - a23 IP Sae s5 5 
GTA AI la ISS Iya EN eat 
Hn ni ea IE al Pe. 223 0 £ - GG. ..... 
MIA LAI Ir Ud aa sei Kas ansitg 
Pan Ben RU GA y0 AN GUN PET AN TP SNP 2 
HL IB B AL PETIR SB 1 JI Tp sai 
| : 0 EF are — 5 NA Aa 
II, ( 3 yg HIU SP lag 4s ag 
18555. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan, dari Abu 
Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Al 
Bara bin Azib berkata: Ketika turun ayat, "Allah melebihkan orang- 
orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang 
yang duduk (tidak berperang) satu derajat." (Os. An-Nisaa' (41: 95). 
Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, apa tuan perintahkan padaku? Sesungguhnya saya 


584 


Sanadnya shahih. 
Dinilai shahih oleh Al Hakim (2/217) dan Adz-Dzahabi sependapat dengannya. 
. Juga ada pada Ad-Daraguthni (2/135). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


adalah seorang yang buta." Al Bara' berkata: Maka turunlah ayat, 
"Selain mereka yang mempunyai udzur." (Os. An-Nisaa' (4J: 95). 
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ambilkanlah untukku sebongkah 


tulang dan tinta, atau lembaran dan tinta." 


AA 3 al gi IP al PS) BAL -NM01 


Lg. - - 
3 o-- o o- 3 Ot TA 9 0,4 


SI YAH AE) 1 JB WA op Ape yi LIA GP Cal gi 


0-2 0 383 0 - 


2 Ba ane Aa ban On en 
IP) da pln SEA Ke MIA VA IG AI 
GAN 55 li Bana AE CG uya A Blu NA 
HN 153 UG) el JA pb Pa AM UE, 


AN, AB, CA BA Pu SU SA, KAN, 

Hemihiy AN KT GAN Ie SIT Ih APE ASI 

18556. Waki' menceritakan kepada kami, dari bapaknya dan 
Ali bin Shalih, dari Asy'ats bin Sulaim, dari Mu'awiyah bin Suwaid 
bin Mugarrin —bapakku berkata— dan Abdurrahman, dia berkata: 
Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Asy'ats bin Sulaim, dia 
berkata: saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid, dari Al Bara", dia 
berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan juga 
melarang, dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan untuk 
mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang 
bersin, membalas salam, memenuhi undangan, menolong orang yang 
terzhalimi dan menunaikan janji. Kemudian beliau melarang untuk 
memakai cincin emas, minum menggunakan bejana yang terbuat, dari 
emas dan perak, mengenakan Ad-Diibaaj (sejenis pakaian yang 
dilapisi sutera), kain sutera, Istabrag (sejenis kain yang dilapisi 


585 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18464. 


— Musnad Imam Ahmad 


sutera), Al Oassi (pakaian yang bergaris-garis dengan sulaman sutera), 
dan mengenakan pelana dari kain sutera. Abdurrahman tidak 
menyebutkan "Bejana yang terbuat dari emas dan perak." 


2. 3 0 0£ o - ta. PA pm NA Th s3 3? Da 
Ob Ugal II la OLX JB alay KIE lo Ol el 
Jaja 

18557. Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 

Adi bin Tsabit, dari Al Bara' bahwa Nabi SAW bersabda kepada 
Hasan, "Cacilah musuh (dengan sya'irmu), sesungguhnya Jibril 


bersamamu." 8! 


g - g 73 ... . AI 2, g 3 2 
AG SE JII IE Anh le lo ol er 
- aa Pa 3 -. or, o- PAN AU MI 
sa 3g OI seb ip «AI P3 ut 3 :juas 


- 
- - 


Pa tas Yp BAY ca 3 3, Uh 
Gobi IE LA LA ob la Ur AI sad MK 
s0. » 0. Foo . 0 L 0 0 

Ve Kmel I) an Calo Ol 

18558. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 

Abu Ishag, dari Al Bara' bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang 
laki-laki, "Jika kamu ingin tidur, maka bacalah: 'Ya Allah, aku 
hadapkan wajahku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada- 
Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, karena berharap 


(mendapatkan rahmat-Mu) dan takut (pada siksa-Mu, bila melakukan 


'8€ Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18551. 
287 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18549. 


Musnad Imam Ahmad — 


kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan, dari 
ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah 
Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' 
Jika kamu meninggal pada malam itu, maka kamu meninggal dalam 
keadaan memegang fithrah (agama Islam). Dan jika kamu memasuki 


waktu pagi, maka kamu akan memasukinya dengan kebaikan." 


- - 
3 0 - 3 3 o- Pe 


Bee La dl BIS N MEA GN Aesa 


. 


- 
BI 9 90 


NI 3 CA alot ga AP 5 UAS SE GA YA6 
ARI RI AN 3 Hi OS ala ala Ko 1 di 


. 


18559. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Amru bin 
Murrah atau ia mengatakan, ia telah menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara” bahwa Nabi SAW 
melakukan Gunut pada saat shalat Shubuh dan Maghrib. Syu'bah 
mengatakan semisalnya.” 


GP Blah ap AA YP una A3 Wi AO 


S Naa Pa Wa Ga Cia Ka S4 "JG cl 


- 
. 0 


- - J5 # . 
(S3 dl Gb 


— 


Na 


DAN AN Ii TE Sai Sa DA s5 DG CS JB sep 
- NA 22. Ia ap 5 & 2 N 5 5 — 5 
AS laa NG talang MAP AI ato Al Sya C3 AL iyna 


- 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18469. 
589 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18382. 


— Musnad Imam Ahmad 


7. -.. Lan So at 9 Pa 
3 Ama ec Soma yi SG MN AA PA K3 GS, 


P3 


- 


Ar 
18560. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: dan Ibnu Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ishag bahwa ia mendengar Al Bara' berkata: Ketika turun ayat, 
"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut 
berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang 
berjihad di jalan Allah." (Os. An-Nisaa' (4): 95). Rasulullah SAW 
memanggil Zaid, maka ia pun datang dengan membawa tulang lalu ia 
menulisnya. Kemudian Ibu Ummi Maktum mengadukan akan 
penyakit buta yang dideritanya, maka turunlah ayat, "Tidaklah sama 
antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak 
mempunyai 'uzur." (Os. An-Nisaa' (4): 95). 


pet - 


dna EA NG ujian eri al 26 535 ASN 

SI A Serda SE Aya KR ARA Bah Pj pa 
— AN ha MN ae B1 ME) ala ala AN 
aa 2g DI SA La DI SI Ay II 
2 Ta Wa ta Ig BY an Lag ca 
SaAN Je SL DL Ob Celu ea UE Hii sai ma 


18561. Abdurrahman dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dia berkata: saya mendengar Al Bara' bin Azib berkata: Nabi 
SAW pernah berwasiat kepada seorang laki-laki bahwa, bila ia hendak 


'90 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18555. 


Musnad Imam Ahmad — 


tidur agar membaca, "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu 
wajhii ilaika fawwadltu amrii ilaika wa alja'tu zhahrii ilaika 
raghbatan wa rahbatan ilaika wa laa malja'a wa laa manja minka 
illaa ilaika “aamantu bikitaabika alladzii anzalta wa nabiyyikal ladzi 
arsalta (Ya Allah, aku serahkan jiwaku pada-Mu, aku hadapkan 
wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku 
sandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap (mendapatkan 
rahmat-Mu) dan takut (pada siksa-Mu, bila melakukan kesalahan). 
Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan, dari ancaman-Mu, 
kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau 
turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus)." Jika ia 
meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan memegang fithrah 


(agama Islam). 


1 0. 


(aan ae. YG ujian sala Cp AE EN AON 
N ID SA Gp GA Gi AL Gp @h gd apip 
Peti 53, Pe TR: aa 21 J6 D6 ja. sn ae 


5 Giat PIC LN GP tejadi 

18562. Abdurrahman dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada 

kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Amru bin Murrah, dari Sa'ad bin Ubaid, dari Al Bara', dari Nabi SAW 
semisal dengan itu. Ibnu Ja'far berkata, Syu'bah berkata, dan telah 
mengabarkan kepadaku Al Hasan, dari Al Bara bin Azib semisal 


dengan itu. 2 


591 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18558. 
59? Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Bah AP WAN Puan MN XS GIS —AOAY 


: Fa Ts, ang Oo, 23 Pa Pa 4 T - - 0 y o- 0 -— 
SP ES JB ena YP GA AI Sab IE On oa Ml ae ya 


NA 


» PE OS BELA Bb AG TAN KD ta ia 
Pa NG Pa DN e3 8 H-3 0 - & 3-01, 5 Sa 0 

0 Seram Codang date AL lap (al Kemang (PP togel Ula Jen) ypu 
18563. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Al Bara 
menceritakan kepada kami, —dan ia bukanlah seorang pendusta—-, 
dia berkata: Jika kami shalat di belakang Rasulullah SAW, saat beliau 
mengangkat kepalanya, dari ruku', maka tak seorang pun, dari kami 
yang menundukkan punggungnya, sampai Nabi SAW sujud dan kami 


pun ikut sujud.” 3 


LP Wei SAS JB AR 3 MUI AE 3S A14 
TN Dn or A, 2 5 3 3g - o PA - Lu 0 £ 
IS ot (elu dls al ce DA Ol be apa) «Gal &' 
OA BJ OE Oya 2JB jika Ya JSI 
18564. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al 
Bara' bin Azib bahwa, Saat Nabi SAW kembali, dari bepergian, 
beliau membaca, "Aayibuun taa'ibuun 'aabiduun lirabbinaa 


haamiduun (Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji 
Rabb kami). 


NS Kb AE Lp MI KE BAK Moto 


5 anna Akar seen SN IE 


”3 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18489. 
'4 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18539. 


Musnad Imam Ahmad — 


18565. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 
Amr, dari Syu'bah, dari Abu Ishag, dari Ar-Rabi' bin Al Bara', dari 
bapaknya, Al Bara' bin Azib, semisal dengan hadits di atas. 


AS ee pi ye (SAI Ii 3 BE 3 BE 


- ag 8, 90 - » AN na KA Tin EA Pan PR ag 
1 one 3S al oh aa GL ISI OS telaga MI lp 
BG Ci aj Ulik 3 
18566. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Yazid 
Al Anshari, dari Al Bara' bin Azib bahwa Jika Nabi SAW tidur, maka 
beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya dan membaca, 
"Allahumma ginii 'adzaabaka yauma tab'atsu 'ibaadaka (Ya, Allah 
selamatkanlah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan 
hamba-Mu)."? 


ppap jp Wih AR CI Ca) Bab A01 

Te Ig RE Pe AN Ip ap 
18567. Waki' menceritakan kebada kami, Syu'bah dan Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman 


bin Abu Laila, dari Ibnu Azib bahwa Rasulullah SAW melakukan 
Ounut dalam shalat Shubuh.” 


595 Sanadnya shahih. 
596 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18534. 
597 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18559 dan 13207. 


— Musnad Imam Ahmad 


IE BL ah GP Ialah GAS S) GIS NASA 
j 4 2» 20 Ea o- 2 ol 2 "ag 4 Si, sa 8 of Ka Pa 
daki Jan GI At Hug ale di si AB aa "JB “5. 

18568. Waki' menceritakan aa kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Pada hari 
Khandak, saya melihat Nabi SAW memindahkan tanah. Dan saat itu, 
rambut dadanya telah berlumuran tanah.” 


ALA 5 CNN BAL JB HS) GAS A01 
Kata BA ea Sate Pa OD ea 9 Ao Ea ea AB 
BN Ne an ana 
Cas BIG Pap . boga Aan 
WAN EN Barat HN 2063 
18569. Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Al 
Bara bin Azib bahwa Nabi SAW pernah merajam seorang Yahudi 
dan beliau membaca, "Allahumma inni usyhiduka annii awwalu man 


ahyaa sunnatan gad amaatuuhaa (Ya Allah, saya persaksikan kepada- 


Mu, bahwa akulah yang pertama kali menghidupkan sunnah yang 


sebelumnya telah mereka matikan)" 


3 - 


Area Wa JB € "5 NA OV. 
SI Lo Jpn Oh DL UI Je HE gg 


II ai o Pe diet le WI, JG tina 
18570. Waki' mencetak kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara" bin 


'8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18478. 
'? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18434. 


Musnad Imam Ahmad — 


Azib, dia berkata: Ketika Ibrahim putera Nabi SAW meninggal, 
Rasulullah SAW bersabda, "Baginya telah ada orang yang akan 


menyusukannya."S 


Pt 


Bian ialb L2 Can ta 5 Wis —1AoVI 
A 2 PAN JB JG MEP NA j3 Kapal AL Ke 6 


BE) SAR YP ea Tah Op TA ab La pi ale dio 
A35 Gb 3 J3 1 5 Jus Pt 
18571. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memberikan 
pemberian berupa Warig (mata uang dirham), atau memberi 
minuman susu, atau menghadiahkan kantong air yang terbuat dari 
kulit, maka baginya adalah seperti pahala memerdekakan satu orang 
budak." ! 


NA op Ie 33 Oli PAS) KA —MAOYY 
Kaka an dimak aon naa L JB 
Ajal Ga (AK hai EK Lapas 0d apl la 
mai Y, 
18572. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Ishag,-dari Al Bara', dia berkata: Saya tidak melihat seorang pun 


yang mempunyai rambut indah dengan mengenakan pakaian yang 
berwarna merah daripada Rasulullah SAW. Beliau memiliki rambut 


600 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18531.. 
S01 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18425. 


— Musnad Imam Ahmad 


yang menyentuh kedua bahunya. Dan jarak antara kedua pundaknya 
agak lebar, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek.502 


3 aa Cia NG ja P9 SI C5 -YAovY 
Op aa ala Sa Se Ta Pe NA UK :yu 
KA Topan BBI TARI Sa 2 BU LA 


Ba Aa . PAN 33 0 aan AOA Na 

OA Lp FA ai JB ea La Jp 2) JB eling la AI 
yg TA PN LA Pn AA Sen AG San Be at 
Ag 3. ane .. - s 3 P0 AT Be “0 LP ep L, #3 
A8 Sell LAB EYD SI AP Sad SA ega 

Oo... 0» ea o-? 1.0 Ma Bp an Ina 
18573. Waki' dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman 
bin Abdurrahman, dari Ubaid bin Fairuz bekas budak Bani Syaiban di 
dalam haditsnya, dia berkata: Saya bertanya kepada Al Bara' bin Azib 
mengenai apa saja yang dibenci oleh Rasulullah SAW, dari hewan 
kurban atau apa yang beliau Jarang untuk dijadikan hewan kurban. 
Maka ia pun berkata: Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami 
dan tangan beliau lebih pandang daripada tanganku -atau ia 
mengatakan- tanganku lebih pendek daripada tangan beliau. Dan 
beliau bersabda, "Ada empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan 
sebagai hewan kurban. Yaitu, hewan yang buta dan tampak jelas 
kebutaannya, yang sakit dan sakitnya itu jelas, yang pincang dan 
kepincangannya tampak jelas, kemudian hewan yang lesu dan tidak 


502 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18466. 


Musnad Imam Ahmad — 


bersih." Saya berkata kepada Al Bara', "Akan tetapi, saya benci 
apabila pada tanduknya terdapat kekurangan, atau di. telinganya 
terdapat kekurangan atau pada giginya terdapat kekurangan." Maka Al 
Bara' berkata, "Apa yang kamu benci, maka tinggalkanlah, dan jangan 


kamu mengharamkannya atas seorang pun." 603 


Pa 


— “Blah si ar An naa (pa) ab —1AOVt 


Se JS op Ha ig IE Io Aa 
Ha jd an aa In A5 IS gp DA 
AR aa II 3 


18574. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara”, dia berkata: Nabi SAW 
diberi pakaian yang terbuat, dari kain sutera, para sahabatnya pun 
terkagum-kagum akan kelembutannya. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya sapu tangan Sa ad bin Mu'adz di dalam 


surga lebih lembut daripada ini." 


3 » Be Pi “ cal AS) Kas -NAovo 


Ne seen Ne - JG 
'18575. Waki' menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari 
Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Nabi SAW telah berperang 


sebanyak lima belas kali. 


503 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18419. 
504 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18503. 
608 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18467. - 


— Musnad Imam Ahmad 


- - - o #0... £ 0 0 3 -. Pa 
—- Obat gi an Ba. us SI Lab —YAOVY 


o ja . 0. 900 2 or- X 8, 3 & baba TnaS - o 25 
Ig JP Ou al ae he Ia JB HE or el 
ago 05 “3 0 candi £ 1g » - - oh ra Na 
Kat AP A5 JB MBA MAS 1S Kol LI yaa Kab 
j 3 0 2... a90 » 

Anas JG Alai Us 


18576. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari Abu 

Ishag, dari Al Bara" bin Azib, dia berkata: Nabi SAW melewati kami 

pada hari Khaibar, sementara kami telah merebus daging himar 

(keledai) di atas bejana. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" kami 

menjawab, "Daging Himar, yang kami dapatkan dari harta ghanimah." 

Beliau bertanya lagi, "Wahsyiyyah (liar) ataukah Ahliyah (jinak)?" 

kami menjawab, "Ahliyah." Maka beliau bersabda, 

"Ti umpahkanlah." 

3 Bal AP Jaja GAS SSS AOVY 

YAA ph ale D Ke DOS Ju 

kanan AS aan 


Bee BAN Na Ate TA aa Nia aa 3 
— V3 FB JB CA slah GIS JB eka SAS MI yaah 


o 3 o 


Sana ta JB 254 (aa S (panah 

18577. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: Nabi SAW 
pernah berada di Hudaibiyah, sedangkan Hudaibiyah adalah sumur. 
Saat itu, kami berjumlah seratus empat belas orang, sementara air 
sumur sangatlah sedikit. Lalu beliau mengambil satu ember, kemudian 
berkumur-kumur dan memuntahkannya kembali seraya berdoa. Maka 


kami pun minum sepuasnya.” 


. €€ Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18530. 
607 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18529. 


Musnad Imam Ahmad — 


Xx Ga “Blah s Na Ill 08 SI SI —YAOVA 
Ht Tni le Io AP bi 


PPP dd 


C3 ex Oelis 2 - :JB9 oo Rt 1) adl Ou “3 al, 
1 Its 


18578. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari Abu 
Ishag, dari Abdullah bin Yazid, dari Al Bara' bahwa jika Nabi SAW 
hendak tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah 
pipinya seraya berdoa, "Allahumma ginii 'adzaabak yauma tab'atsu 
'ibaadaka aw tajma'u 'ibaadak (Ya Allah, selamatkanlah aku, dari 


adzab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-Mu atau pada 
n608 


hari Engkau kumpulkan para hamba-Mu). 


- 
“ 3o0- - 9 0 nG 


IA Ji Can AT 23 La EA 1 A0VA 

Hera TG IU Si SB Gp Kb gi gk 
Te Io MI Jp Ae Se BA ja #0 AGAN 
Fi bgt aa gg ank adan au 
HA DIT gas SO Ja SIA Jihan IA 
Na aa Bt ana aa an 


Oi 
o£ AJ 


18579. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Fudhail 
yakni Ibnu Marzug menceritakan kepada kami, dari Syagig bin 
Ugbah, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Telah turun ayat, "Jagalah 
shalat kalian dan shalat Ashar." (Os. Al Bagarah (2):238). Maka kami 
membacanya pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang 


“08 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18566. 


— Musnad Imam Ahmad 


dikehendaki oleh-Nya dan Allah belum menghapusnya." kemudian 
Allah menurunkan ayat, "Jagalah shalat-shalat kalian dan Shalatul 
Wushtha (shalat Ashar)" Kemudian berkatalah seorang laki-laki yang 
sedang bersama saudara kandungnya yang biasa dipanggil Azhar, 
"Shalaatul wushtha adalah shalat Ashar." Ia juga berkata, "Saya telah 
- mengabarkan kepadamu, bagaimana ayat tersebut turun dan 
bagaimana Allah menghapusnya kembali. Dan Allahlah yang lebih 
Mengetahui. 1100 


KG 


Ea elit EA AOA, 


— lh 
Nda da 0S IE saja ga D Y va A9 Si 


Pa lia 2Uatgs) Oo MAN B3 Sei — ISI Kanaan 
18580. Ashbath menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu 
Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Apabila Nabi SAW memulai 
shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya, hingga kedua ibu 
jarinya sejajar dengan kedua telinganya." 


Es 
y. 


3 
2 25 


LN 


» 


CA IL Bab JB EU DK GIS —NASAN 
j 


Sa PIA SPP SS He PA g 


“09 Sanadnya shahih. 

Fudhail bin Marzug Adfalah Ar-Ragasy dan Syagig bin Ugbah Al Abdi, 
keduanya adalah tsigah. Hadits keduanya juga ada pada Muslim. HR. Muslim 
(1/438 no. 630), pembahasan masjid, bab: Dalil pendapat bahwa shalat al wustha 
adalah shalat Ashar: Abu Daud (1/112 no. 410), pembahsan shlat, bab: shalat Ashar, 
At-Tirmidzi (5/217 no. 2982), dia menilainya hasan shahih. juga An-Nasa'i (1/236 
no. 472). 

€I0 Sanadnya hasan. Karena ada Yazid bin Abu Ziyad. Hadits ini ada pada Abu 
Daud (1/200 no. 749), pembahasan tentang shalat, bab: Yang berpendapat tidak 
perlu mengangkat tangan ketika ruku, Al Baihagi (2/26), menurutnya Ziyad ghairu 
gawi (tidak kuat). 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa - Laga Tit Ta Be Bana Cara 3 Ma aa gina UE P3 
Seni OP ia Isl # Jaa ag as Ml lo Wi Jam Ol be 
oa Bam AN KP Pa 1 Lan Ke jan ae 
—s Na Wi Sya Ii Lp pati Sang slah JB Tn) "Jas 
YA Ap Ana GA So “alb D 2et alas 
PN UN ena 

18581. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Malik yakni Ibnu Abu Anas menceritakan kepada kami, dari 
Amru bin Al Harits, dari Ubaid bin Fairuz, dari Al Bara' bin Azib 
bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai apa yang beliau 
larang untuk dijadikan hewan kurban. Maka beliau bersabda -Al 
Barra' berkata: Tanganku lebih pendek daripada tangan beliau-, "Ada 
empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan sebagai hewan 
kurban. Yaitu, hewan yang buta dan tampak jelas kebutaannya, yang 
sakit dan sakitnya itu jelas, yang pincang dan kepincangannya tampak 
Jelas, kemudian hewan yang lesu dan tidak bersumsum." 


f pt 


Ef Ch JI ah Ga IU tata gd UAS —YAOAY 


Ah Hg BA Lo Nang “JG NA 56 Mera Glal 
Jd AAL Tn LI PELAI J3 Ten ana 
Jua 


Ban os ijin Gi Sabah IU RAB eh, GI 133 


Joo - 


CA Ola) yi Anam S5 NA up (Genal 

18582. Abu Sa'id inencentakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Abu 
Ishag menceritakan, dari Al Bara', dia berkata: Rasulullah SAW 


melewati orang-orang Anshar yang sedang berkumpul dalam majelis 
mereka, maka beliau bersabda, "Jika kalian harus melakukannya, 


SV Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18573. 


— Musnad Imam Ahmad 


maka tunjukkanlah jalan (bagi yang tersesat), jawablah salam, dan 
bantulah orang yang terzhalimi." Muhammad bin Ja'far berkata, dari 
Syu'bah, Abu Ishag berkata, dari Al Bara' dan Abu Ishag belum 


mendengarnya, dari Al Bara'.'2 


3. Oo. 3 


9g (Blah dee € yaxa CS YADA Tr 
II pa de la Ia JB 8 AA 


18583. Ma'mar menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, 
dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Al Kalaalah 
(mayat yang tidak memiliki anak dan tidak pula orang tua). Maka 
beliau menjawab: Cukuplah bagimu dalam permasalahan tersebut apa 
yang terdapat pada ayat yang diturunkan pada musim panas (Ash- 
Shaif), yaitu dalam surat An-Nisaa' (tepatnya ayat 176 surat An- 
Nisan). " 13 


AG Ig 


s “Bl P1) s Jaa boa Na Wa —YAOA£ 
AS aa se AJ pg de oat Iya Ol el 
On Ha en OA Jua op 


18584. Husain Mencerakin kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Wahai Hassan, cacilah kaum Musyrikin (dengan sya'irmu),. 


€I2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18394. napi Syu'bah 
diperselisihkan cdalama hal ini, para ulama mengatakan bahwa ia menyimaknya. 

513 Sanadnya hasan, karena ada Al Hajjaj bin Arthah. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18497 


Musnad Imam Ahmad — 


sesungguhnya Jibril bersamamu atau Ruhul Oudus bersamamu 
SAW. "14 | 
AE ni Bi IE ea Ii 36 Hi AA Moho 

EA IA Ig Ke LS JB SE NA gp BI 
aa Parag ISA KY aa 3 SI sda 
Ja 3 AG JI Kata et apa) KA 
G3 Sea ng aa | ul Ja JB IKA :JU AK 


Aga akn ie ol J3 IA 2d Gir Ea OA J5 

18585. Hasyim bin Al @asim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan 
kepada kami, dari Al Bara" bin Azib, dia berkata: Saya pernah berada 
di sisi Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Panggilkanlah 
Zaid kemari dengan membawa sebongkah tulang dan tinta, atau 
lembaran dan tinta." Maka Zaid pun menulis, "Tidaklah sama, antara 
orang-orang duduk, dari kaum mukminin dan mereka yang berjihad 
di jalan Allah." (@s. An-Nisaa' (4J: 95). Al Bara' berkata: Seperti 
inilah ia turun. Kemudian Ibnu Ummi Maktum yang berada di 
belakang beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kedua 
mataku ini yang buta?" maka sebelum ia meninggalkan tempat, 
turunlah ayat, "Selain mereka yang memiliki udzur." (Os. An-Nisaa' 
(47: 95). 


? 


SW Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18435. 
SIS Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18464 dan 18555. 


— Musnad Imam Ahmad 


£ - 1g 2. .. Pe Iko As 
A3 Oka SAS (pai IE Bb —YAOAN 
S3 bek le Ko Ai Tipe Ju JB pp LA 
Oi AI 9 HI an ai sal) Ja B3 Ji 


- 
- 


bla Y DI An TA TawI SA LE, Di SA 533, 
Tea IAI OAN PAN DS DI) y bat Y3 
App LA nah ol dada Je Ip en ta Lap 
18586. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu ingin tidur, maka bacalah: 
'Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhii ilaika fawwadItu 
amrii ilaika wa alja 'tu zhahrii ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika wa 
laa malja'a wa laa manja minka illaa ilaika “aamantu bikitaabika 
alladzii anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta (Ya Allah, aku serahkan 
Jiwaku pada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku 
menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku 
kepada-Mu, karena berharap (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut 
Ipada siksa-Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat 
perlindungan dan penyelamatan, dari ancaman-Mu, kecuali kepada- 
Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan 
(kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' Jika kamu meninggal 
pada malam itu, maka kamu meninggal dalam keadaan memegang 
Jithrah (agama Islam) dan jika kamu memasuki pagi, maka kamu 


mendapatkan kebaikan." 


o- 30 J5. A4 Pe Ipa 


MP TRSa tara Pen ANA 3 IA Wo —YAOAV 


Ih dia he Pakan -JU Ta aa AL Oi Sae V3 


SIS Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18469. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ta o 2 - 0. £ s5. 23 PA Br 2 Ha CS Pa PO 
BP A2 Fo YA LAN WP Ol etil 3 
: | ANN An ON 
mem le Ml lo 13 

18587. Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad menceritakan 
kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, 
dari Al Bara', dia berkata: Saya mendengar Nabi SAW membaca 
surah At-Tiin dalam shalat Isya'. Dan saya belum pernah mendengar 
seorang pun yang lebih merdu suaranya daripada Rasulullah SAW 


saat beliau membaca.” 


P4 - - 
0 #30 3 Lb Bo. 3 30 Peta 


LP OI Cat Ai In BIS cake Si BELA AOA 
Te Lana 2 Lin & PN RSA FM £ Ani eta. N €3 
sila Olatgh OS EN) G3) Sbd Cat IS elang dl AN Ceko 


18588. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
— bin Abu Laila, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Jika Rasulullah 
SAW memulai shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya 


hingga kedua ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. 


3 Bal al 33 oki BIS (Jap Gak AOA 
1 »..? ag Kah, A s, y 3 PP ng 535 - 2 a 5 . 


Sa la Jo ate Ia AA ya Se bad Gp 


E) 4 8$a. 


An Dn aa LN aa ot deh ma 0335 LI Daan 


617 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18546. 
518 Sanadnya hasan. Karena ada Ziyad. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
' 18580. 


— Musnad Imam Ahmad 


IN Cp aa An SA Ja TK up Ha ale 
Oa ae (Aa an ea Y Dag V3 ae y Span 
233 

18589. Mu'ammal menceritakan: kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara" bin Azib, 
“ dia berkata: Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan orang- 
orang musyrik pada hari Hudaibiyah dengan tiga point pokok. Yaitu, 
Pertama, siapa yang mendatangi mereka, dari kelompok Nabi SAW, 
maka mereka tidak mengembalikannya, dan barangsiapa yang 
mendatangi kami, dari pihak mereka, maka kami wajib 
mengembalikannya kepada mereka. Dan Kedua, Nabi SAW 
hendaklah datang pada tahun depan beserta para sahabatnya untuk 
memasuki Makkah guna melakukan Umrah dan mereka tidak boleh 
bermukim, kecuali selama tiga hari. Ketiga, Kemudian mereka tidak 
memasukinya, kecuali pedang dan busur dalam keadaan tidak 


terhunus dan sejenis lainnya. 


AP Ci Ne Ika 
Ba 5 saka —. -JE SE oi SA ga Ge 


£ Pa AS 0. 0 La ri Se Te BS Dn 23 
II Er, Bi Ama Aa) 3 
Sri ap HE KB Io. ESY ol Ao naa 
ata. 


-. . 


18590. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara bin 


2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18542. 


Musnad Imam Ahmad — 


Azib, dia berkata: Saya melihat Nabi SAW memindahkan tanah 
hingga menutupi kulit perutnya. Kemudian beliau membawakan sya'ir 
Abdullah bin Rawahah, "Ya Allah, kalau bukan karena-Mu, kami 
tidak akan mendapat petunjuk, tidak pula akan bersedekah, dan tidak 
pula akan menunaikan shalat, maka turunkanlah As-Sakinah 
(ketenangan) ke tatas kami, dan teguhkanlah pendirian kami saat 
menghadapi pasukan musuh. Sesungguhnya pasukan musuh telah 
berbuat melampaui batas pada kami. Dan jika mereka menginginkan 


Jitnah, maka kami pun mengabaikannya." 2 


£ - 2 Aa AD Lo. 3015. 3 Pa 
Hy Aa DI (kan op Kamus Code —1YAOAN 
“5 : 


Pa Aa 2, 1 3. () ot? 2 A4 o - Tan - -. 0 
Is Di Io Dl Sya HAM IR olah Una JB (Bel 


Pa PEN GA R0 Ia lh Ola Or 
. 18591. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya 
mendengar Al Bara' berkata: Rasulullah SAW pernah diberi pakaian, 
dari kain sutera, maka para sahabatnya pun. menyentuhnya dan 
terkagum-kagum terhadap kelembutannya. Maka beliau pun bersabda, 
"Kalian terkagum-kagum terhadap kelembutan pakaian ini?. 
sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di dalam surga lebih 
baik dan lebih lembut daripadanya." 


AE 13 Ab EMS JB ia Ip MASA AK AM OAY 

IL LA gaya la SU Sana 2JB tia lt 
ya 0. PA An UN esai Unta Na ANN TG TENAN $ .. 
SAI 1S SR II OS lg ale Dl eko ad Ol cell 


2.0 


620 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18478. 
82! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18503. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aa A5 3 Aa ae DG OAT AAA Ga Ip UE sal 
Lo Dal EA DL AN JB FU SI AI 

18592. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu 
Safar, dia berkata: saya mendengar Abu Bakar bin Abu Musa 
menceritakan, dari Al Bara” bahwa jika Nabi SAW bangun (tidur), 
maka beliau membaca, "Alhamdulillahil ladzii ahyaanaa min ba'di 
maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur (Segala puji hanya bagi Allah 
yang telah menghidupkan kami, setelah mematikannya, Dan kepada- 
Nyalah kami kembali)." Syu'bah berkata: atau yang semakna dengan 
“ini: Jika beliau mau tidur, beliau membaca, "Bismika ahyaa 
wabismika amuutu (Dengan nama-Mu saya hidup, dan dengan nama- 


Mu pula saya mati)." 2 


— SAP aa ea Ban KE OAT 
Aa la Da Kanan HE NA eat :JB ab 
Aan Hal al de 
18593. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dia 
berkata: saya mendengar Al Bara' bin Azib menceritakan, dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bersabda berkenaan dengan putranya Ibrahim, 


"Telah ada baginya orang yang akan menyusuinya di dalam 
1623 | 


surga. 
Heagh bara YG ang Ujian Gp aa 2 WA — A04 


TA Papa 


“5 JB, PA gan. Da JG ab u ara Wa : 0 JG (SAE 


82? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18510. 
528 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18570. 


Musnad Imam Ahmad — 


Te . Ae - or Aa, ra $ 2 - “ 5 2 2 - ) Pen - 
Lia leg SAP Ke Jay OS IYA SE yi el ya 
HEIG obL ES San Ga GAN Pal ola 


18594. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi 
-dalam riwayat lain- Telah berkata Bahz Telah menceritakan kepada 
kami Adi bin Tsabit, dia berkata: saya mendengar Al Bara' dan -Bahz 
berkata:, dari Al Bara" bin Azib- berkata: Rasulullah SAW pernah 
berada dalam suatu perjalanan, lalu beliau shalat Isya' dan beliau pun 


membaca pada salah satu rakaatnya surah At-Tiin. 4 


- 
2 0D 3 1D 


s « PA art YG 383 « Fa — Naa Gak A40 
SA ah 2IB apa Ip Keae UE 1JU HA 1JE sae 
P1 aa Muna aan AI ee AL Ba PN 
KAU 3 OLI JB peka MIE AI Cake il Sya) OI Hg Hj 
2 Dak o 2. 9 3 0 so. Ken o . 0 Naa SN aa 
SI Utang ABI TI JB LA Jr) AB Hr 
Pa YA 5 o 4 2. o | 
18595. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi, 
dia berkata: —dalam jalur lain— Bahz berkata, Adi bin Tsabit 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Al Bara' bin 
Azib menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hassan, 
"Cacilah mereka (kaum musyrikin dengan sya'irmu), sesungguhnya 
Jibril bersamamu." Bahz berkata, "Uhjuhum aw haajihim (cacilah 
mereka dan lipatgandakan cacianmu)." atau beliau mengatakan, 
"Uhjuhum au haajihim (cacilah atau lipatgandakan cacianmu kepada 


mereka)."& 


824 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18587. 
525 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18557. 


— Musnad Imam Ahmad 


go 2 
gb oi Kd Nana Kini Es colah WI ASAM 


| Tab anus akan Hota 
18596. Affan: menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit mengabarkan kepada kami, 
dia berkata: saya mendengar Al Bara' berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda kepada Hassan, "Cacilah mereka (kaum 
musyrikin itu dengan sya'irmu), sesungguhnya Jibril bersamamu." 


. 3035. 3 IG 


Sal pp AR AS takan 3 Naba Iazen WI —YAOAV 
aa as ide MN ANA diam NP IS 
5 Vla ka) Kang ale Ie & Iyan SJ GA 
Nee La aa SJ KAB Bh in sate 2 ob 
5 2 NN BEA: e 2000 Kana 4 
—A BPI Sah AS AA Ala ala Io 
bag 
18597. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari 
Abu Hujaifah, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Abu Burdah telah 
menyembelih sebelum shalat ditunaikan, maka Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya, "Gantilah hewan kurbanmu itu." Maka Abu 
Burdah berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak . memiliki hewan 
kurban selain Jadza'ah (kambing kacang yang berumur enam bulan 
hingga satu tahun) —dan saya menduga ia mengatakan— yang lebih 


baik daripada Musinnah (anak kambing yang berumur satu tahun atau 
lebih)" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah ia sebagai 


526 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


penggantinya, dan itu tidak akan mencukupinya dari seorang pun 


setelahmu." “ 


pi uga GA hara ujian 2 ataa Gis -NAOAA 


EL oo 9 0 


Mg Lan H ga KOPIGA “JG di Gal ana JG 3 ud 
Ser pay MA oke Di J5 sh JO TAB Gi AS ad 
dag sa ah GI “2 
18598. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dia 
berkata: saya mendengar Ibnu Abu Laila, dia berkata: saya mendengar 
Al Bara' menceritakan kepada suatu kaum, yang di situ terdapat Ka'ab 
bin Ujrah, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau 
memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya. 


OI 0 - Lo. 2035. 3 an 


A3 Ka Ka an Sean Da CNN DAA 
3 “ 
Ay se A aa Ju -JG ola: D Tp 0 Kal 3 Oey 


Ld 3 Pn Ia din 3 dai Ia anak 

See ea un den dea ah 

Ol: J3 BG HST NO) JG Ca BN Ga 
Ban ap ep Ih Ra LI aa up JS TAS ane 


18599. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zaid Al Iyami, dari Asy- 


2! Sanadnya shahih. 5 

Abu Juhaifah adalah Wahb bin Abdullah. As-Suwa'i, seorang sahabat yang 
terkenal. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18392. 

“28 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18398. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


Sya'bi, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya yang pertama kali yang akan kita lakukan pada hari 
ini adalah menunaikan shalat, setelah itu kita pulang dan baru 
menyembelih hewan kurban. Maka barangsiapa yang melakukan hal 
itu, berarti ia telah melaksanakan sunnah kami. Akan tetapi, siapa 
yang telah menyembelih (sebelum shalat ditunaikan), maka itu 
hanyalah daging yang ia serahkan kepada keluarganya, dan tidak ada 
nilai Nusuk (kurbannya) sedikit pun." Saat itu, Abu Burdah bin Niyar 
telah menyembelih hewan kurbannya, maka ia pun berkata, 
"Sesungguhnya saya memiliki Jadza'ah (kambing kacang yang 
berumur enam bulan hingga satu tahun) yang lebih baik, dari 
Musinnah (kambing yang berumur satu tahun atau lebih)." Beliau 
bersabda, "Sembelihlah, dan hewan itu, tidak akan mencukupi seorang 


pun setelahmu." 2 


035. 4 Pa 


in Jo. 0. 3.090. Pt Lo. 3 
& D yana YP UD 2 Lido «6 jin2n 0 Imun Usil —YAY & » 
2. or. 4 3 y 2 2g c.-£ £, S | . (3 2 7 y Oo. 
Abg Kla AI Ulao DI Iya) VA JB je ge ya cl Ae 
P) - - - “ - 2... : o 0 
i2EY SAI Gp PN Ge Wupeh SIB BASI imu 
aa Mera aa inn agen an an NATA Sp pet ta 
and Celia Ale Al alta Al Sya HI WES 1G JUAN Ya 
Pe De TPP aa o £ An aka . an “3 4, 2 2. 
Pp H3 2JB del 1S JB taka ale AI ko MI Sya) 
AS Tpo Dijad AN plan Ja Sae IEG GAN II lh 
3 t 4 Y - : 2 Seng PLAN ata jap 2 
AN — ag cela aoan cakar! Pi al :J83 Pl CA 
2 NG PEN UN ) 7 z3? Ta Lo saja .. 21 
PA SA DP) Sl eat IJE 3 Nila JS og PI ag yes 
3 ot Pa LAN UT 5. 
529 Sanadnya shahih. 


Zubaid Al Iyami atau Al Yami adalah ibnu Al Harits, dia tsigah. Hadits ini telah 
“disebutkan pada no. 18392. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dp KT) Ai JG 2 Ika Na ca ya ai pai cal 
AN sd mata nd AA ag JB AI 2 Aa stan 
NG Si Ju 3 2g 2AN P3 

18600. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Auf 
menceritakan kepada kami, dari Maimun Abu Abdullah, dari Al Bara 
bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk 
menggali parit (Khandag). Kemudian dalam parit itu, terdapat batu 
yang tidak bisa kami pecahkan, maka kami melaporkannya kepada 
Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun datang —Auf berkata, 
dan saya menduga ia mengatakan— dan meletakkan bajunya lalu 
menghampiri batu tersebut. Beliau mengambil palu dan membaca, 
"Bismillah." Lalu beliau memukul, sehingga sepertiga, dari batu itu 
pun terpecah. Maka setelah itu beliau bersabda, "Allahu Akbar (Allah 
Maha Besar), aku telah diberi Allah kunci-kunci Syam. Dan demi 
Allah, saya benar-benar dapat melihat istananya yang putih, dari 
tempatku ini." Kemudian beliau membaca, "Bismillah." Dan memukul 
batu itu kembali sehingga sepertiga, dari batu pecah lagi. Setelah itu 
beliau bersabda, "Demi Allah, aku telah diberi kunci-kunci Faris, dan 
demi Allah, aku benar-benar melihat kota-kotanya dan aku dapat 
melihat istananya yang berwarna putih, dari tempatku ini." kemudian 
beliau membaca lagi, "Bismillah." dan kembali memukul sehingga 
pecahlah semua batu itu. dan beliau bersabda, "Allahu Akbar (Allah 
Maha Besar) aku telah diberi kunci-kunci Yaman sehingga aku dapat 


melihat melihat pintu-pintu Shan'a', dari tempatku ini." 


630 Sanadnya hasan. 

Maimun Al Bashari Abu Abdullah .diprselisihkan statusnya. Demikan pula 
dikatakan Al Haitsami (6/130). Hadits ini telah disebutkan pada kisa Khnadak. 
Hadits ini juga terdapat di dua kitab shahih (Al Bukhari dan Muslim). 


— Musnad Imam Ahmad 


Na aa ME Ap 


-JG O yaaa ss naya Tania (33 R INA | 
3. Ae 3 - e£ . . SAE 
| SIB LSI SE Ip el 
18601. Haudzah menceritakan kepada kami, Auf menceritakan 


kepada kami, dari Maimun, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 
Al Bara' bin Azib Al Anshari maka ia pun menyebutkannya.”' 


NP COLA BIS cling 3 Glblah CIS -AAM 
Tn Na 3 TA s5. NX HN pe Pr GP NU KG 
3 GH ON SR lh aib Ie Aa SS 
25k 
18602. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bahwa 
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya 
ketika beliau tidur, dan belianu membaca, "Allahumma gini 'adzaabaka 
yauma tab'atsu ibaadak (Ya Allah, peliharalah aku, dari siksa-Mu 
pada hari Engkau bangkitkan hamba-Mu)." 2 


- 
- Pan 


0 - 0. 3 0 Pa Dn ad F3 
Mina KN an an aa Let £ 
Ing le MN lp Jam JG JB Dj sll ,£ teah 
AA Jap Op GS PAI AN A0 3 WES 
18603. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Asy- 
Syaibani menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara" 


bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan, 


"Cacilah kaum musyrikin, dan sesungguhnya Jibril bersamamu." 
ea AG EN NS 


“8! Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
“ Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18534. 
2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18595. 


Musnad Imam Ahmad — 


. 


Of ag SA Gi Keap Ol Ini JO EA sa yi 
Pte 2... ore x 5 3 2 2. 2 aP “asa | - Jaa Ng 
d3 ale al de al dm) el3 de dl co Sa He D sd 
Ie PN Sada Ce. San ae Ka 
OA IBL Aa KA GNI IS Ol JG ola 
18604. Yazid dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Adi bin 
Tsabit, dari Al Bara' bin Azib —Yazid berkata: Bahwa Adi bin Tsabit 
telah mengabarkan kepadanya bahwa Al Bara" bin Azib— telah. 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah shalat Isya' —Ibnu Numair 
berkata Shalat Isya Al Akhirah (akhir)— di belakang Rasulullah SAW 
dan saat itu, beliau membaca surah At-Tiin." 84 


Bah ai 58 Kala Ud AS YA SIS NAN 0 
os ,9 o 7 — La ai 'or- 4 25 5 2 . - £ “ £ . o Pa 
eogalema Uya La Pala ae AI Ito Al Sya JB JB HE 
a Pad e 2 2 3 8 je Fa 5 9 0 
Aa ol JS Ud A3) OA OA 
18605. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al Ajlah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim 
yang berjumpa dan saling berjabat tangan, kecuali dosa keduanya 
akan diampuni sebelum mereka berpisah." 


1 
& 


534 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18594. 
633 Sanadnya hasan. Karena ada Al Ajlah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18456. 


C5 Musnad Imam Ahmad 


2 iba Be. Ha benda apa 
18606. Ya'la menceritakan kepada kami, Al Ajlah 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, 

dia berkata: Saya belum pernah melihat seorang pun yang lebih 


tampan mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah 
SAW. 


-t | 
2. 


- Pd 


Hn aa LIL Syam Tito Ai ae 
In ala AI Ie aa Ma Oa 63 S3 


18607. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib 
bahwa ia menjelaskan sifat sujud. Ia membuka dan meletakkan kedua 
telapak tangannya, mengangkat kedua sikunya dan merenggangkan di 
antara kedua lengannya. Kemudian, ia berkata, "Seperti inilah cara 
sujud Nabi SA ws" 


4 0- 8 


Ag Pp PO up aa EA AAN. 'A 
g IE EA Bea wb 


0, ai . . 05. 
AE un G3 AN aa Keran alay ale Je 
18608. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari 


536 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan banyak sebelumnya. 
637 Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. HR. Abu Daud (1/236 no. 896), 
pembahasan tentang shalat, bab: tata cara sujud. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Jika 
Nabi SAW bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya, 
hingga kami melihat kedua ibu jarinya dekat dengan kedua 


telinganya. 8 


3 


Tae ag 2 Vi SG Ie is AN. d 

SE Sai PSI AP YP Al AE yi Al ag 
S0 jay be 3 dat »jata Tag a A of 
(Y AS - JG ai - JG CI Aa dai - JG 
AI KE AJE AN Je KI Tan KA J6 AT Jb 


Oo AK... “dg oo Jo 1 3 o- 


IS Li LS, CE P3 OS (539 Sa Aa 


By pe Tag cast ra 333 2 Ju : X5 J6 nu 3 


18609. Abdurrazzag menceritakan kenada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abdullah bin 
Abdullah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara' bin Azib 
bahwa Nabi SAW ditanya, "Apakah kami boleh shalat di kandang 
Unta?" beliau menjawab, "Tidak boleh." Kemudian beliau ditanya 
lagi, "Apakah kami boleh shalat di kandang kambing?" beliau | 
menjawab, "Ya, boleh." Beliau ditanya lagi, "Apakah kami harus 
berwudhu setelah mengkonsumsi daging Unta?" beliau menjawab, 
"Ya." Ditanya lagi, "Apakah kami mesti berwudhu setelah makan 
daging kambing?" beliau menjawab, "Tidak." Abu Abdurrahman 
Abdullah bin Abdullah Razi -ia adalah seorang Oadhi Ar-Rayy dan 


kada Sanadnya hasan. Karena ada Yazid. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
18080 1 | 


— Musnad Imam Ahmad 


neneknya adalah bekas budak Ali- Adam dan Sa'id bin Masrug telah : 
meriwayatkan darinya, dan ia adalah seorang yang Tsiggah.” 


Eee Haa YG Pa u Kerang KP Tr —NAMI 
2 P4 
NA 3 Kap Oi AP IL Ip ah Ae Ip 
s5 # . . 
CS IE NI al JB an Ip GAN KP ka 
: : 


Neh Ton | AP 22. 0. An Aj ata Ni 2 8g 3 - 
BE) AN bg ai ala up IU ia le MI lo  u$ 


Iso ta ka 3 . £ So. ee ot ,ene ap IA pe Pt Tip 0 £ 
2059 AYI ILY JB Ha AS IA) Jap OS Ud Gio Jl 

5 Tg “2 “ Dio PR AAN AT Ta ana 
5 ena LS IS E yag KI dy Dll ad cd ehi Y 
£ “8 Gn Pagi PE, Le 20 Sea Lane PN - 
aa! AI 53 | Cab 0S “ko 3 43) Jas d OS ul 


Pj - Kd 
O8 .. 3. 0 2, 


33 3 3 3 - PJ 3 - P4 
Siji WR Segi WES Y dai UNA Uye as 
3 s£ s 2 Pd 2 £ San 4, P PJ AS AN 
Ai IN LAI IE Oli KA) AI Ol di OS 
IG 5 - Pa Te 2318 4 ata 8 0 £ AA #. Tan Op - 
MESIN Wi SB Ai IS ASageh AN 133 265 Ji 


| ap e 

18610. Yahya dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 

kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Thalhah bin Musharrif menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib —dalam riwayat 
lain— Ibnu Ja'far berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: saya mendengar Thalhah Al Yami, dia berkata: saya 
mendengar Abdurrahman bini Ausajah, dia berkata: saya mendengar 
Al Bara' bin Azib menceritakan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


IX 


639 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18447. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Barangsipaa yang memberikan pemberian berupa Warig (mata uang 
perak), atau memberikan hadiah berupa Zugag (jalan setapak), atau 
memberi minuman berupa susu, maka baginya adalah seperti 
memerdekakan satu orang budak ragabah atau Nasamah. Dan siapa 
yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu 
lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syain gadiir." 
Sebanyak sepuluh kali, maka baginya seperti pahala membebaskan 
satu orang budak Ragabah (budak miliknya) atau pun Nasamah 
(budak milik lain)." Dan apabila kami berdiri hendak shalat, maka 
beliau mendatangi kami, menyentuh dada-dada kami, atau pundak- 
pundak kami dan beliau bersabda, "Janganlah shaf-shaf kalian itu 
tidak beratur, sehingga hati-hati kalian pun akan berselisih." Dan 
“beliau juga bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya 
bershalawat atas mereka yang berada di shaf awal, atau shaf-shaf 
awal." Kemudian beliau juga bersabda, "Hiasilah Al Our'an dengan 
suara-suara kalian." Saya telah dilupakannya, maka Adh-Dhahhak 
pun mengingatkanku.“ 


Ie Pa Bee GE AAA 
2 ubi Isa) GA mana DL JB 5 ea Se 


Ti 


ON SB P5 da Yan En yh SA ada ala 
13 5) sa Mang Uta Te Ie AD Jas Ang MEI Pura 2) 


22 B3 9 
AI & Ta 2 Lupa 
18611. Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepadaku, dari 
Muslim bin Shubaih, dari Al Bara' dia berkata: Ibrahim putera 
Rasulullah SAW meninggal dan saat itu usianya baru enam belas 


“0 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18425. 


— Musnad Imam Ahmad 


bulan dan masih dalam susuan. Yahya berkata: Saya menduganya 
Ibrahim 'Alaihish Shalatu wash Salam. Maka Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya baginya telah ada orang yang akan menyempurnakan 


susuannya di dalam surga." 


se Pe Skema al ana (Ola 5 A5 G3 AU 


SIB Sape A3 EA G3RP AG 33 BJB JB HE yi 
3 3 ag , & sai 2 2 5 0 kan Aa 3 Pa “a PA g 3 9 Pd 
2 o- "oa. Ta PP ot ta “5 ks , 3... ig sa Pd Napi 
cela alu an telag ar de Pn) Jaana “Ide ON, “ab 
Sean at 1 CN Sa NN Tan PIP Hr ig Na HA PE TEA » 
Hg ale PN) de al Jaana Uealah Jl SIH D Oli sala 
Tee AU Mar YM Uda 
18612. Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepadaku, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Seorang 
“laki-laki bertanya kepadanya, "Wahai Abu Umarah, apakah kalian lari 
saat perang Hunain?" ia menjawab, "Tidak, demi Allah, tidaklah Nabi 
SAW lari dari medang perang, akan tetapi karena ketergesaan 
manusialah, hingga pasukan Hawazin menghujani mereka dengan 
anak panah. Saat itu, Rasulullah SAW berada di atas Baghal putihnya 
sedangkan Sufyan bin Al Harits memegang tali kekangnya. Rasulullah 
SAW berseru, "Aku adalah Nabi yang tidak pernah berdusta, dan aku 
adalah putera Abdul Muthallib." 


BE AP ISA BS (S3) SAS AMAY 


Ba LB Nanah s3) 4 8 , 4 2 LA 3 " 1 ai 
— P3 ag AP AI ko Al Sya) oke :JU AJE yg Sh 


S1 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18408. 
842 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18449. 


Musnad Imam Ahmad — 


& » AA na sa s0. 2.0, To. 0 £ 20, 2,2 Ta aan 
SI Ia KN TN Web AS Ki Gada! 
Ae aa ap Lc .. 2 are Ser eett - “3 Dak 
KASN EA IP Spb IS 3 0S 
as Pn & 3 aa —.. 0 st aon € LL Lan, LG NT 
HS JL INI La yen JAE M3 Ip 3 Ia KTA 


P3 
. 05 


Ama Yi pg da pan! plg Ade AI Ole il see jar) 


SIB II) Ep 3 AT akh ARA Ko Iyan Dao 
a.5 , , 5 
PA LO BEI ag EU 
18613. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: - 
Rasulullah SAW shalat menghadap Baitul Magdis selama enam belas 
bulan atau tujuh belas bulan, kemudian beliau diperintahkan untuk 
menghadap ke Ka'bah, dan ternyata beliau lebih menyukai hal itu. 
Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan 
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu 
ke arah Masjidil Haram." (Os. Al Bagarah (2J:144), Lalu seorang 
laki-laki yang telah menunaikan shalat Ashar bersama Rasulullah 
SAW melewati suatu kaum, dari kalangan Anshar yang sedang ruku' 
menunaikan shalat Ashar dengan menghadap ke Baitul Magdis, maka 
ia pun berkata dan bersaksi, bahwa ia telah menunaikan shalat 
: bersama Rasulullah SAW dan beliau telah diperintahkan untuk 
menghadap Ka'bah. Al Bara berkata: Maka mereka pun merubah 
arahnya, sementara mereka dalam keadaan ruku' dalam menunaikan 
shalat Ashar. | 


683 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18407. 


— Musnad Imam Ahmad 


03 So AB. IA 


Ea Ra ha Oyp Kazra) Pa PSI ar PU EN2 
Te Ko ata JEA 3P sal yi P SAE BU ahma 


0 ol AI: Ta “Ju sai & P3 sang 
18614. Waki' menceritakan kepada kai dari Mis'ar dan 
Muhammad bin Ubaid, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Adi 
bin Tsabit, dari Al Bara”, dia berkata: Saya mendengar Nabi SAW 
membaca pada saat shalat Isya” —Muhammad berkata— yakni beliau 


membaca surah At-Tiin.“ 


Se 3 Ca Was HS) Ga YA 
Sa Tepak LINA AAA Haa 


18615. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy dan Ibnu 
Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari 
Al Bara' bin Azib, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hiasilah 


Al Our an dengan suara-suara kalian." 


AS 13 Blah Ia Olla 33 3) BIA 
S3 ig Ke KPA La SEN Pai 
(nan ep ai 


18616. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari Abdullah bin Yazid, dari Al Bara', dia berkata: 


43 Tanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18474. 
685 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18405. 


Musnad Imam Ahmad — 


Apabilah Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, dari ruku', maka 
tidak seorang pun, dari kami yang menundukkan punggungnya 


sehingga beliau sujud, dan barulah kami sujud.“ 


cas 22 Lab s (AA h Erna "JB AS Kata —YAYXNV 


or. bah 2 2. Ao PE pai 2 a s aa - Pn o - 
- B5 an ai ERA “SUKA SAN HT 
— gi Kenalan Ainmh YP pai Ol NA Va eka 
Dop LIS) Sta abi Hp US 

18617. Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Tsabit bin Ubaid, dari Ibnu Al Bara', 
dari Al Bara', dia berkata: Apabila kami shalat bersama Rasulullah 
SAW, maka kami sangat senang untuk berdiri shalat di samping 
kanannya. Dan saya telah mendengarnya membaca, "Rabbii ginii 
'adzaabaka yauma tajma'u 'ibaadak aw tab'atsu 'ibaadak (Ya Allah, 
selamatkanlah aku, dari adzab-Mu pada hari Engkau kumpulkan 


hamba-Mu atau pada hari Engkau bangkitkan para hamba-Mu)." 


- 
LG 


Na Hj ISS (RS GIS ANA 
Lada Wae ni Ie Ab aa le Ko NO ca 33 
AE TEA) SEN Oi Jl ah 
18618. Waki' menceritakan kepada kami, | Abu Tinab 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Bara', dari bapaknya, Al 


Bara' bahwasanya, Nabi SAW berkhutbah dengan memegang tongkat 
atau tombak.” 


“$ Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18563. 
“#7 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18495. 
“48 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Abu As-Sanabil Bin Ba'ka' RAS” 


(pala Cat JB PS abs 2 LA YAN 
TANNN ng “JG Jati! Sd Na OI 9 (ui ar CE, 


25 
“- o. 


As pn ya Pop 4 We 
Ah an JAS Oh IE 36 ah dan 


18619. Ziyad bin Abdullah Al Bakka'i menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Manshur dan Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abu As-Sanabil, dia berkata: 
Bahwa Subai'ah melahirkan setelah wafatnya suaminya selang dua 
puluh tiga atau dua puluh lima malam. Maka wanita itu pun berhias 
(sebagai ungkapan dirinya ingin dinikahi), dan wanita. itu pun 
didatangkan kepada Nabi SAW, lalu dikabarkanlah hal itu pada 
beliau. Maka beliau bersabda, "Jika kamu melakukannya, maka 


waktunya (waktu dibolehkan menikah) pun telah berlalu." 
| N 
Uya 2 8 PT Tara SATA Op Lyn CI AT: 


La. 


Pe Pn (aa : JL OLS 


“49 Dia adalah Abu As-Sanabil bin Ba'ka' Al Harits bin Ajilah bin As-Sabag bin 
Abdud-dar bin Gashi Al Ourasy. Dia memeluk Islam pada hari penaklukan kota 
makkah. Mengheni hidunya sepeninggal Rasulullah SAW diperselisihkan. Ada yang 
berpendapat dia masih hidup sepeninggal dan menetap di Kufah. Ini merupakan 
pendapat Ibnu Sa'ad dan selainnya. Naming adapula yang mengatakan tidak: 
demikian. 

550 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Hanya saja bsnyanakan Al Aswad dari Abu 
Sanabil dipertanyakan. Namun At-Tirmidzi tetap menerima hadits ini, dia 
mengatakan hadits ini masyhur dan boleh diamalkan. Dia juga menyebutkan 
penilaian miring penyimakan Al Aswad. HR. At-Tirmidzi (3/489 no. 1193), 
pembahasan talak, bab: wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, An-Nasa'i (6/ 
190 no. 200 Ibnu Majah (1/653 no. 2027), Ath-Thabrani dalam A/ Kabir (17/38 
no. 79). 


Musnad Imam Ahmad — 


AS) IA WA II Di p SES oi HE 
Ba ab Al ag yet HSPA La ly) 
JUS teka ale SI Io Pa 3 3) age 3 UG gu 
KA an “las JG ga su 

18620. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Manshur -dalam riwayat 
lain- Affan berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Abu As- 
 Sanabil bin Ba'kak, dia berkata: Subai'ah bintu Al Harits melahirkan 
setelah suaminya meninggal selang dua puluh tiga atau dua puluh lima 
malam. Maka setelah ia mendapatkan alasan, ia pun berhias kembali 
untuk menikah, lalu perbuatannya itu pun diingkari (tidak disetujui), 
hingga hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. maka beliau bersabda, 
"Jika kamu melakukannya, maka waktunya (masa iddahnya) pun telah 


berlalu." Affan berkata, "Sesungguhnya waktunya (masa iddahnya) | 
Telah habis." 9s! , 


Hadits Abdullah Bin Adi Bin Al Hamra' Az-Zuhri RAS” 


P4 
. 0 $ AG 


US Pe ai Gal UI 2 CIs- -YANYA 


o- 1. 


8 sa “ar . Tn Naa Pi Un 


dl ol 


SS! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 

S2 Dia adalah Abdullah bin Adi bin bin Al Hamra Az-Zuhri. Dia adalah sekutu 
bani Zuhrah. Adapula yang berpendapat bahkan dia adalah murni dari bani Zuhri. 
Adapula yang berpendapat dia adalah tsagafi, dia menten diantara Oadir dan Affan, 
dan berketurunan di masyarakat Hijaz. 


— Musnad Imam Ahmad 


BA DB MB Kana NKB ON Ia» KAA MAN ea Pn 3 
JA Ag cal PI JAS SALA TISU Bye 


2. o 4 .? 
EA la mi NI 


18621. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, Abu 
Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, bahwa 
Abdullah bin Adi bin Al Hamra' Az-Zuhri telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW yang sedang berdiri 
di pasar kota Makkah, beliau bersabda untuk kota Makkah, "Demi 
Allah, sesungguhnya kamu (kota makkah, pent) adalah bumi Allah 
yang terbaik, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah, kalau bukan 
karena aku diusir, maka aku tidak akan keluar darimu." 


- 
Pen Ia 


GI Gt BI MA 3 LgAk GAS ANNY 
Gp Ke ol API K5 53 dala pl Era "AG Sl Jb :JU 
Pp Oa An Mana Naa 2 Na 2... a .—. 5 Pn o 2 - 
— pan KIE laa AI Sya maan AN OA ea 17 SAE 
2 £ 5 y » £ - £ t3 Y an g Pn 0 GE Bee PSU 
Ag nt PI AN SUI Aly AK Ioi S0 up DL H3) 
4 0 - 0 ad Me anang BABA Praya o £ 
na ia Kami NG Jay SM IA YP) 
18622. Ya'gub bin Ibarahim menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepada kami, dari Shalih, dia berkata: Ibnu 
Syihab berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan 


kepadaku, bahwa Abdullah bin Adi Al Hamra' telah mengabarkan 
kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada 


653 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. HR. At-Tirmidzi (5/722 no. 3925), 
pembahsan biografi, bab: keutamaan Makkah. Dia menilainya hasan gharib shahih, 
Ibnu Majah (2 1036 no. 3108), pembahsan manasik, bab: keutamaan Makkah, Ad- 
Darimi (2/ 311 no. 2510), pembahasan perjalanan perang, bab: keluarnya Nabi SAW 
dari Makkah. Dinilai Shahih oleh Al Hakim (3/431), Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya. 


Musnad Imam Ahmad — 


kota Makkah saat beliau berdiri di Al Hazwarah, "Demi Allah, kamu 
adalah bumi Allah yang terbaik, dan juga tanah yang paling dicintai 
Allah 'Azza wa Jalla. kalau sekiranya bukan karena aku diusir, maka 


aku tidak keluar darimu." 


RI 


o - 4 04 - a.0o. Ia 
IL SP US tara oa dl 5 aa EL Ay 
Para 5 dalan ig Aa ag. #0. .o 5 o- 0 Lo # 


KA Ata Pa Xi 25 SAI Latah 
18623. Abu menceritakan Nebada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
berdiri di atas Hazwarah bertempat di Makkah seraya bersabda, "Aku 
tahu, kamu adalah tanah Allah yang terbaik dan paling dicintai Allah. 
Kalau bukan karena pendudukmu telah mengusirku, maka aku tidak 
akan keluar." Abdurrazzag berkata: Al Hazwarah berada di sisi Al 
Hamnathin.”” 


si 303 IG 


us pa cu) Bas ME G3 mali Bas —YATY £ 


9 - G o- Ona #0. z 03 - o o Bo 
AT AS oi Talia LP SA IA 3 ea ui aa 
2) 2 yg A na £ 0 0. 


al At al Ne, Maa 


554 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sbelumnya. 
658 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya juga. 


— Musnad Imam Ahmad 


18624. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabbah 
menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Muhammad bin Muslim 
bin Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari 

“sebagian mereka bahwa Rasulullah SAW berada di pasar Al 
Hazwarah dan beliau bersabda, "Demi Allah, kamu adalah bumi Allah 
yang paling baik, dan paling dicintai-Nya, kalau bukan karena aku 


diusir darimu, niscaya.aku tidak akan keluar." “6 


Hadits Abu Tsaur Al Fahmi RAS” 


Ha Ka an In MIGAS YAN YO 

& dpn te CNG di (na IE 3 cal SEE 
SA “1 0 0 Pa 2 Kana P3 kah “. 

MIA Ag ih SA ab de pig dl La 

A 2, , 3 Tn AT AD selama 5 Pa TER A, aga Ca 

Al dea Sy) JS AJAR PA (Na Ah Gp Oka 


o Let, Pen 


aa NA SE JE3 Le aa Y lt ale 


18625. Abu Zakaria Yahya bin Ishag menceritakan kepada 
kami, dari kitabnya, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, —Dan 
dalam riwayat lain— Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Amru, dari Abu 
Tsaur —dan dalam riwayat lain— Ishag Al Fahmi berkata: Suatu hari, 
kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW, maka didatangkanlah 


556 Sanadnya shahih. Namun ini mursal karena tidak disebutkan perawi dari 
kalangan sahabat. 

557 Dia adalah Abu Tsaur Al Fahmi. Dia memeluk Islam sebelum penaklukan 
kota Makkah pada tahun pengiriman delegasi. Pernah ikut berjihad dan turut serta 
menaklukan Mesir dan menetap di sana. Ada yang berpendapat: bahkan dia kembali 
“ke Hijaz. 


Musnad Imam Ahmad — 


sehelai pakaian, dari kampung Ma'afir, lalu Abu Sufyan pun berkata, 
"Semoga Allah melaknati pakaian ini, dan melaknati orang yang 
membuatnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu 
melaknati mereka, karena penduduk perkampungan itu termasuk 
golonganku, dan aku pun bagian dari mereka." -Dalam riwayat lain- 
Ishag berkata: Dan semoga Allah melaknati orang yang 


membuatnya." 8 


Hadits Harmalah Al Anbari RAS” 


AA Naa An Takan AA 
ca Up GP NE Gi ap CAS ep) WAS YAAYA 
SI Jaa La IU dal Pai ST 18 dea la aa ica 
2 Pa BA Aa i 0 £ Ka Non el Sp Sant ta 3 PN ea 
an 2. - 3 0 Aa "3 MN . 30 Dao NG 0 2 BA 
1519 AE LL mg OP Ah iabah Ken CA gulimh 3 LS 
2 ii o d o a 35 3 
AAS Bona YAA 
18626. Rauh menceritakan kepada kami, Ourrah bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Dhirghamah bin Ulsibatah bin 
Harmalah Al Ambari, dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
bapakku, dari bapaknya, dia berkata: Saya mendatangi Rasulullah 
SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW berwasiatlah padaku." 
Maka beliau pun bersabda, "Bertagwalah kepada Allah. Apabila kamu 


berada di majlis suatu kaum dan kamu mendengar mereka berbincang 
dengan sesuatu yang membuatmu terkagum, maka ikutlah. Namun, 


"8! Sanadnya hasan. Karena Ada Ibnu Lahi'ah. HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(22/310 no. 787), dikuatkan pula oleh Al Haitsami, yang menilai sanad keduanya 
adalah hasan (10/56). : 

- “8 Dia adalah Harmalah bin Abdullah At-Taimi Al Anbari. Terkadang nasabnya 
dikatakan Harmalah bin Iyas atau Harmalah bin Abdullah bin Iyas. Dia dari bani 
Tamim dan bertempat tinggal di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


jika kamu mendengar mereka membicarakan sesuatu yang kamu 
benci, maka tinggalkanlah majelis itu." 


Hadist Nubaith Bin Syarith RA" 


3 bp 


DE ea 8 dai 3 AA EA (a33 GA YAAYV 


MR Bea Tara uu aga 2 BA mi Gn AB OT 
de ja G3 Has Bl) JB tpg MSM lo SEN 


18627. Waki' menceritakan kepada kami, Salamah bin 
Nubaith menceritakan kepada kami, dari bapaknya dan ia telah 
menunaikan haji bersama Nabi SAW, dia berkata: Saya telah melihat 
beliau berkhutbah pada hari Arafah di atas kendaraannya. 


- 
DB. 


A3 Ga Ai BI 5 IE MAYA 
Ge. Pa, et ANE 30 R00 Ia. 3 - 0, 2 
Ge aa Aa San tele Ke ASI ea 


Haa ?- 2 or 


8 So 230 PIR £ Ken Ta 2. a 2 


660 Sanadnya shahih. : 

Dharghamah bin Ulaibah bin Harmalah adalah tsigah, begitujuga dengan 
ayahnya. Keduanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ast-Tsigat dan tidak 
menilainta cela. HR. Ath-Thayalisi (2/50 no. 2123, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah 
(1/358), pembahasan biografi Harmalah. Demikian juga menurut Ibnu Sa'ad (7/50), 
serta beberapa sumber yang menyebutkan tentang biografinya. 

S1 Pia adalah Nubaith bin Syarith Al Asyja'i Al Kufi. Ada yang menataklan dari 
bani Malik bin An-Najar. Dia telah memeluk Islam dari kecil. Nabi SAW 
menikahinya dengan Al Fari'ah bin Abu Umamah, yang pernah beliau pesankan 
kepada Al Fari'ah. Ia ikut berjuang pada masa pemerintahan Umar dan menetap 
serta berketurunan di Kufah. 


Sanadnya shahih. 
Salamah bin Nubaith Abu Faras Al Kufi adalah tsigah. Hadits ini memiliki 


keterkaitan dengan khutbah haji perpisahan. Lihat pula hadits setelahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


AG ORA Ain Au te ak cb 06 ag 
SA AS TA 2 Sa yaa og SJ 4 Ika 
SIN JB AA NT AG Ja dia Sak 3 dik Sp 3 din 
Men dl ALAN 
18628. Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan 
kepada kami, Abu Malik Al Asyja'i menceritakan kepadaku, Nubaith 
bin Syarith menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya membonceng di 
belakang bapakku pada saat Haji Wada', kemudian Nabi SAW 
berbicara, dan saya pun berdiri di atas hewan tunggangan bagian 
belakang, saya meletakkan tanganku di atas pundak bapakku. Lalu 
saya mendengar beliau bertanya, "Hari apakah yang paling suci?" 
para sahabat menjawab, "Hari ini." beliau bertanya lagi, "Negeri 
manakah yang paling suci?" para sahabat menjawab, "Negeri ini." 
beliau bertanya lagi, "Bulan apakah yang paling suci?" mereka 
menjawab, "Bulan ini." kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya 
darah dan harta kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana 
keharaman hari ini, pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Apakah 
saya telah menyampaikan?" para sahabat menjawab, "Ya." Beliau 
bersabda, "Ya Allah, saksikanlah. ngga 


o- 340 5 0. £ 


aa se an 
bls aa KANAN 3 dan da Jo 
al 9: J3 GA Fa ag 2 aa baby dlu la 


563 Sanadnya shahih. 
Abu Malik Al Asyja'i adalah Sa'ad bin Tharig, dia adalah tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 14302 dan 15466. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pn Pe at UAN TB MAL ANE PE ac NA SN at 
Bb JG Web Y al uh «Pend oh TE sej 


18629. Abdul Hamid bin Abdurrahman Abu Yahya Al 
Himmani menceritakan kepada kami, dia berkata: Salamah bin 
Nubaith menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapak, kakek dan 
pamanku, pernah bersama Nabi SAW. Maka ayahku mengabarkanku, 
dia berkata: Saya. melihat Nabi SAW berkhutbah pada sore bari di 
Arafah, sedangkan beliau berada di atas Unta merahnya. Perawi 
berkata, Salamah berkata: Bapakku telah berwasiat padaku dengan 
Shalat Sahar. Saya berkata, "Wahai ayahku, saya tidak mampu 
melakukannya." Maka bapakku berkata, "Shalat-lah dua rakaat 
sebelum fajar, dan janganlah sekali-kali engkau tinggalkan dan 
janganlah kamu turut campur dalam fitnah. "908 


- 


Ha Kalla PS BI teng YA CI AM. 


br er ian AS AB dad GP AI AI Al UPN 
Pa 20572 Tap ng ok 2, s5 en PA 8 . 0£ 
(33) OS tlah EM KI IM Oi Ol gas 


m— 


Ke Ke di la HIU gp 33 ds 
day Nee dn SD day Kar 5 -JE sea 
AS Ka tah NAM JII le BN d3 


18630. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Rafi' bin 
Salamah yakni Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dan Salim bin 


664 Sanadnya shahih. . 

Abu Yahya Al Humani Abdul Hamid bin Abdurrahman, dinilai tsigah. 
Haditsnya ada pada Ash-Shahihain. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17534 dan 
16661. : 


Musnad Imam Ahmad — 


Abul Ja'd, dari bapaknya, dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Salamah bin Nubaith Al Asyja'i bahwa bapaknya telah menjumpai 
Nabi SAW, dan ia pernah membonceng di belakang bapaknya pada 
'saat Haji Wada'. Salamah berkata: Saya berkata, "Wahai bapakku, 
tunjukkanlah padaku wajah Nabi SAW.", ia berkata, "Berdirilah di 
tengah-tengah kendaraan ini." Salamah berkata: Saya berkata, "Maka, 
saya pun berdiri pas di tengah-tengah kendaraan dan, dia berkata: 
"Lihatlah ke arah pemilik Unta yang merah yang sedang memberi 
isyarat dengan tangannya dan di tangannya terdapat pedang tipis." 


Hadits Abu Kahil Namanya Oais RASs6 


P4 


sal Pu do Pa 3 S3 CA YAAA 

& Iga al) JG ja ut sh uu Je Ju yag NG 

na , celaan 156 Ie Xs £ ay au) ata A ah si Si ds 
18631. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isma'il ta Abi 

Khalid, dari saudaranya, dari Abu Kahil —telah berkata Isma'il: saya 

melihat Abu Kahil—, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW 

berkhutbah kepada manusia pada saat hari raya. Sedangkan saat itu, 


beliau berada di atas Untanya yang dilubangi telinganya, sementara 
seorang budak Habsyi memegang tali kekangnya.' 


» 


SS Sanadnya shahih. 

— Salamah bin Rafi' Al Asyja'l adalah Al Ghathafani, dinilai tsigah. dinilai tsigah 
pula oleh Ibnu Hibban serta dikutakan oleh Adz-Dzahabi dab Ibnu Hajr. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 17533. 

“€ Biografinya telah disebutkan pada no 16661, yaitu Oais bin A'idz. 
567 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16661 dan 17534. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Haritsah Bin Wahab RAS? 


- 


350 35-39 -. 


Ii ATA YP ARI BIS uin Ip KS El ANU 


x BN aa MA AK Ona PP an KA AO LI ia B1 ten an - 
BIS ika gak IP Uby3 Opkat Oi dbs dia 
2 ana Bae RA Ta ANTA ag en Ae na Bae 
V8 MB SA IG OY UG Cl IL Up TP Ugal 
Mekah oya Aoa 

18632. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ma'bad bin Khalid, dia 
berkata: saya mendengar Haritsah bin Wahb, dia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena 
"hampir saja akan datang masanya, yang ketika itu seorang laki-laki 
berjalan (dengan menyuguhkan) sedekahnya, namun orang yang akan 
menerimanya berkata, 'Sekiranya kamu datang kemarin, pasti akan 
saya terima. Namun sekarang, saya tidak akan menerimanya, saya 


tidak butuh lagi dengan sedekahmu.' Hingga laki-laki itu pun tidak 
1669 


RK. 


mendapatkan orang yang mau menerima sedekahnya. 


s8 Dia adalah Haritsah bin Wahab Al Khuza'i. tempat tinggalnya di Hijaz. Dia 
adalah saudara Ubaidullah bin Umar bin Al Khaththab. Kedua ibunya adalah Ummu 
Kultsum binti Jarwal Al Khuza'i, istri Umar. Dia pernah menetap dan berketurunan 
di Kufah. 

569 Sanadnya shahih. 

Ma'bad bin Khalid adalah Al Jadali Al Oaisi, dan bukan Al Juhaini. Dia adalah 
tsigah dan masyhur, haditsnya ada pada Ash-Shahihain. HR. Al Bukhari (1/138), 
pembahasan: zakat, bab: sedekah dengan sumpah: Muslim (2/700 no. 1011), 
pembahasan zakat, bab: anjuran untuk bersedekah, Ath-Thalisi (1/179 no. 851). 


Musnad Imam Ahmad — 


LD 


... o an . 2 PP 

BN Ap Olah SIS (AS) GIS AT 

Et 23 tas Ki 2 ae tu 55 Cai P3 eri 0 OK - 
an ea, Kn OA Ke En ak , Tan fat 

2033 Kl Cop OS La JST tea pad! jl el 
18633. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'i, dia 
berkata: Saya shalat Zhuhur dan Ashar (masing-masing) dua rakaat 
bersama Nabi SAW di Mina, yang ketika itu kami paling banyak ' 


jumlahnya daripada biasanya dan paling banyak mendapatkan 
thumakninah. 


LIL IE 3 AKAP Oli PAS) GAS NANYE 


at 8, y, 2 as en 3 o 83 PE Ma o- Lo LI 8 0. -— 
at NI lap Ml Sy, JB gia SAI B3 dil Una 
ah Te... ey 97 Bah an 3 2 & TN Ea Pa Pa | 
CB IE emak YP Ghnata yha JS Sita Ja Sae VI 10 
' | re9..2 Lo Bg 2 5 Na NAN Ta s£ 
Ea ea SA JS OS Jab SN Ya 

18634. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Ma'bad bin Khalid, dia berkata: saya mendengar Haritsah bin Wahab 
Al Khuza'i berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku 
beritahu tentang penduduk surga? Yaitu, setiap orang yang lemah dan 
ditindas, dan jiga ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan 
mengabulkan (doanya). Maukah kalian aku beritahu akan penghuni 


neraka? Yaitu, setiap orang kasar, bengis, lagi sombong." 


570 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 12415. 


— Musnad Imam Ahmad 


JS MI op AKA 3 Ab 56 HS) SAS SANYO 


Psk .. aa “N “3 Ma Ta aa 0 20 LI o 3 0 
In an ama Dea gt Tn doa ba 2 AE LAGI Bat 
ia Upi) oya Jom DB CAB Pu Ul SAH Clay 6 clan 
18635. Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Ma'bad bin Khalid, dia berkata: saya mendengar Haritsah bin Wahab 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena 
hampir saja datang suatu masa, yang ketika itu salah seorang, dari 


kaian keluar dengan membawa sedekahnya, namun tak seorang pun 


$ 11 
yang mau menerimanya." 


Aka GP Oli GP AAA DASI KE Gi NANYA 
Dena TEA 25 y & ba Kata 0 NA - o - o 
Heo ale Al lo Al Iya JB JB AA UR OS UB 
TN in Do aan Sei oa ag San aura 
V0 WP basa hap JS SAS JAU 2S 
" '-.0... Pa da Tanda e ae oa 
ha Diya Jis JS OI Jak (Sa 
18636. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, | 
dari Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dari Haritsah bin Wahb, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu 
tentang penduduk surga? Yaitu, setiap orang yang lemah dan 


—a 


ditindas, dan jiga ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan 


mengabulkan (doanya). Maukah kalian aku beritahu akan penghuni 


neraka? Yaitu, setiap orang kasar, bengis, lagi sombong." 


. 8! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18632. 
SP Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18634. 


Musnad Imam Ahmad — 


f 0.5. 3 HB 


GI Lanal Untag aa an KA rt ANA Pa KU 


N 


2 TT LB aa 


ega Meh 


18637. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Abu 
Ishag menceritakan, dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'i, dia berkata: 
Rasulullah SAW pernah shalat bersama kami dua rakaat di Mina, 
yang ketika itu jumlah kami paling banyak tidak seperti sebelumnya, 
dan paling bisa memperoleh thumakninah.? 


Pa - 


JG S: Kah Cola Urat Ta ai BAL —YANYA 
ba Iya Tata SIG AA Hg Gp BS ah “Ju 
KA S3 53. jaan Para ade 
18638. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ma'bad bin Khalid dia berkata: saya 


mendengar Haritsah bin Wahab Al Khuza'i,. dia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW. dan ia pun menyebutkan hadits." 


Hadits Amru Bin Harits RA" 


S3 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18633. 

518 Sanadnya shahih. 

575 Dia adalah Amru bin Harits bin Amru bin Utsman bin Abdullah bin Umar bin 
Makhzum Al Ourasy Al Makhzumi, seorang sahabat yang terkenal. Dia memeluk 
Islam sejak kecil. Ketika Rasulullah Wafat dia masih berumur 12 tahun, dia 
menikahi putrid Adi bin Hatim, dia membarikan mahar berkali lipat dari yang 
diminta istrinya. Dia ikut serta benana pada masa pemerintahan Umar. Dia menetap 
dan berketuruan di Kufah. 


— Musnad Imam Ahmad 


ASI 32 den AAN Oia GAS (RS GAS LAAYA 
2. 2 Nenen 3 0 -— CL 1 023 o 0 0 - o 
EA eko Al Ip) Una 1JE PP 0 JAS YP KRL 
Nan TING ME Naa Lama BEAN UN AN LA NE 
AE II San LS AI 3 dh 
18639. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar dan Al 
Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Sari', dari 
Amru bin Huraits, dia berkata: Saat menunaikah shalat Fajar (Shubuh) 


membaca surah At-Takwiir, dan saya mendengar beliau membaca 
surah At-Takwiir." 


- 
Pa Ia 


aa Aa Yr PPA 5 ala to d— AS Ba SYAN Aa 


- Ban Tia Bata es X 2 s3 #0. Lo. o 0 

AI H3 pel tele MI ko (SO cha 9 AP ur Iya 
4 - 

15 an Antang adah 


18640. Waki' menceritakan kepada kami, Musawir Al Warrag 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Amru bin Huraits, dari 
bapaknya bahwa Nabi SAW berkhutbah kepada manusia, dan saat itu, 


beliau mengenakan Imamah (sejenis serban) yang berwarna hitam.” 


LD 058. 2 28 ap at A82 — Ab - 
 y (S Sud! Pa Oka d— US WI— YAN 
oreo 2 PAP NP 2 hay 23 hn £ 3. 2 3 gp. . o-J - 0 9. 
Aa 3 log le elo Jgn) io OR PAP 01 YP 
18641. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari As-Suddi, dari seorang yang mendengar Amru bin 


576 Sanadnya shahih. 

Al Walid bin Sari' dinilai tsigah, haditsnya ada pada Muslim. HR. Al Humaidi 
(1/258 no. 567). 

ST! Sanadnya shahih. : | 

Musawir Al Warrag, tidak ada yang menisbatkannya seorangpun. Dinilai tsigah 
oleh Ibnu Ma'id dan Ibnu Hibban. Hadits ini telah disebutkan pada no. 15095. 


Musnad Imam Ahmad — 


Huraits, dia berkata: Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan 


terompahnya.”' 


BPA 
3 0. Pen 


CE AN 3 (Alika GAS yA KS GAS NAN Y 
Ha 25 NT - o£ -- 0-3 0 co. - s. 0 .. 
ale eko Bl Iyan Ap SE AA IPS LA OA PAP 
| | ot 3 0. ojo 2 up .. - 
s “ai IMD PAN de & daa au , 
18642. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari As-Suddi telah menceritakan 
kepadaku seorang yang mendengar Amru bin Huraits, dia berkata: 
Saya melihat Rasulullah SAW shalat dengan memakai terompah yang 

sering beliau gunakan untuk bepergian.”? 


3036. 3 6 - 


Fa J Sea ena — YAN 4Y 


5 . 2 £ “ KG 
CI Audi Pa wa Ba— c 


- Oi Na sa o- 3 ga o- 0 -— Lo £ 0. M2 aa 
SIS eno IE LIP YYL Iga El u$ (Jend 
Para rt. "3 - KP 3 2 - - - AP - or A - 1 3. 
Priantita 3 Lan dina—amh Cola y SS MN Cap AI ds) 
| ix 

18643. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj Al Muharibi, dari 
Abul Aswad, dari Amru bin Huraits, dia berkata: Saya pernah shalat 


di belakang Rasulullah SAW, dan saya pun mendengarnya membaca 
surah At-Takwiir." 


578 Sanadnya dha'if. Karena mAjhulnya perawi dari Amru bin Harits. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 16114 dan 11915. 

679 Sanadnya dha'if. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 

680 Sanadnya shahih. 

Al Hajaj Al Muharibi adalah Ibnu Ashim,. seorang Hakim di Kufah, dinilai 
tsigah, namun diperselisihkan mengenai hapalannya. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18639. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 
| 


05 350 35. 4 Papa 


3 Bean Kent AS Op Ka-ea esa WA YA UEE 


5 0 - 


Pi ang le Io aa Me 
ke 


18644. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada la 
Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Sari', dari Amru 
bin Huraits, dia berkata: Saat menunaikan shalat Fajar (Shubuh), saya 
mendengar Nabi SAW membaca surah At-Takwiir." 8 


Hadits Sa'id Bin Huraits/? 


AA er Jen Pan HS) GAS AN to 


an Pe oi ka Ann IP Cab Gp SI AP GP pala 

Wes OS PU La ane de 3 36 Nong 

ad BS BGT NE OS tata SS ai ba 

18645. Waki' menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim 

yakni Ibnu Muhajir menceritakan kepadaku, dari Abdul Malik bin 

Umair, dari Sa'id bin Huraits saudaranya Amru bin Huraits, dia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjual 

rumah atau tempat tinggal, namun ia tidak menentukan harganya 

sebagaimana harga rumah yang lain, maka sudah sepantasnya ia 
tidak mendapatkan keberkahan padanya." 


S8 Sanadnya shahih. 
Al Walid bin Sari' dinilai tsigah, haditsnya ada pada Muslim. Hadits ini sama 
dengan sebelumnya. 
Biografinya telah disebutkan pada no. 15786. 
683 Sanadnya dha'if. Karena ada Ismail bin Ibrahim bin Muhajir. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 15768. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Abdullah Bin Yazid Al Anshari RA 


Le TR 2 YG ak LN) OS CAS AN RE 


- O£ . 0 Hy, -0 A3 9 o- 


SIA La HA Kp tea jin Gl JB coal oh Sae 


KG op ala EM So Mp LI HA 


18646. Waki' dan Ibnu Ja' far menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin 
Tsabit —dalam riwayat lain— Ibnu Ja'far berkata, saya mendengar 
Abdullah bin Yazid Al Anshari menceritakan, dia berkata: Rasulullah 
SAW melarang Nuhbah (mengambil harta secara paksa dan terang- 
terangan) dan Mutslah (mencincang tubuh baik sebelum mati atau 
setelah menjadi mayat). 


Bo. A0 30 315. Ad »- 


Leena Tee Kapea Ud YAN EV 


bapa ata. EN Na 

18647. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, 

Abdul Jabbar bin Abbas menceritakan kepadaku, dari Adi bin Tsabit, 

dari Abdullah bin Yazid Al Al Khathmi, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah." 


584 Dia adalah Abdullah bin Zaid bin Hushain Al Ausi Al Anshari yang 
dikuniayahi dengan Abu Musa Al Khathami. Dia ememeluk Islam sejak kecil. Ikut 
dalam peperangan Hudaibiyah bersama Nabi SAW, saat ia berumur 17 tahun. 
Kemudian menetap di Kufah bersama Ali, dan banyak mengikuti peperangan 
bersaanya. Namun dalam pertemnananya ada perbedaan pendapat. 

685 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16989, dari Zaid bin 
Khalid Al Juhani. 

686 Sanadnya shahih. Karena ada Abdul Ysbbar bin Abbas, yang: dibicarakan 
hapalan dan kesyi'ahannya. Hadits ini telah disebutkan pada no. 14813 dan 14644. 


— Musnad Imam Ahmad 


, 


Jep aah GA 2 Jet Es Is YAN 
dd AI ka 3 Koe Ia gi SAE Gb ca 
SG) Hah ad ca Ha Ae op ala die 

A3 JK 


18648. Ibrahim bin Isma'il menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi Al 
Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW melarang Nuhbah (mengambil 
harta secara paksa dan terang-terangan) dan Mutslah (mencincang 


tubuh baik sebelum mati atau setelah menjadi mayat). 


Hadits Abu Juhaifah RAS 


Aa mat Ai ONE 13 An GA LAS USS AMA 
4 3 Te ee Pan an NS 
3 Ia ai vas aa 2g seni Par Ia sasa 
Ta 


18649. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata: 
saya mendengar bapakku menceritakan, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
pernah shalat Zhuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat di Bathha', 


887 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18646. 

688 Abu Juhaifah adalah Wahab bin Abdullah. Ada yang mengatakan Wahab bin 
Wahab bin As-Suwa'i, diniasbatkan kepada Suwa'ah bin Amir bin Sha'sha'ah. Dia 
memeluk Islam sejak kecil. Ketika Nabi SAW wafat dia belum baligh. Dia ikut 
berjuang dan menetap dan membangun rumah disana, dia meninggal dunia pada 
tahun 74. 


Musnad Imam Ahmad — 


sedangkan di hadapannya terdapat tongkat (yang ditancapkan). Saat 
itu, dibelakang tongkat lewat seorang wanita dan seekor Himar.” 


Cena - JG pa Kata Ole Kab AT. 
ai FA ag ala Ai Li Iga) FA JL Ga G 


uan AAN aa Ag S3 v3 5 KPA - Ip LS Bj 2 KAA 
ai P ...9 - o- - .. 38. o 3 9 “ 3. 8. ag 
IA 63 Ia PS DP La dh A3 id Ya OA GAN 
Je, 
18650. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Hakam, dia berkata: saya mendengar 
Abu Juhaifah berkata: Rasulullah SAW berangkat pada saat tengah 
hari, kemudian beliau shalat Zhuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat 
di Bathha', sedangkan di hadapan beliau terdapat tancapan tongkat. 
Ketika itu, beliau berwudhu, sehingga para sahabatpun mengambil air 


bekas wudhunya." Dalam hadits Aun, "Seorang wanita dan seekor 
Himar lewat di belakang beliau. sai 


1 


rs - 1. 2 


Ag EU Pa ka H Hi Jeli Tai Gg ana — YANG 


sa 


589 Sanadnya shahih. 

Aun bin Abu Juhaifah adalah tsigah dan Nisa diterima oleh Kamera HR. Al 
Bukhari (1/2941 no. 817), pembahasan wudhu, bab: mengunakan sisas wudhu 
orang, juga pada (1/577 no. 495 dengan sanad dan redaksinya), Muslim (1/361 no. 
503, pembahasan shalat, bab: pembatas orang shalat, Abu Daud (1/183 no. 688), 
pembahasan shalat, bab: pembatas orang shalat, An-Nasa'i 1/235 no. 470. “. 

690 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 18651. Yazid menceritakan kepada kami, Isma'il yakni Ibnu 
Khalid mengabarkan kepada kami, Abu Juhaifah menceritakan 
kepadaku, bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW dan orang yang 


paling mirip dengan beliau adalah Al Hasan bin Ali.” 


- 0 o LD 2 LP 


HAB BI ag US DI PES AON 


- 
P4 


#0. “to. 3 # o 0. 0 be £ 90 2 LI - 9 30 4 - 
dal GP Cake Gal ur OS UP aa SP 33 dya 3 La 


- 0 Pa 33 TC £ Pa ot 2 1 N Z Ne 2, & 
—adi, jeli Cl bag ade DI ko AI dam) Lu co JB 
AA aa CN HAN 5 33 33 
Pen 

18652. Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Malik bin Mighwal dan Amru bin Za'idah 
mengabarkan kepadaku, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya, 
dia berkata: Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur dan -Ashar dua 
rakaat dua rakaat bersama kami di Bathha', sedangkan di hadapan 
beliau terdapat tongkat yang telah beliau tancapkan. Sehingga orang- 
orang pun lewat di belakang tongkat, begitu juga Himar dan 


wanita." 2 


- - 
1G - 5 68 LD. 1 


Ka EA ES GT Si BAL AN O 


AN BINA SI Ja) Hala JB ARA Ia Gb) 
(ES 


. 


. Sanadnya shahih. 

Hadits ini ada pada Al Bukhari (7/95 no. 3752), pembahasan tentang keutamaan 
sahabat, bab: biografi Al Hasan dan Al Husain: At-Tirmidzi (5/659 no. 3777), dia 
menilainya hasan shahih. ( 

69? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18650. 


Musnad Imam Ahmad — 


18653. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Juhaifah, 
dia berkata: Saya pernah shalat Ashar dua rakaat bersama Rasulullah 
SAW di Bathha' 
SIB AG Jaten Us St dB Ong Eib NN ot 
ay lh ale lo 5 SI Jgn HI du Uu ea 
ae aren AI Gl 
18654. Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il 
bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dia berkata: saya 
mendengar Abu Juhaifah, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW, 
dan sesungguhnya orang yang paling mirip dengan beliau adalah Al 
Hasan bin Ali. 


303 o- Pp 


9 ve Na ag BP BI WwI— —YATo0 
Ph ia dag aa Jo Ag 3 cad PASI jl 
| ala € o Mo Ar ran Pe . Ion - ka 2, 09 AGEN Pura ag 2 | JL 
Ta 
18655. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepadaku, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya 
bahwa pernah menyaksikan Nabi SAW shalat Zhuhur dan Ashar dua 


rakaat dua rakaat di Bathha' dan di hadapan beliau terdapat tancapan 
tongkat, hingga Himar dan wanita lewat di belakang tongkat.” 


698 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18650. 
694 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18651. 
695 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18652. 


ae Musnad Imam Ahmad 


£ 0 - 2 - o Pt 2. o 15 
Do ajal Bas 3 2 SP Wil YANG 
Pan s2 sa 23 3... 3 at Loe #0. Lag. 0 
bag de Al ab Jay ga cake LIL Ria GP Ilbual 
Sr JB Sita HI ya Ira id Id JB 3S) adl! Cah 
| eh 
18656. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Juhaifah, dia 
berkata: Saya pernah shalat Ashar dua rakaat bersama Rasulullah 
SAW di Al Abthah. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Seperti yang 
kamu lakukan pada hari itu?", ia berkata, "Saya meruncingkan kayu, 


lalu menancapkannya." 


HA Obi pp dekan GAN 2 Cik ANN 


3 


ig Jab .. sx. . . Sa Wenger 
AG SAI LA Aa Li tea GI eka Ja 
18657. Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Aun, dari 
bapaknya bahwa Nabi SAW keluar dengan mengenakan pakaian 
berwarna merah. Sesampainya di Bathha', beliau menancapkan 
tombak dan shalat menghadap ke arah tombak tersebut, sehingga 
Anjing, Himar dan wanita lewat di belakangnya.” 


£.....» 3 Ka 202 20 co. Ka 
DB 3 tip KA AS Up Jalal ab NANGA 
a K3 ot TI Mn 3 y, o- (9 0. (Yo. 3 #0. Laga 0 
U ) "JB 51 PI AS ey AI Ale A1 lbh 
II 2 & La DS bj “4 Ta : 


- 3 
2... 0. 8 s 


HN 3 JA ma Ho play Oo Lp 


58 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
81 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


i ng ., 0 Kara £ Lo. £ KN 4 - # ne Tn 55 ee Io. unta 
ay il Aaahinn BA) 13 nj 5 La oma Ki 0s 


Tn : 


18658. Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Juhaifah Wahab 
bin Abdullah As-Suwa'i, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW 
shalat Ashar dua rakaat di Abthah, kemudian beliau meletakkan 
tombak di depannya, yakni tepat antara beliau dan jalan. Dan saya 
melihat uban pada rambut yang tumbuh antara bawah bibir dan 


dagunya.” 


£ 0 - “ o- 3 IG - - o Pan Papa 
A ag daa Ne EPA Saka” ne AE 0 Tab Ph La Wa eta na 
DO db MN Iyo cah, "JB dad 3 Aiur Bodo Glen) 


ME) FAR Ho AENU Cile ita dile 

18659. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ibnu Abu Juhaifah, 

dari bapaknya, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW shalat 
Ashar dua rakaat di Abthah.”” 


g 
0-3 Eh 


GA er Ala 53 coil KIS Ce jl BIL NAN: 

yel de mts pa dede Kak sa Hu 
18660. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Agmar, dia berkata: Abu 


598 Sanadnya shahih. 
699 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Juhaifah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Saya tidak makan dengan bersandar." 
Ko. Neo Ape -20ot K5 - 
ea AP JB SAS KA gl BA YAN 
Tg Pi oa 2 No Be P3 2 a3 s0. 90 
aU pahala Ml lo Iyo) ke HI NA Ah LP 
JA 
18661. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Wahab As-Suwa'i 
bahwa ia pernah shalat Ashar dua rakaat di Al Abthah.'" 


1 Ii OP GA aka Wa wolas SA YATUN 
-JG 3 PL AB URL CAM «gi LI JB na 
co. SA UD at AN, 2: 25 2 2 2 AKA - an an AE. C 
PEP Hi dn AA lte SI Jah Ol las SI je IL 
Ia Kang KAN GI ep LI 

Pp APP BP Ht Ie 2 

18662. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Aun bin Abu Juhaifah mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Saya melihat bapakku membeli seorang budak 
yang berprofesi sebagai tukang bekam. Kemudian ia 
memerintahkannya untuk mengambil alat-alat bekam miliknya lalu 
alat-alat bekam itu pun dipecahkan. Maka menanyakan hal itu 
kepadanya, dan ia pun menjawab, "Rasulullah SAW melarang, 


700 Sanadnya shahih. 

Ali Bin Al Agmar bin Amru Al Hamdani adalah tsigah. Haditsnya diriwayatkan 
oleh jamaah. HR. Al Bukhari (9/540 no. 5398 dan 5399), pembahasan makanan, 
bab: makan sambil berbaring: Abu Daud (3/348 no. 3769) At-Tirmidzi (4/273 no. 
1830), dia menilainya hasan shahih, dan Ibnu Majah (2/1086 no. 3262). 

701 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18659. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tsaman Ad-Dam (bayaran, dari hasil bekam), hasil penjualan anjing, 
pendapatan wanita pelacur. Dan beliau melaknat orang yang mentato 
dan yang minta ditato serta melaknati pemakan riba dan orang yang 
memberi makan, dari hasil riba, kemudian beliau juga melaknat 


tukang gambar."? 


2 Tem cabe el De kota gan 
DP SAI GA kas WAS ig Bio —MANAY 


JL GA ng le Jo Kg CA JB tega 
SA AN ah et Pa Dome GA Ya 


para 

18663. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Al Hakam mengabarkan kepadaku, dari Abu Juhaifah, 
dia berkata: Rasulullah SAW keluar pada tengah hari, kemudian 
beliau berwudhu sehingga orang-orang pun saling berlomba untuk 
mendapatkan sisa wudhunya. Setelah itu, beliau shalat Zhuhur dua 
rakaat dan tepat di depannya terdapat tombak yang tertancap. 


Ia 


PB AP Dia BIS (alas SAS YAN 
Sp ola alga Ko SIM Kinsnae ai ag LN 
MAS) la al OR 
18664. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Wahab yakni Abu Juhaifah, dia 
berkata: Rasulullah SAW hendak mengimami kami di Mina, maka 


beliau menancapkan tombak di depannya. kemudian beliau shalat dua 
rakaat bersama kami.” 


702 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17011 dan 17025. 
703 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18650. 
708 Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Hadits ini sama dengan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 o— AG 


Pele Ve Oa Gal al SIS KAS —YA1NO 


3 3 Se 


Lala, Kala Ar esir Uya 239 Yk Ta Ju sal 5 Pad 


PA Tn 


Hi ga ia Ta Wp JG al 3 


Os. 8 


Jah AA TR dg ya De AS IG Gua Gol aa 
JI Ka Ea s5 A2 JB Pap do 1g 
An AN AAU Ia 5 Pa slh 


Bean th In anta IE 
18665. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya, 
dia berkata: Saya melihat Bilal mengumandangkan Adzan sambil 
berputar dan saya pun mengikuti gerakkan bibirnya. Bilal meletakkan 
kedua jari telunjuknya pada kedua telinganya, sementara Rasulullah 
SAW berada di dalam Gubah (kemah) miliknya yang berwarna merah 
dan meperkirakannya terbuat dari kulit yang disamak. Kemudian Bilal 
maju ke depan dengan membawa tombak lalu menancapkannya. 
Setelah itu, Rasulullah SAW pun menunaikan shalat. Abdurrazzag 
berkata (tongkat itu): Dan saya mendengarnya di Makkah, dia berkata: 
(Yakni beliau shalat) di Bathha'dan saat itu, anjing, wanita dan himar 
lewat di belakangnya. Dan beliau mengenakan pakaian berwarna 
merah, seolah-olah saya melihat betisnya yang putih. Sufyan berkata: 
Kami melihat pakaian itu sebagai simbol kenikmatan dan kelapangan 
hidup. 


705 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18650 dengan sedikit 
tambahan redaksi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pp - - 
E 10202 8 Pa 


PI AM al op SAS SS gal BIS -YANAV 
y 2 - -£ 0 oo. aa o£- Ta £ 0. (Lo. 3 #1020. 
2 ' 5 Pa an - Ai ap Sea ANN Pi an la 2 2 


L. - 
.. Fo. 


A5 JH Ie KN ES Te Ini da un ala 
rb HA el Kla AI Ko Jpn Sh) elo 
Te Io Ig ad EP LA Dop AA 
LAS YAN Le Log ai Ge) ea 
18667. Abu Daud menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Za'idah menceritakan kepada kami, Aun bin Abu Juhaifah 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dia berkata: Saya melihat 
Oubbah (kemah) milik Rasulullah SAW yang berwarna merah dan 
terbuat dari kulit yang disamak. Kemudian saya melihat Bilal keluar 
dengan membawa tempat wudhu dan menuangkannya untuk 
Rasulullah SAW, hingga orang-orang pun berebut (air bekas 
wudhunya), siapa yang memperoleh bekasnya, maka ia langsung 
mengusapkannya (pada anggota wudhunya), dan siapa yang tidak 
dapat, maka ia akan mengambilnya pada tetesan air, dari tangan 
temannya. Dan saya melihat Rasulullah SAW keluar mengenakan 
pakaian berwarna merah dengan menyingsingkan bagian bawahnya. 
Lalu saya melihat Bilal mengeluarkan tombak, dan Rasulullah SAW 
pun shalat dengan menghadap ke arah tombak tersebut, sehingga 
binatang dan manusia lewat di belakang tombak." 


706 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sbeleumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


dikata Al OP Ka EA RS) WA VANAV 

PA - Na : 2 Pen or 4 2 , G Pa 85 #0. 
le— NS SI beo bay ade MN lo AI Jam Ol dal us 
- .. 9 3 “5 - 
| derby on dna, 
18667. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya bahwasanya, 
Rasulullah SAW shalat dengan menghadap tombak atau yang serupa, 

sementara jalan tempat berlalulalang berada di belakang tongkat.” 


2 Uas Da Sia Pe pra (HS) GAS NANAA 
33 ae nata Do NA IE dal Pin 


- 
2... 


SU JI apl ad (ye Iii Jb GP3 1G sela 15 
HE NASI Ui RI dia JIKA 28 SA IG Ud osb 
ea Lina BE Damn MEN an en Me Tee TE en 
AD on 2063 plg MLS AI lo al P3 :JU as SS 
BA Aa saga Th SKA Blake SERAT Born AK ak Da 
SARI II Sad AL dai SEN ES tel ja Ab 3 alah 
o SN ben aa ap pa In bs. da AA elo, Gg MA 
3 YP AS AI ai GAS pad P3) 
2. Sa Dn SBS NA SS Ma Tapak Tn Saka Nat peta 
AB da Haa SI IU BA AL yA) ba Ja 
| KAS) pad, AS) 
18668. Syu'bah menceritakan kepada kami, Aun bin Juhaifah 
menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dia berkata: Saya mendatangi 
Rasulullah SAW di Abthah, dan saat itu beliau berada di dalam Gubah 
(kemah) miliknya yang berwarna merah. Kemudian Bilal keluar 


dengan membawa air bekas wudhu Nabi SAW, sehingga di antara 
sahabat, ada yang mendapatkannya dan ada pula yang hanya 


707 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


memperoleh percikannya. Setelah itu, Bilal mengumandangkan adzan 
dengan menolehkan mulutnya seperti ini dan ini, yakni ke arah kanan 
dan kiri. Kemudian ditancapkahlah sebatang tombak untuk Rasulullah 
SAW. maka Nabi SAW keluar dengan mengenakan pakaian berwarna 
merah, dan sepertinya saya melihat kedua betisnya yang putih. ' 
Kemudian beliau pun shalat Zhuhur atau Ashar dua rakaat bersama 
kami dengan menghadap tombak tersebut. Lalu lewatlah seorang 
wanita, seekor anjing dan himar, namun tidak dicegah. Beliau 
senantiasa shalat dua rakaat hingga beliau sampai di kota Madinah." 
Dan sekali waktu, Waki' berkata, "Maka beliau shalat Zhuhur dan 
Ashar dua rakaat." 


JP AA Gal yi SU Oi Anji SAS (AS) WA —YANAA 

Peang Ta NA, 2 B3 : 3. .1 aa £ 0. (Loe 3 £ 0 9. 

ag dls Ai oke Ml Iga "JB Aa 5 (At TANI dos 
Me nana 


18669. Waki' inincentakan kepada kami, Yazid bin Ziyad bin 
Abul Ja'd menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW melarang Mahrul Baghy 
(bayaran. pelacur). | 


SAI al NG COLA) 1 Ra GP S9 BIS —YANV 

ea se In aer l Lema KUA et wae 

db Sya) JB 1JB Akper al OP BY 3 JP 5 al 
$ ga SA 2 
AKA GUY seling ala Ah 


18670. Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar dan 
Sufyan serta Ibnu Abu Za'idah, dari bapaknya, dari Ali bin Al Agmar, 


18 Janadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18665. 
709 Sanadnya hasan. Karena ada Yazid bin Abu Ziyad. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18662. 


— Musnad Imam Ahmad 


makan dengan bersandar. 


dari Abu'Juhaifah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak 
"710 


IS Be gd 3 Jill GP Ga) AS NAAVI 
33 of nang - 


» 3 
Ke Re darah Ui dab db 
18671. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari Abu 


Ishag, dia berkata: saya mendengar Abu Juhaifah berkata: Saya 
melihat Rasulullah SAW shalat di Mina dua rakaat." 


KB — 


paga Cola 3 SA LAI Cara Wa —YATVY 


Heat Ke J5 JB: ea u keran JB CI yi 


18672. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Ali bin Al Agmar, dia berkata: saya mendengar Abu 
Juhaifah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak makan 


dengan bersandar." 


“ Gina “Tb “3 Pt To 2035. 3 9- 


al) da a— (ARP 03 Kazua Iamea Vid —YANVY 


Ls ce Cndasi SI Sara KAL Fata Su Para 3 1g A 
ang KL LI ai Ta aa at J5 


110 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18660. 
7! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18664. 
72 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18670. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 Pan - Ha 2 ac 0 PN un Tm Aloe aa £ E 0. na 
:— Oli nee) Lelga OS (Ate 25 dag! Pa sa Os 
4 AE Te ba tp Par ant an KN Pen 
O palm Cah OgaeU Ialatnd CA GB 3 ENI Gd bah JU 
Gp SA BL AI JP WP Oi DAK 1JU tegh pr) la 

Ru ll ya L, — 19 Ta) 

18673. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan 
kepadaku, dari Al Hakam, dia berkata: saya mendengar Abu Juhaifah 
“berkata: Pada waktu tengah hari, Rasulullah SAW berangkat ke 
Bathha', kemudian beliau berwudhu dan shalat Zhuhur dua rakaat lalu 
shalat Ashar dua rakaat. Sedangkan di depan beliau terdapat tombak 
yang ditancapkan." Kemudian Aun menambahkan di dalamnya,, dari 
bapaknya yakni Abu Juhaifah, "Di belakang tombak itu, lewatlah 
seekor Himar dan seorang wanita." Hajjaj berkata di dalam haditsnya, 
"Kemudian para sahabat memegang tangan beliau dan 
mengusapkannya pada wajah-wajah mereka. Dan saya pun memegang 
tangan beliau dan meletakkannya pada wajahku, ternyata aku 
merasakan tangan beliau lebih sejuk daripada salju, dan lebih wangi, 


dari wanginya minyak Misik." Ta 


0 ,0- 0 - PN Pa Te 10 35-3 5- 
JA OS ma en Cykaor 03 Karua Lado —YANV 


2.8 


a—aeton PA ABS CSS ea AT cad ap dhan ah 

Pair 3 Be KTNA yong ol Ku LB MMS La ab 

UNA 3 LS BA GUN ai IP se Ah 
| SPAN Gap GAB ENG AAN ya 


73 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18668. 


— Musnad Imam Ahmad 


18674. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
'Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
bapaknya bahwa ia membeli seorang budak yang berprofesi tukang 
bekam. Lalu ia menyuruh untuk mengambil alat bekamnya kemudian 
memecahkannya. Maka saya pun bertanya kepada, "Apakah kamu 
memecahkannya?" ia menjawab, "Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang Tsaman Ad-Dam (bayaran dari hasil bekam), hasil penjualan 
anjing, pendapatan wanita pelacur. Dan beliau melaknat orang yang 
mentato dan yang minta ditato serta melaknati pemakan riba dan 
orang yang memberi makan dari hasil riba, kemudian beliau juga 


melaknat tukang gambar." 


PP Ian IG - 


Esp aa YL3 ML ita oya u Sial Wa — NAYVO 


3 “0-3 


Je Ipa JA NP Belah yh GS Na 


beban 


Aan D Ja (akan eTITa Il Ag Aa sy da aa 


War JB SA du SAR Uu 35 

18675. Sulaiman bin Daud dan Abu Kamil menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, 
. Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Abu Juhaifah, dia berkata: 
Saya melihat Rasulullah SAW dan beliau memiliki ini —ia memberi 
isyarat pada rambut yang tumbuh antara di bawah bibir dan dagunya 
yang telah beruban—. Kemudian ditanyakan kepada Abu Juhaifah 
(yakni mengenai shalat musafir), "Dan seperti siapa kamu pada hari 
itu?" ia menjawab, "Saya meruncingkan sebatang kayu dan 


s 
menancapkannya." te 


74 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18662. 
718 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (4/1822 no. 2342), pembahasan keutamaan, bab: uban Nabi SAW. 


Musnad Imam Ahmad —. 


H4 0 - 4 co 3G e- 30356. 5 2G 
ae, 3 Pa La CPI oa— cas ee Sea Kudo —YATVI 
Pa sr “N 2 , & si TA Be ing 0. 0 - 
eng EN ktp Sya) JB JB Sad H3 52 MI 
-0 0... Minta Ae g .. 0. Fa Pp 3 - La 
Sa ENI Pr Hana LHS Ot, SID ya OS dell, UI xi 


ag Re SS Ul LIA IE an MEN 


o Pa '- - Ao” P3 ee 

2 3 ida P3 Hg ale AI lo A1 Ipa ih UG AI 
ha Lp IS LS 

18676. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Khalid, dari Wahab 
As-Su'ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku diutus, 
sementara jarak antara aku dan hari kiamat adalah seperti jarak, dari 
sini ke sini, dan. hampir saja ia akan mendahuluinya." Maka Al 
A'masy menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan sekali 
waktu, Muhammad berkata, "Hampir saja ia mendahuluiku." Dan 
Abul Jawwab menceritakan kepada kami, Ammar menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Khalid, dari Jabir bin 
Abdullah, dia berkata: Saya pernah melihat Rasulullah SAW dan 
beliau bersabda, "Saya diutus, sementara jarak antara aku dan hari 


kiamat adalah seperti ini dari sini." "5 


9 ya—w — AH Ka ag ca J83 £ —YANVI 
3 0£ 3 


Sa 5 TI 200 0-30 3. 3.5 Waras 8 
Sl Sy—ag Tah 2JB AS PI JP OA Hal dB — “dlpadl 


716 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 13885 dan 13949. 


— Musnad Imam Ahmad 


18676. «. Isa bin Yunus berkata: dari Jabir bin Samurah As 


Suwa'i, bapakku berkata: Ali bin Bahr menceritakannya kepada kami, 
darinya, yakni Samurah, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW 


memberikan isyarat dengan jari tangannya." 


Hadits Abdurrahaman Bin Ya'mar RA'' 


- 3 - - 
0 o34 o -— P, KB o- So dB. 3 19 - 


PA ya PP ka Gam Cinta 3 Kabah GAS VANNV 


kt AI Iggy Ha JB PKI HAL XS Tanam 1JB cell 


- 


. 


PA ki 3 dia ba Sh ng ala 


Ia lp ab SA ara Po J3 Ad B3 13 EA 
Kebo A6 BE 1) le AL ani SI ah Oh 
18677. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Atha', dia 
berkata: saya mendengar Abdurrahman bin Ya'mar berkata: Saya 
. mendengar Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki mengenai 
haji di Arafah. Maka beliau menjawab, "Haji itu adalah pada hari 
Arafah —atau Arafaat—, barangsiapa yang mendapati Lailah Jami' | 
(malam di Muzdalifah) sebelum shalat Shubuh, maka hajinya telah 
sempurna. Hari-hari di Mina ada tiga hari, barangsiapa yang ingin 
cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa 
baginya. dan barangsiapa yang ingin menangguhkan 
(keberangkatannya, dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula 


baginya." 


1 e . Sanadnya shahih. Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat Nabi SAW. 


118 Pia adalah Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili. Dia memeluk Islam sebelum 
— penaklukan kota Makkah. Kemudian ikut berjiahad ke Persia. Kemudian menetap di 
Kufah lalau mengikuti peperangan bersama bebrapa pejuang ke Khurasan, hingga 
dia meninggal dunia di sana. 

719 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


AE 3 SU IP OA BAL (AS) SAS —NANYA 


Li Sep ito Tt Au Sman Ur Dial Lea BO aa Ka en Nan EL 

Jang LA Ogah BII am 3 yA AS ana JB SI 

aa MN Ta pi ak ciaa Tasya allah ale AN da AN 

Ii aa SIB GEN UK AI UNJ 
E 38. 3. 


ph AT BE An eny Ab Ao 


M5 BSI 5 Kala ALA yag GE ALE oa SJ 

Ga sa Jaa dala 
18678. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Bukair bin Atha' Al-Laitsi, dia berkata: saya 
mendengar Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili berkata: Saya telah 
| menyaksikan Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Kemudian orang- 
orang, dari penduduk Najd mendatanginya dan bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah Haji itu?" beliau menjawab, "Haji itu 
intinya adalah wukuf di Arafah. Maka barangsiapa yang datang 
sebelum shalat Shubuh, pada Lailah Jami' (malam Muzdalifah), maka 
hajinya telah sempurna. Hari-hari Mina adalah tiga hari, 
barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua 
hari, maka tiada dosa baginya. dan barangsiapa yang ingin 
menangguhkan (keberangkatannya, dari dua hari itu), Maka tidak ada 
dosa pula baginya." Kemudian seorang laki-laki mengikuti di 


belakangnya dan menyerukan hal itu.'2 


Bukair bin Atha' Al-Laitsi Al Kufi adalah tsigah. Haditsnya ada pada jamaah. 
HR: .At-Tirmidzi (5/214 no. 2975), pembahasan tafsir surah Al Bagarah, dia 
menilainya hasan shahih, An-Nasa'i (5/259 no. 3016), pembahasan manasik, bab: 
wajibnya wukuf di Arafah, Al Humaidi (2/399 no. 899), Ath-Thahawi dalam Al 
Ma'ani (2/209), dan dalam Al Musykil (4/323). 

0S anadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sbelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 K3 233 0 - La ne No. 
TPA) elas uj SI A3 Das CT bJ— —YANVA 


Se Tapa Hita SIB Ce PAS GP yA KP at “JG 
JP A3 aU RS gp gp Sk Iga alan ala AN 
Ad Redi ana 333 kasa Ia ol j3 ad asa ae 


kak 


.. 


18679. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Atha' Al-Laitsi, dia 
berkata: saya mendengar Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mengenai salah 
seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang haji, maka beliau 
menjawab, "Haji itu adalah pada hari Arafaat atau Arafah. 
Barangsiapa yang mendapatkan Lailah Jam'i (malam hari di 
Muzdalifah) sebelum ia menunaikan shalat Shubuh, maka ia telah 
mendapatkan haji. Hari-hari di Mina adalah tiga hari, barangsiapa 
yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan 
(keberangkatannya, dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula 


baginya. 72 


Hadits Athiyah Al Ourazhi RA?” 
: PD ag . 
O— SI IS Ka Ola oa S3 od— —YAYA 


7! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. : 

72 Dia adalah Athiyah Al Ourazhi, dia termasuk yang diasingkan di Ouraizhah. 
Ia dihukum dengan diasingkan dan hidup ditengah kamum muslim hingga ia masuk 
Islam dan mempebaiki keisklamannya. 


Musnad Imam Ahmad — 


3? - - 2, o Na Tan Pp &. o£ 0 - e — Ta Pena Pi 
lg Aa teh Aaja JB Up ASP Ab Fa ih 
" na Mann PN SN ANN MA yA 


18680. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair berkata, "Aku mendengar 
Atiyyah Al Ourazhi berkata, "Bahwa pada hari ditaklukkan bani 
Ouraizhah dihadapkan tawanan, dari mereka, maka yang telah tumbuh 
rambut kemaluannya (baligh, pent) maka dia dibunuh, dan barang 
siapa yang belum tumbuh rambut kemaluannya, maka dibiarkan, dan 
aku adalah termasuk yang belum tumbuh rambut kemaluannya, lalu 
dibiarkannya oleh beliau" 2 


Hadits Sesesorang Dari Bani Tsagif RA 


0 Aa Le da Ui (AR SE ES AMAN 

Ha alah die Ko AI Uuag Et JG aah 06 SA Ara 
DE) GL Sh ot ak dip ea SU La ab 
HA Ja) Sab (3 A1 Gabe 5 IE S3 nh Sa 


8 06 og. ee 2 Kare 2 LE NE s1 Pa ore Aa 
KI Ko LS sENI GI yen Oi aa A3 akan sale AI 
IL, UI en Hb Cgglll BA BU 


18681. Ali Bin Ashim menceritakan kepada kami, Al- 
Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Syibak, dari Amir, Fulan 
Ats-Tsagafi mengabarkan kepadaku, dia berkata: kami bertanya 


73 Sanadnya shahih. | 

HR. At-Tirmidzi (4/145 no. 1584), pembahsan perjalanan perang, bab: 

Menyetujui hukum, dia menilanya hasan shahih, Ibnu Majah (2/489 no. 2541), 
. pembahasan hudud, dan Ad-Darimi (2/294 no. 2464). 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada Rasulullah SAW tentang tiga perkara dan beliau sama sekali 
tidak memberi kami keringanan (rukhsah, dispensasi) dalam ketiga- 
tiganya. Pernah kami meminta beliau untuk mengembalikan Abu 
Bakrah kepada kami, ia sebelumnya adalah seorang budak, namun 
beliau menolak seraya berujar "Oh tidak, ia adalah orang yang 
dibebaskan Rasulullah SAW! Kemudian kami meminta beliau untuk 
memberi keringanan kepada kami saat musim dingin, sebab ketika itu 
pemukiman kami adalah pemukiman yang dingin, maksudnya ketika 
bersuci, namun beliau sama sekali tidak memberi keringanan, dan 
kami meminta beliau untuk memberi keringanan perihal duba' 
(rendaman anggur yang dibuat dalam kulit labu), dan beliau sama 


sekali tidak memberi keringanan kepada kami.” 


Hadits Shakhr Bin Ailah RA“ 


- 
3. 1D 


A5 LI Da3 ON SAS 0S) ab —YAAAY 


l 
L 
k 
Mas 
e 
3 
€ 
& 
! 
1 
Y 
. 
&. 
1 


AT GA dralat AgisG NYI Ab Up AI 

2 je Ku sana 2 ap 0 or 8. P9 ore "3 Sa 3 3 . 
3 JET II 2JEY ceeile 33 ea dala MI Ula al 

Ah PA 

18682. Waki' menceritakan kepada kami, Aban bin Abdullah 

Al Bajali menceritakan kepada kami, paman-pamanku menceritakan 

kepadaku, dari Shakhr bin Abdullah Bahwa kaum, dari bani Sulaim 


74 Sanadnya shahih. 

Syibak Adh-Dhabi Al A'ma Al Kufi adalah tsigah, diriwayatkan haditsnya oleh 
Muslim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17549. Menurut Al Haitsami para 
perawi Ahmad adalah tsigah (4/245). 

7 Dia adalah Shakr bin Al Ailah —ada yang mengatakan ini nama ibunya— bin 
Abdullah bin Rabi'ah bin Amru Al Ahmasi, yang memeluk Islam setelah perang 
. Khaibar. Kemudian ia menetap dan berketurunan di Kufah. 


Musnad Imam Ahmad — 


lari, dari tanah kediaman mereka ketika Islam datang. Maka saya pun 
mengambil tanah milik mereka. Setelah itu, mereka masuk Islam lalu 
mengadukan permasalahan tersebut kepada Nabi SAW, maka beliau 
pun mengembalikan semua tanah mereka dan. bersabda, "Jika 
seseorang telah memeluk Islam, maka dialah yang paling berhak atas 


tanah dan hartanya." 


Hadits Abu Umayyah Al Fazari” 


£ 0 - “ - Pap 0 asalan -ua Pa 
AL LA BIS S3 ay Jia! Sab -NANAY 
Iko AI Jgn Taat 16 Tega El ba 1G ea ian 
Patel Ju cell 23 ja Ig Jah Ag era Say KAS Al 


Ah Jaa 

18683. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far Al Farra', dia berkata: saya 
mendengar Abu Umayyah Al Fazari berkata: Saya telah melihat 
Rasulullah SAW dibekam. Dan sekali waktu, Abu Nu'aim tidak 
menyebutkan, Al Farra'. Abu Ja'far berkata: Ia tidak menyebutkan Al 


“2 
Farra”.'2 


726 Sanadnya dha'if. Karena majhulnya Amumah Aban. Hadits ini dinilai hasan 
oleh Ibnu sama Hajar dalam Talkhish Al Habir (4/120 no. 1908), hadits yang juga 
ada pada Abu Daud (3/175 no. 3067), pembahasan pajak, bab: pajak tanah. 

"7 Para ulama berbeda pendapat mengnai kepastian namanya. Ada yang 
berpendapat namannya adalah Abu Umayyah Al Fazari, ada poula yang mengatakan 
Abu Aminah Al Fazari. Dia memeluk Islam sebelum Fathu Makkah, kemudian 
menetap dan berketurunan di Kufah. 

28 Sanadanya hasan, karena ada Syarik. Adapun Abu Ja'far Al Farra' Al Kufi 
adalah tsigah, masyhur dengan kuniyahnya yang berbeda dengan namanya. HR. 
Ath-Thabrani dalam A4/ Kabir dan dinamakan Abu Aminah (22/360 no. 903) 
keduanya dikuatkan oleh Al Haitsami, yang menilai para perawinya tsigah, hadits 
ini juga ada pada Ad-Daulabi dalam Al Kuna (1/13) dinamakan Abu Aminah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Abdullah Bin Ukaim RA?” 


Aa HIS NG jika HI AS SIS AMAL 


naa ban BJB AI oi PEN EP SAI 
TA, aa 2 3, AA - Ta Tn 3 PNG Dar 03 0 o- 0 para 
SEN Ko AS UT JELAS oh KEP 
Pa linda SAP g Lan ap “en Tee ne anang 
5 — asn Y Ol ot ana blg cangr uPue 03 ae 
18684. Waki' dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila —dalam riwayat lain— Ibnu 
Ja'far bekata: saya mendengar Ibnu Laila, dari Abdullah bin Ukaim Al 
Juhani, dia berkata: Telah datang kepada kami surat dari baginda 
Rasulullah SAW saat kami berada di Juhainah, sementara waktu itu 
saya masih kecil. (Yang isinya tertulis), "Janganlah kalian mengambil 


manfaat kulit dan tulang bangkai yang belum disamak."' 


- . 
4 
AD 


Di da SA PI NA EA S3 Ci YAA 
Ja 33 Lana ah SP oi MG dp V3 JB GAS Al 


79 Dia adalah Abdullah bin Ukaim Al Juhani Abu Ma'bad Al Kufi. Mengenai 
prsahabatannya dengan Nabi SAW diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa ia 
dating ke Madinah setelah wafatnya Nabi SAW. ada yang berpendapat bahwa ia 
sempat mlihat Nabi pada haji wada'. Haditsnya ini tidak pantas untuk dihilangkan 
atau ditetapkan. 

20 Sanadnya shahih. 

HR Abu Daud (4/67 no. 4128), pembahasan tentang pakaian, bab: Orang yang 
berpendapat tidak boleh memanfaatkan kulit bangkai dengan disamak, At-Tirmidzi 
(4/222 no. 1729), pembahasan tentang pakaian, bab: Oranga yang berpendapat tidak 
boleh memanfaatkan kulit bangkai dengan disamak, dia menila hadits ini hasan, 
Ibnu Majah (2 1194 no. 3613), dan An-Nasa'i (17517 no. 4249). 


Musnad Imam Ahmad — 


Pura kt Ps S Tn js 35, aa Ar “J3 A5 las Ha 3 3 
Ban Ba al 


18685. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami, dari Saudaranya yakni Isa bin 
Abdurrahman, dia berkata: Kami berkunjung untuk menemui . 
Abdullah bin Ukaim yang saat itu sedang sakit. Lalu dikatakanlah 
kepadanya, "Sekiranya kamu mau menggantungkan sesuatu (sejenis 
tamimah)." Maka ia pun berkata, "Apakah saya akan menggantungkan 
sesuatu sementara Rasulullah SAW telah bersabda: 'Barangsiapa yang 
menggantungkan sesuatu, maka (Allah akan menjadikan) 


ketergantungannya pada sesuatu tersebut su 


0... PMN aka AN o- Ao Be Aa AG 
db aa pr) Jumadil IS Cp Hina IS Lido —YAYAN 


In IN Ig DLS IE KE BIP SB yg 
Lab Ya BEI Ga WAS Y Ol ajian 05 JS gg ala 
18686. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Al Hakam, dari Abdullah - 
bin Ukaim, dia berkata: Rasulullah SAW telah menulis surat kepada 
kami sebulan sebelum wafatnya, (yang isinya), "Janganlah kalian 
mengambil manfaat dari kulit dan tulang bangkai yang belum 
disamak."'” | 


3! Sanadnya shahih. 

Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila adalah tsigah. HR. At-Tirmidzi (4/ 403 no. 
2072): An-Nasa'i (7/112 no. 4079), Al Hakim (4/216), semntara Adz-Dzahabi 
bersikap abstain. Lihat hadits no. 17335. 

732 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18684. 


— Musnad Imam Ahmad 


an . 


ae Aa Ot CAS cad 2 ala GIS -NATAV 


IG 


Tea P AP Ebi SB ap al Us Kas :JG 
an mn amea nlomong na 


18687. Khalaf bin Al Walid s eealah Kesan kami, Abbad 
yakni Ibnu Abbad menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid Al 
Hadzdza' menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari 
Ibnu Abu Laila, dari Abdullah bin Ukaim Al Juhani, dia berkata: Surat 
Rasulullah SAW telah sampai pada kami ketika berada di Juhainah, 
sementara saya waktu itu masih kecil, yakni satu bulan atau dua bulan 
sebelum wafatnya. (surat itu berisikan), "Janganlah kalian mengambil 


manfoat dari kulit dan tulang bangkai yang belum disamak."'” 


anak dng “8 


5 Tan SI 3 1 Kerta Ie kasi Fa XS 12 JA 


Lab Vp oh EN ia V5 Y ot lag ale AN de 


| 13688. Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami, 
Syarik menceritakan kepada kami, dari Hilal,. dari Abdullah bin 
Ukaim, dia berkata: Telah datang kepada kami —atau ia mengatkan— 
Rasulullah SAW menulis surat kepada kami (yang isinya), "Janganlah 
kalian mengambil manfaat dari kulit dan tulang bangkai yang belum 
disamak."'” | 


733 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 
78 Sanadnya hasan. Karena ada Syarik. Hadits ini telah disebutkan sbelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 ? ? Ta Lo. o &- 3 
US ye AMS SAS ujian G Kaban Bab NAAM 
nun en ng e' sej 2 2? 3. Kie £ .. 0 - ag PN 

2 E 2 we 2 PAT or 4 25 y - re re 
IU aa P3 Ab AE Ko dl Iya) MS UE 


Lab V Aap BAN Gp WES Ol AG 
. 18689. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dia berkata: Aku 
mendengar, dari Ibnu Abu Laila menceritakan, dari Abdullah bin 
Ukaim bahwa, dia berkata: Dibacakan kepada kami kitab Rasulullah. 
Di tanah Juhainah sedangkan aku masih muda. Bahwa, “Janganlah 
memanfaatkan bangkai, baik kulit maupun tulangnya yang belum 
disamak”" 


a30. 8 29, 3 Co 30 3-4 ap 
d—arer j3 than oa Chan 03 Sea W3— —YAYA » 
BD PE Ne Ps AR DA 
i : 3 Ka sa 3 La. - (en 0 g : ag Pai - P3 N 5 
AE II IS ES HS op BO play Sie Ole 
18690. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad, yakni Ibnu Abu 
Laila, dari saudaranya Isa, dari Abdullah bin Ukaim, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Barang siapa yang menggantungkan sesuatu (jimat) 


maka ia akan diserahkan atasnya atau kepadanya.” 


Hadits Tharig bin Suwaid RA" 


735 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18683. 

736 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18685. 

77 Dia adalah Tharig bin Suwaid Al Ju'fi, dia juga disebut Al Ju'fi dan Al 
Khats'ami, dan dipanggil Suwaid bin Tharig. Tidak diketahui kapan dia memeluk 
Islam serta kemana dia berpindah, kecuali yang diriwayatkan orang-orang Kufah 
tentangnya. 


—  Musnad Imam Ahmad 


Z0 3,5 


: Ma Su GAS :YE Jas Ah Sp GA —YAMAN 


PER UP Mija i SL 5 Uji oi Tale 56 (Hana ea 
NN ee ea GBI Ja) G1 2 JG 
BIO JUS Kya G3 HAL Uh AN IU BT N 

Kar cs 


18691. Bahz dan Abu Kamil menceritakan kepada kami 
mereka berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Simak menceritakan kepada kami, dari Algamah bin Wail, dari Tharig 
bin Suwaid Al Hadhrami bahwa, dia berkata: Aku berkata: wahai 
Rasulullah, sesungguhnya di tanah kami terdapat anggur-anggur yang 
kami peras lalu kami minum darinya, beliau bersabda, "Jangan!" 
kemudian aku mengulanginya dan beliau bersabda, “Jangan!" 
Kemudian aku berkata, “Sesungguhnya kami menggunakannya untuk 
menyembuhkan orang yang sakit." Kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya itu bukanlah kesembuhan melainkan penyakit.” i 


0 31D- 3 B3 Do 3 GD -— IG 


YL3 Ujian u Kazuny bikaraa Up ba ab —YATAY 
ASIA 0 Epeda Bagan Haa 
rj ia SA JB San PA pas ea 55 Iu, 
ye Ana darat CA NY po Bb 
Sya Sa IE 
78 Sanadnya shahih. Dan tidak 1 yang menyebutkannya kecuali Al Bukhari 


dalam At-Tarikh Al Kabir (2/2/352 biografinya 3111), Ibnu Majah (2/1157, no. 
3500). 


Musnad Imam Ahmad — 


18692. Hajjaj bin Muhammad dan Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Algamah bin Wail, dari 
bapaknya Wail bin Hujr Al Hadhrami, Hajjaj berkata: Bahwa dia 
menyaksikan Nabi SAW. Dan seseorang laki-laki, dari Khats'am yang 
dikatakan Suwaid Ibnu Tharig bertanya kepada beliau, dan Ibnu Ja'far 
atau Tharig bin Suwaid Al Ju'fi berkata, “Ia bertanya kepada Nabi 
— SAW tentang minuman keras kemudian beliau melarangnya... lalu dia 


menyebutkan haditsnya. Bi 


Hadits Khidasy Abu Salamah RA?" 


3 30 5 


Uyat Lg cos (Hn Ui Gel Jb —YANAY. 
Na adan IL Ap adah 
sE 


SA IL Ka setel IA 3 ni 
DN aa ah Wp soal al JA op LI pat 


Ap "Sala Ds 


al Ne ad 


18693. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Mansur, dari Ubaid bin Ali, dari Abu Salamah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku wasiatkan seseorang untuk 
menghormati ibunya, aku wasiatkan seseorang untuk menghormati 
ibunya, aku wasiatkan seseorang untuk menghormati ibunya, aku 
wasiatkan seseorang untuk menghormati bapaknya, aku wasiatkan 
seseorang untuk menghormati bapaknya, aku wasiatkan seseorang 


789 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

140 Dia adalah Khidasy As-Sullami Abu Salamah, dan dikatakan Ibnu Abi 
Salamah atau Muslimah. Dia adalah sekutu bagi kaum Anshar, kemudian menetap 
di Kufah dan meninggal di sana. | 


— Musnad Imam Ahmad 


untuk menghormati tuannya yang menguasainya. dai dia 
»741 


mengalami hal yang menyakitkannya. 


So RX Do 5 o-— Ad Aa 


uya 5 Aa Tan PPA ur Lol —YATA £ 


AA plan ya Ke Ag Yaoi A3 
#2 Lo NE an 
ca Ul P3 aa 3 ti an ema al 


Nya yA san cal Bai cas cal Val 3 SA Kal Pn 
AP Hot as ale LAS os “dab PR) 


18694. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Abdillah bin 
Ali bin Urfuthah As-Sulami, dari Khidasy Abu Salamah, dari Nabi . 
SAW. bahwa beliau bersabda, “Aku wasiatkan seseorang untuk 
menghormati ibunya, aku wasiatkan seseorang untuk menghormati 
ibunya, aku wasiatkan seseorang untuk menghormati ibunya, aku 
wasiatkan seseorang untuk menghormati bapaknya, aku wasiatkan 
seseorang untuk menghormati bapaknya, aku wasiatkan seseorang 
untuk menghormati tuannya yang menguasainya. Walaupun dia 
mengaalami hal yang menyakitkannya.'” 


ae Oo Pe 


Ino Lupa jp AN,e 2 W— Aa era —1A140 
Je Ian IEEE Pa 2 sala Ie yi 


7! Sanadnya dha'if. Karena terdapat Ubaid bin Ali. Dia adalah Abdullah bin Ali 
bin Urfuthah As-Sulami. Mereka berkata tentangnya: keadaannya yang tidak jelas 
(majhul). HR. Ibnu Majah (2/1206, no. 3657). 

"2 Sanadnya dha 'if. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


18695 Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Ubaidillah bin Urfuthah 
As-Sulami, dari Khidasy Abu Salamah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku wasiatkan seseorang...” kemudian menyebutkan 
maknanya." 


Hadits Dhirar bin Al Azwar RA“ 


& - 
0 20 & 3 o- BL 


LE REI yP WAN GA AH X2 GAS —NANAN 

- Pa ot 4 2, a Gg 8g pe o - 0. - ON o- 

| | MAN SS P3 JB LAS Yah ke 

18696 Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al “Amasy, dari Abdullah Ibnu Sinan, dari Dhirar 
bin Al Azwar bahwa Nabi SAW melintasi dirinya dan dia sedang 


memerah susu, kemudian beliau berkata, “Sisakan untuk pemanggil 
susu (Maksudnya beliau sendiri).””. | 


Hadits Dihyah Al-Kilabi RA” 


03 301 3 


AAS Il ya Ujak Vie tab Uji Kapan A5 —1YANAV 


783 Sanadnya dha'if. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

"4 Telah dijelaskan biografinya pada hadits 16648. 

785 Sanadnya shahih dan telah disebutkan pada hadits no. 16650. 

46 Dia adalah Dihyah bin Khalifah bin Farwah bin Fadhalah Al Kilabi. Seorang 
sahabat yang masyhur dan perantara Rasulullah SAW. kepada para raja. Telah lama 
memeluk Islam, dia mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Dia . 
adalah sahabat yang sangat rupawan. Diriwayatkan bahwasannya J ibril AS. pernah 
turun dengan menyerupai bentuknya. Dikatakan bahwasannya apabila dia memasuki 
sebuah kota, para perempuan keluar untuk melihatnya. Kemudian dia menetap di 
Syam dan berpindah ke Yarmuk kemudian meninggal di sana. 


— Musnad Imam Ahmad . 


sad ab Ja IKEA Ia jp de Ube 
PAN 


18697. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Umar menceritakan kepada kami, dari keluarga Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya”bi, dari Dihyah Al Kalbi, dia 
berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah tidakah kubawakan 
kepadamu seekor keledai dan seekor kuda kemudian dia melahirkan 
bagimu seekor baghal (peranakan kuda dengan keledai) kemudian 
engkau menungganginya? Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang 
yang melakukan hal itu adalah orang yang tidak mengetahuinya” 


Hadits Seorang Sahabat RA 


to. K015- 3 IG 


ab Ip aka Gb PN Mean Saur UJ— —YATAA 


of al asa Hj ateas Att Enda Aa 


bai Sung 


- 


LN 2 Ng" - 
TA uan Jp Aa ba J3 AT La “JG Padpu at 


3 35 Pane ai Dab 1JE ca HA Sa Aa 3 
OS ar ajar, cela Ga 


EK Ola) IG AT al, ala 


85 


Aa PALU AS ME aa) snp DES IS aa Le 
Ba AN LAB G3 


18698. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 


"7 Sanadnya shahih. Umar bin Husain berasal dari keluarga Hudzaifah. Dia 


dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban. Dan dikatakan bahwasannya Asy-Sya'bi tidak 
mendengarnya dari Dihyah. HR. Abu Daud secara bersambung (3/27, no. 2565) dari 
Ali dan dari Dihyah, (no. 15548 dan 15549). 


Musnad Imam Ahmad — 


Arfajah, dia berkata: aku berada dalam sebuah rumah di dalamnya 
terdapat Utbah bin Fargad, aku menghendaki untuk menceritakan 
sebuah hadits, dia berkata: Ada seorang laki-laki dari sahabat 
Rasulullah SAW, seakan-akan dia lebih dahulu menceritakan hadits 
daripadanya, dia berkata: kemudian laki-laki tersebut menceritakan 
dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, “Pada bulan Ramadhan 
pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan semua 
syetan-syetan yang durhaka dibelenggu di dalamnya. Dan pada setiap 
malam ada penyeru memanggil 'Wahai pencari kebaikan datanglah" 
wahai pencari kejahatan tahanlah.” 


Kana Ta Lo. o- £ 0. o 2. Lo 8 
Aa an Lara AP K9 2ae WA —1A144 


3 
IN TN! G3 “0 


Ha Japane ana Na Ten 
MIE BA TE BS LIS aa Ka ate HA Hb la 


IR Oka Ig alay ale Ko Jah Hata 


35, 3 » 0 


SAE JB Ind ah Ika) AI NP ad ai ON LAGI 
Ai LA MAU Cat ig VE as 
| Oka) 

18699. Ubaidah bin Humaid Abu Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Atha' Ibnu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, dari 
Arfajah, dia berkata: Aku berada bersama Utbah bin Fargad dan dia 
sedang membicarakan tentang Ramadhan, dia berkata: kemudian hadir 


48 Sanadnya shahih. Dan dia tertulis seperti ini dalam An-Nasa'i (4/130, no. 
2108) dengan lafazh (Apabila Ramadhan telah tiba) dalam Ash-Shihah. Semuanya 
telah berlalu. 


5109 — Musnad Imam Ahmad 


di antara kami salah seorang laki-laki dari sahabat rasulullah SAW, 
' ketika Utbah melihatnya dia takut dan kemudian diam. Dia berkata: 
kemudian dia membicarakan tentang Ramadhan, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pada bulan Ramadhan pintu- 
pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Syetan-syetan 
dibelenggu di dalam neraka. Dan beliau bersabda: Pada bulan itu, 
malaikat menyerukan Wahai pencari kebaikan bergembiralah, wahai 


pencari kejahatan tahanlah, hingga berakhirnya bulan Ramadhan." 


Hadits Jundub Al Bajali RA" 


£ - 2.3 .. £ Lo. o B Papa 
PN y£ Pee Ll Cia ena oJ— —YAV » 


- 


or hah 2, h3 - gn o ea 3 73 2 pan SL Oo... - P3 oz 
ade eko Dl Sya PA IG 2JE Ja VA aa AN 


2 : ban ET o£ 0 g 2 at - LE Pe 
AYI ol j3 1JG SES Usah A3 Y) Oleo SI La ia 


18700. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Aswad bin Oais bahwa 
dia mendengar Jundub Al Bajali berkata: Seorang perempuan berkata 
kepada Rasulullah SAW, “Tidaklah aku melihat sahabatmu, kecuali 
dia telah menangguhkanmu." Dia (Jundub) kemudian berkata: Maka: 
turunlah ayat ini, ”Tuhan-mu tidak meninggalkan 
engkau(Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.” (Os. Adh- 
Dhuhaa (93J: 3)?! | 


"9 Sanadnya shahih, hadits ini sama dengan sebelumnya. 

70 Dia adalah Jundub bin Abdillah bin Sufyan Al Bajali. Memeluk Islam ketika 
dja masih kecil. Dia kemudian menetap di Kufah, dan menetap di Bashrah. Dia 
terbunuh dengan rahmat Allah dalam fitnah Ibnu Az-Zubair. 

"3! Sanadnya shahih. Aswad bin Oais Al “Abdi adalah tabi'in yang tsigah dan 
banyak jamaah-meriwayatkan hadits ini. HR. Al Bukhari (3/8, no. 1125 Fathul Bari) 


Musnad Imam Ahmad — 


025. 3 


AA EA NG COLA ui AAS (AL —YAV- h 


NY ci jas: Jua (ana aga pra ea 


LA Jae dh 25 


18701. Muhammad bin Ja'far dan Affan menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Aswad bin Oais, dari Jundub, dia berkata: Jari-jari Nabi SAW terkena 
- sesuatu ---dan Ibnu Ja'far berkata: sesuatu itu batu-- kemudian 
berdarah, lalu dia berkata: 

Tidaklah engkau hanya jari yang berdarah, tetapi di jalan 


Allah engkau justru tidak mengeluarkan darah.” 


0 4-0 £ Le 


va Gi dg YI SA An ear ls ar DN Y 
pian la Jin AI AA SAS GL na -JU 
HAK ba dia JA 3 OT GAS Ke sda 


AN ga me ari IOS pa em nsp SA IE SA 
18702. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Oais mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jundub membicarakan bahwa 
dia menyaksikan Rasulullah SAW shalat kemudian berkhutbah dan 
bersabda, “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum dia 
melaksanakan shalat, maka hendaklah dia mengulanginya lagi." Dan 


dalam pembahasan tentang jum'at, Muslim (3/1422, no. 1797) dalam pembahasan 
tentang Jihad, At-Tirmidzi (5/442, no. 334), dan dia berkata Hasan shahih. 

732 Sanadnya shahih, dan terdapat dalam Muslim (3/1421, no. 1796) dalam 
pembahasan tentang Jihad, dan At-Tirmidzi (5/442, no. 3345) dan dia berkata: 
Hasan shahih, serta Al Humaidi (2/342, no. 776). 


(5127 — Musnad Imam Ahmad 


Beliau bersabda lagi, “Maka sembelihlah-. Dan barang siapa yang 
belum menyembelih maka hendaklah dia menyembelih dengan 
menyebut nama Allah”? 


BA (PRE AS SNA Va 


- 


LB 0010... £ 
AA Cl 
As 2 EC 8 Ng aa Na o Pep 2 - 2: 1 o- 4 
5 AN, Hub AA cl 1JB LAH SAS gatal dl ae jl 
5 - as. S.. 3.5 ba 3, y Pp 2 2,” 33 Pa 
Iya) odip Ula taka ale AI ohp AI Sya) HS elo dlik 


2 3? Dana Lag - 2 £ AA, so A4 8 y, 
SS 3 SH Iallis Gb cal, HI Cola dala AN alan Ai 
Haa Pn GL KE LEO Dua ON OB Ca 58. a PE TN An Td 
Bl Sg) JW SIA Wa) 3 IS NG Ikabng AI 
- - -g Da £ 2 - A33 8. 3 A a 
TI Ve Lyra JI copa Gl IE IAD OP lg Ale Ml lo 


5 


“ K3 IN AN na dana - 2... 
OP Anal II Kam) Wb AD 1JB ob NU 


- 


Pa - 3 
Kay ata GS AN OI 
L3 0 3 Sta ta Wana Bia ba BN Tana 
AS Ke Upi SME Ag Hb) Gen Aa Al JA 


aa HA Ona lan Rs 

18703 Abdusshamad menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku, Al Jurairi mengabarkan kepadaku, dari Abu 
Abdillah Al Jusyami, Jundub menceritakan kepada kami, dia berkata: 
datang seorang Arabi kemudian dia menderumkan tunggangannya 
serta mengikatnya kemudian dia shalat di belakang Nabi SAW, usai 
beliau shalat, orang itu mendatangi tunggangannya dan melepaskan 
ikatannya kemudian dia menaikinya dan dia berseru "Wahai Tuhan 
kami berkahilah aku dan Muhammad dan janganlah jadikan seorang 
pun sebagai sekutu kami dalam rahmat-Mu." Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Apakah menurut kalian orang ini yang lebih sesat 


. 


758 Sanadnya shahih, dan terdapat dalam Al Bukhari dalam pembahasan tentang 
iman (11/550, no. 6674), dan Muslim (3/1551, no. 1961) dalam pembahasan tentang 
kurban dan Ibnu Majah (2/1053, no. 3152). Serta Al Humaidi (2/341, no. 775). 


Musnad Imam Ahmad — 


ataukah tunggangannya? Tidakkah kalian mendengar apa yang dia 
katakan” Mereka berkata, “Tentu.” Rasulullah SAW bersabda, “Kamu 
telah membatasi rahmat Allah yang luas. Sesungguhnya Allah 
menciptakan seratus rahmat dan Dia menurunkan satu rahmat-Nya 
dengannya Allah mengasihi seluruh makhluknya baik jin, manusia, 
serta binatang-binatang-Nya. Dan Di sisi-Nya terdapat Sembilan 
puluh Sembilan rahmat. Apakah menurut kalian orang ini yang lebih 


sesat atau tunggangnya?”" 


AP Lg 9 5 Lt Pi o- Pa, 
2JB WOL an Ulas WAH aa KS Gb AV «£ 


- - - 


“ 1 # BD P3 o 
& naa - Pa - : o Nae Pa 3 - 
@ PENAK .. s0. 5 20 0 II Pn sb AN 
(al B4 yaa ASUS uya Vagun GAM (Al pr JB (daa 3! 


» 


gt 0 Se pe ee NN DA ian Sa rs DAA Tut 
Ab ENAM IE Kalah le ko La le Wb SU 


o . La 


- 


18704. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Imran, yakni 
Al Oatthan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Al Hasan menceritakan dari Jundub, bahwa seseorang terluka 
kemudian dia dibawa ke rumahnya, dia merasa sakit, lalu dia 
mengeluarkan sebuah anak panah, dari tempat penyimpanannya dan 
menusukkannya ke hatinya. (Para sahabat) menceritakan hal tersebut 
kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, dari apa yang beliau 


riwayatkan, dari Rabbnya: “Ia telah mendahuluiku dengan dirinya” 


184 Sanadnya dha'if, karena terdapat Abi Abdillah Al Jasymi. Mereka berkata 
tentang keadaannya yang majhul. Dan Hadits ini shahih HR. Abu Daud (4/271, no. 
4885) dan dinilai shahih oleh Al Hakam (4/248) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
Al Haitsami berkata (10/214) perawinya adalah perawi-perawi shahih kecuali Abi 
Abdillah Al Jasymi dan tidak seorang pun mendhaifkannya. : 

758 Sanadnya shahih, HR. Al Bukhari (6/496, no. 3463 Fathul Bari) dan HR. 
Muslim (1/107, no. 113). 


— Musnad Imam Ahmad 


- 3 


SE op 3) BAL TI BAK AV: 0 


S..90. 3 Old 


Nanda an NN PN KN RI JB co 
Oi daa Aa ai Tani Pen Ta S3 S3 dls 
Kerayyih ab Nana FT dat MN 2 33 3 23 


AE, 
18705. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Oais berkata: Aku 
mendengar Jundub bin Sufyan berkata: Rasulullah SAW sakit 
sehingga beliau tidak melaksanakan dua atau tiga malam kemudian 
seorang wanita mendatanginya seraya berkata: Wahai Muhammad, 
aku tidak melihatnya berada di dekatmu sejak dua atau tiga malam, 
maka Allah '"4zza wa Jalla menurunkan ayat, "Demi waktu matahari 
sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), 
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu." (Os. Adh-Dhuhaa (93): 1-3) 


F P3 
0 5 o J-o £ 


P3 9 yan YI Para HLE 3 Tab GAS AV, TN 

NA Je MIA de Depag Ya bl yi olah 
If « oh ala AI sa AI Ora SA se Pp pl Sl 
Ne 


Li pa KA aa Trap apa CI A3 pa 3 
OS ala ala dl Ke Apaan Jas eta? of ja £ Sea 


756 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18700. 


Musnad Imam Ahmad — (sisJ 


De 5 IE NEO DAA Sea Ae TPA 0 Me AA ai KE Gel eni 
Calo P3 Ke PSA WK 2 Kbs Ul j3 3 
18706. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Al 
Aswad bin Oais menceritakan kepadaku, dari Jundub bin Sufyan Al 
Bajali kemudian Al Alagi, bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW 
pada hari raya Idul Adha, kemudian Beliau beranjak pergi dan 
mendapati daging dan sembelihan-sembelihan daging kurban, beliau 
mengetahui bahwa daging-daging itu disembelih sebelum shalat. 
Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menyembelih kurban 
sebelum shalat, maka hendaklah dia menyembelih sebagai gantinya 
yang lain, dan barang siapa yang belum menyembelih hingga selesai 
shalat, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama 
Allah?" 
Kh dlu 2 MS Ea ale 53 Siput UAS AV V 
A - dtng, 2 TE o Te PN - o- 3 - o- 08, 
AIA Ian AB LE YP MA II 
23 and S3 S3 SA D0 Ke Gp db ala ae 
| Pn 0 - An AN ANN Den AN 
A0) Uya gia la Yg jay PI 
18707. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid dan 
Humaid, dari Al Hasan, dari Rasulullah SAW bersabda, “Barang 
siapa yang melaksanakan shalat fajr maka dia berada dalam 
perlindungan Allah, maka janganlah melanggar perlindungan Alah 
'Azza wa Jalla, Dan (Allah) tidak meminta sesuatu apapun dari 


| perlindungan-Nya.”" 


75! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18702. 
758 Sanadnya shahih, melalui jalur Hamid Hasan, melalui jalur Ali, Muslim ' 
(J/454, no. 657) dalam pembahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Shalat Isya dan 


— Musnad Imam Ahmad 


- 5 £ Dadi 3 20 Pera Pe P4 ap 
ya 4 NI ba (Oia AAS ana #I SAS NAVSA 


SAN AN ANA BP pi, penee Na 0 £ 2) 803 2 0 -— Aa 
AIR Ia lg le lo AI KA yi VA aah :JE 
BF BN Alah GC AG BA LA aa ai 
Ne eh en Paud Te 2 ae Pig as. Pa ee 
| AS SNI ob Je pl Je 
18708. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Oais berkata, “aku 
mendengar Jundub berkata, “Rasulullah SAW. sakit, sehingga beliau 
tidak melaksanakan dua atau tiga malam. Kemudian datang seorang 
perempuan dan berkata, “Wahai Muhammad, aku tidak melihat 
syetanmu kecuali dia telah meninggalkanmu. Maka Allah "Azza Wa 
Jalla menurunkan ayat, "Demi waktu matahari sepenggalahan naik, 
“dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), Tuhanmu tiada 
meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu." (Os. Adh- 
Dhuhaa (93): 1-3)? 


- 
Pen na 


toa KE) cOLiu WAS 1S) SAS —YAV«A 


0. 3 od 


Oei 3 Die Tan SE SAI m3 0 ea pp OA 


J8 sip le A1 Io A1 Ip5 JB Hah Hang La di 
PI Fa la EA ii AI JA SA HAN 
IS AP SN AAN IE WS Bg ob 
Ta an dn ab on as 


Sa ga aa 


1x 


TX £ 


Subuh, At-Tirmidzi (1/434, no. 222) dalam pembahasan tentang shalat, bab: 
keutamaan Shalat Isya dan Fajr, dia berkata: Hasan shahih. 
7? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no 18705. 


Musnad Imam Ahmad — 


18709. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan dan 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Al Aswad 
bin Oais Al Abdi berkata: Aku mendengar Jundub bin Sufyan Al 
Alagi, dari desa Bajilah berkata: Rasulullah SAW bersabda dan 
Abdurrahman berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada 
hari raya Idul Adha pada suatu kaum, mereka telah menyembelih atau 
memotong kurban atau suatu kaum yang belum menyembelih dan 
memotong kurban, kemudian beliau bersabda, “Barang siapa yang 
menyembelih atau memotong kurban sebelum shalat. maka hendaklah 
dia mengulanginya, dan barang siapa yang belum menyembelih atau 
memotong kurban maka hendaklah . dia menyembelih atau 
memotongnya dengan menyebut nama Allah.” 


ca v SI 23 Ea Ea OS ba —NAVI 


DN ID EU oi bean “Aa Gate nata 2 


Ce ja TA "Ia: JB: AM Ju. ba sala ale Pr 
A 


SI Ie SAI EA nh dai Ui ah) Aan 
BUM Ja Io AN Ja IU ea ala 
18710. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Oais, dia berkata: Aku 
mendengar Jundub Al Alagi menceritakan bahwa Jibril AS 
menangguhkan Nabi SAW kemudian beliau bersedih, dia berkata: 
dikatakan kepadanya: dia berkata: lalu turun ayat, "Demi waktu 
matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi 
(gelap), Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu." (@s. Adh-Dhuhaa (93): 1-3), dia berkata: Aku mendengar 


760 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18706. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jundub berkata: jari-jari Rasulullah SAW berdarah. Kemudian, dia 
berkata: 


Tidaklah engkau hanya jari yang berdarah padahal di jalan 
Allah engkau justru tidak berdarah."' 


Pt 3 o- 


Lf Koala MAS YIS KALI AE AS) LAS NAVAN 


Ne Peng Ken ena aren JS oi Tak dal 
8-30. 3 0 -— 


TN ena An daa an Doa 


“4 Si R3 S5 & 0 

18711. Waki' dan Abdurrahman dusicertakan kepada kami, 

kedua berkata: Sufyan bin Salamah Ibnu Kuhail menceritakan kepada 
kami, dia berkata: aku mendengar Jundub berkata, Abdurrahman Al 
Bajali berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang 
memperdengarkan (amalnya) maka jika Allah memperdengarkannya, 
dan barang siapa yang berbuat riya maka Allah akan menjadikannya 


riya' dengannya.” 


ab op DN AE IP jalan GP AS) SIS NAVY 
Ta da Sopan Ye daa tp ka aa oh Kp 


PA TA 5 Si Tg 
18712. Waki” menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari 
Abdil Malik bin Umair, dari Jundub Al Alagi dia mendengar darinya, 


75! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18701. 
“? Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (11/335, no. 6499 Fathul Bari) dalam pembahasan tentang 
berlemah lembut, bab: Riya?” wa Sum'ah, Muslim (4/2281, no. 2987) dalam 
pembahasan tentang zuhud, bab: beramal dengan syirik. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku mendahului kalian ke 


telaga.” 


Aa 


PA AP “un Fe Sa Kana 


#5 22 9 


desai Da LOL Jt Math bia 


. 18713. Abdurahman menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, dari Abdilmalik bin Umair bahwa dia 
mendengar Jundub berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Aku mendahului kalian ke telaga.” Sufyan berkata Al Farath adalah 


yang mendahului. 


o 0315. 3 Pa 


Ati dur Terra jin oi Ka Kasur Code —YAVN 4 


#3 Oo - 


IA Ga AN JA Ai Renag Ya US gan Ou 
Ga maa DJ EL Oa dng 


BEA La Ja kl Y Papan Ada te Ta 
18714. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Oais bahwa 
dia mendengar Jundub Al Bajali menyampaikan hadits bahwa dia 
menyaksikan Rasulullah SAW melaksanakan shalat kemudian 
berkhutbah, dan beliau bersabda, “Barang siapa yang menyembelih 
kurban sebelum shalat maka hendaklah dia mengganti dengan yang 
lainnya— dan kemungkinan beliau berkata maka hendaklah dia 


763 Sanadnya shahih. HR. Al Bukhari (11/465, no. 6589 Fathul Bari) dalam 
pembahasan tentang berlemah lembut, bab: telaga, Muslim (4/1792, no. 2289) 
dalam pembahasan tentang keutamaan, bab: Bukti telaga Nabi SAW: Ibnu Majah 
(2/1439, no. 4301) seperti Al Bukhari. 

kisi ' Sanadnya shahih, hadits ini sama dengan sebelumnya. 


| — Musnad Imam Ahmad 


mengulanginya lagi-- dan barang siapa yang belum, maka 


hendaklah dia menyembelih atas nama Allah.” 


SE SR pi ae dan LA tol 
Sa II DA OR IE 

18715. Sufyan bin aa meiwayatkan kepada Kam dari 

— Abdil Malik bin Umair, dia mendengarnya, dari Jundub, bahwa Nabi 


SAW bersabda, "Aku mendahului kalian di telaga.” Sufyan berkata: 
“Al Farathu adalah yang mendahului." 


ML dal 3 Gealalg Wa Ip Ing GAS AVI 
Maa oi AE pn yh cala AI Ai 313 rat 
| aa. 2 Kan sa Re aa na aa 
EA sa HP 1JEAN ph ale DI lte Al op ega 
BB. 0 1 Ie an PLAN Bao ap 2. $ (3 0.3 
3 “AA Ula Yel al bb jay SA Ge 
18716. Yazid bin Harun dan Ishag bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Daud, yakni Ibnu Abu Hindun 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dari Jundub bin Sufyan Al 
Bajali, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang 
melaksanakan shalat Shubuh maka dia berada dalam perlindungan 
Allah 'Azza wa Jalla. Maka lihatlah wahai keturunan Adam, Allah 


fidak meminta sesuatu apapun dari perlindungan-Nya” 


768 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18709. 
"8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18713. 
767 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18707. 


Musnad Imam Ahmad — 


SIB kaga op GAN YP AR USA Ong Gabe VAN AV 
# 0 202 


£ ata x 2 8 3 Pa o - 2 SA Dal - 0. 


KE Salih Cat Ol JB 3 HA Hal 3 SIN Sell 
Ta Ie di ai d3 

18717. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami dari Al Aswad bin Gais, dia berkata: Aku 
mendengar Jundub bin Sufyan berkata: Aku bersama Nabi SAW pada 
hari raya Idul Adha kemudian beliau berkhutbah dan bersabda, 
“Barang siapa yang menyembelih (kurban) sebelum melaksanakan 
shalat (Idul Adha) maka hendaklah dia mengulangi kurbannya, dan 
barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia 

. menyembelih atas nama Allah.” | 
an - ho 10 


AAS Aa HA KE SAS —NAVAA 


A “- y.' Pa TAG OIL B0 ro £ 0. 

Beko Sya) JB JB La GP Ops gl 08 Ku 
Pa Te 2. 42 PT - ...9 “ Pn 2 Sa na Ta 

Agagid al sp (Saja Ale LAI Lo OAN AA 1d le 


Aj Sean dana NA Ag Jb 

18718. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 

Salam bin Abu Muthi' menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al 
Jauni, dari Jundub berkata: Rasullah SAW bersabda, “Bacalah Al 
Our'an, niscaya hati kalian akan bersatu, dan apabila kalian 
bertentangan maka luruskanlah.” dia, yakni Abdurrahman berkata: 


dan Hammad bin Zaid tidak menilainya marfu'.'” 


18 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18714 

709 Sanadnya shahih. Salam bin Abi Muthi” adalah seorang alim yang terpercaya 
dan hadits-haditsnya terdapat dalam Jama'ah. Dan Abu Imran Al-Jaufi adalah Abdul 
Malik bin Habib sepertinya telah berlalu banyak sekali. HR. Bukhari (9/101, no. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Salamah bin Oais RA 


- 


" ar Cijanana aa Bra san aa ya NM ik Gak —YAVYA 

or ba 2, 3 2 Pan rah Bin 01 oC. 0 - Bata o « 

Ie ot Sa) JB JB 0 op Kala GP Sl 1 Jia 
JP ba CE B6 LES II sang 


18719. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Mansur, dari Hilal Ibnu Yasar, dari Salamah bin Oais, dia 
berkata: Rasulullah SAW, “Apabila kamu berwudhu maka hiruplah 


air ke dalam hidung dan keluarkan, dan apabila kamu beristinja ' 


dengan batu maka ganjilkanlah. Gl 


3 or 0 - o- Do 3 


IIS 56 Loyal 5P rabi Ap 5) AP ES NAVY: 


Ho 3) alah Ie Ko MI) JP JB 3 oi Kal 53 


Ant Djamal 5 C3 IG 
18720. Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari 


Sufyan, dari Hilal bin Salamah bin Oais, dia berkata: Rasulullah SAW 
“bersabda, “Apabila kamu berwudhu maka hiruplah air ke dalam 


5061) dalam bab keutamaan Al Our'an, "Musliri (14/2053, no. 2667) dalam 
pembahasan tentang keuatamaan. Ad-Darimi (2/534, no. 3359. 

0 Dia adalah Salmah bin Gais Al Asyja'ii Al-Ghatthafaani— salah seorang 
pemberani dari Ghatthafan— Memeluk Islam sebelum kemenangan Makkah. Dan 
dia dipatuhi oleh kaumnya. Dan Umar menjadikannnya (Hakim) atas mereka. 
Kemudian mengirimkannya dalam perang ke Persia dan memerintahkannya kepada 
sebagian pasukan. 

7 Sanadnya shahih. Perawi-perawinya terpercaya dan terkenal. HR. At- 
Tirmidzi (1/40, no. 27) dalam pembahasan tentang thaharah, bab: berkumur-kumur 
dan menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya lagi, dia berkata: Hasan 
shahih. Serta An-Nasa'i (1/67, no. 88), Ibnu Majah (1/142, no: 402), Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir (7/37, no. 6306). 


Musnad Imam Ahmad — 


hidung dan belanak dan apabila kamu beristinja' dengan batu 


maka ganjilkanlah (bilangan batunya)” 


Hadits Seorang Sahabat RA 


paka Bas jika G3 Saba GAS NAVY 


0, A4 9. — 


Ko Anto Lp Hejan Ip ena (II al GA Ha 2J6 
KN Aj Ae Iya ci IE ala dad 
AU at Iban Aas Jb ae Yaa 
2 adi JG ab Ip Keko WA5, (3, ob AI spa 


Af un Elo JI 
| 18721. Muhammad bin Ja'far keebamkan kepada kami 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abu Laila menceritakan, dari seorang laki-laki, dari 
sahabat-sahabat Nabi SAW, beliau bersabda, “Janganlah seseorang 
mencegat penjual dari desa di tengah jalan (sebelum tiba di pasar) 
“dan janganlah seorang yang penjual menjual kepada penduduk desa 
(dengan harga yang tinggi). Dan barang siapa yang membeli seekor 
kambing yang ditahan susunya dan unta betina— Syu'bah berkata 
sesungguhnya dia berkata unta betina satu kali— maka dia mendapati 
dua pertimbangan, apabila dia telah memeras susunya apabila dia 
ingin mengembalikannya, mengembalikan bersamanya (kambing atau 
unta) dengan satu takaran makanan.” Al Hakam berkata :atau dia 
(Nabi SAW) mengatakan satu takaran kurma. m3 


72 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 16037 
73 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 15158. 


— Musnad Imam Ahmad 


#I SI BIL AR 535 WE SI -YAVYY 


£ AN Pa 8 G L 0 £ 0 - 0 - Ter E Lo 8 0 — 
Kaka AE Il ap Ah Ma ya Ja PU Gi ena 
JI AJ AI AI 

18722. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Abu Laila, dari seorang lelaki, dari 
sahabat Nabi SAW bahwa beliau melarang (jual beli) kurma mentah 


dengan kurma matang, kismis dengan kurma.” 


Lo 315- 3 


AR SAS YG coat G3 Ka5A S3) GAS VAVYY 


J2 akang AD elo AN Aa Ig Ja Pb ai 
- - 4 Pn - S Pen PLAN 25 7S 2 N 5 aa 
Yk 5 JB WINE Y 1 ale Ko Al Ipa) 


GA ea Lab ol JB dl SA KEP SA Yk 


-G- 


se at BA UE 
Hi Ia Ela Yi elab 

18723. Waki” dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 

kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, Ibnu Ja'far berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abu Laila, dari seorang lelaki, dari sahabat-sahabat 
Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu 
mencegat seseorang (pedagang) yang datang ke suatu kota (sebelum 


.. 


Lelo Laka 5) WS 


dia tiba di pasar)" Ibnu Ja'far berkata, “Janganlah seseorang 
mencegat penjual dari desa di tengah jalan (sebelum tiba di pasar) 


79 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16037. 


Musnad Imam Ahmad — (5251 


dan janganlah seorang penjual menjual kepada penduduk desa 
(dengan harga yang tinggi). Dan barang siapa yang membeli seekor 
hewan yang ditahan susunya, maka dia memiliki dua pilihan --Dan . 
Ibnu Ja'far berkata: dia memiliki satu pilihan—- Apabila ia ingin 
mengembalikannya, maka mengembalikannya dengan (tambahan) 
satu takaran (sha) makanan atau satu takaran kurma." 


0- 30 4 o- Pep 


Ne AN 
Hbd Mela de Ja Asep 
akal le Ah) d3 ALA, BEAN ye lh 


P 


Ad | Jua PI IPP LC Jua 
ig Laba FP PI 


18724. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Abis, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dia berkata, “Seorang lelaki, dari sahabat-sahabat Nabi SAW 
menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW melarang 
pembekaman (bagi orang yang puasa) dan puasa Wishal 
(berkelanjutan) dan tidak mengharamkannya atas sahabat-sahabatnya. 
Kemudian dikatakan: Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau 
melanjutkan (puasamu) hingga sahur. Kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku melanjutkan (puasa) hingga sahur — maka 
Tuhanku memberiku makan dan minum.” 


78 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18721. 

76 Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Abis An-Nakha'i Al Kufi, terpercaya dan terutama haditsnya 
dalam shahih Al Bukhari dan shahih Muslim. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
11190. 


— Musnad Imam Ahmad 


a o- 0. A2 HS “P3 o- LG 
PE AE 1 Olkit SAS BN XS KAS NAVY O 


2 P3) Aoi aa Ja S g SAI ASP me 
2 23 2. SA 2, , 2 3 -— -1 naa Ra Aa NgaN ai 
IS Ag He Wi lo MW Ig) JB bang de lo 
CAPE MA ia JA HE Yaa Sy MP yA cela Ketan 
&' “ep .. EPA ah STT - 3 ANA NG Nak Tau IN 
IG anal Ji BPI Sid Pe II ep SU ai Iya) 
RE 

18725. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari seorang lelaki, dari sahabat-sahabat 
Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW melarang pembekaman bagi 
orang yang puasa dan -puasa wishal (berkelanjutan) dan tidak 
mengharamkannya atas seorangpun dari sahabat-sahabatnya. Mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya engkau melanjutkan 
(puasa) hingga Sahur. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya aku 
melanjutkan (puasa) hingga sahur, dan sesungguhnya Rabb-ku 


memberiku makan dan minum?" 


Pune 5 Hg au 0. 30 0 2 o- Papa 

Obi SA JB AAA 3 JI KE SAS —VAVYT 
IA Ja ARA ai YP Ai Lala Di ola 
no Beo. £ s0. 2 SEN Mi Sa eat HAL aa 
agid Ola send (Laga KUN pla Uedl amel "JB dang ala Al 


8) 


SE RAN ABA NN Ko Anna Pe bEt AB Ia of, 38 8 La 
PA el Ale Al Calo dl Iya) pb Ab aa YL 2st Laga! 


Nyai 


77! Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


18726. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari 
Rib'1 bin Hirasy, dari sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW: 
“Orang-orang muslim hampir menyempurnakan puasa hingga 30 hari, 
kemudian tiba dua orang dan mereka bersaksi bahwa mereka melihat 
permulaan bulan (hilal) kemarin pada waktu Isya. Kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang muslimin untuk 
berbuka.” 


IG 


en Urat yg Dea AR XS Bls —VAVYV 
pn TEA KA Jp Mena AN YP Ap Yi Kah 
ea la AE HAN AS Aib ea Jb Ah Je 


JAN Gg AS AE YG nh Ii 3 
18727. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Mansur, dari Rib'i bin Hirasy, dari sebagian sahabat-sahabat 
Rasulullah SAW, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
mendahului bulan hingga kalian menyempurnakan hitungannya atau 
melihat permulaan bulan dan berpuasalah dan jangan berbuka 
(mengakhiri bulan Ramadhan) hingga kalian - menyempurnakan 


hitungannya atau melihat permulaan bulan.” 


aga Tera Ge ana 
0 fo F2 0 - 


78 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 10702. 
7? Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


18728. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam berkata, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Abu Laila menceritakan, dari seorang 
laki-laki, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwa beliau melarang 


(menjual) kurma mentah dengan kurma matang, dan kurma dengan 
780 


kismis. 


Hadits Tharig bin Syihab RAT 


Si X5 3 —. F Ob Pan Laga Hi — YAVYA 


- 


LA Ibu al IU In Na 
BL. 0 £ 0 - e - LX —n 21 ee — mt 
Ong cl “H3 2S Sasa 


tr Ken VOL 

18729. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Mukharig bin Abdullah Al Ahmasi, 
dari Tharig, bahwa Migdad berkata kepada Rasulullah SAW pada 
perang Badar: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak 
mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israil terhadap 
Musa "Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu 
berdua, Sesungguhnya Kami hanya duduk menanti disini saja" (Os. 
Al Maa'idah (SJ: 24), akan tetapi pergilah kamu bersama Tuhanmu, 


780 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18722. 

21 Dia adalah Tharig bin Syihab bin Abdi Syams Al Bajali Abu Abdillah Al 
Ahmas. Mereka bertentangan mengenai persahabatannya. Dan apa yang semestinya 
benar darinya karena dia berkata: aku melihat Rasulullah SAW. Seperti yang akan 
tiba, akan tetapi dia telah masuk Islam pada saat dia kecil. Dan riwayat-riwayatnya 
dari para sahabat. Dia RA Meninggal setelah 80 tahun. 


Musnad Imam Ahmad — 


dan berperanglah kamu berdua sesungguhnya kami berperang 


bersama kalian berdua.” 


"JB Ob us Ailee Oluin £ OS SO SAY Pa 
2 


2... A0. 2 o # LI PNP 23 A 2, 8: 5 An ME AP 
JG S Jiasl olga (SI "Jas Lag ale MN da ih di J3 slr 
| | Mb el ia 35 

18730. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 


Algamah, dari Tharig berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi 


SAW dan berkata, “Jihad apakah yang lebih utama?" Beliau bersabda, 


“Menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zhalim.”? 


"JUS eka LNG AR 3 AI KS SAS AVI 

Jaa A3 Up Golb Lan IU (elu : ana 3 (asa Ga 
223. a. ET : Manan Ha tan or A 2 hh aa BP 9 of 
PES BE 5g tak ale Al kol Iya Sah, 


Lo. TN NE ran Po. Saba o- 0 BN aa #0, 0 £ #0, 
Diam ol JB) Aang B9 0m oa UD) bar Jl ina) lay 
Ep IYA In an BE 3 Ui 
18731. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Syu' bah 


dan Ibnu Ja'far, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Oais bin Muslim, dia berkata: Aku mendengar Tharig bin Syihab 


782 Sanadnya shahih. 

Mukharig bin Abdillah bin Jabir, ada yang mengatakan, dia adalah Mukharig bin 
Abi Al Makharig Al Ahmasi atau Al Ahmusi, kepercayaan Ibnu Hibban dan tidak 
ada seorang pun yang melukainya. Dan hadits ini telah berlalu dan terdapat dalam 
Al Bukhari (7/287, no. 3952, Fathul Bari), Al Hakim (3/349), dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi, dan dalam Al Hilliyah (1/173). 

78 Sanadnya shahih. 

HR. An-Nasa'i (7/161, no. 4209): Ibnu Majah (2/1330, no. 4012): Al Hakim 
(3/626). Sementara Adz-Dzahabi bersikap abstain. : 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Aku melihat Nabi SAW dan aku berperang pada masa 
kepemimpinan Abu Bakar dan Umar 40 kali lebih atau 30 kali lebih di 


antara perang dan tersembunyi dan Ibnu Ja'far berkata 33 atau 43 dari 
784 


peperangan hingga perj alanan perang. 


. 30 4 o- 


NN ae eaaA 


SEA Jo A1 Ir da S8 ol AB yi Jb GP Sa 
33 P4 


G5 AS JB Nas Ata (SI YAI SA L3 3 Ag 
AG Obbl Ae 


2 


18732. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Algamah bin Martsad, dari Tharig bin Syihab bahwa 
seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW dan dia telah 
meletakkan kakinya di batang kayu yang ditancapkan di tanah, Jihad 
apakah yang lebih utama? Beliau bersabda, “Menyampaikan 
kebenaran di depan penguasa yang zhalim.”" 


Pa Pa 


— sa Ba SA Pss) II KS GA NAVY 
do io AR gg ab HP Up gi SP NG sa 
Li. Haa ah 

oi ag Ws ar IA Ol LB alay ale Ai 

An Kp TA dh oil “ia 

18733. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 


Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid Abu Khalid, dari Gais 
bin Muslim, dari Tharig bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


i Naa 


ag : 


784 Sanadnya shahih. Dan hadits ini terdapat pada Ath-Thayalisi (180, no. 1280), 
dan Ath-Thabrani (8/385, no. 8205). Al Haitsami berkata (9/408): perawinya adalah 
perawi-perawi yang shahih. 

785 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18730. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla tidak menetapkan suatu 
penyakit, kecuali Dia menetapkan obatnya. Maka hendaklah kalian 
meminum susu sapi, karena sesungguhnya dia memperbaiki setiap 


sesuatu?” 86 


30 3G 3 


NA Ana re si Gi Irena Ken — YAVY 
Kala Hana. KA bo AN Inn AG CS 
18734. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mukharig, dari Tharig bin 
Syihab, dia berkata: Dua orang laki-laki sedang junub, kemudian salah 
seorang dari mereka bertayammum dan melaksanakan shalat, dan 
seorang lagi tidak melaksanakan shalat, lalu mereka berdua 
mendatangi Rasulullah SAW dan beliau tidak mengejek mereka 
berdua.” 


- 20 3G. $ 9 


SA 1 dab tea Ojak 5 AS Ia UI —YAVYO 

AN do BU db Ha 1 pi IE Op yi dab Hp 
Ha ola Tatu sal ala Al Lo de Ja san 
—omeu at 5 JB oa ha Ie WES JB Inomab IL 
Ie Ie MP Es - JG atu Muri 


786 Sanadnya shahih. Terdapat pada Ibnu Hibban dengan lafazhnya 340, no. 
1398. (sumber-sumber) dan dinilai shahih oleh Al Hakim (4/403). Adz-Dzahabi 
menyepakati dan lafazh yang terkenal, Allah tidak menurunkan penyakit... dalam 
Ash-Shihah. 

187 Sanadnya shahih. Telah ada dalam Musnad Ammar lebih dari sekali, lih. no. 
18250. 


— Musnad Imam Ahmad 


SA Ba eh BU ADA Gale Fe AN AA ea 
3 


| aja 


18735. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mukharig, dari Tharig bin 
Syihab, dia berkata: datang seorang utusan Bajilah kepada Rasulullah 
SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tulislah kepada kaum 
Bajilah dan mulailah dengan kaum Ahmas.”, dia berkata: Tertinggal 
seorang laki-laki dari kaum Oais, dia berkata, “Hingga aku melihat 
apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada mereka," dia berkata: 
kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka sebanyak lima kali, 
“Ya Allah rahmatilah mereka,” atau “Ya Allah berkahilah mereka.” 


Mukharig ragu dengan diantara (dua redaksi doa ini). 


Da Be ae Sa KA GNU 
AN Ig) JP m3 AYI Oma 2) pab IJE Gb LP ba Lp 
So o - ? Sa or- A 25 ' 2 Pa 2 .: 3 2, - Ig e "5 
930 beng tele AI al & J ym) J8 cab Male Ml al 
OA dB AJ ALI G3) dh J3 Ing IL 

SA ma Sea MS 

18736. Abu Ahmad Muhammad bin Abdillah menceritakan 
kepada kami, sufyan menceritakan kepada kami, dari Mukharig, dari 
Tharig, dia berkata: Seorang utusan kaum Ahmas dan utusan kaum . 
Oais datang menghadap. Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Mulailah dengan orang-orang Ahmas sebelum orang- 
orang Oais.” Lalu beliau berdoa untuk Ahmas dan berkata, “Wahai 


788 Sanadnya shahih. HR: Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8/387, no. 8211). Al 
Haitsami menghiburnya bagi Ahmad (10/48) dan dia berkata: Perawinya perawi- 
perawi shahih. Dan terdapat pada Ath-Thayalisi (181, no. 1281). 


Musnad Imam Ahmad — 


Tuhan kami, berkahilah Ahmas, kudanya, dan lelaki-lelakinya,” 
sebanyak tujuh kali.?8 


0 J3&.- 4 Papa 


HP Aa EA oa GIA Ius Vid —YAVYV 


ea ala An da In ah JB pb yi Bab 5 el 


pg. - 
ocu. 


3 Ti V3 SU UE 2183 S Ae 


Rp SP 

18737. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Oais bin Muslim, dari Tharig 

bin Syihab, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW dan aku 
berperang pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sebanyak 

33 kali atau 43 kali dari peperangan hingga perjalanan perang.” | 


Hadits Seorang Sahabat RA 


ss 


PE KE Obih Up SG K2 ES -NAVYA 
. sal Ara ha d3 Na s3 Pi) & SI IS yg yel 9 
DN at En Tatan Da Ba Aa San ab Yaa ERP Sana Ma ke 
o— hay Ale Al lp Ml Igo 0 1JB Cal Als Ml ap 
LE anal IP MU dh boa (eta Aan 
#7 AI 3 da Ol - Ju aa SI Sella Si) cal Ana 
ni, Hal 33 
18738. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis, dari 


789 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 
79 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18731. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abdurrahman bin Abu Laila, dari seseorang sahabat Nabi SAW, dia 
.berkata: Rasulullah SAW melarang pembekaman bagi orang yang 
berpuasa, dan puasa wishal (berkelanjutan) dan tidak 
mengharamkannya atas sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah sesungguhnya engkau melanjutkan (puasa) hingga waktu 
sahur." Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku melanjutkan (puasa) 
hingga sahur dan Rabb-ku 'Azza Wa Jalla Liga makan dan 


791 
minum.” 


Hadits Seorang yang Membenarkan Nabi SAW 


BA JB CS A3 Ja US (aah Ka —yAvra 


# 2 tt 
3.8. 4 o- 3 o .. 0- 


SI di ja Giaa Gt 2 Aib gi Ap ala al GA 
SAE IOS yah Tai ls 2d en dls 
Aa GA AA SPA AV ag ca ip 1 

Neael af se daa J3 Ava S6 Ja 


18739. Hasyim menceritakan kepada kami, Hilal bin Khabbab 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Maisarah Abu Shalih 
menceritakan kepadaku, dari Suwaid bin Ghaflah berkata: Datang 
kepada kami seorang yang membenarkan Nabi SAW, dia berkata: 
Kemudian aku duduk di dekatnya dan mendengarnya dan dia 
bersabda, “Sesungguhnya pada masaku, aku tidak mengambil susu 
dari (hewan) menyusui dan tidak mencampurkan antara yang terpisah 
dan tidak memisahkan antar yang tercampur (bersatu)." Lalu datang 
kepada beliau seorang laki-laki dengan unta yang punuknya besar, 


7! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18725. 


Musnad Imam Ahmad — | 535! 


kemudian dia berkata, “Ambillah," dia pun menolak untuk 


mengambilnya.” 


"Hadits Wail bin Hujr RA? 


Pa 
£ ta 


OB AE IE 3 Oia Cia tata yi Gie NAN 
NP ani intan Dh Tt 3 - Tn AA 0£ gl 2 


3 PITA 3 JI Sa ah ba el Ja 
mali Fa) JP Ea BC Sa 

18740. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dia berkata: 
keluargaku menceritakan kepadaku, dari bapakku, dia berkata, “Nabi 
SAW tiba dengan sebuah timba berisi air kemudian beliau meminum 
darinya kemudian dia membuangnya dalam timba, lalu 


menuangkannya ke dalam sumur, atau beliau meminum, dari sebuah 


timba kemudian membuangnya dalam sumur, maka semerbak baunya 


seperti wangi kesturi.' 


792 Sanadnya hasan. 


Hilal bin Khabbab adalah seorang terpercaya, dan Maisarah Abu Shalih. Al 
Kindi haditsnya dapat diterima. Adapun Suwaid bin Ghaflah dia adalah salah 
seorang pembesar tabi'in yang terpercaya. HR: Abu Daud (2/102, no. 1580), dan 
An-Nasa'i (5/30, no. 2457), Ibnu Majah (1/576, no. 1801). 

73 Dia adalah Wail bin Hajar bin Rubai'ah bin Wail bin Ya'mar Al Hadhrami Al 
Kindi. Dahulu bapaknya adalah salah seorang pemimpin Yaman. Nabi SAW 
mengangkatnya ke atas mimbar ketika mengutusnya dan beliau memuji atasnya 
seraya berkata: "Ja Adalah pemimpin yang tersisa". Nabi SAW membagi kepadanya 
tanah yang banyak. Kemudian dia menetap di Kufah dan meninggal di sana. 

74 Sanadnya shahih. 

Tidak dinyatakan secara terus-terang oleh Abdul Jabbar. Dia adalah tabi'in yang 
terpercaya, dengan perawi dari bapaknya kecuali dia adalah keluarganya yang 
menunjukkan atas banyak bukan karena ketidaktahuan. Dan bukan mungathi' seperti 
apa yang Al Bushiri katakan. HR. Ibnu Majah (1/216, no. 659), dan Al Humaidi 
(2/393, no. 886). 


— Musnad Imam Ahmad 


NOS Pir han Bo LE Dada OA Bj Mn EN Wa ob £ 0. 
ai pap) Keman ISI plg Sala MN lo Wi Jywy La) 1JB Anh Ss 
PN Ie 

18741. Yazid menceritakan kepada kami Hajjaj mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari Bapaknya, dia berkata: 


Aku melihat Nabi SAW apabila beliau sujud, beliau meletakkan 
hidungnya di atas tanah.” 


Pe NG SN Un 0-4 o te. 3.90 “Ba 4 o- KG - 
AS Jb (yaaa R2 S cp Nana JuS Uodoe —YAVEN 
am Yg J3 Aa ss (PA HI ig g AI ae ng aan 5x 
. 0. Pa o£ ag KN AA ea at Ni 25 y Ke 3. 3 o£ “ - 
MP RA Ab JP Lema elang SE Al lp Al Iya) Cah) "J8 
18742. Abdul Gudus bin Bakar bin Khunais menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj memberitakan kepada kami, dari 
Abdul Jabbar bin Wail Al Hadhrami, dari Bapaknya Wail bin Hujr 
“berkata: Aku melihat Rasulullah SAW bersujud dengan hidungny 
dan dahinya. "8 | 


- 
AD 


e- 9 - ss. .. f F Kari 5 o- » 
Ke Cal VA tegal X5 SAS —YAV£Y 


Ina dai lan ARA Iko CI mata Hal EU 


78 Sanadnya hasan. Akan tetapi hadits ini mungathi', dan dibawa kepada sanad: 
yang mutashil. 
76 Sanadnya hasan, karena terdapat Al Hajjaj dan Abdul Gudus. 


Musnad Imam Ahmad — 


18743 Abdul Gudus menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Jabbar, dari bapaknya bahwa 
dia mendengar Nabi SAW mengucapkan, “Amin.” | 


See ae AA (SY SAS AV 
Se ea ke Bean TS 0g --- 0 0 3 
SD dk (oi Kanya JB ama gp JII OP tepak PP 


a 


Ap Va Kg Una 2d Gita G3 at 

18744. Waki' menceritakan “kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Hajar bin 
Anbas, dari Wail bin Hujr, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW 


membaca: WIN, kemudian beliau berkata, “Amin” dan 
memanjangkan suaranya. '” 


ap Gaib A3 JB) JB LARI K3 GAS —YAVto 


3.0 


18745. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
dan Syu'bah berkata dan (dia) merendahkan suaranya.” 


o a o- 0 - 2 30? - . -d 3 
MEI AE 53 ASK SAS 0S) GA —NAVET 


| Nagan Na ba a17 P sg £.. oo Ea. P3 
SW ap MI Smg SI Ka PU IN Lb «, 
: | an Ona Be ba 


. 
. 


797 Sanadnya hasan. HR. Abu Daud (1/246, no. 932), dan At-Tirmidzi (2/27, no. 
248) dan dinilai hasan, dan Ad-Darimi (1/315, no. 1247), dan An-Nasa'i dalam A/ 
Kubra (1/322, no. 1000), dan Ad-Daraguthni (1/333). 

78 Sanadnya shahih. Hajar bin Al “Anbas terpercaya dari para pembesar tabi'in. 
Dan Hadits ini seperti sebelumnya. 

79 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


18746. Waki” menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, keluargaku 
menceritakan kepadaku, dari Bapakku bahwa dia melihat Rasulullah 


SAW bersujud di antara kedua telapak tangannya.” 


SH EP lih CI (AV £V 
ba 2. ta A, Ai sa £ ag 2 Lo. a22 Lu 
Oo Ag ale hp AA sal (aa J9 ge Mah 
aa TIP an ant “BA 
“A1 NP Ot ola 9 (Soma 
18747. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, 
dari Wail bin Al Hadhrami bahwa dia melihat Rasulullah SAW ketika 
sujud, sementara kedua tangannya berdekatan dengan kedua 


telinganya." : 


3  pab Ii dah CI 3 Wak -NAVEA 
KA Ho Oren HN Ob aa 3 Lega Jah yi Cala 
| BIAN BI Je Ani Ca pon 
18748. Waki' menceritakan kepada kami, Musa bin Umair Al 
Anbari menceritakan kepada kami, dari Algamah Ibnu Wail Al 


Hadhrami, dari bapaknya, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW 
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika shalat." 


300 Sanadnya shahih. : 

801 Sanadnya shahih. Ashim bin Kulaib bin Syihab dan bapaknya terpercaya. 
Riwayat mereka pada Muslim. Hadits ini seperti sebelumnya. 

802 Janadnya shahih. Tetapi mungathi" karena Algomah tidak mendengar dari 
bapaknya. Telah diperkirakan bahwasannya dia mendengar dari keluarganya dari 
bapaknya. Akan ada pada hadits no. 18752. 


Musnad Imam Ahmad — 


3. 


“4 


IS PE 2P Ehh ia 1IbeaS) SAS —AVEA 
A P5 Si bani ae ESA #0. o 3 o - aa aa ta TEA Fa 
Bl aa ih IU ad PP 3 Jl op Ta KA 
Aa Bana Sa Pa Ae Lan 
3 (3 Haul Uya p Abal Kl JB SESI Se as 
| 18749. Waki” menceritakan kepada kami, dia berkata'': 
Syarik menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari 
Algamah bin Wail bin Hujr, dari Bapaknya, dia berkata: Aku 
mendatangi Nabi SAW pada musim dingin, dia berkata: Aku melihat 
para sahabat Nabi SAW memasukkan tangan-tangan mereka di dalam 


baju-baju mereka.“ 


Ta. o 0. 0. KA Pt “ - 3 j 
Pa &a Up IS (aa Wa— HS) J— —YAVo. 
IE PP PN KEP GI 


» o£ 


2 Pa AA ya AA an Tanaka Ia ab So neo din en aa 
— AN Ap plg le AI elo AI Sya) Cal) JB Gaya 


2. 


18750.  Waki” menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al 
Bakhtari, dari Abdurrahman bin Al Yahshabi, dari Wail bin Hujr Al 
Hadhrami bersamaan dengan takbir.” 


« 


203 (Waki meriwayatkan kepada kami, dia berkata) keluar dari thabagat tersebut. 

84 Sanadnya shahih. Akan tetapi dia mungathi” dan memungkinkan dibawa 
kepada sanad yang muttashil. Ahmad meriwayatkan hadits ini sendirian (hadits 
mufrad). : 

308 Sanadnya shahih. Akan tetapi dia mungathi' dan terdapat dalam Ash-Shihah 
semuanya. : 


— Musnad Imam Ahmad 


ec 2. 


JH oi JI AE YP I3 SAS pa) SAS —YAVON 
“2 DN H anr asin "tatk N TA Ann 5 sn EL Ea 
Ab LM S3 ea APA (dio Al Sya) cal) 2JU dal HP 


I-0 33 


ot 2 - ox 0 € - & sa P4 
aah koe aalgal HI — P WA 


18751. Waki' menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari bapaknya, dia berkata: 
Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ketika 
memulai shalat hingga jempolnya berada (sejajar) di cuping (pinggir) 


kedua telinganya." 


2 o- 35 Bo 3 4 4 


Ba tep Ae AAS can A3 Lada SAS —NAVOY 


5 aa o£ “LE -o,- | 0 3 o - 0. £ 0. ot. 305 - 
CK SI Ga pa 0 JI OP Cal YP tema G1 HE 


ng ay OT 2 sg - £ 3 Ae aa Ba 3 Hg PR s1 SE Aa 8 
AAN JAMU 1JE celah HS OB el ln IS lo 
- 3 Es an eco. AD Pan 2 Oo. PP PIA 

ca Ola IS 5 1JE MS pi ES PL LA ENI Uh 
HB AK TE ES Pa SA UE JB 


2 a oe- 23 - Pa NP” Ss Ost 93 Oo... oc 
ES IN Be ia Kh ah Ab MES IE MAh Rp 
A3 UB Kpop yah Ui 3 3 SA Tg aa M3 pi 
ge Se Sa EA Aa, HA 


£ 3 . Fa 25, “ Ha ga £ . “. “ “ » . 7 A3 “to 1 Fa 
anolb JUN coba) G9 UU NAS) te Kail eko AE AR3a A 


.18752. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Wail bin Hujr Al 


"€ Janadnya shahih. Dikatakan di dalamnya seperti sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadhrami berkata: Aku mendatangi Nabi SAW dan berkata: Aku 
sungguh akan melihat bagaimana (Nabi) shalat, dia berkata: kemudian 
(Dia) menghadap kiblat, lalu bertakbir dan mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar dengan pundaknya, dia berkata: kemudian 
dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, dia berkata: 
Dan ketika dia hendak ruku” beliau meletakkan kedua tangannya di 
atas lututnya, dan ketika beliau mengangkat kepalanya, dari ruku' 
beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua 
pundaknya, ketika beliau sujud dia meletakkan kedua tangannya dekat 
dengan wajahnya dan sejajar dengan pundaknya, tatkala duduk, dia 
membentangkan telapak kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya 
| di atas lutut kirinya dan meletakkan ujung siku kanannya di atas paha 
kanannya serta menyimpulkan tiga jari dan melingkarkan dengan satu 


lainnya. Dan dia menunjuk dengan jari telunjuknya.” 


- 
LD 


AS IE Hala JB Cena SAS (S3 ole —INVOY .. 
- 0 (9. Pant MR RT or A4 5 s3 E 0. LN ».—.9 
Lela La JAN BI lag MEA Ko AO ea ya SI 
Hn aa jua 
18753. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdul Jabbar bin Wail 
menyebutkan dari Bapaknya bahwa Nabi SAW dibawakan sebuah 
ember berisi air kemudian beliau minum darinya lalu 


mengeluarkannya.' 


307 Sanadnya shahih. HR. At-Tirmidzi (2/86, no. 292), dan dia berkata: Hasan 
shahih: An-Nasa'i (2/126, no. 889): Ibnu Majah (1/266, no. 810), Ibnu Khuzaimah 
(1/242, no. 477). 

808 Sanadnya shahih. Ada kemungkinan muttashil seperti yang kami katakan, dan 
Telah disebutkan pada hadits 18742. 


— Musnad Imam Ahmad 


JET Aap dapa gp d3 HL AOA 


. Tea 8, 5. s5 #0. oo £ Ka. - 
Ian —s ae SEO ra dal Ih la 
IA BN IE Tami Ca SN AN 

18754. Waki” menceritakan kepada kami, dari Al Mas'udi, 

dari Abdul Jabbar bin Wail, keluargaku menceritakan kepadaku, dari 


bapakku bahwa dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya 
bersamaan dengan takbir dan beliau meletakkan tangan kanannya di 


atas tangan kirinya ketika shalat. sed 
ab PAR GAS Cykka Oy Kabaa Wa —YAVOO 


— Mn KE jp lg HI SAI WI Lahan 1 JB caa 
NP: , Io... Ng IE 2 0-1 o 4 o ae 8 PSN DN Mr 
Id Iya Me PA pa Il LP Kara 
0 o- Co Pa Te - Ta 5 z - Ta PNP. ore Aa 
AS Aap — SH Bh ye BI KG OS6 (elu dls AI 
.. aga 5 Pe Aa ta Un NB 5 

SA gai OB JB 2 JB sp PG Kei GP elag U1SI 
1 £ 0 Dir a no - La d - 0. 
SAI SI ai HA AP Ra YAN Ld 3 
j - Aa Dera ina 020 8 2. 22 o- 3 

MS pu "gas Jim AP) P3 IK PP 

18755. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah berkata: 
Aku mendengar Abu Al Bakhtari Ath-Tha'i menceritakan, dari 
Abdurrahman bin Al-Yahshabi, dari Wail bin Hujr Al Hadhrami 
bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW dan dia bertakbir ketika 
(Nabi) menunduk, dan ketika beliau bangkit (nabi) mengangkat kedua 
tangannya dengan bertakbir dan mengucapkan salam ke arah kanan 
dan ke arah kirinya. Syu'bah berkata: berkata kepadaku Aban, yakni 


209 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Taghlib dalam hadits hingga terlihat jelas wajahnya. Aku berkata 
kepada Amr: Apakah dalam hadits disebutkan hingga terlihat jelas 
wajahnya? Amr berkata: Atau semisalnya. 210 


38-33 Pe 


Han 13 aka Ea jika Op Maa Ilazen Vol —NAVOL 

PRA PO aa PN gt Pb JAS 
an ae Ji MI Io 1G Yg Ia Sab aa 
Aa Va int dina IG (tan Gigi naa eh 13 Cb 


20 GE) Lisa Man ne Rn 
18756. Muba bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari 
Hajar Abu Al Anbas berkata: Aku mendengar Algamah menceritakan, 
dari Wail atau Hujr mendengarnya, dari Wail, dia berkata, “Kami 


shalat bersama Rasulullah SAW dan ketika beliau membaca : xc 


TKA Ie yak beliau berkata, “Amin” dan merendahkan 
N hk 


suaranya serta meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan 


mengucapkan salam ke arah kanan dan arah kirinya." 


0 4G. 4 KG 


H Ab up aa tee jin (yi Saba Saus LoI— —YAVOV 


“3 


ara SI Ipa) Sale io IE AA Ih PP cad HP AS 


810 Sanadnya shahih. 

Dan Abdurrahman Al Yahshabi —dan dikatakan Ibnu. Al. Yahshabi— 
kepercayaan Ibnu Hibban. Dan tidak ada yang mengkritiknya. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18752. 

811 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18744. 


— Musnad Imam Ahmad 


HB A3 Of 3GP In) AI 35 JSI Le &G an ale 


Ap IS S3 SS KA PN ban 5 


JAE Lha NE LI ap SL Sia HP 
18757. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari 
bapaknya, dari Wail Al Hadhrami berkata: aku shalat di belakang 
Rasulullah SAW dan dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya 
ketika memulai shalat dan ketika hendak ruku beliau mengangkat 
kedua tangannya dan ketika mengangkat kepalanya, dari ruku' beliau 
mengangkat kedua tangannya dan meletakkan kedua telapak 
tangannya, dan beliau membentangkan dan menjauhkan paha kirinya, 
dari paha kanannya serta menunjuk dengan jari telunjuknya." 


aa - 


— A33 Aa Bana ka— ayu Pa) aa — NAVOAN 


PA EA ANA OR ANA N dna ara 
ag. Ja - of. 2 EN Da PN PIA or A, 
Sai ag et Ke Jpn Ah aj J8) clan dala AI 

200 2... KE NOT 


SES Kn 9 PN Ja 


18758. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
dan Yazid menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Abdul 
Jabbar bin Wail, dari bapaknya, dia berkata: Dahulu Rasulullah SAW 
—dan Yazid berkata: Aku melihat Rasulullah SAW— meletakkan 
hidungnya dan keningnya di atas lantai ketika sujud." 


812 Sanadnya shahih. Dan hadits ini mungathi' ada kemungkinan muttashil. 


Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752. 
813 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18741 seperti yang 
kami katakan. 


Musnad Imam Ahmad — 


o- 3035. 3 8 


HP LA ES UI oh AA Gi asa Kazua Vido —YAVOA 


Be Di CE PLP JAS op Kala 


Alb yA) Lia Kai jp pia OS pi al 

18759. Muhammad bin Abdillah bin Zubair menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salamah Ibnu 
Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail bin Hujr bahwa Nabi SAW 


mengucapkan salam ke arah kanan dan arah kirinya. 


AG 


ae La ut SGP XS Gb AVI, 


23 


ed NU pa dan ali 
—— Sa S9 Laik: Haa | ea LI nga 1 aa 3 d3 | 


TA NO Lt ia SA II ni ah 3 


an... 


Se, AN Ga 3 bl Yi ai op M5 
ea eka Se LE AN KS UE BI SP ag 


23 
Bh no ananda 


can rw “23 an ag Pa a -l cabang asi .i 
Pa 25 AKu Ea (Korea 


18760. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan . 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, 
dari Wail bin Hujr, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW bertakbir 
kemudian beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir, yakni saat 
memulai shalat dan mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir dan 
mengangkat kedua tangannya ketika ruku' dan mengangkat tangannya 


814 Sanadnya shahih. Dan terdapat pada Muslim (1/409, no. 587) dalam 
pembahasan tentang masjid, bab: salam untuk menutup shalat. 


— Musnad Imam Ahmad 


ketika berkata, “alah Uya ai aw (Allah Maha mendengar orang yang 


memuji-Nya)" dan sujud kemudian meletakkan kedua tangannya 
sejajar dengan kedua telinganya kemudian duduk dan membentangkan 
kaki kirinya kemudian meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya 
dan meletakkan lengan kanannya di atas paha kanannya kemudian 
menunjuk dengan jari telunjuknya dan meletakkan jari jempolnya di 
atas jari tengahnya dan mengenggam jemarinya yang lain kemudian 
— beliau sujud dan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya." 


- 
& 
20 9 3 o- 1D 


Bls 8 (Jajal KAA ES BIS UN 


Ng In TO 


a Brg P 8g £ 0. 2 en AN - Oi TAINA Ne Ca oa. 
ap # 0 5 a ng A “. P 5 3 . 
LIL MS GB CASN 5G plang Ale Al ko al Jl Bb 


X0 


Ea 3 ia ie Ke IS AN Le 


Aa 
| 18761. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Israil 
mengabarkan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Algamah bin 
Wail Al Hadhrami, dari bapaknya bahwa seseorang disebut Suwaid 
bin Tharig bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman keras maka 
Nabi melarangnya, dari itu, kemudian, dia berkata: Sesungguhnya aku 
membuatnya untuk dijadikan obat. Kemudian Nabi SAW bersabda, 
“Sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukanlah obat.” Li 


LD 2 


HE 1m 2 - o Hg - cam 3 9 -. ta 
ta o— «Isl —al a— cal Pa Nat kI— —YAVIUY 
de cake :J6 dal GP IG oh AA KE 5S (Blu 


. 8 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752. 
816 Sanadnya shahih. Dibawa kepada sanad yang muttashil seperti yang kami 
katakan. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18691. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jo CR cs SIG Cas al II la 
dn Tani SE JL SIA 3 Ig da ita J5 


—5 — SN Pan ra Ia JB v SG, ca 


FA 03 Wi 

18762 Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abdul Jabbar bin 
Wail, dari bapaknya berkata: Aku shalat bersama Nabi SAW 
kemudian seorang laki-laki berkata, “Segala puji bagi Allah dengan 
pujian yang banyak, lagi baik di berkahi," ketika Nabi SAW telah 
menyelesaikan shalat beliau, dia berkata, “Siapa yang mengatakan 
tadi?" Seorang laki-laki berkata, “Aku wahai Rasulullah, dan aku 
tidaklah menginginkan kecuali kebaikan." Kemudian beliau bersabda, 
“Telah dibuka pintu-pintu langit dan tidak ada yang menghalanginya 


kecuali Arsy" 


MPA Man Mr enenagn Ia dd 
SA G3 Ia Ja Ea » dot Ae adik 
0 dna 33 3 893 Ke Kis Pa Sa 0 TES EN 
Alb 3) tama Mn Ag 

18763. Yazid menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Sawwar 


mengabarkan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail bin Hujr, dari 
bapaknya, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW kemudian 


- 


817 Sanadnya shahih. Dibawa kepada sanad yang muttashil. HR. An-Nasa'i 
(2/145, no. 931), Ibnu Majah (2/1249, no. 3802). Dan terdapat aan Ash-Shihah 
dengan lafazh yang yang serupa. Hadits ini terkenal. 


— Musnad Imam Ahmad 


aku tidak ingin wajahku dihadapan beliau seperti seorang dari desa, 
aku pun shalat dibelakangnya dan beliau mengangkat kedua 
tangannya setiap kali dia bertakbir dan bangkit dari (ruku”) dan 
meletakkanya di antara dua sujud. Dan beliau mengucapkan salam 
saat menoleh ke kanan dan kirinya.'8 


Jp Tale 12 Ill GP AR5 SAS G) BAK NYA 
3. ea Sa, El GB 9... 0-3 Pe Ran de 4 £ 0. - 
Te IN Ita AI 3 BL Ol sal GP JI 
Pn Ma Be TA PA ag AN TO ea BA ee MAN 3 NA 
AAU alat US JS Aga Ad P3 ASI YP la 
23 Ea na HA bs 
18764. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Algamah bin Wail, dari 
bapaknya bahwa Tharig bin Suwaid Al Ju'fi bertanya kepada Nabi 
SAW tentang minuman keras kemudian beliau melarangnya atau 
. membencinya, baginya untuk membuatnya kemudian dia (Tharig) 


“berkata: Sesungguhnya kami membuatnya sebagai obat. Nabi SAW 
bersabda, “Sesungguhnya itu bukanlah obat tetapi penyakit. ai 


5 de AU se ae 3 Alika SIS —AVYO 


3 .. 2.9 o 
AE JB AL 3 II OP Ji or Keile ye HAL ae 
an S0 aa 00 batas aa ra AA ea IN - 
ICP 3 Isa OX ABU ella ALE AI lp MI Jp) 


KN AG Alat 3 AI IU ni IE SAN TAK Ol MANA 


an Ka Ian Kana tc. sat. . 330. 3 oi - o 0? 
JB ME Ji IE 3 Ta) Era GAS AE 3 AA 


- 


88 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18755. 
"19 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18763. 


Musnad Imam Ahmad — 


Oa ND ad JG og Hi NI LJB Has 1JE Ga al 
. MAKA e”. AL 2 KP Ge DN pn Teen BTA OS 
3 Ia ielay tao l llo Al Iya) JB abad 28 Lala : JG 
Ma NA ai Ma an Ba PB sam er Ana Aa Ie OE 
Oae ade yah CA A3 Jor3 PWI UU Lo 


18765. Hisyam bin Abdil Malik menceritakan kepada kami, 
Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abdil Malik, dari 
Algamah bin Wail, dari Wail bin Hujr, dia berkata: Aku bersama 
Rasulullah SAW kemudian datang kepadanya dua orang laki-laki 
yang sedang bercekcok pada sebuah tanah. Kemudian salah satu dari 
mereka berkata, “Sesungguhnya dia telah mengambil tanahku wahai 
Rasulullah pada masa jahiliah." Dan dia adalah Imru'ul Gais bin Abis 
Al Kindi dan musuhnya adalah Rubai'ah Ibnu Abdan, kemudian 
beliau bertanya kepadanya, "Mana buktimu?", dia menjawab, “Aku 
tidak mempunyai bukti." Nabi bersabda, “Kalau begitu 
bersumpahlah." Ia berkata, “kalau begitu haknya hilang," beliau 
bersabda, “Kamu tidak memiliki hak selain hal itu," ketika dia berdiri 
untuk bersumpah, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mengambil 
tanah secara zhalim, ia akan berjumpa dengan Allah pada hari 
kiamat dalam keadaan murka.” 2 


Lebah IP HAN Ae ES 2G can AP CAS AYU 
BIP ih Ob ad ya an oi Jae 3 dat da 
ant SA S3 ah 20 db Aan 
18766. Abdusthamad menceritakan kepada Kar Abdul Aziz 


bin Muslim menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari Bapaknya, dia berkata: 


320 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17646. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aku melihat Rasulullah SAW sujud Gi atas lantai dan meletakkan 
hidung dan keningnya dalam sujudnya. 


Ao KG Pap 


-J6 Ha An IS Ab Sa ea 


30 3 


18767. Abdusshamad Me aa kepada Gn Abdul Tan 
bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Kulaib 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya Wail bin Hujr berkata, 

“Aku melihat Rasulullah SAW ruku” dan beliau meletakkan kedua 
tangannya di atas lututnya. Li 


- 3 3 


LB HA - 


AAA AL olah GAS 1JB MLS CAS NAVA 
dg oli oi la 59 JI Gi JI Ae AAS SIB 3 
Ia Ke PL Gi Jp dal PUN 5 gi ng 


Bp 2... Sit On MAA 


SE Ia GAN Uta G3 Pa ud J3 Ca SA 
—3 A3 GAB SA Ie AI NG apa aa 
A Pena Ii - 

Tab Al pala AB CB SP YK « Wa 3 SA KA 

sean Sana ena Denda CB aa ah daa 


18768. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdul Jabbar bin Wail menceritakan kepada kami, dari Algamah bin 
Wail dan mantan budak mereka, bahwa mereka berdua menceritakan 


2! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18758. 
12 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya, dari bapaknya Wail bin Hujr bahwa dia melihat Nabi 
SAW mengangkat kedua tangannya ketika beliau melaksanakan shalat 
dan bertakbir, Himam menggambarkan keadaan kedua telinganya, 
. kemudian Nabi SAW berselimut dengan bajunya, kemudian beliau 
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan ketika beliau 
hendak ruku beliau mengeluarkan kedua tangannya dari baju dan 
mengangkat keduanya dan bertakbir lalu ruku' dan ketika beliau 
mengucapkan 346» cad ai &w (Allah mendengar orang yang memuji- 


Nya) beliau mengangkat kedua tangannya, ketika sujud beliau 


bersujud di antara dua telapak tangannya.'2 


Pe Ia na 


Anu ega YG aa Pap na an oA— —YAVTA 


ES - 


Pi Sara uh Oa at. ISI 25 ale 3 3 Si 

18769. Yahya bin Adam dan Abu Nw'aim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, 
Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari 
Wail bin Hujr, dia berkata: Rasulullah SAW apabila beliau sujud 


beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua 


telinganya." 


2 h 


Pe gp ebi Tya JG 3 PS BIS —1AVY, 
Ha Jo Da TA dn Gl 
Dl AI 3 dya Ea 


'23 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752 juga. 
828 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18768. 


— Musnad Imam Ahmad 


18770. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, 
dari bapaknya, dari Wail bin Hujr bahwa dia mendengar Rasulullah 
SAW mengucapkan “Amin” dalam shalat. sa 


GA —YAVVA 

Fa AI 5 Cb 2 V8 IN 3 TE 53 Bb 
18771. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Algamah bin Wail, 

dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW mengeraskan 

bacaan “Amin.” 


PI 


YAA ENI GAN AS akta AE EA NAVYY 
3 JG Ryan) AS SER UU ul SA is 
2S 206 at GS lh To Jp SSI 
Ae bni San Aa eh 3) 
No -a of 25 Na AA Lan Ki 


TE S3 ab) Penata KP elipu es 
da an sh aa Ke 


. 
2 85 


GS 3 daan On Aa Gd sa oi ya PA 


885 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18743. 
326 Sanadnya hasan. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


He AAN SA Sg P5 BU In Ap yan 
ya ya BI Li NG, -eX V3 LN 

18772.  Abdusshamad Men aka kepada kami, Zaidah 
mericeritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib menceritakan kepada 
kami, Bapakku menceritakan kepadaku, bahwa Wail bin Hujr Al 
Hadhrami mengabarkan kepadanya, dia berkata: Aku berkata: 
Sungguh aku akan melihat kepada Rasulullah SAW bagaimana beliau 
shalat. Dia berkata: kemudian aku melihatnya berdiri kemudian 
bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar 
dengan kedua telinganya, kemudian beliau meletakkan tangan 
kanannya di atas telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya 
dan lengan bawah. Dia berkata (melanjutkan kisahnya): Ketika 
hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya 
dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya kemudian dia 
mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua tangannya seperti 
sebelumnya kemudian beliau sujud dan menjadikan kedua telapak 
' tangannya sejajar dengan kedua telinganya kemudian duduk dan 
membentangkan kaki kirinya dan meletakkan telapak tangan kirinya 
di atas paha dan lutut kirinya. Dan menjadikan ujung siku tangan 
kanannya di atas paha kanannya kemudian beliau menggenggam di 
antara jari-jarinya dan melingkarkan sebuah lingkaran kemudian dia 
mengangkat jarinya dan aku melihatnya menggerakannya guna berdoa 
dengannya, kemudian aku datang setelah itu pada musim dingin, 
kemudian aku melihat orang-orang yang memakai bajupun 
menggerakkan tangan-tangan mereka, dari bawah baju mereka karena 


cuaca yang dingin.” 


827 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18752. 


— Musnad Iman Ahmad 


- 
30 $h, 30. 9 - 


Pe (Oi sad AN Al Le SA YAVVY 
St SG 3,3 ot IL 0 3 o ti” 2 £E 0 2 o 
. Pa s3? Be iba aa s? or Ga PSG AB pin 
Ha SE Ie 3 SI 3 MAN sae Ah WS Op lag 
“. 2 TA ad ae 5 03 355. oo2 2 .o 30. 90. A 
9,3) ca alas Pa Ta dina Saman aah Cudy ab) (Oka KAN 
LA 235 Kia BEA JET) NY den Gl aloe Labs 
ASP sah Je Spa SA PI AN ola dp 
18773. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepadaku, dari Ashim bin Kulaib, dari 
bapaknya, dari Wail bin Hujr, dia berkata: aku melihat Nabi SAW 
ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua 
telinganya kemudian ketika ruku', kemudian ketika berkata, Al goa 
Ole» “ya (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) beliau 


mengangkat kedua tangannya dan aku melihat tangan kanannya 
memegang tangan kirinya dalam shalat, dan ketika duduk beliau 
melingkarkan jari tengahnya dengan jari jempolnya, dan menunjuk 
dengan jari telunjuknya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas | 
paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya." 


Pen In 


aa. 3 Son 8 Eny CL 2013 30 3-0. 56 

Na area Ca CAN Ol G3 jaka Bab —VAVV£ 

Aa, aa , 3 .. T- Pra... 3 TA #0. aa? o- 

Bl Ito Ai Ipa) ME SE dp SEM 2JB dal 5 Old xs 
Ipad 2 


AA Ta GA sad Ja tai, AS gs as Galang sila 
SD Jak 


"3 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — (sssI 


18774. Ma'mar bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar, dari 
bapaknya, dia berkata: Seorang wanita diperkosa pada masa 
Rasulullah SAW, sehingga Hukum had ditangguhkan kepadanya, dan 
hukuman had itu dijatuhkan kepada laki-laki yang memperkosanya, 
dan tidak disebutkan bahwa dia telah memberi mahar.” 


2 Pt 


Pee 5s SY Kare aa Ao aa CA -NAVYO 
aa ada ah LE JI 58 Jah oi JA AE IP BE 
iga Pn an SN oa 


o-- 3, Co 


2. We GE Ui Ai ag 2 On 
AA dea la EN GT ra 

18775. Yahya bin Abu Bukair”? menceritakan kepada kami, 

Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari Wail, dia berkata: Aku melihat 
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 
dalam shalat dekat dengan pergelangan tangan, dan meletakkan 
tangannya pada waktunya, hingga mencapai kedua telinganya dan 


Pn aa TI 


aku shalat di belakangnya, kemudian beliau membaca He —yraad Ke 


- 


AI S5 kemudian beliau mengucapkan “Amin” dengan keras." 


-— 


829 Sanadnya hasan. HR. Abu Daud (4/134, no. 4379) dalam pembahasan tentang 
hudud, bab: Orang yang tekena had mengaku, At-Tirmidzi (4/55, no. 1453) dalam 
pembahasan tentang hudud, bab: Jika wanita diperkosa. Dia (At-Tirmidzi) berkata 
tidak muttashil, Ibnu Majah (2/866, no. 2598. 

830 TYalam thabagat (Bakar) adalah salah. Seperti halnya pada hadit no. 18777. 

83! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18771. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 PES ale Pki Was cak yi Gb -YAVVI 


ea Ja dara ea ol PJ 
Baja FE Lg EA NE AG GI Ia Jana 


18776. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari bapaknya 
bahwa Nabi SAW dibawakan sebuah ember berisi air zam-zam 
kemudian beliau berkumur dan mengeluarkannya lagi ke dalamnya, 
aromanya lebih wangi dari minyak kesturi, atau dia berkata: kesturi, 
dan menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya di luar 


ember. 2 


Bh Ap SANA Gila G3 yA Kantas DYANN 


oc 0... 


ae ad Eng LI ah 3 CI oi JAS A5 5 
Pan Jaa S3 AG Je KA Pre A ol pam Sg 
AN Pine 

18777. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abdul Jabbar bin 
wail, dari bapaknya, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW 
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat, 


kemudian dia (perawi) menyebutkan seperti hadits ibnu Abu 
Bukair.? 


832 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18740. 
833 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18775. 


Musnad Titain Ahmad — 


3 3 0 So 3 La - - 30 “na Ae 


Pa Lapan ayat 
3 YG Ta ai NA 
JT GA Ma ba WE lan dinda Ia MAS J ON 
Sp Ii ap JGA san Han Il 
HB Eh in BL Le ah 


bea eta ..... 


Hg HAN ti Cat ikan MIA Ka aa G3 CA Jaa ay 
Ti SA SP SI Se PNS TP TA 


KW ps 33 « 23 | eko Ie Es) Aida ae R3 5 bee 


Ay BN eta Ya Jt, dia dya B5 3 aa gi, 
aa Ja Je au MI Je AB S3 wkt 


Kan 


ena Dg Sar Sf Sa pp oi ta As | 
ia s0 as aa AI Us) AI Ud LG AM IE) 


AI 


- 


18778. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Zuhair bin 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib bahwa 
bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa Wail bin Hyjr 
mengabarkannya, dia berkata: Aku berkata, “Aku sungguh akan 
melihat Rasulullah SAW bagaimana beliau shalat, kemudian Nabi 
SAW berdiri dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan 


—M 


PN Tee ig - 
Lol 


as? Aj Pa 3 
» Pai bs 


kedua telinganya kemudian menggenggam tangan kirinya dengan 
tangan kanannya, kemudian, dia berkata: “ketika beliau hendak ruku', 
dia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua 
telinganya kemudian meletakkan kedua tangannya di atas lututnya 
kemudian mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya kemudian 


— Musnad Imam Ahmad 


sujud dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua 
telinganya kemudian duduk dan membentangkan telapak kaki kirinya 
serta meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya 
—-pahanya dalam gambaran Ashim— kemudian meletakkan ujung 
siku tangan kanannya di atas paha kanannya kemudian beliau . 
menggenggam ketiga jarinya dan melingkarkan (salah satunya) 
dengan satu lingkaran kemudian aku melihat berkata seperti ini, dan 
Zuhair menunjukkan dengan telunjuknya yang pertama dan 
menggenggam dua jari lainnya dan melingkarkan jari jempolnya 
dengan jari telunjuk yang kedua (jari tengah), Zuhair berkata: Ashim 
berkata: Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, dari sebagian 
keluarganya bahwa Wail berkata: Aku mendatanginya sekali lagi, dan 
orang-orang memakai mantel yang bertudung kepala, dan 
menggunakan baju-baju kemudian aku mendengar mereka berkata, 
“Seperti ini, di bawah baju.” 


3 46 » 


2 ul, al aa In Kanaan Pi San -JG is 
Men Dana ata sa Sa da 


-. 
La .. sa. 0... 3 


nan BAP Ana ea (0) yana 
(baju HL) MEN loh Jt) AI 


18779. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dia 
berkata: Aku mendengar bapakku menceritakan, dari Wail Al 
Hadhrami, bahwa beliau melihat Nabi SAW melaksanakan shalat 


834 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18772. 


Musnad Imam Ahmad — 


'kemudian beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya 
kemudian ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya 
dan ketika beliau mengangkat kepalanya, dari ruku', dia mengangkat 
kedua tangannya dan merenggangkannya di antara kedua lengannya 
ketika ruku” dan sujud, kemudian ketika sujud beliau membaca 
tahiyyat dan meletakkan paha kanannya di atas paha kirinya dan 
meletakkan tangan kanannya serta menunjuk dengan jari telunjuknya 


dan membuat lingkaran dengan jari tengahnya.” 


P4 


30 3-0 £ 5 
| 


Te aan Kara na dy A— —YAVYA: 


ed 


se Kana 3 IG, gs da aa Ja as 
SS Bs C5 NA gn ERA pibagetuuh 


AS SA 3 Task 
18780. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syu' bah 
. menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dia berkata: Aku 
mendengar bapakku menceritakan, dari Wail bin Hujr Al Hadhrami 
bahwa dia melihat Rasulullah SAW kemudian dia menyebutkannya 
dan berkata: dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas kirinya, 
dia berkata: dan Syu'bah menambahkan di dalamnya satu kali, dan 
ketika beliau ruku', dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua 
lututnya dan merenggangkannya pada saat ruku”. sit 


"38 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 
836 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 


—. Musnad Imam Ahmad 


Hadits Ammar bin Yasir RA?” 


£ A3 


L ph jane Iga Je trd cal 5P 
Kyi ip Las Ja JG Uas BY) Bi Y MW Vi 


2 — ag DU s ea Ie Es 
1 sa PA gi ag Ae AI oo BI Jan nga 


Bo ca Ea of 


Apa 3 TPP GAB) SP) op TOK 
ra Aa S HA 
18781. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidillah, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepada 
saya, dari Umar bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dari 
ayahnya bahwa ketika Ammar baru saja menyelesaikan shalat dua 
rakaat, Abdurrahman bin Al Harits menegurnya, “Wahai Abul 
" Yagzhan, mengapa kamu mengerjakan dua rakaat shalatmu dengan 
cepat?” Ammar RA menjawab, “Apakah ada yang saya kurangi, dari 
- shalat saya itu?” Abdurrahman bin Al Harits berkata, “Tidak, hanya 
saja kamu telah mengerjakannya demikian cepat.” Ammar berkata, 
“Saya menyegerakannya karena khawatir lupa menyerang saya. 
“Sebab, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ada orang yang 
mengerjakan shalat, tetapi dia hanya memperoleh 1/10, atau 1/9, atau 
“18, atau 1/7, dari shalatnya,” hingga akhir hitungan." 


837 Biografinya telah disebutkan pada hadits no.18229 

838 Sanadnya shahih. Umar bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits Al 
Makhzumi dinilai tsigah (terpercaya) oleh Ibnu-Hibban dan An-Nasa'i. Ada pun 
Sa'id bin Abi Sa'id, yakni Al Magburi adalah juga perawi tsigah yang sudah dikenal 


Musnad Imam Ahmad — 


1 teh 5 2 La tata hi (S5 — YAYAY 


8-3 ke 


23 aa pen 23 Da da 
BER Janu 

18782.  Waki menceritakan Kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Al 
Bakhtari, dia berkata: Suatu hari Ammar berkata pada peperangan 
Shifin: Beri saya minuman susu. Sebab, saya pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Minuman terakhir yang kamu minum 
ketika di dunia adalah minuman susu.” Minuman susu segera 
didatangkan dan diberikan kepadanya. Ammar meminumnya lalu 

. maju ke medan pertempuran dan terbunuh.” 


5 0. Pa 


IL 6 pH CAS tab JI AE SAS AYAT 
lg le lo AIA JB IE aa oi APP Si 
Sera ea SY BA JA Ja 
18783. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ziyad Abu 


Umar menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Ammar bin 
Yasir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ummatku seperti 


secara luas. Ubaidullah dimaksud adalah Ibnu Umar Al Umri, yang juga dikenal 
Isigah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhdu, no. 459. 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, no. 521 (Mawarid). Penjelasan yang sama 
telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18240 dan 18239. 

.. 88 Sanadnya shahih. Para perawinya, kesemuanya, tsigah dan telah dikenal luas 
di kalangan perawi Hadits. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah 
(302/5). Akan ada penjelasan lanjutan. 


— Musnad Imam Ahmad 


hujan, tidak diketahui mana yang terbaik permulannya . atau 


akhirnya” 


0. 30 


ea Aug ar ega Y G gp 12 SAL -NAVAE 


Ga po el Kek tau 
Be Ie IS SAN, “5g at ul Casa ae 

Kat aa) lu ata Jt cela da IN Kana : 
Hi IS ERA Ya SA IS KG en 
Ang He IN AD gp LA P3 “Ju 


IND 


— ABS Ta Aan OS IM) Bae EA 


. 


I:JB KAS en ja tenda Vga e LAN 
De 223 5 Ol Gasal Gaal SIB KS VW 
Iprub ai Ray In, 3s "JB 

18784. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salamah —yaitu Ibnu Kuhail, 
dari Abu Tsabit dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, dari 
Abdurrahman bin Abza, dia berkata: Kami sedang berada bersama 
Umar ketika seseorang mendatanginya dan berkata: "Wahai 
Amirulmukminin, sudah sebulan hingga dua bulan ini kami tidak 


40 Sanadnya hasan, dan yang demikian itu disebabkan keberadaan Ziyad bin 
Muslim —atau Ibnu Abi Muslim— Abu Umar Al Farra'. Dia dinilai tsigah oleh 
Ibnu Ahmad dan perawi darinya, Abdurrahman bin Mahdi. Hadits ini diriwayatkan 
pula oleh At-Tirmidzi, no. 2869. Penjelasan tentang hadits ini telah disebutkan pada 
hadits no. 12400. 


Musnad Imam Ahmad — 


mendapatkan air.” Umar berkata, “Ada pun saya, tidak akan shalat 
hingga mendapatkan air.” Ammar berkata, “Wahai Amirulmukminin, 
ingatlah saat kita berada di sebuah tempat dan ketika itu kita sedang 
menggembalakan unta, dan juga ingat kita sedang junub.” Umar 
berkata, “Benar.” Ammar berkata, “Kalau saya berguling-guling di 
tanah dan kemudian mendatangi Rasulullah SAW serta menceritakan 
apa yang telah saya lakukan. Rasulullah SAW tertawa dan bersabda, 
'Debu yang bersih cukuplah bagi kamu.' Lalu Rasulullah SAW 
memukul bumi dengan kedua telapak tangannya, meniupnya dan 
mengusapkan kedua telapak tangannya tersebut ke wajahnya dan 
'sebagian lengan hastanya." Umar RA berkata, “Hai Ammar, takutlah 
kepada Allah.” Ammar berkata, “Wahai Umar, saya mengatakan apa 
adanya.” Umar berkata, “Bukan demikian, demi Allah, kami 


mempercayai apa yang kamu katakan.”8! 


#0. o 3 o- 


BP KA ata 2 mat ME ASN Ako 
Da NATrTa LI UT Gi ya 5 SA SAI 


DA Aja AA 0 SIG Tag ale Lo 

18785. Abdurrahman aah Kensdn kami, dari Sufyan, 

dari Habib, dari Abu Al Bakhtari bahwa kepada Ammar bin Yasir 

diberikan segelas minuman susu dan dia tertawa, dia berkata: Sungguh 

Nabi pernah bersabda bahwa minuman yang terakhir yang saya 
minum sebelum kematian saya adalah susu.” 


"8! Sanadnya shahih. Telah dijelaskan sebelumnya berikut hal-hal yang berkaitan 
pada hadits no. 18250. : 
"42 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18782. 


(seal — Musnad Imam Ahmad 


Hp up aa Gas ikan (j3 Sasa CS —NAVAN 


.... 
70. 3 9 33 


PN Ud of PN A AO .. 
Cr (3 Ge ah, ji ala 1 AI ata LL caga 
SANG "JL Ae Si coka “gi! Lie Yg cas (as Gala 


2... 


Pa dian oa IBI sah 
WAS SU cola Pa Sy AN lag GA 

AK Je 3 edi Ie Enakan ISA PR Dika 

18786. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dia 
berkata: Saya mendengar Abdullah bin Salamah berkata: Saya 
menyaksikan Ammar pada hari perang Shifin sebagai seorang lelaki 
tua, berpostur tinggi, dengan memegang tombak pendek pada satu 
tangannya seraya mengayun-ayunkannya menyerang, dia berkata: 
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika mereka memerangi 
kami hingga puncak tengah hari ini, tahulah saya, kami berada dalam 
kebenaran dan mereka berada dalam kesesatan." 


JG aa) Ea Tebal 5 03 Xabea SR ee Kat Ph — NAYAV 


as Ju aa P Hang Ar Kuna “JG Ga Pan 


8. 0 - 0E£ 


LI, Teen He as JB JUS oh ai IP GA Ulah 


gan & 05 2 2 ant 


op 8 NS AT AI Atas ot 2 5 du 
sal oe, » Pinta sal) 


He Job Ara Fa Sage Iga nan Oi 


843 Ganadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18229. Telah dinilai 
shahih oleh Al Hakim (3/384). Terdapat pula pada riwayat Ath-Thayalisi (182/2, no. 
2667, Minhah). 


Musnad Imam Ahmad — 


Si de AA dia BJ Sg GI 
HBO JG Ing ale SI Lo Si Tn ASI J8, BS AI SA 


Lon Ao SP ae ae up ae Kate 


SS ai IA Ori Yy HE OB Y IS ABU 
ba JP 2 aloe BEAN AS Hb BS DG 


Ma LE 

18787. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,: 

Syu bah. dan Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu“bah 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Oatadah 
menceritakan, dari Abu Nadhrah, dan Hajjaj berkata: Saya mendengar 
Abu Nadhrah, dari Gais bin Abbad, dia berkata: Saya berkata kepada 
Ammar, “Apakah engkau berpendapat peperangan yang engkau 
lakukan ini sebuah ijtihad?” Hajjaj berkata, “Apakah engkau 
berpendapat urusan ini —yaitu peperangan yang mereka lakukan- 
sebagai sebuah ijtihad? Ijtihad bisa benar dan bisa salah. Atau, sebuah 
kejadian yang akan terjadi yang pernah Rasulullah SAW ucapkan 
kepada kalian?” Ammar RA berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah 
mengucapkan sesuatu peristiwa yang bakal terjadi kecuali telah 
memberitahukannya kepada semua orang.” Ammar juga berkata, 
“Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sungguh di dalam 
ummatku' —Syu'bah berkata dan saya yakin beliau bersabda 
demikian—, Hudzaifah menceritakan kepada saya, “Sungguh di 
dalam ummatku —terdapat 12 orang munafik-, kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan 
mencium baunya hingga seekor unta bisa masuk ke dalam lubang 
jarum. Delapan di antaranya, cukuplah bagi mereka lampu api 


— Musnad Imam Ahmad 


neraka, yang akan muncul dari biedakpundak mereka lalu membara - 
di dada-dada mereka.” 


7. 2 pe 30 3 $- o 30- - 


Megan Aa Ci La Tara pen . GAS -YAVAA 


AB de ya IS GUS AN GAN gi SGP AAN aa 


3 8. 


& gi 2 ae Opa Oa SP “sin Gani 384 NI 
Hi 5 d ja 2 AI edla LAS alah ale It Je 


an Ba 35 (ato 3 Naa Gada “JG dia tapa ai 
Ii JA JG, 5 2 Ih de 3 3 Pee 
& Teng “3 aa Kane ur (ana 1 
Y, Dab PEN Y, AI 2s: Pai y SINI ol :JE3 
Ep otoa TI 1 LI 3) 
18788. Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Hammad 
. bin Salamah menceritakan kepada kami, Atha' Al Khurasani 
mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ya'mar bahwa Ammar RA 
berkata, “Saya pulang menjumpai keluarga saya pada malam hari. 
Tangan saya mengalami luka parah. Mereka melumurinya dengan 
kunyit. Lalu saya pergi menemui Rasulullah SAW. Saya memberi 
salam. Akan tetapi, beliau tidak menjawab salam saya dan tidak 
mempersilahkan saya masuk. Beliau bersabda, “Cuci itu.” . Ammar 
berkata, “Saya berlalu dan membasuh tangan saya. Masih ada sisa 
kunyit sedikit padanya. Kemudian saya pergi menemui beliau dan 
mengucapkan salam. Beliau tidak menjawab salam saya dan tidak 
mempersilahkan masuk. Beliau bersabda, “Cuci itu, dari tubuhmu.” 


844 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18229. 


Musnad Imam Ahmad — (5671 


— 


Saya pergi dan membasuh tangan saya, lalu saya kembali dan 
mengucapkan salam. Beliau menjawab salam saya dan 
mempersilahkan masuk. Beliau bersabda, “Sungguh Malaikat tidak 
akan menghadiri jenazah orang kafir, orang-orang yang berlumur 
kunyit, dan orang junub.” Rasulullah SAW memberi keringanan 
kepada yang junub untuk tidur, makan, minum, dan berwudhu.” 


aa 9 “ SK 3 Sa Ana tree ta hr —YAVAI 


Pe ea ane aa 
Se Aga 
Te Ie M Ipa) LB AA 3 AS bb 


Sa SAS (3 Ca Ta ai 

18789. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam menceritakan kepada kami, 
dari Dzar, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, bahwa 
seseorang bertanya kepada Umar bin Khaththab RA perihal 
tayammum. Umar tidak mampu menjawab. Ammar bin Yasir RA 
berkata, “Apakah engkau tidak ingat sewaktu kita dalam perjalanan 
dan saya mengalami junub, lalu saya berguling-guling di debu tanah. 
Kemudian saya menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW 
bersabda, “Kamu cukup melakukan yang demikian” Syu'bah 
memukulkan tangannya ke atas (tanah yang berada di atas - 


845 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan terkenal (masyhur). Telah 
dijelaskan sebelumnya, HR. Abu Daud (79/4, no. 4176) dan Ath-Thayalisi (353/1, 
no. 1808). 


— Musnad Imam Ahmad 


| penerjemah) kedua lututnya, lalu meniupnya dan mengusapkan h kedua 
tangannya ke wajahnya dan ke kedua telapak tangannya sekali.” 


0. 5 - 


0-3 


& AON Pj Ka Bj aga 


Bo... 


Ne na aa tnggra 2 Ke Md 
melaut sni eling at adek 

SE KA le JR selat Ti Ca ee IG 
apr) Bal Oa alas, yag Ela JA Sa 
SY SET Il Gp Cal Eros 


18790. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin 
Abdillah bin Utbah, dari Ammar bin Yasir RA — Abul Yagzhan-, dia 
berkata: Kami sedang bersama Rasulullah SAW, saat itu Aisyah 
kehilangan kalungnya, sehingga Rasulullah SAW memandang perlu 
untuk bermalam hingga pagi. Atas hal itu, Abu Bakar marah terhadap 
Aisyah. Lalu turunlah ayat dispensasi bertayammum dengan debu. 
Abu Bakar datang menemui Aisyah dan berkata, “Engkau membawa 
berkah. Telah turun kepada kita ayat dispensai bertayammum.” Kami 
bertayammum mengusap wajah kami dengan kedua telapak tangan 
kami. Pada tepukan kedua, kami menyapu tangan kami hingga bahu 
dan ketiak.” 


6 Sanadnya shahih. Ibnu Abdurrahman bin Abza adalah Sa'id, dan dia ini 
tsigah. Haditsnya diriwayatkan oleh para ulama perawi Hadits. Ada pun Dzar adalah 
Ibnu Abdillah Al Marhabi, tsigah. Telah dijelaskan sebelumnya. Al Hakam adalah 
Utaibah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada, no. 18250. 

847 Sanadnya shahih. Para perawinya sudi Telah disebutkan pada hadits no. 
18238. 


Musnad Imam Ahmad Taat 


le Ae Ge 1 II Kau gn C3 —YAVAN 


LAI sean 3 AAS Ob Ulat JB ABI, NA erat 


Us Of JS coli OI 3 olah V3 3 Aa) LP Ha Je) 


ne pe dad og Tee Ba ar AN, 2, , 
ARA Jaa Ol tang MEA lo 
18791. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al Ala' bin 
Shalih menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, Abu Rasyid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar berkhutbah di 
hadapan kami dalam khutbah yang lama. Seseorang dari suku guraisy 
berkata, “Kamu telah menyampaikan khuthbah yang menyejukkan 
kami, walau pun khuthbahmu lumayan lama.” Ammar RA berkata, 
“Rasulullah SAW melarang berlama-lama di dalam khutbah.” 
BIS era CP DU BI KS SAS —NYAVAY 


0. - CT. 303.3 ke | o-3 Sai 
. « z 


LL YA Se RA dp 
IG Ing Ol ab A55 La gi MAA 3 St Pan Dp 3 HAK 
Lam ja TA JBS Of ra Kah NUN At 
AAS IE ea Ch ale Je MA 

AP II UE Jab peri JB Cast 3146 

18792. Abdurrazzag Meneeikai beradh kami, Ibnu Tukar 

dan Rauh mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 
kami, Umar bin Atha' bin Abu Al Khawwar mengabarkan kepada 


“48 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Al “Ala' bin Shalih dan Abu Rasyid. 
Keduanya bisa diterima (magbul). Hadits yang panjang telah disebutkan sebelumnya 
pada hadits no. 18233. 


— Musnad Imam Ahmad 


kami, bahwa dia mendengar Yahya bin Ya'mar mengabarkan riwayat, 
dari seseorang, yang mengabarkannya, dari Ammar bin Yasir RA. 
Umar bin Atha' bin Abu Al Khawwar berkata, bahwa Yahya telah 
menyebutkan nama seseorang tersebut. Hanya saja Umar bin Atha 
bin Abu Al Khawwar lupa. Ammar bin Yasir RA berkata: Saya 
mengenakan sejenis parfum, lalu pergi mendatangi Rasulullah SAW. 
Beliau menghardik saya dan bersabda, “Pergi wahai anak Ummu 
Ammar. Basuhlah yang ada padamu.” Saya kembali dan membasuh 
apa yang saya kenakan. Ammar RA berkata, “Saya kembali 
menjumpai Rasulullah SAW, dan beliau kembali menghardik saya. 
Rasulullah SAW bersabda, “Kembalilah dan basuh yang ada 
padamu.” Ammar RA menyebutkannya tiga kali. 


Lo. Ka 


0. 8 03 
IL CA 93 CA EAS SN KG Gb -NAYAY 


ac 


MS LARI OS pai Ui JAR Ol AE gi Wale yi X6 


mi dalan Bl AANG jin dala dl Io IG 


. 


Heuer 38 0.2... -— 


Ls Ju Kasi IE aa Ip AA LSI AI 

5 2 2 : 2.7 Pe PA PSA 
los H3 CAR le pas ran pa Agen | yalas 
SI 


. 
- 


18793. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin 
Abdillah bin Utbah, bahwa Ammar bin Yasir menceritakan, bahwa . 


849 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak diketahuinya perawi yang mengambil 
riwayat dari Ammar RA. Ada pun Umar bin Atha' bin Abi Al Khawwar seorang 
perawi tsigah. Hadits riwayatnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits shahih 
semakna telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18788. 


Musnad Imam Ahmad — 


saat dia bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan 

bersamanya terdapat Aisyah RA. Saat itu Aisyah kehilangan 

kalungnya. Orang-orang tertahan karenanya hingga pagi. Mereka 
tidak memiliki air, lalu turunlah ayat tayammum. Ammar RA berkata: 

Mereka bertayammum dengan cara memukulkan tangan mereka lalu 

menyapukannya pada wajah mereka. Kemudian memukulkannya 

sekali lagi dan menyapukannya pada tangan-tangan mereka hingga 

ketiak,” atau, dia berkata: “hingga bahu.” 


IA ES elit IP Lg pb 6 Oli Si —AVAL 


1 0 £ 
s 


- 2. 2,” La s3. (Pa “ Pe 2g 9 P4 2 
IS (Uas ala UI Aid ueate KD Ol JUN Ol LEG 


so Ain AS 

18794. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari 

Atha', dari A'isy bin Anas, dia mendengarnya, dari Ali —yaitu Ali 

| mimbarnya kota Kufah: Saya melihat madzi, dan saya malu bertanya 

kepada beliau. Sebab, putrinya adalah istriku. Saya meminta Ammar 

agar bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Ammar melakukannya. 
Rasulullah SAW bersabda, “Cukup baginya berwudhu.” 


- 2. 3 9 


. ec. 


Sah 5 5 - 3 “3g C- ey o- 0 Y o-. o 2 04 
OLS ae 3 IE OI AAS yA AE ay Nl MG LE SRI 
: Kat s ban AA Nag Ma anne Tmn 
CI S3 dl 3 Jago Jp! SA asa Jl ol NA 


ka Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18790. 

85! Sanadnya shahih. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Atha' yang 
dimaksud adalah Ibnu Abi Rabah. A'isy bin Anis Al Bakri seorang yang tsigah. 
Haditsnya terdapat pada An-Nasa'i. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits riwayat Migdad, no. 16671. 


— Musnad Imam Ahmad 


TN) - 


(3 


2. 1». s Lo NG Tu Pad 
B3 - | enno Cal & LAS Pp el “JW cal Y! 
SN SE JI AAN 3 Nb NG ade Kaka 


NN 


18795. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, bahwa- Ammar bin Yasir 
menceritakan, bahwa dispensasi yang diberikan Allah SWT berkaitan 
dengan mengenakan debu. Ammar menyebutkan haditsnya, hanya 
“saja, dia berkata: Mereka menepukkan telapak tangan mereka dan 
mengusapkannya pada wajah-wajah mereka sekali. Lalu 
menepukkannya kembali dan mengusapkannya pada tangan-tangan 
mereka hingga bahu dan ketiak.”?”2 


- 
0. 39 te 9 


2 Se IE NE aa SE AN NA 

Hj BAE PSA Ab ap GyA dat 
2 CB JB SU GE Alas Amil J3 pa Gi AE 
AA Ab Ja d8 ma Id old da aa 
Ser AN ah DB Je dt S6 AE bni Lp 
LGA ba Stadi Ol #dah Alah da At ko MI Tt 


P3 Lai 


AU 2. NY an : d 3 Pn YI Ga SK 


18796. Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id Al Magburi, dari Umar bin Al 
Hakam, dari Abdullah bin Anmah, dia berkata: Saya melihat Ammar 
bin Yasir masuk ke masjid dan shalat. Dia melakukannya dengan 


852 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada hadits no. 18793. - 


Musnad Imam Ahmad — 


cepat. Abdullah bin Anmah berkata: Ketika dia keluar, saya bangun 
menjumpainya. Saya berkata, “Wahai Abul Yagzhan, kamu shalat 
dengan cepat.” Ammar RA berkata, “Apakah kamu melihat saya 
mengurangi batasan-batasannya?” Saya berkata, “Tidak.” Ammar RA 
berkata, “Saya berlomba dengan syetan yang membuat lupa. Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seseorang mendirikan shalat 
dan hanya menerima pahalanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/53, 1/4, 1/3, 
ppt | | 


Hadits-Hadits Para Sahabat Rasulullah SAW 


al Ui JB US 3 Ki KAK —YAVAV 


(3 o- 3 0 0 5 PT Pn Gap: Aa TA .. PN OP 
IA GEN IS 3 JB AA HI ng ora 


- - 
s$ 3 oo 


ME NE 3 SY IE ad UH II 3 ASI 
" Da: 3 SL o Ye o "£. PA or- Aa " 5 - 
Ia) Ol PAS lg NI tart cela ale MI lo Ml Sya) 
2 o£ - ka P3 ) PK ba ep x 5 y 
PN nee an Ie Bea Tag Lea AR PN ANA ON LANANG: 
Iya gaad Olalna DIAL Kb OI LUX gaib KUE Ob CU 
"rani 2 

Vokal) 

18797. Yahya bin Zakaria menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Husain bin Al Harits 
Al Jadali, dia berkata: Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab 
berkhuthbah pada hari syak (hari antara apakah awal Ramadhan atau 


akhir bulan Sya'ban), “Ketahuilah para Sahabat Rasul menceritakan 
kepada saya tentang hal itu.”, dia berkata: Saya telah duduk dengan 


853 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Anmah adalah seorang Sahabat yang 
diperbincangkan predikat Sahabatnya. Hadits yang sama telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18794. 


— Musnad Imam Ahmad 


sejumlah Sahabat Rasulullah SAW dan saya bertanya kepada mereka. 
Mereka menceritakan kepada saya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Berpuasalah setelah melihat hilal dan berbukalah setelah melihat 
hilal. Jika kalian ragu karena awan yang menutupi, maka 
sempurnakanlah 30 hari. Jika dua orang saksi muslim memberikan 


kesaksian, maka berpuasalah dan berbukalah. 2 


Hadits Ka'ab bin Murrah Al Bahzi RA?” 


8 0. 0 A4 o- Pt 


aa jp MA Isa Ju (SIG IE S5 -NAVAA 
MA Kp Ta Gan Dm ya 2 
Idea Jan si Tia de Ke S Jasad 


£ £ 
Oo. f4: 


IE ga uan NN ikeya mad Ga (mama : 


MB Gp Ta Vas gia Pa 
18798. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim Ibnu 
Abu Al Ja'di, dari seseorang, dari Ka'ab bin Murrah Al Bahzi, dia 
berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Malam apakah yang 
paling bagus agar doa diterima?” Sufyan pernah berkata, “Saya 
mendengar.” Rasulullah SAW bersabda, “Pertengahan malam akhir. 
Siapa yang membebaskan budak, maka Allah SWT akan 
membebaskan setiap anggota tubuhnya, sesuai dengan semua anggota 
tubuh budak tersebut dari api neraka.” 


'84 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah besar Sahabat 
Rasulullah SAW. Lihat, 1931, 9346, 10017, 16064, 2031, dan banyak lagi. 

5 Telah disebutkan sebelumnya pada nama Ka'ab bin Murrah As-Sulami. 
Biografinya pada hadits no. 17981. 

886 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Hadits secara 
sanad dan lafazhnya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17981. 


Musnad Imam Ahmad — 


4 co. 0 - 2 Pan PA Sa G0 5 o- Ha $ 
Lyypata 2 Oli Ul "JB JI XS Wb —YAVAA 
"IS SN H3 SP JP HA Ag bye 
— de AN JM Sp JB Sal Ja cal 2 Ne TA 
OK MY PI Ia AS Uapih X  :JU 
2 4 2 a 2 Pe teng 31 o- 04 0£ 03 - 3 0 
3 Ii CBP Ayat ON 3 De) IN gang A3 ym 
53 Ih Ba DT tp AG GE ae EU CP LA Te Ta : 
OS P AJ yaha OLI 3 (yaa J35 P ok Y - CA 
BPI LATIN SE SL MY type GI A3 2 
Ab Bl AN BAN JUL SS Day Alas 
Mn Wb 3 Udh SEL 3 Bi Ia Miles 
18799. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu 
Al Ja'di, dari seseorang, dari Ka'ab bin Murrah Al Bahzi, dia berkata: 
Saya berkata, “Ya Rasulullah, malam apa yang paling bagus untuk 
berdoa agar dikabulkan?” Rasulullah SAW bersabda, “Pertengahan 
malam akhir.” Ka'ab bin Murrah Al Bahzi berkata, “Kemudian?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Setelah shalat yang diterima (shalat- 
shalat sunnah -penerjemah) hingga shalat Fajar. Setelah itu tidak ada 
shalat hingga matahari naik satu atau dua tombak. Lalu pada shalat 
yang diterima hingga bayang-bayang berdiri sepanjang tombak, dan 
tidak ada shalat hingga tergelincirnya matahari hingga matahari 
turun setinggi satu atau dua tombak, dan tidak ada shalat setelahnya 
hingga tenggelamnya matahari.” Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
kamu membasuh wajahmu, maka dosa-dosamu keluar dari wajahmu. 
Jika kamu membasuh kedua lenganmu, maka dosa-dosamu keluar 


— Musnad Imam Ahmad 


dari keduanya. Jika Kain membasuh kedua kakimu, maka dosa- 


7 
dosamu keluar dari keduanya. 221 


Hadits Khuraim bin Fatik RAS 


03 Jo 3G. 4 pt 


RA SL Pane thaS 0 Kaban Uso YAA» 


£ £ 
0-4 o 8 £ 


PNP aa M DURI 3 Ip cah 


Sa pi de 3 oat Bp cdi IE Ga ML 5 


2 


Ah BAY ya G3 Jas an ae ana Te) 
ne men aa AP IP AAN la M3 ah 


te 
18800. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
. Sufyan Al Ushfuri menceritakan kepada saya, dari ayahnya, dari 
Habib bin An-Nu'man Al Asadi, lalu salah seorang anak Amr bin 
Asad mengambil riwayat, dari Khuraim bin Fatik Al Asadi, dia 
berkata: Setelah Rasulullah SAW menyelasaikan shalat Shubuh, 
beliau berdiri dan bersabda, “Saya menyamakan persaksian dusta 
dengan syirik kepada Allah SWT.” Kemudian beliau membaca ayat, " 
...dan jauhilah perkataan dusta, (beribadahlah) dengan ikhlas kepada 
Allah, tanpa mempersekutukan-Nya” (Os. Al Hajj (221: 30-31) 


857 Sanadnya lemah, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mengambil 


riwayat dari Ka'ab. Hadits secara panjang lebar telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 17981. 

858 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16010. 

859 Sanadnya shahih. Sufyan Al Ushfur adalah Sufyan bin Ziyad Abu Al 
Waraga”, dikenal tsigah. Hadits riwayatnya terdapat pada Al Bukhari dan Imam 
Hadits yang empat. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan Abu Zur'ah menilainya tsigah. 
Ayahnya, Ziyad Al Ushfuri merupakan salah seorang tabi'in dan tsigah pula. Habib 
bin An-Nu'man Al Asadi 'juga seorang tabi'in yang tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17967. 


Musnad Imam Ahmad — 


bina o E 0. Lo. 8 B1, Lo. La 
Cjana HA CE KS SA YAAA 


A - Maa IA AR - - 9 - o- 4 o- 0, 0. 
ID do WI Iyay JELEK Da JI BP 3 
Fa £ 2 o£ £ 22 Aa . ui G E G o 1 . s . or 
Bee GE IS NY 1ehag le 
PRE Ae BD K Aa enam AL Aas PAN AP, 
"JEY Dg aa Y JB D3 Spg BUSI Jam 

18801. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Syimr, dari Khuraim 
seseorang dari suku Bani Asad, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika pada diri kamu tidak ada dua kepribadian, tentu saya 
akan menjadi kamu.” Khuraim berkata, “Satu cukup.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Kamu menjulurkan berlebih sarungmu dan 
memanjangkan rambutmu.” Khuraim berkata, “Sudah pasti, demi 
Allah, saya tidak akan melakukannya.” 


Cun 
G: 
1 
T 
NN 
0: 
1 
KG 
sa 
Cun 


Na en KN Gn DAA 


er. A Oa ant 2 naa AS 1. 03 0. Aan 
Ale AI Ke AI Jaa) JB 2JE SB yi SA OP Ja LP Ka 


Tb Oa Sa au 
ES UJI DEmayah ni LAN iba JAN 1 
L 
HI Jia Eh BI ISS Wa Au Bj DIA) AE yes ES 


z Tn . 
an. 0. 


Pe ...3 To Anon Men aan 5 AL 22200 he : 


. 


BAY DU ja 1D EA CB ea ia AE jala 


NX tu 


0. 1, O£ 0. : 3 NN - .. “yu or. 22 3 to 0... 
P3 Udah jaka Ain Pat ujan Cita AAS LS CAtan Jab ag 


NX 


860 Sanadnya shahih. 

Syimr adalah Ibnu Athiyah Al “Asadi, tsigah. Al Bukhari meriwayatkan 
haditsnya di luar kitab shahih-nya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
hadits no. 17556. | 


— Musnad Imam Ahmad 


HB RA LAN Ap dita Cia Eat AI Janin Ha GA 
AS LAGU GRAN SPN Hae ja GW 
KANG SAN ale EA SANG CAN 3 EA) SPN 
18802. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
mengabarkan kepada kami, dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi', dari 
seseorang, dari Khuraim bin Fatik, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Amal itu ada enam dan manusia ada empat jenis. Dua 
yang wajib. Semisal dengan yang semisal. Setiap satu kebaikan sama 
dengan sepuluh semisalnya, dan satu kebaikan diganjar 700 kali lipat. 
Dua yang wajib adalah seseorang yang mati dengan tidak 
menyekutukan Allah SWT. sedikit pun, wajib baginya surga. Ada pun 
yang mati dengan menyekutukan Allah SWT, wajib baginya neraka. 
Ada pun yang dimaksud dengan semisal dengan yang semisal adalah 
siapa yang bermaksud berbuat kebaikan hingga dirasakan oleh 
hatinya dan Allah SWT mengetahuinya, baginya dituliskan satu 
kebaikan. Siapa yang melakukan kejahatan baginya ditulis satu 
kejahatan. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 
ganjaran. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, 
maka yang demikian itu adalah satu kebaikan yang diganjar 700 kali 
lipat. Ada pun manusia, ada yang bahagia di dunia dan sengsara di 
akhirat. Ada yang bahagia di akhirat dan sengsara di dunia. Ada 
- yang sengsara di dunia dan juga akhirat. Ada yang bahagia di dunia 


dan juga akhirat. 2201 


86! Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya seseorang yang mengambil 
riwayat dari Khuraim. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al Haitsami (21/1). 
Dinilai shahih oleh Al Hakim (87/2). Adz-Dzahabi menyelisihi Al Hakim perihal 
Maslamah bin Ja'far. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pena JB SARI PIL yi SP UP Kb yi Jab YP Bl 


- o£ 


oa YI eU Ja ata ag LA Ah ena 


18803. Yahya bin Adam' menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Syimr bin 
Athiyah, dari Khuraim bin Fatik Al Asadi, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda kepadaku, “Kamulah lelaki yang paling beruntung, ya 
Khuraim, jika tidak ada dua perbuatan padamu.” Khuraim berkata: 
"Kedua perbuatan apa ya Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Sarungmu yang kamu peyjangkah secara berlebih dan 


rambut yang kamu panjangkan. Ki 


P3 
0 1. 0 £ 0. 


Pa na su Mo Ll YA 3 OA (Ce ka £ 


0 -o£ o 


He Ke NI 3 JB doi Gal j3 Alas yi Lu 
— al Ca 23 23 was - Pln Naa 


LEn EA 


CA 


18804. Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dari Fatik bin Fadhalah, 
dari Aiman bin Khuraim, dia berkata: Rasulullah SAW bangkit untuk 
berkhuthbah, dan beliau bersabda, “Wahai manusia, saya 


362 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18801. 


— Musnad Imam Ahmad 


menyamakan persaksian dusta dengan syirik kepada Allah SWT.” 
Rasulullah SAW menyebutkannya tiga kali, lalu beliau membaca ayat, 
“Jauhilah. oleh kalian patung-patung yang najis dan jauhilah oleh 
kalian perkataan dusta (Os. Al Hajj (22J: 30). nga 


Hadits Outhbah bin Malik RAS 


2.01 yu 


A3 ARP BN 33 IE IP alun BAD Udah SAS YAA 
ai SA lg leh Ko AI Jaa) Cena JB SL up 


Ae BAG 
18805. Ya'la menceritakan kepada kami, Mas'ar menceritakan kepada 
kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari pamannya Outhbah bin Malik, dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW membaca surah Oaaf pada 
shalat Fajar (shubuh)? 


Hadits Seseorang, dari Suku Bakar bin Wa'il RA 


863 Sanadnya lemah, disebabkan tidak dikenalnya Fatik bin Fadhalah, 
sebagaimana yang dikatakan ulama hadits. Hadits versi shahih telah disebutkan 
sebelumnya pada hadits no. 18800. 

4 Dia adalah Guthbah bin Malik Ats-Tsa'labi dan disebut pula Ats-Tsu'li dan 
Adz-Dzabyani. Dia adalah paman dari Ziyad bin Ilagah. dia memeluk Islam setelah 
“ penaklukan kota Mekkah dan hijrah ke Kufah. Dia wafat di Kufah. 

S5 Sanadnya shahih. Para perawinya kesemuanya tsigah dan telah dikenal luas, 
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. HR. Imam Muslim di dalam Kitab 
'shahihnya (337/1, no. 457 mim), pembahasan tentang shalat, bab: Bacaan Al Our'an, 
At-Tirmidzi (108/2, no. 306), dan dia berkata, “Hadits hasan shahih.” Ibnu Majah 
(268/1, no. 816): An-Nasa'i (107/2, no. 950) dalam pendahuluan, Ad-Darimi (337/1, 
no. 1297): Ath-Thayalisi (94/1, no. 413, Minhah). Dinilai shahih oleh Al Hakim 
(464/2). Adz-Dzahabi menilainya mauguf (hadits berhenti kepada perkataan 
Sahabat). 


Musnad Imam Ahmad — 


2 o-— 


A3 alat 0 Olah 5 ya A5 SIS —1AAS1 
5 2? Ka a - ... - 0 te. 0 &- 0 Pd 

Mata Tar Le Bro 2 pa 5 Un & ea 0 1g y 
SE ymdy SAN 233 AE etadi Uas 1 Jah Saga Teh cal 
S3 AYI 
18806. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Atha' -yaitu Ibnu As-Saa'ib-, dari seseorang, dari suku Bakar bin 
Wa'il, dari pamannya, dia berkata: “Saya berkata, “Ya Rasulullah 
SAW, apakah saya boleh mengambil 1/10, dari kaum saya?” 


Rasulullah SAW bersabda, “1/10 hanyalah terhadap Yahudi dan 
Nashrani. Tidak ada 1/10 terhadap kaum Muslim. sad 


Hadits Dhirar bin Al "Azwar RA?” 


- ... 
BP 2 & . 


& Tee E e 5 
Jb YG Ay glan 213 CS) oa —YAA-V 


0 


Na La CI Lb 
En sa o £ Te 2 ha -.£ o L 8. 2... 22 
AJE asik AL JB NN yi Ip GP Pi oi jan 
PEN ae Tae TE an PA Me Mn MA Sant 3 SB ane 3 
ol Gr — cg Pamit telug “ls ai de P3) 2 Aek Ha laa 


MI RA TB Ll 05 P3 JB dal 

18807. Waki' dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ya'gub 
bin Buhair, dari Dhirar bin Al 'Azwar, dia berkata: Keluarga saya 
mengutus saya dengan membawa onta yang menyusui, —dan Abu 
Mu'awiyah berkata, dengan membawa onta yang menyusui— 
mengutus saya untuk menemui Rasulullah SAW. Saya datang 


i 


366 Hadits dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mengambil riwayat 
dari Sahabat. Hadits serupa dari “seseorang” telah disebutkan sebelumnya pada ' 


hadits no. 15838. 
367 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18696. 


(ss21 — Musnad Imam Ahmad 


menemui Rasulullah SAW dengan membawa pesan keluarga saya. 
Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya untuk memerahkan susu 
untuknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sisakan untuk 


pemanggil susu.” Abu Mu'awiyah berkata, “Jangan dihabiskan.” 


Hadits Abdullah bin Zam'ah RA?” 


:JL5 Be gi 6 eat Wi dagang Gib YAAA 

IL Ai MIE HI UEA Heb HJ, 
JAN GR ol la 3P cad IP la oi SE Ii ASI 
ia ale Ke Ian KAI ad BA 3 
ANA IS GA) IS G3 IU dinnkaal Gp AB gb 
GE S AS AI AP SB SAS IE ui Lai 
IIA ee SB Aa 2 Le Fee AE Ui 
AA er an Neng an DAU 
PA BSA Op A1 aa Ke Pn) sb : ng Para 3 3 AI 
PE TA PANEN KENA KA NYA Wo PRO EN MA 


DB 10) DH AI KS JB) JB AI las AMA Uh Ab 


P3 
05 - 0c 3-3 


HA in BU SY ARA AG Gg Ta IL UG at 
3 2 2... Pe aa Pa PN Ob Pa Aa 2 Na 2 2. 
Lake Wa US VI, Hip Dal lang dala MI lo Ml Iyo, ON 


i 


: 


868 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 18696. 
369 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. 16174. 


Musnad Imam Ahmad — 


03 


Ar ea ala AI Du A Pa JA 3 TA 
ian pan patut Kou: feite 
18808. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayah saya 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dia berkata: dan Ibnu 
Syihab Az-Zuhri berkata, “Abdul Malik bin Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah 
bin Zam'ah bin Al Aswad bin Al Muththalib bin Asad, dia berkata: 
Manakala sakit Rasulullah SAW semakin berat dan saya berada di 
sisinya bersama beberapa orang, dari kaum Muslimin, beliau 
bersabda, “Panggil Bilal agar mengumandangkan azan.” Kemudian 
beliau bersabda, “Perintahkan seseorang agar menjadi imam shalat.” 
Abdullah bin Zam'ah berkata, “Saya pun keluar, dan saya dapati 
Umar di tengah kerumunan manusia. Ketika itu Abu Bakar tidak ada. 
Abdullah bin Zam'ah berkata, “Bangun hai Umar, imamilah orang- 
orang untuk shalat.” Abdullah bin Zam'ah berkata, “Umar pun 
bangun. Ketika Umar bertakbir dan Rasulullah SAW mendengar 
suaranya dan Umar adalah lelaki bersuara keras,” Abdullah bin 
Zam'ah berkata: Rasulullah SAW pun bersabda, “Di mana Abu 
Bakar. Allah SWT dan kaum beriman menolak yang demikian itu, 
Allah SWT dan kaum beriman menolak yang demikian itu.” Abdullah 
bin Zam'ah berkata, “Seseorang diutus mencari Abu Bakar. Abu 
Bakar datang setelah Umar menyelesaikan shalat dimaksud. Abu 
Bakar bangun mengimami orang-orang.” Abdullah bin Zam'ah 
berkata: Umar berkata kepada saya, “Celakah kamu, apa yang kamu 
lakukan terhadap saya, wahai Ibnu Zam'ah? Demi Allah, ketika kamu 
memerintahkan saya, saya menyangka Rasulullah SAW telah 
memerintahkan saya untuk mengimami orang-orang. Jika bukan itu, 
saya tidak akan mengimami orang-orang.” Abdullah bin Zam'ah 
berkata: Saya berkata, “Demi Allah, Rasulullah SAW tidak 
memerintahkanku demikian. Akan tetapi, ketika saya tidak melihat 


— Musnad Imam Ahmad 


Abu Bakar, saya melihat kamulah yang paling berhak di antara yang 


lainnya.” 


Hadits Al Miswar bin Makhramah Ax-Tabri"” dan Marwan bin 
Al Hakam?” 


# - 
re 
4 9. 


Ujian Oh AN AG Ci AL Chania gl Ul YAAA 


Pa In o.. 3 Dn 
pa gi BAP Hap oi ajaa 5 KU ES 
» 202 - Ooo se 


(ek AIR TEA eh AS Dp MB gina 


0 0. 


Aden ale Sh AN YP Ant dab JO AI 3 aa 
Ka AAN LA Vp 0 Yg tem Ip LG ci 


aa bs Mang Aap kalu 


HN ip ol Oa Sang Up Lea 


"9 Sanadnya shahih. Abdul Malik bin Abi Bakar bin Al Harits bin Hisyam 
seorang perawi fsigah, dan telah dijelaksan sebelumnya. Hadits riwayatnya terdapat 
pada sejumlah riwayat ulama perawi hadits. Ayahnya seorang yang juga tsigah dan 
telah dikenal luas. Hadits diriwayatkan pula oleh Abu Daud (215/4, no. 4660) dalam 
pembahasan tentang Sunnah, bab: Kepemimpinan Abu Bakar. Dinilai shahih oleh 
Al Hakim (641/3). Adz-Dzahabi diam tidak berkomentar. Pa 

7! Dia adalah Al Miswar bin Naufal bin Ahyab bin Abdi Manaf Al Ourasyi Az- 
Zuhri. Telah memeluk Islam sejak kecil. Rasulullah SAW wafat saat dia berusia 8 
tahun. Ayahnya seorang Sahabat yang terkenal. Dia wafat di tengah-tengah 
penduduk Kufah. 

32 Dia adalah Marwan bin Al Hakam bin Abi Al Ash bin "Umayyah bin Al 
'Umawi Al Ourasyi. Lahir dua tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Sebagaimana 
Miswar, dia masih berusia muda saat Rasulullah SAW wafat. Dia adalah sekretaris 
pribadi Utsman sepanjang hidupnya. Pada masa kepemimpinan Mu'awiyah, dia 
menjadi gubernur kota Madinah. Setelah wafatnya Mu'awiyah bin Yazid bin 
Mu'awiyah, dia dilantik untuk menjadi khalifah. Wafat di Damaskus dan 
dikuburkan di tengah penduduk negeri Syam. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ga US F3 MEN BU ASAP) gan ae 3 H3 
rae Sist 196 ass 
18809. Abu Sa'id, maula (hamba sahaya yang dimerdekakan) 
Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Abdullah. bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Ummu Bakar binti Al Miswar bin 
Makhramah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu 
Rafi", dari Al Miswar, bahwa seseorang diutus kepadanya oleh Hasan 
bin Hasan untuk melamar anak perempuannya. Al Miswar berkata 
kepada utusan tersebut, “Katakan kepadanya agar menemui saya 
setelah shalat Isya.” Al Miswar berkata, “Hasan bin Hasan 
menemuinya.” Al Miswar memuji Allah SWT dan Rasul-Nya, lalu 
berkata, “Selanjutnya...demi Allah, tidak ada nasab, sebab, dan 
kekerabatan (ipar) yang lebih saya sukai daripada sebab dan 
kekerabatan kalian. Akan tetapi, Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Fathimah adalah bagian dari dagingku. Apa yang menyusahkannya 
akan menyusahkanku. Apa yang melapangkannya akan membuatku 
Juga lapang. Sungguh pada hari Kiamat semua nasab akan terputus, 
kecuali nasab, sebab, dan kekerabatanku (iparku).” Padahal padamu 
ada putrinya (Fathimah). Jika saya menikahkan kamu dengan anakku 
tentu itu akan menyusahkannya (Fathimah).” Al Miswar berkata, 
“Hasan bin Hasan berlalu darinya dengan meminta maaf.” 


ora ND 5 "REI aa - Ia -9 . - 
ale ae Al ala HE Ga pi HA PN 


87 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Ja'far bin Abdurrahman bin Al Miswar adalah perawi tsigah. 
Haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Ummu Bakar seorang tabi'in tsigah. Hadits 
diriwayatkan Al Bukhari dengan ringkas (78/7, no. 3714, Fathul Bari) pembahasan 
tentang Keutamaan Sahabat, bab: Pujian Terhadap Kerabat Rasulullah, Al Hakim 
158/3, dan disepakati pula oleh Adz-Dzahabi, Al Baihagi (7/64). 


— Musnad Imam Ahmad 


HS - Jas Ju 3 Bapa ca sh Tang 
TE Ko mai JB dag Wis JB ob 53 Tp 


TAK Ya Ed , - An 

18810. Abu Amir menceritakan kepada kami, Abdullah bin 

Jafar menceritakan kepada kami, dari Ummu Bakar, dari Al Miswar, 
dia berkata: Seorang Yahudi melintas di hadapan saya. Saya sedang 
berdiri di belakang Rasulullah SAW, semnatara beliau sedang 
berwudhu.” Al Miswar berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Angkat,” atau “Buka bajunya pada bagian punggung.” Saya pergi 
menemuinya dan mengangkatnya.” Al Miswar berkata, “Rasulullah 


SAW memercikan wajah saya dengan air.” 74 


“53 GS CAN ge ana Sa CAS NAAM 


P3 
2.33. $ 9. 


NP Ng aa delo Cda Cabai Ayi Naa jala 
ata Ip Ta 3S Ti SI Ah dls Jkka 


NS Eng Aga CA Cal) CENG M3 tadi eh 0S 


AI Sg ea Ko Io Aa hh 

18811. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Urwah, dari Marwan dan Al Miswar bin Makhramah, 
salah seorang dari keduanya saling menambahkan, Rasulullah SAW“ 
keluar pada hari Perjanjian Hudaibiyah dengan 1.000 orang 
Sahabatnya. Manakala sampai di Dzul Hulaifah, beliau memberi tanda 
pada untanya, menyembelihnya, dan berihram di antaranya. Lalu 


874 Sanadnya shahih. 

Sebagaimana Hadits sebelumnya. Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir (26/22, no. 32). Al Haitsami (234/8) menghubungkannya kepada 
Ath-Thabrani, dan dia berkata, “Para perawinya tsigah.” 


- 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW mengutus seorang mata-mata. Beliau pun terus 


berjalan hingga... 
oi Sta Gp Haa Vai OP Yi Haji SAS —NAANY 
GP GAN GIA (Ab gi pa gi JARAN op Oh 


15 
AN Jan CP :YG GS aji GA KAA 


Pa 
Pn anna ae 


Ann GL SEA eU N “3 


# 


NE LA, Apn 3 3 : JG das 


DB TA slh Al AG JS ea Ot 3 Yan AS WE 
aa Sala LAS JAR SA as D ye Teng 

PEN Ae yaaa Ika SA Gp ae GI Ol Ai AA 
Gel men Jon IG yi CS SAS pala 
Ae Ge mei LA AA sa 
Rr 13 He 3 SA Or Apa TAI Oo AA ob ca 
2 Ea SKS (333 kel NGu daa ad ol, ON R3 Ay 
SA Gea SN IA ii SN db ana OOT Ar 


55 


Lana 3 Pes ia | Saus gn Ka mi t PA ola sai 


375 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. HR. An-Nasa'i ( 169/5, no. 2771) 
dalam pembahasan tentang Haji, bab: Penyembelihan Hewan. Hadits termaktub 
tidak sempurna. Hadits yang sempurna diriwayatkan dengan sanad yang berbeda. 


— Musnad Imam Ahmad 


paha ye Ia Uh aja yah :JU 
SN Apa, Ca - Sl os aa ng 
TA JS A5 LS MA uk Spa dl 
Hp la lan la 0 YA Se 
GI R3 GEN, AA 3 Ji Le Wa ugbu 
Pri LA Je Aj HAMA Yi pa iba G3 je 3 
dan at LA le JA aa ba SL UBI AU: 3 
SEA 1 95 AG AI Ia Kp pegel 
SJ AI Abad GA Aa Ob 3 5 3 Jp 
Ang at Sin AIA Ob ab ea Ae Ga Oa 
MPa hang Ia HA Ip Ja Sh Gi Jah 
ALA je Oya SA LAS Fama YG 3 INA 


#R. 3 


LN ea On IS ul Ja Ea or, 
HAN SAN Ju BELI ol SA JB gb 
2d YA bedah dl la To MOS 
ap AJE Ka HS AS Alah de lo MI Ie 
Wi 2 Y3 Aap ad ag 9 ar 9 Aa Las 
AA PA EN ya RO NP APU LA 


Se ukk ala se AM Ko & Ing An kab 


Musnad Imam Ahmad — 


Sl Io AI Iya TS Ig ee Ke Ir IP 
OR oa Sa dinda ta pn al da 
le 5 Gali IS 06 ga daa loan Ipa S6 
—a Ai Ja 2 Ipa NI ii ey HN 
AIA JA ob OP La KA Jb Ang 
ra JT 03 3 NI Pp ip ae Ii ca al, Ela 
SB 0 AJA D3 abi ip HA Jaa 
aU SIP oa SERU JB ush UI Ulas lh cl 
Pa aa Jab La SET ITB ga 3 CA take 2 
dk NP IN SS de YA AU da: La 
0 ik SA NG) GA Yaa V3 IR Ca 
UAS IPA JAN sg) HA Dp (Sekar SPA 
Hg In GAN ya as at SA na al 
CAS. ea Vale IU desa AN goni Tea Lau Latte 
5 Cg da Ja AS 
A3 FA EN Dm ia Ta AS YA an SS 
AN oa aa Se ar eU an ya SAE 3 


. o- Pa S3 0 ad - ga 31 o£ PE on 0 or Aa On ka 4 
SEE AAS 3 2 jas SS ca A9 SM 3S mede UleN5 Y Ol 


3g 22 


(2s Hay ale DI Ho Jpn Cile GA IS LB hg 
KENA aa IG Se GAS gp An Ja Lala: J3 


— Musnad Imam Ahmad 


aa TER GI Bp au yg AN, “JG H3 a eri Lis “JG 
Ang He Ko IA IE Aa dh III Aa 
Aib EA AI yh de Ba 3 Sa 
edan AA Ipa AA Se By WLAN GS AG PAS "JG sai 
abis sabit Gd 105 Ioi Y 3 3 dag ala Ah 


- 
“ 4 
9 » Dc, 


IE MAA Min Bade lh ale Ko BI LB IE 
Mat ls ya CAH IG RRI Ia Usai HI Mi 
HE goa pit dia At Jie At IP AK 1G 
II Jpg dis Ia Pa J3 Wp lag pe SA 3 daa 
Wa) KA RA 0 Sh Uh lh la ia 
Mar saban ab daan MEN al Ona Ah Abad: Au an ea Ke To An Kata 
Ye 02 ya Seting Y coy yaa Y) Elly Gia Yy coal 
BS an PAP AN GB bia 
Haa AI G3 aa ab Ia 
5 UI da leh So MIA DE UG IE AK 


CAN IT JI Spa SA MA EA ap 


- 


PA 


4 BE - Tian 3 -£ “ Ta o Pe en Aya at 
CI ed Jalak JB Na opa SAP AS Jp3 Lala 
. 2 Na o- 2 BA BIAN Pata Mi 2 Nae P £ Ge 
AS RI AS ENG Cling Kale  ako BI Sgm AS 


— aa ai EU BE GI Ja) U J3 


Pi 
P4 1 o so.u. 3 2. 


ANE mAlE3 BI TIA IP 7 3 eka Kat 3 


Musnad Imam Ahmad — | 


NA Peri De gi OLS AA J5 de US 5 
ad NAS mi IE abg de Jah 
SA SR P3 aa UEA 3 3G 25 Ah, 
237 Ah ai AA 5 LP IA oh dat 3 oli 3 
Ae aa IE AI Lo Ira It Sah dala 
Ja 1 JA 5 HA pig sob De AS bea 
ta Ss. ol Cah Oh TOLAK UG Tn ale An 
de Ho Japan aa Uki Sx JSI UI an as 
Ah ae Le Ia) lb Akte HP EA JB el 
IA Ob AI SARA SAS IG J3 0 Of al, 
CA ANE P3 Aa OA IN 
Y 35 di Be Ea lo BOT, Pr 
Too IE 


Lap Gi Ja et dah 3g3 Elo G3 ML SALE 


Ika 1S Ca pakai Aa SOP 1IW ala le bo AI 
YUL ank Hg ee Ko Sya Il SI JI 
Yi SI RN AB ale CA SP LA HTI 


“8 3-3 


SK Is KK cbs 3 Mean 
Ke ang Ie 2 Ada 
IA An gi pa BE NG Sasa 


73 ga a... u 


Ui PAS JB NI ke ena 


(5921 — Musnad Imam Ahmad 


S3 5 ls « pel et Ke MIA 25 sign 


0 


— SN :JG vi “JG Ka pad Pe c. mali adu Udah 
Sa Ih AA MIE ANA AS UI Mas aU 


ti 
8-0 E 3. 13 PI 


an SA Ia GA) IA) Gal, tr Ip Ups Jp 
JG Ka Ri opa Je alga KAK ah Ab Ha 
Net AI Ce Ga da ala Ji da 65, 
BI IE EN GAN AN ima SI Pln ae Io 
dead AI ala CL dia BA ! app 
LA Aa kta GA ai Bina CH el ala AN Ko 


0. 3 or - 9 


Isa ai aga Ba pb Gi Jia JUS ya Gi Ike AI Ji 
Ba KA de bla Ge Lia cabai Aa 


0. 4 0 or L 


A3 Sa dan PP SAI ey Je ap Hi IR 
ie An dn PP da, AN GP ani HET 

HP AU Ga 335 5 DA MEA Ia dh 
AE Up ale dh ea Ko NI 
Les LS Dr mba SO JI Y3 JM Y Fi, 


P3 
2d » 50. 53 


2. o-- Ba aa 2 BN - 
wi yag Kd JAS sAgEY Kan JR 3 Ja dl 


—M 


Cp ma Ie 


aa ak AE Ae LA, dd JS AMA) AL AA 
SA SNI PA una dh laa Lo AN Jah 


& 3 


La ya Wi din ae Sep uh. Dae HP 


Musnad Imam Ahmad — 


Sa, aah ln NS Er jas 1 0S 5 Ih 
C3 SA ja j0 GEN AN Ba ia 
Had Pa ya Lin na Ja Bh 


Hp ie S Ipe) N NS Mad opP gi Ja 
aa Naa abah Pe erat 233 :JE ka 
plg ap la Ih UT HA GI 5 
Si Ie Ijah JG eh gabah Ga GL 
AAA aa bp Ja da lg - 
Ed en Uas ca) Fb Ja Men na 
Tkp 1S Ka age Ban iB au 
—ilaa Y 14 Kyo JA Jaa MN ee JB ski SS ea) Gl 
ASIN JB 3 dea Papa Jai PI) SPA PAN 
Ha Ja IU Aing la Ah Ko A1 Ip JUS Ae da 
Ana Malu Ga Wa An GO Jaten ja Pd Dp KA, 
He en bar Wala pa 3 SU UYA W 


Ci ae K3 JB ti, JNga Kla Uysl, 3 
He Jai Pa JA Ji dit la ARA 
SH IE 3 ma SU OS dip Ja 
25 4 an Na ak di aya Ia “JG Ai 36 
HL ASI Ia EP ahad DAA, cab JAN Gas 1JU 


| — Musnad Imam Ahmad 


Pa SNN 09 2IL 251 AG —X Sr Ah Dp 
Han ag Bes log Ale DI ce na Jaw) 
, PN aa ea NN AN MA OR Da Tu Aa SNN 
CA GUI Alah le Ml lo Ja) JB. Jd 
.. Anna Sen Pe ena Kena 
IE) 8 3 Uglisa SL 93 JB AI FB Uas 2JG Nail, 1) pl 
HAN ge meta Au S2 On Ie ik bas AD Sa KAL Ae UE 
Ag Ae Ko Iyan SP PL Aek SE 
Ki an kb HA S0 Oa Mn On EN ARP aa aan KE Tn YAA 
Jam) GB Soplll OLA Le (Lala pl L »Jlad (Kala pl ds Jaa 
BA IA MS Aa SAE IG dit BU ES 
H3 33 LA Ja Is RW J3 GA PSU OS e 
3? La Be Ato AN AN NN MEP an a N T yo 
AP Ka NS ILY pl WA lo Al Jp) 
IL SI AB Laga OA ASI AB cal Kab 
AI dna Hip tanja e $ aah, S 
18812. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag bin Yasar mengabarkan kepada kami, dari Az- 
Zuhri Muhammad bin Muslim bin Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, 
dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam, keduanya 
berkata: Rasulullah SAW pergi keluar, pada hari Perjanjian 
Hudaibiyah, dengan maksud menziarahi Baitullah dan bukan 
bermaksud berperang. Bersamaan dengan itu, beliau membawa 70 
unta gurban. Bersama beliau turut serta 700 Sahabatnya. Setiap 10 
orang dari mereka untuk seekor unta. Marwan bin Al Hakam berkata: 
Rasulullah SAW berjalan hingga sampai di “Asfan. Di sana beliau 
bertemu dengan Basyar bin Sufyan Al Ka'bi, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, orang-orang Ouraisy telah mendengar keberangkatanmu 
ini. Mereka keluar dalam jumlah yang sangat besar, terdiri, dari 


kalangan tua dan muda. Mereka telah mengenakan pakaian perang dan 
berjanji kepada Allah bahwa engkau tidak boleh masuk ke Mekkah 


Musnad Imam Ahmad — 


selamanya. Khalid bin Walid berada di antara mereka dengan pasukan 
berkudanya dan sekarang berada di tepi Ghamim.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh celaka orang-orang 
Ouraisy, mereka telah dimakan peperangan. Apa yang terjadi dengan 
mereka, jika saja mereka membiarkan kami. Jika mereka mau, mereka 
akan mendapatkan apa yang mereka inginkan atau Allah SWT akan 
memenangkanku lalu mereka masuk ke dalam Islam. Mereka orang- 
orang kaya. Jika mereka tidak melakukannya, perangi mereka! Apa 
yang kalian duga wahai Ouraisy? Demi Allah, aku aya akan terus 
mengusahakan kepada mereka atas apa yang dengannya aku diutus, 
sehingga mereka memeluk Islam atau anak panak ini lepas dari 
sarangnya.” 

Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar 
berjalan pada sisi kanan pada jalan-jalan Al Hamdhu pada jalan yang 
keluar menuju Tsaniyyah Al Mirar dan Hudaibiyah pada bagian 
terendah, dari Mekkah. Marwan bin Al Hakam berkata, “Maka 
pasukan berjalan pada jalan yang dimaksud. Ketika pasukan Ouraisy 
melihat lemahnya pasukan Islam yang tidak berjalan pada jalannya, 
mereka berbalik mundur menemui para pembesar Ouraisy. Rasulullah 
SAW keluar hingga melintasi jalan Tsaniyyatul Mirar lalu 
menambatkan untanya. Orang-orang berkata, “Mengapa engkau 
berhenti.” Rasulullah SAW bersabda, “Saya tidak berhenti dan untaku 
tidak bermaksud berhenti, tetapi ada yang menahannya sebagaimana 
yang menahan pasukan gajah, dari kota Mekkah. Demi Allah SWT 
Jika hari ini kaum Ouraisy meminta kepadaku silaturrahmi, maka 
akan aku lakukan.” 

Selanjutnya Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang, 
“Turunlah kalian!” Orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, di lembah 
ini tidak ada air yang bisa didatangi orang-orang.” Rasulullah SAW 
segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya lalu memberikannya 
kepada salah seorang Sahabat Rasulullah SAW. Lelaki tersebut turun 
pada sebuah sumur yang ada di lembah tersebut dan menancapkan 


— Musnad Imam Ahmad 


anak panah tersebut. Seketika air keluar memancar dan orang-orang 
mengisi tempat-tempat airnya sehingga mereka puas. Sejenak setelah 
Rasulullah SAW berdiam, tiba-tiba Budail bin Wuraga'” datang 
bersama beberapa pemuda dari suku Khuza'ah. Rasulullah SAW 
berkata kepada mereka sebagaimana perkataannya kepada Basyir bin 
Sufyan sebelumnya. 

Mereka kembali menemui para pembesar Ouraisy dan berkata, 
“Wahai para Pembesar Ouraisy, kalian telah berbuat tergesa-gesa: 
terhadap Muhamad. Muhammad datang bukan untuk berperang. Dia 
datang dengan maksud menziarahi Baitullah ini dengan maksud 
memuliakannya sebagaimana mestinya. Kalian telah menduga salah 
terhadapnya.” 

Muhammad, yaitu Ibnu Ishag berkata: Az-Zuhri berkata, 
“Suku Khuza'ah ini berada dalam kehormatan Rasulullah SAW, baik 
muslimnya mau pun musyriknya. Mereka tidak mencela Rasulullah 
SAW sedikit pun saat Rasulullah SAW di Mekkah.” Para pembesar 
 @uraisy berkata, “Jika dia datang dengan maskud itu, demi Allah 
mereka tidak akan bisa masuk ke dalamnya selamanya dengan aman, 
dan tidak boleh terjadi orang-orang Arab membicarakan yang 
demikian itu.” 

Kemudian mereka mengutus Mikraz bi Hafsh bin 'Al 
'Akhyaf, salah seorang, dari suku Amir bin Lu'ai. Manakala 
Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda, “Ini lelaki penipu.” 
Ketika lelaki itu sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau berkata 
kepadanya sebagaimana yang dikatakan para Sahabatnya kepadanya. 
Lalu dia kembali kepada para pembesar Ouraisy, dan Menyampaikan 
apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadanya. 

Marwan bin Al Hakam berkata, “Lalu mereka mengutus Al 
Hals bin Algamah Al Kinani kepada Rasulullah SAW. Dia ini, ketika 
itu adalah salah seorang pemimpin Abysina (Habsyah). Ketika 
Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda, “Ini seseorang yang 
didewakan oleh kaumnya, kirimkan ke hadapannya hewan 


Musnad Imam Ahmad — 


sembelihan.” Maka para Sahabat mengirim hewan sembelihan 
dimaksud ke hadapannya. Setelah Al Hals Al Kinani melihat apa yang 
dilihatnya, yakni hewan sembelihan berjalan, dari lembah dengan 
ikatan pada lehernya dan tubuhnya yang kurus sebab terlalu lama 
ditahan, dia kembali dan tidak melanjutkan perjalanannya menjumpai 
Rasulullah SAW karena menghormatinya. 
Para pembesar Ouraisy berkata kepadanya, “Duduklah, kamu 
-ini memang orang dusun. Kamu bukan orang berpengetahuan.” Lalu 
mereka mengutus Urwah bin Tsamud Ats-Tsagafi. Urwah berkata, 
“Wahai kaum Ouraisy, saya sudah mengetahui hasil, dari orang-orang 
yang kalian utus kepada Muhammad. Mereka datang dengan 
membawa kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Kalian sudah 
tahu, kalian adalah orang tua saya, dan saya adalah anak kalian. Saya 
telah dengar dari orang-orang yang telah mewakili kalian. Oleh karena 
itu, saya akan mengumpulkan orang-orang, dari kaumku yang taat 
kepadaku, lalu saya akan kembali dengan diri saya kepada kalian.” 
Para pembesar Ouraisy berkata, “Kamu benar, kami tidak 
berprasangka buruk kepada kamu.” 

Urwah pun keluar hingga menemui Rasulullah SAW. 
Sesampainya “Urwah duduk di hadapan Rasulullah SAW, dan berkata, 
“Hai Muhammad, kamu kumpulkan orang-orang jembel lalu 
membawanya untuk  kebinasaanmu sendiri. ' Kamu akan 
membinasakan mereka. Orang-orang Ouraisy telah berkumpul dalam 
jumlah yang besar dengan pakaian perangnya dan bersumpah untuk 
tidak membiarkan kalian masuk ke Mekkah selamanya. Demi Tuhan, 
besok saya dan para pembesar Ouraisy akan melepas kalian pulang.” 
Abu Bakar Shidhdhig RA berkata, “Isap olehmu kelentit Jaata (nama 
salah satu patung sesembahan kaum musyrik Ouraisy), apakah kami 
akan membiarkannya?” “Urwah berkata, “Siapa dia ini hai 
Muhammad?” Rasulullah SAW menjawab, “Dia adalah Ibnu Abu 
Ouhafah.” “Urwah berkata, “Demi Allah, jika tidak ada perjanjian 
tidak tertulis di antara kita, saya tidak akan memperdulikanmu. Tetapi, 


— Musnad Imam Ahmad 


saya menghormati keberadaanmu.” Kemudian “Urwah bermaksud 
memegang janggut Rasulullah SAW. Mughirah Pa Syu bah berada di 
dekat Rasulullah SAW.dengan memegang parang.” 

Marwan berkata, “Mughirah memukul tangan “Urwah dan 
berkata, “Tahan tanganmu, dari janggut Rasulullah SAW. Demi Allah, 
tanganmu tidak akan kembali kepadamu.” “Urwah berkata, “Celakalah 
kamu, apa yang telah menggusarkanmu?!” Marwan berkata, 
“Rasulullah SAW tersenyum.” “Urwah berkata, “Siapa dia ini hai 
Muhammad?” Rasulullah SAW berkata, “Dia adalah anak 
saudaramu, Al Mughirah bin Syu'bah.” “Urwah berkata, 
“Pengkhianat, apakah kamu tidak pernah mencuci bajumu?” 

Marwan berkata, “Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya 
apa yang telah disampaikan para Sahabatnya kepadanya, bahwa beliau 
datang bukan untuk berperang.” Marwan berkata, ““Urwah bangun, 
dari sisi Rasulullah SAW. Dia telah melihat apa yang telah dilakukan 
para Sahabatnya kepadanya, tidaklah Rasulullah SAW berwudhu . 
kecuali mereka berebutan mengambil sisa wudhunya, tidaklah 
Rasulullah SAW meludah kecuali mereka berlomba menampungnya, 
tidaklah jatuh rambut Rasulullah SAW kecuali mereka berebutan 
mengambilnya.” Selanjutnya Urwah kembali kepada para pembesar 
Ouraisy dan berkata, “Wahai para pembesar Ouraisy, saya sudah 
pernah berjumpa dengan raja Kisra di kerajaannya, dan sudah bertemu 
dengan raja Oaishra dan An-Najasyi di kerajaan keduanya. Demi, 
Allah, saya tidak pernah melihat raja sebagaimana Muhammad di sisi 
para Sahabatnya. Demi Allah, saya telah melihat sebuah masyarakat 
yang tidak akan pernah menyakitinya selamanya.” 

Marwan berkata, “Sebelum itu Rasulullah SAW telah 
mengutus Kharasy bin “Umayyah Al Khuza'i ke Mekkah. Rasulullah 
SAW mendudukkannya di atas untanya yang bernama Ats-Tsa'lab. 
Sesampainya Kharasy di Mekkah, kaum Ouraisy melukainya dan 
bermaksud membunuhnya. Akan tetapi, beberapa orang, dari berbagai 
kabilah mencegah itu, hingga dia kembali kepada Rasulullah SAW. 


Musnad Imam Ahmad — 


Selanjutnya Rasulullah SAW bermaksud mengutus Umar RA ke 
Mekkah.” Umar RA berkata, “Ya Rasulullah, saya khawatir akan 
keselamatan diri saya, dari orang-orang Ouraisy. Tidak ada di antara 
mereka suku Adi yang bisa membela saya. Engkau mengetahui bangsa 
Ouraisy sangat membenci dan memusuhi diri saya dan saya pun 
sangat murka terhadap mereka. Akan teteapi, saya akan beritahukan 
kepada engkau seseorang yang lebih mulia, dari saya. Dia adalah 
Utsman bin Affan.” 

Marwan berkata, “Kemudian Rasulullah SAW memanggil 
Utsman dan mengutusnya untuk menemui kaum Ouraisy, untuk 
memberitahukan mereka bahwa kedatangan Rasulullah SAW 
bukanlah untuk berperang. Akan tetapi, beliau datang untuk 
mengunjungi Baitullah karena kehormatannya. Utsman pun berangkat 
hingga sampai di Mekkah dan bertemu dengan Abban bin Sa'id bin Al 
Ash. Abban turun, dari kendaraannya, menemui Utsman dan 
membawanya berjalan seiring dengannya hingga Utsman 
menyampaikan isi surat Rasulullah SAW. Selanjutnya, Utsman 
berangkat dan bertemu dengan Abu Sufyan dan para pembesar 
Ouraisy lainnya. Mereka pun mengetahui apa yang dibawa oleh 
Rasulullah SAW di dalam suratnya. Mereka berkata kepada Utsman, 
“Jika mau, kamu bisa thawaf di Baitullah.” Utsman RA berkata, “Saya 
tidak akan melakukannya hingga Rasulullah SAW melakukannya.” 
Marwan berkata, “Maka masyarakat Ouraisy menahannya.” Telah 
sampai berita kepada Rasulullah SAW dan kaum Muslim bahwa 
Utsman terbunuh.” ' 

Muhammad berkata, “Az-Zuhri menceritakan kepada saya, 
bahwa kaum Ouraisy mengutus Suhail bin Amr, salah seorang, dari 
suku Bani Amir bin Lu'ai.” Para pembesar Ouraisy berkata, “Temui 
Muhammad dan minta kepadanya perdamaian, dan tidak terjadi 
perjanjian damai kecuali menguntungkan kita. Jangan sampai nanti. 
orang-orang Arab berkata-kata bahwa Muhammad telah masuk ke 
Mekkah dengan mudah.” Maka Suhail bin Amr berangkat hingga 


— Musnad Imam Ahmad 


akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW 
melihatnya, beliau bersabda, “Mereka menginginkan perdamaian saat 
mereka mengutus lelaki ini.” Ketika Suhail telah sampai di sisi 
Rasulullah SAW, keduanya melakukan pembicaraan yang panjang 
dan terjadi saling tarik ulur sehingga tercapai kesepakatan damai 
antara keduanya. Ketika urusan telah sempurna dan hendak dilakukan 
penulisan atas kesepakatan yang telah dicapai, Umar bin Khaththab 
melompat, dari tempatnya dan pergi menjumpai Abu Bakar RA. 

— Umar RA berkata, “Hai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah 
dan kita Muslim? Bukankah mereka itu Musyrik?” Abu Bakar RA 
berkata, “Benar, tentu saja.” Umar RA berkata, “Lalu mengapa kita 
menghinakan agama kita?” Abu Bakar RA berkata, “Wahai Umar, 
peganglah ketetapannya. Sungguh saya bersaksi dia adalah Rasulullah 
SAW.” Umar RA berkata, “Saya pun demikian.” Lalu Umar RA 
mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, bukankah 
kita Muslim? dan mereka orang-orang Musyrik?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Tentu saja.” Umar RA berkata, “Jika demikian, mengapa 
kita menghinakan agama kita?” Rasulullah SAW bersabda, “Saya 
adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak akan menentang 
perintah-Nya dan Allah SWT tidak akan meyia-nyiakan saya.” 
Kemudian Umar berkata, “Sejak itu saya terus berpuasa, bersedekah, 
dan memerdekakan budak-budak atas apa yang telah aku lakukan, 
takut atas kata-kata yang telah aku ucapkan ketika itu, dan hingga 
akhirnya aku berharap apa yang telah kuucapkan itu semoga sebuah 
kebaikan.” 

Marwan RA berkata, “Rasulullah SAW memanggil Ali bin 
Abu Thalib RA, dan beliau berkata kepadanya, “Tulislah: 
Bismillahirrahmaanirrahim.” Suhail bin Amr berkata, “Saya tidak 
mengenal ini. Tulis saja: Bismika' Allahumma.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Tulis: Bismika Allahumma, Kesepakatan Damai Antara 
. Muhammad Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr.” Suhail bin Amr 
berkata, “Jika saya mengakui engkau adalah Utusan-Nya, sudah tentu 


Musnad Imam Ahmad — 


saya tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulis saja: Kesepakatan 
damai antara Muhammad bin Abdillah dengan Suhail bin Amr untuk 
tidak berperang selama 10 tahun. Pada 10 tahun tersebut semua orang 
bisa merasa aman dan bisa saling mencukupi, dengan catatan: Siapa 
saja yang mendatangi Rasulullah SAW dari para Sahabatnya dengan 
tanpa izin walinya, hendaknya mereka dikembalikan kepada mereka: 
Siapa saja yang mendatangi Ouraisy dari orang-orang yang telah 
bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak dikembalikan kepada 
mereka: Bahwa di antara kita ada kehormatan yang harus saling 
dijaga: Tidak ada kecurangan di antara kita dan tidak ada tipu daya. 
| Di antara syarat-syarat yang mereka tetapkan tertulis: Siapa 
saja yang hendak masuk ke dalam ketentuan dan ikatan Muhammad, 
hendaklah dia pada pilihannya, Siapa saja yang hendak masuk ke 
dalam ketentuan dan ikatan Ouraisy, hendaklah dia pada pilihannya. 
Mendengar itu, orang-orang, dari suku Khuza'ah bangkit dan berkata, 
“Kami berada pada ketentuan dan ikatan Rasulullah SAW.” Suku 
Bani Bakar pun bangkit dan berkata, “Kami berada pada ketentuan 
dan ikatan Rasulullah SAW, dan kamu harus kembali pulang tahun ini 
juga dan jangan masuk bersama kami ke dalam Mekkah.” Bahwa jika 
tahun depan kami keluar, dari perjanjian kami dengan engkau, maka 
engkau bisa masuk ke dalam Mekkah bersama para Sahabatmu selama 
tiga hari dan masuk dengan membawa senjata. Jangan masuk dengan 
tanpa membawa senjata. | 
Ketika Rasulullah SAW sedang menulis isi kesepakatan 
damai, tiba-tiba saja Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang dengan 
membawa parang yang terhunus menghadap Rasulullah SAW. 
Marwan bin Al Hakam berkata, “Para Sahabat Rasulullah SAW telah 
keluar (dari kota Madinah menuju Baitullah —penerjemah) tanpa 
keluhan suatu apa karena mimpi yang dilihat Rasulullah SAW, tetapi, 
setelah kini melihat apa yang terjadi dengan akad damai dan 
kembalinya mereka ke Madinah serta beban apa yang ditanggung 
Rasulullah SAW kini, orang-orang pada geger dan hampir saja mereka 


— Musnad Imam Ahmad 


binasa. Ketika Suhail melihat Abu Jandal, dia bangkit datang 
menemui Abu Jandal lalu memukul wajahnya dan berkata, “Hai 
Muhammad, telah berlaku kesepakatan antara saya dan kamu sebelum 
dia ini datang kepadamu.” Rasulullah SAW bersabda, “Kamu benar.” 
Maka Suhail bangkit dan menarik Abu Jandal. 

Marwan bin Al Hakam berkata, “Abu Jandal berteriak dengan 
suaranya yang terkeras, “Wahai kaum Muslim, apakah kalian rela 
mengembalikan saya kepada kaum Musyrik yang akan merusak 
agama saya?” Marwan bin Al Hakam berkata, “Orang-orang semakin 
berada dalam kekacauan atas apa yang menimpa mereka.” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan 
berharaplah kepada Allah SWT akan ganjarannya. Sungguh Allah 
SWT menjadikan bagi kamu dan bagi orang-orang sesama kamu dari 
golongan orang-orang yang dizhalimi jalan keluar dan penyelesaian. 
Kita dan kaum ini telah membuat kesepakatan yang tidak dapat 
— dilanggar, maka kami kembalikan kamu kepada mereka dan mereka 
pun akan mentaati apa yang telah kita tetapkan. Kita tidak akan 
mencurangi mereka.” 

Marwan bin Al Hakam Ka “Umar RA melompat 
mendekat kepada Suhail berada di sisi Abu Jandal dan berjalan 
mengiringinya seraya berkata, “Bersabar wahai Abu Jandal. Mereka 
itu orang-orang musyrik. Darah mereka sama dengan darah seekor 
anjing.” Abu Jandal berkata, “Tangan saya dekat dengan pedangnya.” 
Marwan berkata, “Abu Jandal berkata, “Saya berharap bisa 
mengambil pedang dan membunuh kedua orang tuanya.” Umar RA. 
berkata, “Kebanggaan seseorang terdapat pada orang tuanya.” 

Kesepakatan damai telah terjadi. Ketika Rasulullah SAW 
selesai, dari mengerjakan shalat yang beliau lakukan di Tanah Haram, 
dan beliau dalam keraguan dalam ber-tahallul, beliau bangun dan 
bersabda, “Wahai para Sahabatku, sembelihlah hewan kalian dan 
bercukurlah.” Marwan bin Al Hakam berkata, “Tidak seorang pun 
bangun.” Marwan berkata, “Rasulullah SAW mengulangi perintahnya, 


Musnad Imam Ahmad — 


dan tidak seorang pun yang bangun. Rasulullah SAW mengulanginya, 
dan tetap tidak ada yang bangun. Melihat itu, Rasulullah SAW 
kembali ke dalam kemahnya menemui istrinya, Ummu Salamah dan 
bersabda, “Wahai Ummu Salamah, mengapa dengan orang-orang 
ini?” Ummu Salamah, “Sesuatu telah menimpa mereka sebagaimana 
yang engkau lihat. Jangan berbicara kepada salah seorang di antara 
mereka. Ambillah hewanmu, sembelih, dan bercukurlah. Jika engkau 
telah berbuat demikian, orang-orang sudah pasti akan mengikutinya.” 

Rasulullah SAW keluar dari kemahnya dengan tidak berbicara 
kepada siapa pun. Beliau pergi menuju hewan sembelihannya, 
menyembelihnya, dan duduk. Beliau mencukur rambutnya. Orang- 
orang bangkit dan menyembelih hewannya lalu mencukur rambut 
mereka. Marwan bin Al Hakam berkata, “Hingga pada akhirnya di 
tengah jalan antara kota Mekkah dan Madinah turunlah surah Al 
Fath.”876 


? 
Pe na - 30 3 o- 


Sara tu 21 BA ay DIY AS SE KANK 

gp pr Oi Ie OP EA GP AN MI 
AAN Ae Se Jae NT La Oa Il daa 
La Y UN OA OA pay le 
Ie Io NB Id be 3 Ur Ih eng 
AN Ui aa Kal USU UI uj ale Ah dn uas gl 


876 Sanadnya hasan. Ibnu Ishag adalah perawi penguat (mutabi'. Lihat, 18830. 
Telah diriwayatkan oleh Al Bukhari (252/3) (cetakan: Asy-Sya'b), dalam 
pembahasan tentang Syarat-syarat, bab: Syarat di Dalam Jihad: Abu Daud (85/3, no. 
2765) dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh: 
Abdurrazzag (330/S, no. 9720) dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: 
Peperangan Hudaibiyah, Al Baihagi (218-219/9) dalam pembahasan tentang Upeti, 
, bab: Gencatan Senjata Bagi Kaum Muslimin. 


— Musnad Imam Ahmad 


Kama V 1JE) GI ale st EN AU S3) ai 
OI TAP BR AB 

18813. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ayah saya 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar An-Nu'man 
menceritakan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Al Miswar bin 
Makhramah, bahwa Ali melamar anak perempuan Abu Jahal. Abu 
Jahal berjanji hendak menikahkan. Kemudian Fathimah datang 
menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Masyarakatmu 
membicarakan bahwa engkau tidak marah kepada anak perempuanmu, 
bahwa Ali sedang melamar anak perempuan Abu Jahal." Rasulullah 
SAW bangun lalu memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, 
kemudian berkata, “Fathimah adalah bagian dari dagingku, aku tidak 
ingin anakku tersandung fitnah.” Rasulullah SAW menyebutkan nama 
Abu Al Ash bin Ar-Rabi'. Beliau menyanjung-nyanjungnya, 
kemudian bersabda, “Tidak akan berkumpul anak perempuan 
Nabiyullah dengan anak musuh Allah SWT.” Rasulullah SAW 


menolak yang demikian itu. 


"4 
1£ 1D 


(Olah gl SA —YAAN 4 


4 2 - —. oh, Hee 
Aj Tan La Cena rr 

- 3 
9... .. 


S3 daa ee baka pra SA 
pl la A1 do LAN BU KA Jb NN Is bh 


'1' Sanadnya shahih. Wahab bin Jarir bin Hazm dan ayahnya adalah perawi 
Isigah dan keduanya telah dikenal luas (rnasyhur). An-Nu'man adalah Ibnu Rasyid 
Al Jazri, tsigah. Haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits ini telah pula 
disebutkan sebelumnya. HR. Al Bukhari (85/7, no. 3729, Al Fath), HR. Muslim 
(1903/4, no. 2449), Abu Daud (225/2, no. 2069), At-Tirmidzi (698/5, no. 3867), dan 
dia berkata, “Hadits shahih,” Ibnu Majah (644/1, no. 1999). Semuanya tercantum 
dalam pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan, kecuali riwayat Abu Daud dan 
Ibnu Majah, keduanya mencantumkannya dalam pembahasan tentang Pernikahan. 
Lihat Hadits setelahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


PA Ag dl lo j3 Abu Uli on Es 
Na BAU ya ah AI LI Ope Up 


Atas mm Kd ian ala an da ps Akad JG 
Ol, “iklas Pia SG Pasi Kes is dk GT JG 


rn 


BA .— 90 


y Ar, el, Oa yaa af 2 ui 81, dan Kanan Iazen Lg iabb 


pc YA JG al ah J3 ae Al par 2 & dy) Das 

18814. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ali bin Husain 
mengabarkan kepada kami, bahwa Al Miswar bin Makhramah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib melamar anak 
perempuan Abu Jahal. Padahal, dia telah memiliki Fathimah, anak 
perempuan Rasulullah SAW. Ketika Fathimah mendengar yang 
demikian itu, dia datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 
“Masyarakatmu membicarakan bahwa engkau tidak pernah marah 
kepada anak perempuanmu. Ali hendak menikahi anak perempuan 
Abu Jahal.” Al Miswar RA berkata, “Rasulullah SAW bangkit, dan 
saya mendengar persaksiannya, beliau bersabda, “Sungguh saya akan 
menikahkan Abu Al Ash bin Ar-Rabi' Dia telah berbicara dengan : 
saya dan dia membenarkan Kerasulan saya. Dalam pada itu, 
ketahuilah Fathimah adalah bagian dari daging Rasulullah SAW. aku 
takut agamanya akan terfitnah. Demi Allah, tidak akan pernah 
berkumpul anak seorang Nabi dengan anak musuh Allah SWT.” Al 
Miswar RA berkata, “Ali pun membatalkan lamarannya.”" 


878 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada hadits no. (18809). 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
4 
Pan na . 


" gi CI tali (Login SIS —YAANO 
- 223 3 C3 ke g e 5 J0 38. A4 Ka. 2 8 9 
0 Jl da Albelo- Y OP Souo "sa au. AS 


APA 23 0JE s5 KO ane “Be aa Se 
Lg KIA AA Ta Al LAS rara Op AP ON cak Apa 
- 2 # 


SA Ya IG SA IE ng gate 3 Ih ja 
san ad Bt AB reli ale Ke II Ipa pa 
Ci SA ay iii ag al pa 
Ipa hal Abu Ie Jab 3 Ab AG Ira 
Aa aa Ea obb 
SAB EGA Uh ap bs TbB OI MA AS 


ore Pa .. o- - 0 To. PA 3: Pia - 
SB BB umah KS He 3 Tee S3 3 IU Lag 


#- TD enaba Be REA TA Re KO SM sean 
eh ud ( 23633) "same en "JB ob call 45 alan 
vs Kab SN ma AN la 12 Bea 3 F Sa NRP a23 01 
al Jd) al pa Y Dg 533, cLat — JA Y3 YH— CA 
Tang KP DE AD Di ERA LAN DU Bln ND ra 

HA (dp) USA dik P2 AN cela KG at at 

18815. Ya'gub —yaitu Ibnu Ibrahim- menceritakan kepada 

kami, Ayah saya menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, 
Muhammad bin Amr menceritakan kepada saya, Ibnu Halhalah Ad- 
Du'ali menceritakan kepada saya, bahwa Ibnu Syihab menceritakan 
kepadanya, bahwa Ali bin Al Husain menceritakan kepadanya, bahwa 
ketika mereka kembali ke kota Madinah menjauh dari Yazid bin 
Mu'awiyah si pembunh Husain bin Ali, dia bertemu dengan Al 
Miswar bin Makhramah. Al Miswar berkata, “Adakah keperluan 
kamu terhadap saya sehingga kamu bisa memerintahkan saya?” Ali 


Musnad Imam Ahmad — 1 


bin Husain berkata, “Tidak.” Al Miswar berkata kepada Ali bin 
Husain, “Apakah engkau memegang pedang Rasulullah SAW? Saya 
takut kamu terpancing untuk mempergunakannya. Demi Allah, jika 
kamu berkenan memberikannya kepada saya, pedang tersebut tidak 
akan pernah terpakai hingga saya mati. Ketahuilah, bahwasanya Ali 
pernah melamar anak perempuan Abu Jahal sebagai teman Fathimah. 
Saya mendengar Rasulullah SAW berkhuthbah di hadapan orang- 
orang. Ketika itu saya sudah baligh. Beliau berkata, “Fathimah adalah 
bagian dari darah dagingku, aku takut agamanya akan terkena 
fitnah.” Al Miswar berkata: Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 
saudara iparnya, dari Bani Abdi Syams. Beliau banyak memujinya. 
Kemudian beliau bersabda, “Dia berbincang dengan saya, dan dia 
membenarkan Kerasulan saya, lalu berjanji dan dia menepati 
janjinya. Saya bukan seseorang yang mengharamkan yang halal dan 
menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah tidak akan 
berkumpul anak seorang Nabi dan anak musuh Allah pada satu 
| tempat.” 

HA UP AGS GA GA EAS eLoyikg CAS AAN 
PA ra 3 al cat SPN BA 153 sd 
oaliaa DNA Dop elor nee Aa lag ale Ai aka AN dya 
SE A1 Ie dy HP JL an HA ah 3 Os 
SE AE LA GI) sah CE SA Ia aah 


87? Sanadnya shahih. 

Al Walid bin Katsir adalah seorang perawi tsigah. Haditsnya banyak terdapat 
pada ulama perawi hadits. Dia dikenal luas sebagai pakar dalam sejarah peperangan. 
Muhammad bin Amr bin Atha' dan Muhammad bin Amr bin Halhalah, keduanya 
tsigah dan telah dikenal luas. Hadits keduanya terdapat di dalam kedua Kitab 
Shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18809. 


— Musnad Imam Ahmad 


ABI ME AS ES 3) IE UN LAU sej 
Ga AE ANU 
SA pa plg ud AN Op Ol Ga 
d3 Ie Ko MI A3 Aa YES Up 1G LES 
Opa An Ie Ah pn an PM de Se sereh 
Tai ata Al) Sitof C3 Ih Cal Bala 
Ip oa Ot sn ta in Jas 3 5 — ad tai 
ai j3 PA OS Ip Ma Ida 
San Kd JIE taking ala do AA IL DI ET Si 2 
: 5 2 » Sea Ga TN Mp” Nana 3 Ba ae Ai - 1 
Sya IS 3 GA al Kun soda ari 
TA LAIN Kuas SA ur ta BI Sau Tu 
Gala dp Je IP JI 5 3 Ka 


Ola ga Ah TA Lia ng Pa 35 

18816. Ya gub menceritakan kepada kami, Anak saudara saya, 

Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, dia berkata: 
dan Urwah bin Az-Zubair berkata bahwa Marwan dan Al Miswar bin 
Makhramah —keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
SAW bangkit ketika rombongan dari Hawazin datang menyerahkan 


0 IE 3 3.0 
si AP Sa 


diri. Mereka meminta agar harta benda mereka dikembalikan begitu 
pula tawanan perang mereka. Rasulullah SAW bersabda kepada 
mereka, “Bersama saya adalah orang-orang yang sebagaimana 
kalian lihat. Perkataan yang sangat saya sukai adalah perkataan yang 
Jujur. Pilihlah antara dua pilihan, apakah tawanan perang atau harta. 
Saya telah berbudi- pekerti yang baik kepada kalian” 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW memberi mereka tenggang waktu selama 10 
hari saat Rasulullah SAW kembali dari Ath-Tha'if. Ketika jelas bagi 
mereka bahwa Rasulullah SAW hanya memberi salah satu dari dua 
pilihan tersebut, mereka berkata, “Kami memilih tawanan perang 
kami.” Rasulullah SAW pun berdiri di hadapan kaum Muslimin. 
Setelah memuji Allah SWT sebagaimana semesti-Nya, Rasulullah 
SAW bersabda, “Ketahuilah, saudara-saudara kalian ini datang 
dalam keadaan bertaubat. Saya bermaksud hendak mengembalikan 
tawanan mereka. Maka siapa saja, dari kalian yang telah rela untuk 
mengembalikannya, maka lakukanlah. Akan tetapi, jika ada di antara 
kalian yang menginginkan bagiannya hingga saya memberinya, dari 
sejak Allah SWT menepati janji-Nya kepada kita, maka lakukanlah.” 
Orang-orang berkata bahwa mereka telah rela demi Rasulullah SAW. 
Maka, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Saya tidak tahu 
siapa di antara kalian yang telah mendapatkan restu dalam hal ini. 
Siapa yang belum memperoleh izin hendaknya dia pulang, sehingga 
orang-orang yang bijak di antara kalian yang ' memutuskan 
perkaranya.” Mereka pun pulang dan berbicara dengan orang-orang 
bijak di antara kaumnya lalu kembali kepada Rasulullah SAW, bahwa 
mereka telah rela dan telah memperoleh izin. Inilah yang saya dengar 


tentang tawanan perang Hawazi Su 


“. 2 03 - Ht 0-4 ... £ . E 8 
ASRI 3 K3 CP HUI yA —NAANV 


- o 2 
a700 1 90 2.79 “2.03 


-ya — gt Bj aga Aa pur Uji " semad | ot Aang ee 09 
BE BG Pi Ab Ob ah sa 
Ket d an dnh ale At Jo Na aa da Ie 


880 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. HR. Al 
Bukhari (131/13, cet. Asy-Sya'b), dalam pembahasan tentang Perwakilan, bab: Jika 
Memberikan Sesuatu kepada Wakil atau Penerima Hak Syuf'ah. 


— Musnad Imam Ahmad 


& LN an Sa Len ae ba La an 
Ag EA Ko IS ea RN IA 
aa ah pakis Mer) Ki ea “ls al PA Jat Il 
Pe an DaRen OR AA PE ga GP 
18817. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair 
menceritakan kepada saya, bahwa Al Miswar bin Makhramah 
mengabarkannya, bahwa Amr bin Auf Al Anshari —-dan dia adalah 
sekutu Bani Amir bin Lu'ai—, dia turut andil dalam perang Badar 
bersama Rasulullah SAW, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah 
SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah menuju Bahrain untuk 
kembali membawa upeti, dari sana. Rasulullah SAW adalah sosok 
yang memberi perdamaian terhadap penduduk Bahrain. Rasulullah 
SAW menempatkan Al Ala' bin Al Hadhrami sebagai wali di sana. | 
Abu Ubaidah datang dengan membawa harta, dari Bahrain. Perawi 
melanjutkan riwayatnya sebagaimana pada hadits Ma'mar."' 


o- 2 03 - 3-0. 3 


: CA o C yani ear 3 K2 SAS —NAANA 

kot ea ekadu LA TA PN Gi Sip 
An alan ale Ne SA at 
air Ine Ab kgabal Do AI Jp OB IP de 
Aa (SS AA RAT MA api ph dian dio 
JB adi J5 6 Ja ju dls G3) (3S CLS Gi Sae Ui 


Ii Sanadnya shahih. Hadits yang sama baik sanad mau pun matannya telah 
disebutkan sebelumnya pada hadits no. 17168. 


Musnad Imam Ahmad — 


LEAN US, ASP Si aah UAN Ur IE asi :Ju 
Ai ata AS Ana Tagana PA Ig na 3 par 
SIS OS ya ea US Va peta GA SUS 
18818. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwan bin Az-Zubair, 
dari Al Miswar bin Makhramah, dia berkata: Bangsa Al Anshari 
mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa harta, dari 
Bahrain. Rasulullah SAW memang mengutusnya pergi ke Bahrain. 
Mereka biasa melaksanakan shalat Shubuh bersama Rasulullah SAW. 
Manakala Rasulullah SAW selesai dari shalatnya, para sahabat 
"menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau 
tersenyum. Rasulullah SAW bersabda, “Mungkin kalian sudah 
mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa 
harta.” Mereka berkata, “Benar, ya Rasulullah.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Berbahagialah dan berharaplah kebaikan. Demi Allah, 
saya tidak khawatir akan kefakiran kalian. Akan tetapi, saya khawatir 
jika ternyata harta menimpa kalian. Maka kalian akan berlomba- 
lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kamu.” 
ea Pal 3 BIL SAS 2JB er) WAH —YAANA 


£ 


Sl CA) 1IB AN aa Gi Iya Ol al PAGE yi 
LA Pa Ula 3 BI SA de Tan Aa 
CJ Ad 3 333 Ang SA TAN Tak Ol ARA 
| 3 lia aa ala al ha Joo MI 
18819. Rauh menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 


menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
bahwa Al Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, dia 


88? Sanadnya shahih. Hadits ini sebagaimana Hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: dan Ishag -- yaitu Ibnu Ath-Thabba'—- menceritakan kepada 
kami, dia berkata: “Malik mengabarkan kepada saya, dari Hisyam, 
dari ayahnya, dari. Al Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah Al 
| Aslamiyah melahirkan pada malam setelah suaminya wafat. Maka, 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Kamu telah halal, 
menikahlah.”" 


- £ 0. ea ia Ab Ba Tia “ - 
vS «dar! OS aim UV (alat 3 Sa Lol —YAAY 
tag 83 3 En Bg Aan aa al jang aa 


2 ot Ld osis Hai 2. Aa ale 3 & 13 En 


0 Pn 


18820. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Al Miswar bin 
Makhramah, bahwa Subai'ah Al Aslamiyah ditinggal wafat suaminya 
ketika dia sedang hamil. Beberapa malam setelah kematian suaminya, 
dia melahirkan bayinya. Setelah berakhir masa nifasnya, dia dilamar. 
Dia datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah. 
Rasulullah SAW mengizinkannya menikah." 


AE yh adal 5 dilan WAS cilyaa yA NAAYA 


em S3. an as JB AA gi ayal ye Oa ui 


333 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Hadits 
dengan lafazh yang berdekatan telah disebutkan sebelumnya. Terdapat di dalam Al 
Bukhari (73/7) dalam pembahasan tentang Perceraian, bab: Para Wanita Hamil yang 
Melahirkan. 

'88 Sanadnya shahih. Hadits ini sebagaimana Hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


aa La sa aa aa Na opal Denata 


18821. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, dari 
Al Miswar bin Makhramah, dia berkata, “Subai'ah melahirkan....” lalu 


dia meyebutkan haditsnya.? | 


0 - 2 08 - s0. —.—». £ 2 P3 £ 0 ag Na 

SAI GS oama VA BI AS Vol —YAAYY 

Y 2 ea Pa it 2 2 20. ala - o - 9 54 - 0 oi o Te 
Al Sya AB NG 60 ag (RAP gg aa OP Um 1 2 
a79 40 - 0 co £ ar hd - 30, EA tp 0? 3 - Oak NX, 2, 
Gal Lain Sah Kena CS o ea! SA leg ale ce 


AN JB KE Aa Aiu MEA AA) P3 3 SA 5 


an Abs 
18822. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, 
dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya berkata: 
Rasulullah SAW mengenakan tali pada hewan sembelihannya dan 
memberi tanda padanya di Dzul Hulaifah serta mulai berihram. 
Kemudian mencukur rambutnya di Hudaibiyah saat melakukan 
Umrah, beliau memerintahkan para sahabatnya yang demikian itu. 
Beliau menyembelih hewan kurbannya di Hudaibiyah sebelum 
mencukur rambut kepalanya dan memerintahkan para Sahabatnya 
untuk melakukannya.” 


885 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti Hadits sebelumnya. 

886 Sanadnya shahih. Pada Al Bukhari (207/2) dalam pembahasan tentang Haji, 
bab: Siapa yang Memberi Tanda dan Mengalungkan, Abu Daud (85/3, no. 2765) 
dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Perdamaian dengan Musuh, An-Nasa'i 
(170/5, no. 2772) di dalam pembahasan tentang Haji, bab: Pemberian Tanda pada 
Hewan Sembelihan). 


— Musnad Imam Ahmad 


SPN PA Cik NA App Ne AS SUKA 


Pa Pa Id 


3. 


Meki AJ NA Gg NA P3 TEE IG Age VAN 
Dea dab Ang AYU Ge jha 


Ri 1 (an sih, aa S3 Ta Y 2 31 2 


Lo J0. 


de sr Ol NAN cita Hy IS) SS OS 
Ia Jai YA Aa Ae BER BU da 


Je On Uni KG » Ai nga 
18823. Abdurrazzag anakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Auf bin Al Harits dan 
dia adalah anak saudaranya Aisyah, dari ibunya, bahwa Aisyah 
menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Az-Zubair berkata 
seputar penjualan atau pemberian yang diberikan Aisyah kepadanya, 
“Demi Allah, jika Aisyah tidak menutup mulutnya, aku tidak berkata- 
kata dengannya.” Aisyah RA berkata, “Benarkah dia berkata 
demikian?” Orang-orang berkata, “Ya benar demikian.” Aisyah RA 
berkata, “Dia, demi Allah, telah bernadzar agar saya tidak berbicara 
dengan Ibnu Az-Zubair satu kalimat pun selamanya. Maka, Abdullah 
bin Az-Zubair meminta bantuan Al Miswar bin Makhramah dan 
Abdurrahman bin Al Aswad bin Abd Yaghuts. Keduanya berasal, dari 
suku Bani Zuhrah. Abdullah bin Az-Zubair menceritakan yang 
sebenarnya. Al Miswar dan Abdurrahman sepakat untuk mengatakan 
kepada Aisyah agar dia menyapa Abdullah. Aisyah menerimanya. 
Keduanya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah melarang 


Musnad Imam Ahmad Pu 


apa yang telah dilakukan Aisyah tersebut, “Tidak halal bagi seorang 


muslim berseteru (tidak menyapanya) lebih dari tiga hari” 81 


Pad 3 5 5 0 


C5 SINI Kat telaa ji 


AJI SAS AAN £ 
MEA TA ee Pe AR me Te man PA 
Li US (0g yaa 3 pa Er) US oli op Jaakell 5s SP 
o - 0 2 - or K0 z Pa 2 sala nang 2? ae AL 
Kn! pp GIE OKE CeydI S3 Lag, pl UAN Atil 
o Pe Pa Pan 5 - o- o - 0 £ o 90 o- To - 
38 class Usa hi KS pi San YP oa ya IS) Aa peA 
st. X ea” Pa aa 2 sa T g Aa AN BEAT ian 
ale AI ko DI dya) dp) WAN AI WASU) BUS dag 


SA BAE Ai lt SAN dpi Vig 

18824. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al 

Auza'i menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada 
kami, dari Ath-Thufail bin Al Harits dia, dari suku Azad dan saudara 
tua Aisyah, dari ibunya Ummu Ruman. Dia menceritakan 
peristiwanya dan meminta pertolongan Al Miswar bin Makhramah 
dan Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdu Yaghuts. Keduanya datang 
menemui Aisyah. Aisyah mengizinkan bertemu dengan keduanya. 
Keduanya menyampaikannya kepada Aisyah RA perihal kekerabatan 
serta sabda Rasulullah SAW, “Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk 


mendiamkan saudaranya lebih, dari tiga hari. isi 


387 Sanadnya shahih. HR. Al Bukhari (25/8) dalam pembahasan tentang Adab, 
bab: berseteru dan Sabda Rasulullah SAW, “Tidak Halal...". Lihat juga hadits no. 
13113. : 


888 Sanadnya shahih. Sebagaimana Hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa 8, 64 - 3 0-3 —-. £ -. 2 5 - 
2 aan TEA sa OLI sa A5 —YAAYo 


ee Me Pen Neta of KAA ta 


Dges 


18825. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu' aib 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Auf bin Malik bin Thufail 
menceritakan kepada saya dan dia adalah anak saudara Aisyah RA 
suami Rasulullah SAW, dari ibunya, bahwa Aisyah RA menceritakan 
kepadanya...lalu dia menyebutkan hadits selanjutnya.” 

BP EA ye HE G3 Olla SSS AAN 
elo Ie Sera Di Jay TAS & LA Lor Na AN 
Ae AR ag BA GG RA dl MAS Th 
Aga AA, CAN, eng a5 ala Sk o& Us Kamp aa 
Uas na MS en Oka an da aa tah Oleh lo 
PO dee at M0 TI IA ab AA 

18826. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Marwan dan Al Miswar bin 
Makhramah keduanya saling menambahkan atas yang lain: Rasulullah 
SAW keluar pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah bersama 
1000 orang, dari sahabatnya. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, beliau 
mengalungkan tali pada hewannya, memberinya tanda, dan berihram 
darinya. Sufyan berkata,.”...untuk Umrah, dan Al Miswar tidak: 
menyebutkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengirim mata-mata 


TA Sanadnya shahih. Sebagaimana Hadits sebelumnya pada no. 18823. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang berjalan mendahuluinya. Maka Rasulullah SAW pun berjalan 


hingga.. ti 


Boko 23 LG 


Aa Ae EN hahaa aa PIS SENANY 
IYA ale IYA gate IN IP IP ea PN na 
Be Re PP s. et ana -—. aa £ 5 
oli ya Jus! Peng AA 3 B3 lag dala AI se Jaw) 
18827. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Laits —yaitu Ibnu Sa ad-— menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Irak bahwa dia mendengar Marwan pada saat Haji 
berkata: Rasulullah SAW menyembelih seekor unta yang belum 


tumbuh gigi taringnya, dan unta yang telah tumbuh gigi taringnya 
891 


J 


P3 
- 
4 


lebih utama, dari pada yang belum. 


- - 
LD A0 Ad. LD 


AD El AI 4 (A6 UAS —NAAYA 


Pn & lgs AS Ny Nk anu KP PA "JB Ana 
0 He Ta Pa Hd Pa - or Aa, P pe “ LS 0 1g € Lao - 
SE yag alay ale BI aka Al Jo) Ceng 1G Aa pra 
22 2 90 NA .-o0 5 ox“ £ “ Pa 3? 0 - PP 3 Sg 
D PN) AK ol Pe Sa 9 pel LD Naa S ol "daa 
Sae an Na Sa Na man Kane en t £ 

ea Kb «OT Y 1Jb OI Y Jb - UI Ya Jb S 
RT 3 GO aa ba 

18828. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Al 

Laits —yaitu Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata: 


890 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18811. 

89! Sanadnya shahih. Irak yang dimaksud adalah Ibnu Malik Al Ghifari, tsigah 
dan memiliki keistimewaan. HR. Al Bukhari (200/8) dalam pembahasan tentang 
hudud, bab: Firman Allah surah Al Maa'idah ayat 41: Imam Muslim (1313/3, no. 
1685): Abu Daud (136/4, no. 4385), At-Tirmidzi (50/4, no. 1446), dan dia berkata, 
“Hadits hasan shahih”, An-Nasa'i (76/83, no. 4906). 


— Musnad Imam Ahmad 


Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah menceritakan kepada saya, 
dari Al Miswar bin Al Makhramah, dia berkata: Saya mendengar 


Rasulullah SAW saat berada di atas mimbar bersabda, “Sungguh Bani 
Hasyim bin Al Mughirah meminta izin kepada saya agar mereka 
diperbolehkan menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin 
“Abu Thalib. Saya tidak mengizinkan mereka.” Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Saya tidak mengizinkannya.” Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Saya tidak mengizinkannya. Sungguh, putri saya 
adalah bagian dari darah dagingku. Apa yang meragukan saya, akan 
meragukannya. Apa yang menyakiti saya akan menyakitinya. Ta 


0 30 1 £ o- a. - or an 3 
Asa Op Ml AS hm Cal Uilloe tail Usaloe —YAAYA 


LL. 


2 , Lg C3 Hana Ooo - 0-9 : - Cor £ oh 
ole dan ea "JB kapan op Jamal! 3 AKA ai 
An UN nano 25 Sa 
AAA JW Alat Ugal USU 3 K3 alah ale Al 


- ON 8 ee Haa 2, y, - ya -..0 Ps 9 - 
SSB Cal KS Ulto Bl Jgag JIN aa V 
Bah sah Ob ag Bb Lp IS akibsu ai as 
erna pr - Pen nan 8. pe Pa 0 Tag Ta bas or 
SJ Rara UNA UD D5 JB Aga el leh II eps 


- 
. 


18829. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah 
menceritakan kepada saya, dari Al Miswar bin Makhramah, dia 
berkata: Rasulullah SAW menerima hadiah sejumlah pakaian luar 
yang berkancingkan kancing emas. Beliau membagikannya kepada 
sejumlah sahabatnya. Makhramah berkata, “Hai Miswar, mari pergi 
menemui Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan akan membagikan 


Te Sanadnya Shahih. Hadits yang sama telah disebutkan sebelumnya pada no. 
18809. 


Musnad Imam Ahmad — 


beberapa pakaian luar.” Kami pun berangkat. Makhramah berkata, 
“Masuk, dan berikan bajunya kepadaku.” Al Miswar berkata, “Saya 
pun masuk. Saya memintanya untuk Makhramah. Rasulullah SAW 
keluar menemui saya dengan membawa baju tersebut. Beliau 
bersabda, «Aku simpan." Al Miswar berkata, "Beliau melihat 
kepadanya." Al Miswar berkata: Makhramah pun menerimamu, lalu 
Al Miswar memberikan baju tersebut kepada Makhramah. 3 


£ 
7. | 


P7 CA AI Ju paka YP SGP AS Si MAY 


ea GS gi NG TPA IA AN 03 
Ine Jo Ir ak NG den BA A5 
Sa Pe 

o £ ena x or a 3 hn 2 3 Png male 
2 Nest Me ea SA 
Ea Lap BTA pati DE By Se pln ale dn Io IA, 


320. 4 


MP3 al HS SU AB CAP Epi due 
oo ke Gr JEI— MI Us 3 CP 
H3 Ah IN aan) aa DN AAS AG AU IA 
AA san en Io LI sp Bt) Dp 


398 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (176/7, Cet. Asy-Sya 'b), dalam pembahasan tentang Pakaian, 
bab: Pakaian Oiba' dan Keluarnya Sutera, Abu Daud (43/4, no. 4028) semisal 
dengannya, At-Tirmidzi (123/5, no. 2818) dan dia berkata, “Hadits hasan Shahih,” 
An-Nasa'i (205/8, no. 5324), Al Hakim (523/3) dan dinilainya shahih. Disepakati 
oleh Adz-Dzahabi. Ta 


"— Musnad Imam Ahmad 


Ob Ck AJA el NA SIP Sl di Oo ads 

- Loh 0 00 Ie ee 30 - 2 - Bem oa TI 
IS Hakan Op P3 IU Uya Ol) uirag Pan Gay ya Dyah Tyas 
La Da NO Lo Aa PP On AN ai lan Ja GUE Pi o -— PPAS (3 
Ol O1 IAI Wake late LG Oa Ol) deni pan GUA al 


20. AG DX. 


Lot bafa. 1 PN TA UG : ba , 
5 gbi Bang BUSI ol J3 GUEB 5 Lilo ad ca (P3 


- 0 - 


ce...” o A pin Peta Lor - D3 -G YG 
UG dl up 5, data JA can dj Goaiaa Use Lal el 
J3 di GEN 5 sa die Ko LN JW MUG e 13 
s te A3 - 2 - £ & - j5 Ban E 5 
Ns FT 0S As ME ih Una aa ah 0G sh 
» 5 23 ka 2 , Para IE 
Ka SAN JB alta Kla ko Al Jgn Lp AAN 
J6 Ha Pt —.. Pig | PENA OA Kah 3 Ajal 
3 o o PEN AN Pa NG at 8 3 4 
SB JS AI MI 3 ME Oh iba le Ko 
Aan sg Bi 7 3 an: JAN P3 Sg 2. pn 
Bt GRI NE aa RPL AN cewe DI Lia Ane 
ata weh LA 2 Nan Sya 20 Aa EA ton Toar 
In Ale AI ale II Ing toa Upi yA dlu ad 
- - - - 3 8 9 PA NN Pa 
Il AH LS lgi ale beri BI LL OS BI 


AS IE dea Ya LSG GE ol Pele Li 


PA SA AAS LI Aja Ja tele ale 
BB 5 arpadi ISU elag ala da Jo sai 
Tea ai Sa, IE JA AL UI abs 
3 BU ab YA 20 Mengaku 


9 . 
(3 


Ne AN TAG MP ANA 3 Sg AA ora 03 3 Go 0 “1 
HS tag Ol ya pb en el Kh Lal sell 


Musnad Imam Ahmad — 


HA La AP da Ulat ad Ja 
ata SEA ea ai di Le Dp LE ca balatag Ot KA 
ya SEA A9 DJ at BIS ya 1 HJ A5 
HAg JR 1 pola die lo desy TA LAS wp 


Me en na an s -JB3 
IE eh 3 B3) DAA 13 Jala SA An 
Han ST pit II td Uiplop de Io Op 
YA Ol era Dab UAS ARE DU IN) Kon 
jeng Oa op Cab op LAN G1 ai BA 33 
Sh da & ol dp IV Jala LM ad YES Lag 
T- Ar oa AN Sa SA gp ob AN Loka 
ana ASLI La bp -JU Sa AS P3 : Ju 
15 IS 3 AL 5 Obb Bu “pa Ju 
Lo op AS dna JA Tik Kia Ip (Sa 


pdh aga BE Wah lg UR gita JS eter 
Ja us da :JG d yi ban LOL Hal 
Snaua Me aj ea aa Ge JG Ha 
CU LG JB NE SANG P Ap id ea 
Moy II IG AN NG Ora Ja J8 di, A6 
CAH 553 gal Hlm Wa el AE one Jl San 


— Musnad Imam Ahmad 


5 PN en ag 2 NU NA co na Ad ba vs bei Tin tama aan Oa el 
S9 dls j3 Cb) Ab SAP PP 3 Ia ol "Jis Pan Nu 
eta Hp Dl ko CN IG Jam 1JL Er cl AG “5 


2. 


KS Mp STA JL JIN di Ie Vi 0 Jis 


Tol Io E PE LE... Png PA Kan an 8. ». 
CA Ako el SAI aa YEL Tanam Ja lap TleUl Ol 


£ £ HA 
- or. E HB par | 


— 7) htmen 
AB Ai oh aa NA pas! £ ol, 
Kara AS IE 5 KN SB Ben Iya ol Lala 
BEA Hp BIA Seno UNAS UV toa semi 
(eh as Ma maag de Ke 25) Ae Sa 
SN A0 el ale AI Il GB Ah Ia 0 A3 3 Sa 
He Io GIE Ii sa IP SA SG GA ce 
I Jo KS PB AN UU) GAN Fiat AI Oa pi 
AI Kia AN STA 2 diah A3 B3 aan ale 205 
da Se MS PEN sat La eyAP el dl ARA 
— Ju Cakin telar e AAA aah aa 3 Up 
Aib Jd eh ab By Calo ala da Ia 
IS aa pa KAI Ie NG JA BRI Sp 
GS 3 eh NI Td at Ie Io Ai Jon SEA 
SI 85 AN AA fp can K3 Lag DAS era Jr 


z5 


3. 0 0 Ino £ 2 2, 3. Tie PN Na T- E ar 3. B5. 
cohs el | gain Sl 26, aa ds O gta) Pol Los 


Musnad Imam Ahmad — 


o an an dad ea -. £ AP NP NN NON NONA 02 Pan” or, 59 z Pa 
Pe Be -0 dn iba Kat et DT LAS Le LX 0. Ge ie 
(ball, Sa) pas de Lady Doha SE DAS UP 
s. 3:2 AO Ea TAB Re TEA aa BE 
Ikaban Kater beto Hen La deleep dalam J3 ISL Sa, Ol Ah 


IE US Ah NI aa MAS OA al al Jl 
Ce ai SA Pn AO (la 
M5) ae KAA Pan WAK lee de DEA 3 
AABG R3) Tb SE PA Ih Uas BN LI Oris 
He al OB AAA app Ai Ie ja d3 
Lks alas de Ko Ju mah Ag ale ET Be pl 
AE ea bah MA Std Ogan gai TAG 
NI HUM Dar UB MI eh US oh 
Ia an dai 3 S3 Ab JB 3 aa 
TR ba TE AB neh ya tani BEST AB daan ai 


JB cela Ga as NS Lai H3 Ita yaa AI 
Pa SA ne OMA GB SUN Dm An ata Pa 8, 8 8 
IS Jaa Lpeb Jo ja ISA Ta ielag E M sabo il 
Ai Ian Sabah Age Aa Si ES AS Lan EA AO Aa Ba 8, 9. 

9 ep ata cela 3 Ch 2 K3 cela ale MI do (gl 
Nb AI Ahn ke ae anu 
an 3 in au na Tan aa Ta 
Ana Ayah SEA JB SA Ia Jia ia Ale 1 Kp 
KE eni MS AG IN ba IE pe 3 JK 


2 0 3 y o o 2 Pap 0 A, 2, Y 5 Pn Ng 
PA ge, IN pa SI Ieloy dls Al Gala Al Jam) Jis 


— Musnad Imam Ahmad 


La BAN SA J9 AU at OA GL UI Kak JL 
1 0 pala J3 Bei binus La | 
ia la dr NE ee PENS ge NK 

JS AI Ip MASA ala ab Mia JB “Na 
WB BA Lt Jas WAR SA Jah 
HE II JB Aa AS NU, Bulu 
AI aj Isa & (as Ol & Apn! es) ir sang 
An Ap Ga DA De yaaa “da V3, AN IU 
Ha denagn Ya An LA Y) 


» Oven 


HERAN OA EA, laba Ja Da 2 Sa 
YAH He JB 3 Ja AA aa Uh ka aaa2 
Da IS EN B3) NI aus Je Sh jan buah 
SIS Gb AS SUNLA ses 33 GEA IS HS et Ma 
SG ne 
— A3 Sal ip TA eng SUS SI 
So PAN ANA en OI Ane aa AB 5 
SI ii di pala Jo Ada Ja D3 oi 


ss» £ 0 


Ie Io JB Me uga: Ng JB AK 


Musnad Imam Ahmad — 


SB BU UAN da ag AN ASI Gam 
ta Ane 3 JB A Sun Ulik SP Tata Oa 
Kd Trap JG SM A3 CAS AE ln ala Ai Ko 
HB pal Ap Camat li CI Iyan) gl JUS Kg 
LJB Bal ai DG IN 3 tai wi at urai 


E Nor N on BEI ot 


tu II Ma Cai TU las APM op) MU oli 
KN TAN PA ERA NONA PAN ae Op GOR TA CA EN TIA AKA 
Hp Rt Ig) BN GA JULI Uap 3 SAN ba 


-4 o pap” Ti 09 0 0 s 34 ad PN Bg. 38 o- 
CS (— P3 JEy cojat Benatub c0 pol jay Ujang JPU) Han 
-..0 Pn ae 02 Maa 3 er 35 ba Tap Be 0. NN AN - 
Gam 13 GI Ru ai al Dg 2 yr S ya Anam 


Pd 


Ten An RS GEMA oa ea 2. sg 
"JB 0 JB Kg Bei) TI JUL UI Kab OS 


“9 


Ah 
IS AN IG 0g WA cai NB JB NY 3 GUI al 


J3 ASI G3 La PP Ab JG YES WN 


If 

. 
TN 
“1 


3 


2 3- 5:2 31? -. £ AA ore x Ta. y 2 5. 
'— dy pub dgan oles Y lag dala Napi Ig) 
TNI MN Do “NEO Lanta Aoa 5 MIA Ta Ye Lara Nan Aas 
Bb bab ahh SHE SUS JB 5 Uje Ha (BL al 1JU 


8 - Maan AT PLATE AN BU Ge NA Bai In an 
AI 3 EPL SAS dahan pd Cda JAA8 eU AP ega 
2 Pete an 3 -a 8? o 2 - “4 £ Y d - PPU 28 Tan 
HA SY GA cal Jay 4 Hakan pi Jl 


an. 02 


2. PA PASI PNS P5 Te aa ee 2 10 3 Z & MN SN 
H3 em Lala Mil yeni) EN Pi PP AS 


— Musnad Imam Ahmad 


1g 2 aa GK 0 20 PEG or 
Me aa ea asa KE 
P2 032 0. - 


IA AN IS SAR BI HAN JAS A13 Ap UI 


IG Hindi nba LN ia Ga 
PR Kan IP SAN dat ga ja ab Gila 


-3 


ee ana S3 TN TN Yon Ana 2) 
GA SAT GC Jb telah GA GA oa JS) ai 
GE pet depe Uh GA All 5 mat AA da 
TA da Se Bi AP ba GS apa 
Ke eg alb 3 Uang pegi dug lg ale At Iko dy 
LABA ob IS 3 al oh Ya 
ALI aa MI ad AS Ip DISS AI 5 2 Ui 
SIB INN HEM AA ia IBU Bia SI SAN EN 


ge. 
38 og. 


| on Ng 2 3 3? 3 08- CAR aa Taat “Ii Pa 
Di AJB Pa ad ad ol Aly jar 


i 


£.. 
- 


« 4 £ go Io So v2. br on” 30 Sebab” or on of 
IIA HA P9 SP 4 Ha Kala AS AI ai 


Na te sa ala Ah Io AA Io JUS 0S Tom J2 
Ig IS ag ale KD AE 33 Tia 
TE PB an Ou rnan, Na BK na AMA “Mz - 

Aly 33 Ah Ld tu pt slbne3 AA S3 Carlo 


es 
Aa - 83 TULL 050 A, setan 0 or, Oee 0. Bk 
DI de JB Legal Ill 3 « II) 3 Ind dl 


Musnad Imam Ahmad — 


Op 3 pat Ula IA dat Ya Am J5 ln ala 


Jai Parag Ju PI Uma DA Ca ea 
LAS AA Ip AI Tb ena el Sa ga Gi 


Oka CA IE dilan pa HA Sai ae NI 


Kh aoi na PP ya 


PE R3 


FI NB Lae De Ia Jo Ai eh Pep, 
Peraaka at HA BE US aa Fe 5 

(ERA Kaka Ya Pa IA aa 
BS UR Ai ab Ai ai 


SI EN CE PA la 3 

18830. Abdurrazzag menceritakan Kepala kami, dari Ma'mar: 
Az-Zuhri berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada saya, 
dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam masing- 
masing, dari keduanya saling membenarkan riwayat sahabatnya, 
keduanya berkata: Rasulullah SAW keluar pada masa berlakunya 
kesepakatan Hudaibiyah beserta dengan 1000 orang dari sahabatnya. 
Saat mereka sampai di Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW 
mengalungkan tali pada leher hewan sembelihan, memberinya tanda, 
dan melakukan Ihram untuk Umrah, dari sana. Lalu, beliau mengirim 
seorang mata-mata, dari suku Khuza'ah mencari berita seputar 
keadaan Ouraisy. 

Demikianlah, hingga saat mereka sampai di Ghadir Al 
Asythath, sebuah tempat dekat dengan Asfan, mata-mata yang dikirim 
Rasulullah SAW datang memberitahu, “Saya sudah meninggalkan 
Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai. Mereka, kaum Ouraisy, telah 
mengumpulkan orang-orang dalam jumlah yang besar terdiri dari 


— Musnad Imam Ahmad 


kaum muda dan kaum tua. Mereka siap untuk memerangi engkau dan 
menahan engkau agar tidak masuk ke Baitullah.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Beri saya pandangan. Apakah kalian tidak tahu, kita 
sayang kepada anak cucu mereka yang telah membantu mereka. 
Bagaimana kalau mereka terbunuh. Jika menghalangi mereka telah 
berbuat kezhaliman dan akan diperangi. Jika menang —dan Yahya 
bin Sa'id berkata, dari Ibnu Al Mubarak—, maka menang dalam 
keadaan berduka. Jika mereka mengalah, maka akan ada leher yang 
terpenggal. Atau, apa yang kalian ketahui kalau kita memimpin 
Baitullah. Jika mereka menahan kita, kita akan perangi mereka.” 

Abu Bakar RA berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui, ya Rasulullah. Kita datang dengan maksud menunaikan 
Umrah dan bukan untuk memerangi siapa pun. Akan tetapi, jika ada 
yang menghalangi kita dengan Baitullah, kita perangi mereka.” 
Rasulullah SAW bersabda, Jika demikian, teruslah berjalan.” Az- 
Zuhri berkata: Ada pun Abu Hurairah, dia berkata: “Saya tidak 
melihat seorang pun yang paling gemar melakukan musyawarah 
kepada para sahabatnya, dari Rasulullah SAW.” 

Az-Zuhri berkata pada riwayat Al Miswar bin Makhramah dan 

Marwan bin Al Hakam, “Mereka meneruskan perjalanannya hingga 
ketika sampai pada sebuah jalan, Rasulullah SAW bersabda, “Khalid 
bin Walid dengan pasukan berkuda milik Ouraisy sedang berada di Al 
Ghamim mengamat-amati perjalanan kita, maka kita mengambil jalan 
pada sisi kanan.” Demi Allah SWT, Khalid tidak mengetahui apa 
yang berlaku pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hingga 
akhirnya dengan pasukannya yang sedikit, Khalid memacu kudanya 
dengan cepat untuk memberi peringatan kepada kaum Ouraisy. 

Rasulullah SAW terus berjalan hingga sampai di Ats- 
Tsaniyyah yang menutupi mereka, dari pandangan Ouraisy, di sana 
mereka menambatkan hewan tunggangannya. Terdengar Rasulullah 
SAW berkata, “Berhenti, berhenti.” Unta milik Rasulullah SAW 
berhenti. Para sahabatnya berkata, “Engkau menghentikan Al 


Musnad Imam Ahmad — 


Oashwa'.” Rasulullah SAW bersabda, “Saya tidak bermaksud 
menahan Al Oashwa, dan yang demikian itu bukan diciptakan. Akan 
tetapi, ada yang menahannya sebagaimana ada yang menahan 
pasukan bergajah.” Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, “Demi 
nyawaku yang berada pada kekuasaan-Nya. Apa pun yang mereka 
pinta demi kemuliaan Allah SWT, akan aku berikan kepada mereka.” 
Lalu Rasulullah SAW mengahalau untanya dan melenggang 
dengannya. | 

Az-Zuhri berkata, “Rasulullah SAW meninggalkan tempatnya 
hingga sampai pada penghujung Hudaibiyah pada sebuah waduk yang 
sedikit airnya... Orang-orang kesulitan air untuk menghilangkan 
dahaga. Mereka mengadukan keadaan tersebut kepada Rasulullah 
SAW. Beliau menarik satu anak panah, dari sarungnya dan 
memerintahkan orang-orang agar menancapkannya pada perut 
waduk.” | , 

'Az-Zuhri berkata, “Demi Allah, air terus mengalir tiada henti 
memenuhi waduk sehingga mereka puas dan berlalu darinya.” Az- 
Zuhri berkata, “Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba 
Budail bin Wuraga' Al Khuza'i datang dengan membawa beberapa 
orang, dari kaumnya. Mereka adalah para penasihat Rasulullah SAW, 
dari penduduk Tihamah., dia berkata: “Saya sudah meninggalkan 
Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai. Mereka, orang-orang Ouraisy, 
berada pada kantung-kantung air di Hudaibiyah. Bersama mereka 
jumlah manusia yang sangat besar. Mereka siap memerangi engkau 
dan menahan engkau agar tidak masuk ke Baitullah. 

Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, “Kami tidak datang 
untuk memerangi seorang pun. Kami datang hendak melaksanakan 
Umrah. Orang-orang Ouraisy telah dibakar api peperangan. Mereka 
celaka karena itu. Jika mereka berkenan, saya akan memberi mereka 
waktu sebentar (maadadtu muddah), agar mereka membiarkan kami 
berlalu di antara orang-orang. Atau, mereka memberi syarat 
sebagaimana yang disepakati orang-orang. Jika tidak, maka 


— Musnad Imam Ahmad 


. 


berkumpul saja, walau pun mereka tidak menyukai. Jika mereka 
enggan, maka demi Allah, saya akan memerangi mereka demi urusan 
saya ini sehingga hubungan kekerabatan terputus (hattaa tanfarida 
saalifatii) atau Allah SWT menyelesaikan sendiri urusan-Nya.” 

Yahya berkata, dari Ibnu Al Mubarak,.”..hingga terputus 
(hattaa tanfarida).” Yahya berkata pula, “Jika mereka berkenan, kami 
akan memberi mereka waktu sebentar (maadadnaahum muddah).” 

Budail berkata, “Saya akan sampaikan kepada mereka apa 
yang telah kamu ucapkan.” Budail pun berlalu hingga bertemu dengan | 
kaum @Ouraisy, dan, dia berkata: “Saya baru saja datang, dari 
Muhammad, dan saya telah mendengar apa yang dikatakannya. Jika 
kalian berkenan akan saya sampaikan apa yang telah dikatakannya.” 
Orang terbodoh di antara mereka berkata, “Kami tidak butuh atas apa 
yang dia telah katakan.” Orang yang berakal di antara mereka berkata, 
“Coba kamu perdengarkan apa yang telah dikatakannya.” Budail 
berkata, “Saya telah mendengar dia berkata demikian dan demikian.” 
Budail menyampaikan apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW. 
Sejenak setelah itu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berkata, “Wahai 
kaumku, bukankah kalian lebih tua? Bukankah kalian bukan anak- 
anak?” Mereka berkata, “Tentu.” Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi 
berkata, “Apakah kalian akan memperolok-olok saya?” Mereka 
berkata, “Tentu tidak.” Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berkata, 
“Bukankah kalian mengetahui, saya telah meminta bantuan penduduk 
Ukkazh. Ketika mereka telah lemah karena saya, dan saya datang 
kepada kalian dengan membawa keluarga saya, siapa lagi yang akan 
menaati saya?” Mereka berkata, “Tentu.” Urwah bin Mas'ud Ats- 
Tsagafi berkata, “Muhammad telah menawarkan kepada kalian sebuah 
ide petunjuk. Terimalah idenya dan biarkan saya menemuinya.” 

Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berangkat menemui Rasulullah 
SAW dan berdialog dengannya. Rasulullah SAW menyampaikan 
kalimatnya sebagaimana yang telah disampaikannya kepada Budail. 
Saat itu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berkata, “Hai Muhammad, 


Musnad Imam Ahmad — 


tidakkah berarti kamu memutuskan hubungan dengan kaummu. 
— Adakah seorang Arab sebelum kamu yang memutuskan asalnya? 
Akan tetapi, jika ada ide lain, demi Allah saya mempunyai pandangan, 
dan saya melihat orang-orang akan meninggalkanmu.” Abu Bakar RA 
berkata, “Isaplah olehmu kelentik Latta! Kami akan meninggalkan 
Muhammad SAW?” Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berkata, “Siapa 
ini?” Orang-orang berkata, “Abu Bakar.” Urwah bin Mas'ud Ats- 
Tsagafi berkata, “Demi tuhan, jika dalam kondisi lain, saya sudah 
tantang kamu.” 

Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi kembali berdialog dengan 
Rasulullah SAW. Setiap kali Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi berkata 
kepada Nabi, tangannya bergerak hendak menjangkau janggut Nabi. 
Al Mughirah bin Syu'bah berada di sisi Rasulullah SAW dengan 
pedang terhunus dan topi baja di kepalanya. Setiap kali tangan Urwah 
hendak menyentuh janggut Rasulullah SAW, mata pedangnya 
bergerak memukul tangan Urwah, seraya berkata, “Tarik tanganmu, 
dari janggut Rasulullah SAW.” Urwah segera menarik tangannya dan 
berkata, “Siapa dia ini?” Orang-orang berkata, “Al Mughirah bin 
Syu'bah.” Urwah berkata, “Hai penipu, bukankah saya tidak hendak 
menyurangimu.” Pada masa Jahiliah Al Mughirah adalah sahabat 
sebuah kaum. Dia membunuh kaum tersebut dan membawa lari 
hartanya, lalu kembali dan memeluk Islam. Rasulullah SAW 
bersabda, “Ada pun keislamannya, maka ambillah. Ada pun hartanya, 
saya tidak ada urusan dengannya.” 

Selanjutnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi mencuri pandang 
Rasulullah SAW dengan matanya, dan, dia berkata: “Demi Allah, 
tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali air ludah tersebut telah 
jatuh di tangan seseorang, lalu mengusapkan air ludah tersebut ke 
wajah dan kulitnya. Jika Muhammad memerintahkan para sahabatnya, 
mereka bersegera melaksanakannya. Jika Muhammad berwudhu, 
mereka hampir saja saling berebut untuk mendapatkan sisa air 
wudhunya. Jika mereka berbicara kepadanya, mereka merendahkan 


— Musnad Imam Ahmad 


suaranya. Setiap mata memandang Rasulullah SAW dengan 
pandangan hormat dan kagum. Selanjutnya Urwah kembali kepada 
kaumnya dan berkata, “Demi tuhan wahai kaumku, saya telah banyak 
mengunjungi raja-raja. Saya sudah jumpai Kisra dan Oaisar serta raja 
Najjasyi. Demi tuhan, tidak pernah saya melihat sebuah masyarakat 
begitu mengagungkan rajanya ketimbang pengagungan para sahabat 
Muhammad kepadanya. Demi tuhan, setiap kali Muhammad meludah, 
tangan mereka sudah terlebih dahulu menampungnya, lalu 
menyapukannya di wajah dan kulit-kulitnya. Jika Muhammad 
memerintahkan para sahabatnya bersegera menunaikan perintahnya. 
Jika Muhammad berwudhu, hampir saja mereka bertempur untuk 
memperoleh sisa air wudhu tersebut. Jika mereka berbicara 
kepadanya, mereka merendahkan suaranya. Mereka tidak memandang 
kepadanya langsung karena hormat kepadanya. Dan, dia telah 
mengajukan kepada kalian sebuah tawaran baik, terimalah.” 

Seseorang, dari Bani Kinanah berkata, “Biarkan saya 
menjumpainya.” Ketika lelaki ini hampir saja sampai kepada 
Rasulullah SAW, beliau berkata, “Lelaki ini datang, dari masyarakat 
yang menyukai unta gemuk. Kirimkan kepadanya unta tersebut.” 
Orang-orang berkumpul menyambut mereka dengan unta yang telah 
dipersiapkan. Lelaki, dari Bani Kinanah itu berkata, “Maha suci Allah. 
Mereka tidak berhak menahan orang-orang ini, dari Baitullah.” 

Az-Zuhri berkata, “Ketika lelaki itu kembali kepada para 
pembesar Ouraiys, dia berkata: “Saya melihat unta sudah berkalung 
dan bertanda. Saya berpendapat hendaknya kalian jangan menghalangi 
mereka, dari Baitullah.” Mendengar itu seseorang, dari mereka yang 
bernama Mikraz bin Hafsh berkata, “Biarkan saya menemuinya.” 
Orang-orang berkata, “Temuilah dia.” Ketika dia hampir sampai, 
Rasulullah SAW bersabda, “Dia bernama Mikraz. Dia ini lelaki 
mesum.” Begitu sampai, Mikraz langsung mengadakan pembicaraan 
dengan Rasulullah: SAW. Tidak lama kemudian, Suhail bin Amr 
mendatanginya.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Ma'mar berkata, “Ayyub mengabarkan kepada saya, dari 
Ikrimah, bahwa ketika Suhail datang, Rasulullah SAW bersabda, 
“Urusan kalian akan menjadi mudah.” Az-Zuhri berkata di dalam 
riwayatnya, “Suhail bin Amr pun datang dan berkata, “Marilah kita 
menuliskan perjanjian antara kami dan kalian.” Keduanya memanggil 
seorang penulis. Setelahnya Rasulullah SAW berkata, “Tulislah: 
Bismillahirrahmaanirrahim”” Maka Suhail berkata, “Adapun Ar- 
Rahman, saya tidak tahu siapa dia.” Ibnu Al Mubarak berkata (di 
dalam riwayatnya —penerjemah), “Siapa dia? Tetapi, tulislah: Bismika 
Allahumma, sebagaimana yang biasa kamu tulis.” Kaum Muslim 
berkata, “Demi - Allah, kami hanya setuju kalimat 
Bismillahirrahmaanirrahiim.” Maka Nabi SAW bersabda, “Tulislah: 
Bismika Allahumma.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Ini 
adalah ketetapan, dari Muhammad Rasulullah.” Maka Suhail berkata, 
“Demi Allah, jika kami tahu engkau adalah Rasulullah, maka kami 
tidak akan menahanmu dan memusuhimu. Akan tetapi, tulislah: 
Muhammad bin Abdillah.” 

Az-Zuhri berkata, “Itu adalah ME Aa dari perkataan 
beliau: Apa pun yang mereka minta demi kehormatan Allah SWT akan 
saya berikan.” Maka, Rasulullah SAW bersabda, “Atas dasar, kalian 
membiarkan kami memasuki Baitullah, thawaf di sana.” Maka Suhail 
berkata, “Demi Allah, kami tidak memutuskan kalian memasukinya 
sekarang. Akan tetapi, tahun depan.” Suhail melanjutkan kalimatnya, 
“Jika seseorang, dari kami yang beragama sebagaimana agamamu 
datang kepadamu, hendaknya dikembalikan kepada kami.” Serentak 
kaum Muslim berkata, “Subhanallah. Bagaimana mungkin 
dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal dia telah 
Muslim.” 

Saat orang-orang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah 
Abu Jandal bin Suhail bin Amr berjalan dalam keadaan seperti kaki 
terbelenggu (yarsufu). Yahya berkata, dari Ibnu Al Mubarak: 
“Yarshufu fii guyuudihi (seperti kaki terbelenggu pada 


— Musnad Imam Ahmad 


belengguannya). Dia datang, dari daerah terendah, dari Kota Mekkah 
.dan masuk ke tengah-tengah kerumunan manusia. Suhail berkata, 
“Inilah wahai Muhammad, orang yang petama masuk dalam 
keputusan yang saya berikan kepadamu, hendaknya kamu 
mengembalikannya kepada saya.” Rasulullah SAW bersabda, “Kita 
belum menyelesaikan kesepakatan kita” Suhail berkata, “Jika 
demikian, kami tidak akan pernah berdamai atas apa pun denganmu.” 
Rasulullah SAW. Berkata, “Maafkan dia karena saya.” Suhail berkata, 
“Saya tidak akan memaafkannya karena kamu.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika demikian, lakukanlah.” Suhail berkata, “Saya bukan 
pelakunya.” Mikraz berkata, “Tentu saja, kami telah memaafkannya 
karena kamu.” : 

Maka Abu Jandal berkata, “Wahai kaum Muslimin, apakah 
saya akan dikembalikan kepada kaum Musyrik?. Bukankah saya 
datang dalam keadaan Islam. Apakah kalian tidak tahu apa yang telah 
saya alami. Saya disiksa sepedih-pedihnya karena memperjuangkan 
' agama Allah SWT.” 

Umar RA berkata berkaitan dengan Abu Jandal, “Saya 
mendatangi Rasulullah SAW, dan saya berkata, “Bukankah engkau 
Nabiyullah?” Rasulullah SAW bersabda, “Tentu saja.” Saya berkata, 
“Bukankah kita dalam kebenaran, dan musuh kita dalam kebatilan?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Tentu saja.” Saya berkata, “Jika 
demikian, mengapa kita menghinakan agama kita?” Rasulullah SAW : 
bersabda, “Saya Rasulullah. Saya tidak mengingkari-Nya dan Allah 
SWT adalah penolong saya.” Saya berkata, “Bukankah engkau pernah 
berkata kepada kami, bahwa kita akan datang ke Baitullah dan thawaf 
di sana?” Rasulullah SAW bersabda, “Benar.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Apakah saya mengatakan, kita akan mendatanginya tahun 
ini?” Saya berkata, “Tidak.” Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh 
kamu akan datang ke Baitullah dan thawaf di sana”. 

Umar RA berkata, “Maka saya mendatangi Abu Bakar, dan 
saya berkata, “Wahai Abu Bakar, bukankah dia benar Rasulullah?” 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Bakar RA berkata, “Benar.” Saya berkata, “Bukankah kita benar 
dan musih kita sesat?” Abu Bakar RA berkata, “Benar.” Saya berkata, 
“Mengapa kita menghinakan diri kita sendiri?” Abu Bakar RA 
berkata, “Wahai lelaki dengar, dia adalah benar Rasulullah SAW. Dia 
tidak sedang mengingkari Tuhannya, dan Allah SWT akan 
menolongnya.” | 
Yahya bin Sa'id berkata dengan menggunakan kalimat 
bigharzihi (sepenuhnya). Yahya berkata, “Kamu akan thawaf dengan 
sepenuhnya hingga wafat, dan demi Allah dia adalah benar 
Rasulullah.” Saya berkata, “Bukankah dia pernah mengatakan kepada 
kita, bahwa kita akan datang ke Baitullah dan thawaf di sana.” Abu 
Bakar RA berkata, “Benar.” Abu Bakar RA berkata, “Apakah dia 
mengatakan tahun ini?” Umar RA berkata, “Tidak.” Abu Bakar RA 
berkata, “Kamu pasti akan mendatanginya dan thawaf di sana.” Az- 
Zuhri RA berkata, “Umar RA berkata, “Karena pertanyaan-pertanyaan 
saya yang demikian itu, saya melakukan sejumlah amal kebajikan.” 
Az-Zuhri berkata, “Setelah kesepatan tertulis, Rasulullah SAW 
berkata kepada para sahabatnya, “Bangun dan sembelihlah hewan 
kalian lalu cukurlah rambut.” Az-Zuhri RA berkata, “Demi Allah, 
tidak seorang pun, dari sahabatnya yang berdiri, hingga Rasulullah 
mengatakannya sebanyak tiga kali. Setelah melihat tidak seorang pun, 
dari sahabatnya yang bangun, beliau pergi ke dalam kemahnya. 
Kepada Ummi Salamah RA beliau menyampaikan yang demikian 
itu.” Ummu Salamah RA berkata, “Wahai Rasulullah, keluarlah dan 
jangan berkata kepada siapa pun. Engkau sembelih saja hewanmu dan 
panggil tukang pangkasmu.” Rasulullah keluar, dari kemahnya dan 
tidak berkata-kata kepada siapa pun. Beliau pergi mengambil hewan 
sembelihannya dan menyembelihnya, lalu memanggil tukang 
pangkasnya. Ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan 
Rasulullah SAW, mereka bangun dan menyembelih hewan 
sembelihan mereka. Setelah itu mereka saling mencukur rambut 


— Musnad Imam Ahmad 


kawannya. Itu mereka lakukan dengan tergesa-gesa hingga hampir 
saja mereka saling melukai. 

Kemudian sejumlah wanita beriman tang menemui 

“Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang 
beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan 
yang beriman,” hingga ayat, "... kepada (suami-suami mereka) orang- 
orang kafir” (Os. Al Mumtahanah (60J:10). Az-Zuhri RA berkata, 
“Saat itu Umar RA mencerai dua orang istrinya yang dinikahinya pada 
masa kesyirikan. Akhirnya salah satu, dari keduanya dinikahi oleh 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan satu lainnya dinikahi oleh Shafwan 
bin Umayyah.” 

Setelah itu Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Tidak berapa 
lama kemudian, Abu Bashir —seseorang, dari suku Guraisy— dan 
telah memeluk Islam, datang menemui Rasulullah SAW.” 

Yahya bin Al Mubarak berkata, “Abu Bashir bin 'Usaid Ats- 

. Tsagafi datang berhijrah kepada Rasulullah dalam keadaan Islam. Dia 
menyewa Al Akhnasy bin Syarig, seorang lelaki kafir, dari Bani Amir 
bin Lu'ai dan budaknya. Kepada keduanya, Abu Bashir bin 'Usaid 
Ats-Tsagafi menitipkan surat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, 
meminta kepada beliau perlindungan.” Mengetahui itu, para pembesar 
Ouraisy mengirim dua orang utusan untuk mencari Abu Bashir. 
Mereka menulis surat: Engkau telah menerima kesepakatan, maka 
serahkan dia kepada kedua lelaki ini. 

Akhirnya keduanya berhasil membawa Abu Baskir. 
Sesampainya di Dzul Hulaifah, mereka berhenti untuk beristirahat dan 
memakan kurma yang ada. Saat demikian, Abu Bashir berkata kepada 
salah seorang, dari keduanya, “Demi Allah, saya melihat pedang kamu 
ini sangat bagus.” Temannya yang satu membenarkan, “Benar, 
sungguh tajam dan saya sudah pernah mencobanya dan mencobanya.” 
Abu Bashir berkata, “Coba berikan kepada saya. Saya hendak 
melihatnya.” Lelaki itu memberikannya. Abu Bashir segera | 
memenggalkannya kepada pemiliknya hingga wafat. Temannya 


Musnad Imam Ahmad — 


melarikan diri menuju Madinah dan pergi melompat masuk ke dalam 
Masjid. Rasulullah SAW bersabda, “Lelaki ini terlihat ketakutan.” 

Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, dia berkata: 
“Kawan saya dibunuh, dan saya akan dibunuh.” Abu Bashir datang 
dan berkata, “Ya Nabiyullah, engkau telah menunaikan 
tanggungjawabmu. Engkau telah kembalikan saya kepada mereka, dan 
kini Allah SWT telah menyelamatkan saya, dari mereka.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Celaka dia. Dia menyalakan api peperangan. Kalau 
saja ada orang...” Mendengar kalimat Rasulullah SAW tersebut, Abu 
Bashir paham, beliau hendak mengembalikannya kepada mereka. Abu 
Bashir pun pergi hingga akhirnya sampai di Saiful Bahri. 

Az-Zuhri berkata, “Abu Jandal bin suhail pun melarikan diri 
dan bergabung dengan Abu Bashir. Sejak itu, setiap lelaki Mekkah 
yang memeluk Islam, mereka menggabungkan dirinya dengan Abu 
Bashir. Hingga akhirnya terkumpullah satu jemaah.” Az-Zuhri 
berkata, “Demi Allah, selalu terdengar setiap kali kafilah dagang 
Ouraisy pergi ke Syam, selalu diteror oleh kelompok Abu Bashir. 
Mereka dibunuh dan hartanya diambil. Allah SWT berfirman, “Dan 
Dia-lah yang menahan tangan mereka, dari (membinasakan) kamu 
dan (menahan) tangan kamu, dari (membinasakan) mereka...” (Os. Al 
Fath (48): 24) hingga ayat, "..yaitu) kesombongan jahiliyah.” (Os. Al 
Fath (48): 26). Sikap merendahkan mereka adalah tidak mengakui 
Kerasulan Muhammad SAW, dan menolak menerima tulisan 
Bismillaahirrahmaanirrahim, serta menghalangi jalan kaum Muslim 
menuju Baitullah.” 


N an. 8 BD .0 2, 
30 wu 3 0 -. DO 1D 


APA KE EA 1JB OUT akaa 3 Si GA AAYA 


. 
5.8... 


ee -. H - Z- 0 o- 2» 4 - a00 ih 231 
ARA og Jai GP BIP IP SA GP UjaKA Wa Ska 


34 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Hadits sama 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 18812. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pb anna -, or A ai y ? 0... Tni Ta 0 Yo. 


Saha Kabag Cena SA Tp Fat Tan 3 KS 
aa 39 GA saat AJE) IE SA ai AA ye SAN 
Ji Je ae AS Ae HUB Un 
A3 SA Op mai JAE dj AG su oa SAI 
LA JAM el IE Io IIS JB SA 


3 


0 Pa au BPA Neji KA Tana TN - y F ae 6 
ve Card oke Jemamall B 38 p de Le Jay Ie 


& 4 “eng an s3 o- - o Dn no 2 TN Pa ng 
SS ehh Uda 1 JB BI KS Cab po S3 d3 Nih 


Nag: s1 NX “ , 4 020 “lc - 22 0. "uang 
(eagle AI ko Al Iya) Ii AH SU AB JUS 
Pd 


- 1, Pan “Ia pet PN Pa Ting 0. ae - 03 - 3 aa 
DS UG IA 3 JS ja) At MA SY Gel NU 
rn . 0. o 29 10 - ? & 3 To £ - 2 c . -. o ? 2 
ks 2g ri Beelp d La Lyakl ai Ag, Je ol 
al Gk PN PN AA 2, Y ? an aan TG Ai 
ge Ml dl, Cekag AP Iko Ml Sya) WI Jai ci 


SA ai IE EK NK 

18831. Yahya bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada 
kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, 
dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam, dia 
berkata, “Rasulullah keluar bersama dengan 1000 sahabatnya pada 
masa terjadinya Perjanjian Hudaibiyah...” hadits seterusnya. Sampai 
di sini disambungkan dengan hadits riwayat Az-Zuhri, dari Al Gasim 
bin Muhammad, dia berkata: “Abu Bashir berkata kepada Al Amiri 
yang sedang memegang pedangnya, “Saya melihat, pedang kamu ini 


Musnad Imam Ahmad — 


wahai saudara, dari Bani Amir, adalah pedang yang sangat bagus.” 
Lelaki tersebut berkata, “Benar demikian.” Abu Bashir berkata, 
“Berikan kepada saya. Saya ingin melihatnya.” 

Az-Zuhri berkata, “Lelaki itu memberinya dan Abu Bashir 
mengambilnya, lalu menyabetkannya kepada lelaki tersebut hingga 
mati. Melihat itu budaknya lari menuju Rasulullah SAW. Dia masuk 
Masjid dan Rasulullah 'SAW sedang berada di dalamnya. Kerikil- 
kerikil yang diinjaknya berbunyi karena kuatnya larinya. Rasulullah 
SAW berkata saat melihatnya, “Lelaki ini ketakutan.” Selanjutnya Az- 
Zuhri menceritakan sebagaimana riwayat Abdurrazzag. ' 

Manakala para pembesar Ouraisy mengetahui yang demikian 
itu, beberapa orang, dari mereka berangkat menuju Rasulullah SAW. 
Mereka berkata, “Kami tidak membutuhkan penjelasanmu. Orang- 
orang kami dibunuh dan harta kami dirampok. Kami meminta 
kepadamu agar memasukkan orang-orang yang memeluk Islam, dari 
kami berada dalam lindunganmu. Kamu hendaknya melarang mereka 
mengganggu dan menyerang kami.” Rasulullah SAW melakukan yang 
demikian itu. Maka turunlah ayat, “Dan Dia-lah yang menahan 
tangan mereka, dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan 
kamu, dari (membinasakan) mereka...” (Os. Al Fath (48): 24) hingga 
ayat, ".. (yaitu) kesombongan jahiliyah.” (Os. Al Fath (48): 26)” 


Sa ab GA KA Me 3 AA ab -NAAYY 


3 e- 


BP pen Ng adan ae 
Ta FT Ta daa KI 3 Ga 2 t 2 Has 


. 5 7... 5 F 2 . # 0 £ . te ". Td 20 . “ 2 
Ka aaand PA « Ya ae VI ae ep Lb 1d 
SA 0 Ny kg 9 te gb 

895 Sanadnya shahih. Hadits ini menjadi penyempurna hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Tah NG 28 ag APA IA SI AS 
HA 3 Ha 3 SG Pki GG al 


BE Ip GI Ag gang sa YA LI 
Be 3 WA3 
18832. Muhammad bin Abbad Al Makki menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id maula (hamba sahaya yang dimerdekakan) Bani 
Hasyim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dari Ummi Bakar dan Ja'far, dari Ubaidillah bin Abu 
Rafi", dari Al Miswar, dia berkata, “Hasan bin Hasan mengutus 
seseorang kepada Al Miswar untuk melamar anak perempuannya 
untuknya.” Al Miswar berkata kepada utusan tersebut, “Katakan 
kepadanya agar menemui saya setelah Isya'.” Hasan bin Hasan 
datang. Setelah memuji Allah SWT, dia berkata, “Tidak ada nasab, 
sabab, dan kekerabatan yang lebih saya sukai daripada nasab dan 
kekerabatan kalian. Akan tetapi, saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Fathimah adalah bagian dari darah dagingku. 
Menggembirakan saya apa yang menggembirakannya dan 
menyusahkan saya apa yang menyusahkannya. Pada hari kiamat 
semua nasab, sebab, dan kekerabatan akan terputus, kecuali nasab, 
sebab, dan kekerabatanku.” Dan, sekarang padamu cucunya, jika saya 
nikahkan kamu dengan putriku, hal itu akan menyusahkannya.” Hasan 
bin Hasan berlalu dengan meminta maaf. 


Hadits Shuhaib bin Sinan, dari An-Namr bin bin Oasith RA?” 


896 Sanadnya shahih. Hadits serupa telah disebutkan pada no. 18809. 

87 Dia adalah Shuhaib bin Sinan bin Khalid bin Amr. Nasabnya berakhir kepada 
An-Namr bin Gasith. Dia lebih dikenal dengan sebutan Shuhaib Ar-Rumi. Masuk 
Islam terdahulu dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mula masuk 
Islam di Mekkah. Diceritakan bahwa tentara Romawi menyerangnya di tanah milik 
keluarganya pada tepi sungai furat. Mereka menawannya —saat itu dia masih kecil, 


Musnad Imam Ahmad — 


BI 30 3 5 


aa ( Naa Ju -JU Harea 0 Aa C5 —YAAYY 
lo Hj pi aa, BP 
TA NN Me Maba 
anang ig sin Jo Jap Dp Je ah ala 
ah 2) JET) SY -JE3 SAE Ul Nanas 


18833. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Laits -—yaitu Ibnu Sa'ad berkata: Bukair--- yaitu Abdullah 
bin Al Asyaj menceritakan kepada saya, dari Nabil milik mantel 
dengan bagian depan terbuka, dari Abdullah bin Umar, dari Shuhaib 
sahabat Rasulullah SAW, dia berkata: Saya berjalan melintasi 
Rasulullah SAW. Saya memberinya salam sementara beliau sedang 
' mendirikan shalat. Beliau menjawab salam saya dengan Isyarat.” Laits 


berkata, “Saya hanya tahu Shuhaib berkata, “Memberi Isyarat dengan 


jari-jarinya. Babi 


4 o- ca 9 2 3 0 


ar & AI AO Era Ju SAN Ana » LI 


lalu menjualnya kepada seseorang dari suku Kalb. Selanjutnya Kalb menjualnya ke 
Mekkah. Dia dibeli oleh Abdullah bin Jad'an. Abdullah memerdekakannya dan 
hidup bersamanya hingga wafat. Akan tetapi, ada pula yang mengisahkan: Dia lari 
kepada bangsa Roma manakala dia dewasa dan hidup bersama mereka. Selanjutnya 
dia masuk ke Mekkah dan berteman dengan Abdullah bin Jad'an. Dia wafat di 
Madinah pada tahun 38 saat dia berusia 70 tahun. 

88 Sanadnya shahih. 

Nabil pemilik mantel adalah perawi tsigah. Riwayatnya terdapat di As-Sunan. 
An-Nasa'i dan Ibnu Hibban menilainya tsigah. Abdullah bin Amr adalah seorang 
Sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. HR. Abu Daud (243/1, no. 925) dalam 
pembahasan tentang shalat, bab: Salam di Dalam Shalat, At-Tirmidzi (203/2, no. 
367) dan menilainya shahih, An-Nasa'i (5/3, no. 1186): Ibnu Majah (325/1, no. 
1017): Ad-Darimi (364/1, no. 1361), Malik (70/1, no. 81). 


— Musnad Imam Ahmad 


matah Ta SA Ea uu 
1g YA eh an BnLa SAN dana 35 Ul 1g ala 
95 aa ls An JL GR JA ch GA 

23 AK KUN RU B3 J3 DI 35 1g 


Bu Tag alah AAN INN NA JBL JL Ja, LL 
18834. Husyaim menceritakan kepada kami, Abdul Humaid 

bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bin Muhammad 
Al Anshari, dia berkata: Seseorang dari An-Namr bin Oasith 
menceritakan kepada saya, saya mendengar Shuhaib bin Sinan 
menceritakan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja 
yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada seorang wanita, 
dan Allah SWT mengetahui dia tidak akan menunaikannya, maka dia 
telah berbuat curang dengan nama Allah dan menghalalkan 
kemaluannya dengan cara yang batil. Maka, kelak pada hari kiamat 
dia akan mendatangi Allah SWT dengan status pezina. Siapa saja 
yang berniat berhutang dan Allah SWT mengetahui dia tidak 
bermaksud membayar hutangnya, maka dia telah berbuat curang 
dengan nama Allah dan telah mengambil harta orang dengan cara 
yang tidak benar. Pada hari kiamat kelak dia akan menemui Allah 


SWT dengan status sebagai pencuri. Testi 


Ka cab Na Kalem y 5 Les ga AS ea —NAAY o 


A 25 y, : Ao “AG Sis o- o- Tor £ o 9 o- 
Aa Oya) os :JB ng LP Na Mn ai LN 


89 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang ensamin 
riwayat dari Shuhaib. HR. Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (40/8, no. 7301). Dinilai 
lemah oleh Al Haitsami (284/4) karena tidak dikenalnya perawi dimaksud. 


Musnad Imam Ahmad — 


6 Ga JAE IKA Ana gb Aa We la Te 
Baal SE D5 ipa HE Y na lo Je 


| 


- 0-0 Loe # on. - LX 0 2 26 
SIN II er oi: 1 PA Lb ap Sp NA er 


£ sa E 0.3. 0 -, 0 0,0 B3. 9 Te. Dera IA Ni 
sah Aa A Rr) Bu YG 2 2 Fe Uut: aa Je ea 


£ og - 


Iu alta Ips tab Ig SA PRT UAN 


18835. Waki' menceritakan kepada kami, dari Hammad bin 
Salamah, dari. Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, 
dia berkata: “Rasulullah SAW menggerak-gerakkan bibirnya pada 
hari peperangan Hunain yang tidak pernah beliau lakukan sebelum 
itu.” Shuhaib berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ada seorang Nabi 
sebelum kamu yang dibuat takjub oleh (banyaknya jumlah) 
ummatnya. ”, dia berkata: “Sebagian, dari mereka tidak bisa tinggal” 
Maka, Allah SWT mewahyukan kepadanya agar memberi tiga pilihan 
kepada ummatnya. Apakah mereka akan diperangi musuh yang akan 
membunuh mereka, atau diserang kelaparan, atau ditimpa kematian.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Mereka berkata, “Perang dan sada sei 
maka kami tidak kuat menanggungnya. Akan tetapi, kematian saja.” 
Shuhaib RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “73. ribu orang di 
antara mereka wafat.” Shuhaib RA berkata, “Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Saya sekarang berkata, “Allaahumma bika 'Uuhaawilu, wa 
bika 'ashuulu, wa bika 'ugaatilu (Ya Allah, dengan-Mu saya 


NN» 


la 
£ asap 
- 


— Musnad Imam Ahmad 


menyempurnakan, dengan-Mu saya menyerang, dan dengan-Mu saya 


berperang). sd 


Gek 2 ORI 3 NG ES) Ci BIS MAYA 

dh di NN ANGIN Ia Na 
US yaa - ol “ya pal Ay mp Gea 
3 M3 os 3 Na SA o| aa V: KA 


AN EA AON un) os Nge 


“ 


18836. Bahz dan Hajjaj menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari 
Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya takjub dengan urusan seorang 
Mukmin. Semua urusan seorang Mukmin adalah baik. Jika ditimpa 
kesenangan, lalu dia bersyukur maka itu baik. Jika ditimpa musibah, 
lalu dia bersabar. Maka yang demikian itu adalah kebaikan. 2201 


30 3 B5 - 


0 Kaka 13 ES CA Mona Gp Ip SAS -NAAYY 


Oo 0. 


da du IE Re PA EN AE PA sa 
dd at G App adi Kadi at JS SI Ag le Ah Ito A1 


200 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. HR. At- 
Tirmidzi (437/5, no. 3340), dan dia berkata, “Hadits hasan gharib”, Abdurrazzag 
(420/5, no. 9751): Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (48/8, no. 7319). 

301 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. HR. Al Muslim (2295/4, no. 2999) dalam 
pembahasan tentang Zuhud, bab: Urusan Mukmin Semuanya Baik, Ad-Darimi 
(409/2, no. 2777, Ath-Thayalisi 28/1, no. 44 (Minhah), Ath-Thabrani di dalam Al 
Kabir (47/8, no. 7315), 


Musnad Imam Ahmad Tn 


ta aa GA ea Singles Anya | Asia S Ae Masya 


oi cod 3 


(Abadi ALS b KN Un, ISP 3 Ka yr 3 
An Ja Sep Ba pe LA ALA Aa SL 


o| 


ANA ab iba 


18837. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad 


bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari 


Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka 
diseru: Wahai penduduk surga, sesungguhnya ada janji Allah kepada 
kalian yang belum kalian lihat. Mereka menjawab, “Apa itu? 
Bukankah wajah-wajah kita sudah putih dan kita terselamatkan, dari 
api neraka lalu masuk ke dalam surga?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Hijab dibuka, dan mereka melihat kepada-Nya. Demi Allah, tidak 
ada yang diberikan Allah SWT kepada mereka yang lebih mereka 


sukai daripada itu.” Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, “Bagi 


orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 
tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak 
(pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di 
dalamnya.” (Os. Yuunus (10): 26). 2 


Ao. 


IE BIS AG HI PI Ie (53 —NAAYA 

Dp aa sap ap dah 
jug Ya dd di yat jas iB) J6 nh ale Ai BP 
Wap Jas edi AJ Sasa AN ae! Talu A39 


902 Sanadnya shahih. HR. Imam Muslim (163/1). Hadits semakna telah 
disebutkan pada no. 11774. 


— Musnad Imam Ahmad 


KSB UI 2 1 - Bas au Tg ah 
5 Ta Anu o BG 
OB va PE 


” 18838. Abdurrahman bin Mahdi Jieiosinakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, “Jika penduduk surga masuk ke surga dan penduduk . 
neraka masuk ke neraka, mereka diseru: Wahai penduduk surga, 
sesungguhnya masih ada janji Allah kepada kalian. Mereka berkata, 
'Bukankah amal kebajikan kami telah diberatkan, dan buku catatan 
kami telah diberikan, lalu dimasukkan ke dalam surga, serta 
diselamatkan, dari neraka?" Maka, hijab dibuka.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Allah SWT menampakkan diri-Nya kepada penduduk 
surga.” Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT tidak memberikan 


sesuatu yang lebih merera sukai daripada melihat-Nya. ina 


Tara IG 


Kai HR FE batre “JG HS sa Ea Wa HN AAYA 


Ho PI SB EN IR 3 Cal -JG PA) 


Va as Jo Weh an Jai las Se ah 


PD 


Has au Nara LI BAL Y) da 
(5 yr Pi MAN Ip BU Sh JB Ki “FB Jb ta 
kab KIS NI Aa Sa sja IK HIU San La 


- 


- 9 - 0 0 0 or Aa —.0 Er Tau Near Bo a. 
SAI Lg Wagid el tab Al 6 1 OLada LB cok 


203 Sanadnya shahih. Sebagaimana Hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 I: 
Upa BI) C NN ka Na Aan 
:JU 39K 2 pa sj Oyea AS JB Ke Il Aa -JU 
Me Sita S8 page Ia RU LI telaah 


£og - - 


Ne Mana an MIE Sah pala bis 
Y, ds Y, dy D3 asi ah Tang u AD Ui SI a 
SY) 23 


18839. Affan menceritakan kepada kami, Sari bila 
catatannya, dia berkata: Sulaiman yaitu Ibnu Al. Mughirah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: . 
“Jika Rasulullah SAW mendirikan shalat, dia berbisik sesuatu yang 
kami tidak pahami dan beliau tidak mengatakannya kepada kami.” 
Shuhaib. berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kalian hendak 
mengetahui sesuatu dari saya?” Seseorang berkata, “Ya.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Saya teringat seorang Nabi, dihadapkan kepadanya | 
tentaranya dari ummatnya, dia berkata: "Siapa yang akan mencukupi . 
orang-orang ini," —atau, 'siapa yang akan memberi kecukupan'— atau 
kalimat serupa dengan itu (Sulaiman ragu). Rasulullah SAW bersabda, 
“Maka Allah SWT mewahyukan kepadanya untuk memilih tiga 
perkara: Diserang musuh, diserang kelaparan, atau ditimpa 
kematian.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Nabi tersebut bermusyawarah ' 
kepada kaumnya. Mereka berkata, 'Engkau Nabi Allah, kami 
mengikuti kata-katamu. Memohonlah kepada-Nya.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Nabi tersebut bangun mendirikan shalat” Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika mereka ditimpa masalah, mereka mendirikan 
shalat” Rasulullah SAW bersabda, “Nabi tersebut menyelesaikan 


— Musnad Imam Ahmad 


shalatnya." Rasulullah SAW bersabda, “Ada pun musuh yang 
menyerang, tidak, bukan juga kelaparan.” Rasulullah SAW bersabda, 


“Mereka ditimpa kematian selama tiga hari, 70 ribu di antara mereka 
wafat. Ada pun bisik-bisik yang kalian lihat dari saya adalah saya 
mengucapkan: Allaahumma yaa Rabbi, bika 'ugaatilu. Wa bika 
'ushaawilu. Wa laa haula wa laa guwwata illaa billah (Ya Allah ya 
Tuhanku, dengan-Mu saya berperang. Denganmu saya menyerang. 
Dan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu.””"' 


 - 


ig en oa Ole VI SYANE: 
PAS sah JS 3 SEL Kia Ga DE Kia span sa 
SAN Bb 3 
18840. Affan menceritakan kepada kami, di berkata:" 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dengan hadits ini. 


Semua kata-katanya sama dan dengan sanad yang sama pula. Hanya 


saja, tidak disebutkan di dalamnya: dika mereka ditimpa masalah 


mereka mendirikan shalat.” 


tu ara Aa ai MS ya LE ata — YAAEN 


en nan J3 HP Po 
WI WS 3 G3 TAS FI o| saja AI ng 


Pes Men E a Tama “Bia EA z 
Oo elo KU Ol AS OS A2 SP ol | gl 


“08 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada: no. 18835. 
“05 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


18841. Affan menceritakan kepada kami, dari buku 
catatannya, Sulaiman menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya takjub dengan perkara orang -: 
Mukmin. Sungguh semua urusan orang Mukmin adalah baik. Hal itu 
hanya berlaku untuk orang Mukmin, Jika dia diberi kesenangan, lalu 
dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan. Jika ditimpa kesusahan, 
lalu dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan.” 


ag 


WA Tae — ea Pe bean Terra HILe Tara —NAA£$Y 


KPA Jan dea LN Aa Ya lab 
D sga Pa Sad 3 Aa ga da 
Us OI Ea j3 . 5 3G UV) CI Ja Yaa Aa If 1 : 


2. p' 


la CS 5 0 Ld Kala Bp ca Mi as 


Lo ct 0 “1£ » 05. - o 

Ag UEA "asa oi ta S Ab 3 Ap Kes 3 Ja ca 
y5 (salad Gl : TA (eny gla3 aa tata Jaa (ot 2 saat 
He Fb SA la Be S8 £ Ad CF, ee Ob 


3 2 A da J6 ni Apa hu SN S aa Oon — 
Nana ea 3. ES he sena ut Ne 
| On Jae We 


Lani Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18836. 


(650) — Musnad Imam Ahmad 


18842. Affan menceritakan kepada kami, Hammad yaitu Ibnu 
Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, bahwa pada 
hari-hari peperangan Hunain Rasulullah SAW pernah menggerak- 
gerakkan bibirnya setelah selesai, dari shalat shubuh yang sebelumnya 
tidak pernah kami lihat. Kami bertanya, “Ya Rasulullah, kami melihat 
engkau melakukan sesuatu yang belum kami lihat sebelumnya. Apa 
yang menyebabkan engkau  menggerak-gerakkan bibirmu?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Nabi pada zaman sebelum 
kalian ditakjubkan dengan jumlah ummatnya. Maka, dia berkata: 
'Sebagian dari mereka tidak bisa tinggal" Maka Allah SWT 
mewahyukan kepadanya - agar memberi tiga pilihan kepada 
ummatnya: Diserang musuh sehingga mereka mati, diserang lapar, 
atau ditimpa kematian. Nabi itu “bermusyawrah kepada kaumnya. 
Mereka berkata, 'Kalau musuh, kami tidak memiliki kekuatan 
menghadapinya. Jika kelaparan, kami tidak bisa sabar menahannya. 
Akan tetapi, pilihlah kematian.' Maka kematian dikirim kepada 
mereka selama tiga hari. Matilah 70 ribu orang di antara mereka.” 
Rasulullah SAW bersabda, "Saya sekarang mengucapkan —setelah 
melihat banyaknya jumlah mereka—: Allaahumma bika 'uhaawilu, 
wa bika “ushaawilu, wa bika “ugaatilu (Ya Allah, dengan-Mu saya 
menyempurnakan, dengan-Mu saya menyerang, dan dengan-Mu saya 


berperang).”” 


rg 
4 
1D 


Na PI Oke OI SN KAET 


IS 1S iab UB 


Dn ea ore 4 as s ag - sd o- o- Tor 4 o .0 
Hal ale DI KM Ia PI RA 


sa Dai an SPA Pin an 2... PP ua na .4 1 k 
KE EN Ja JS IL 1JG 13 Kp ai) 12 oh 


- 
aed 


ji Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18839. 


Musnad Imam Ahmad — 


i 2 Stan TP Saka aa - PN ANU” 0 
Any sya AI Iis SV Ol aim Jt U toa SSL GUN UI Jah 


o 2 
£ 


Pa AN NN Nan 2 Pan ME TE BPR aE Kak ANN NN BP os" 
(eh ng Pan aja J2 Cp Lag 'OJ yaa (013 jau U 
LN Te UN PENA SMA aa PAK us Gi 5 0 xx Tan 2D 0. 
Ug jasa MPI el KEKS 1JE JUN ya Upray Al Ul 3 
Yi BA 2 eh AH ts ate CA JG OI 


Li 

18843. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
mengabarkan kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, bahwa Rasulullah SAW 
membacakan ayat ini, “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada 
pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka 
tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah 
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.” (Os. Yunus (10|: 26). 
Rasulullah SAW bersabda, Jika penduduk surga masuk ke dalam 
surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ada suara 
berseru: Wahai penduduk surga, ada janji Allah kepada kalian yang 
belum ditunaikan dan akan kalian lihat. Mereka berkata, "Apa itu? 
Bukankah Allah, telah memberatkan timbangan amal baik kami, 
memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan 
menyelamatkan kami, dari api neraka?' Rasulullah SAW bersabda, 
“Hijab diangkat. Mereka melihat kepada-Nya. Demi Allah, tidak ada 
pemberian Allah yang paling mereka sukai daripada melihat-Nya”” 8 


o o- 0 ET o 8- Pa so 15 - 
A3 233 UYA aa Ip Sa SAS Gi Sab AA 
AON r 0 --3J 


& . - Lo. A - - o- 3 aa Nai - 3g PN 
ta A Sena Nia Nan Ke SE sn Na NP 2 - 
Ie Lai DIP LA Ka Uh JB oU WN d La Jaz: 


“ 


208 Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18837. 


— Musnad Imam Ahmad 


yA LH ba “JG 


mnaba 
2... o£ 


an SIB JL BY DM, HI J3 
Ad Lg Wan JS nh ea SM 3 Oh 


SAN , Na Ta A5 dan gd Ai S3 AE ut, 
3 sn Ja JS ET 3 La Real) akad ALL 
18844. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah: menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan 
kepada kami, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata kepada Shuhaib 
RA, “Jika bukan karena tiga perkara yang ada padamu, maka tidak 
ada masalah padamu.” Shuhaib berkata, “Apa itu? Dan, demi Allah, 
kami tidak pernah melihat kamu sebelumnya mencela orang.” Umar 
bin Khaththab berkata, “Kami heran mengapa kamu menyebut dirimu 
dengan Abu Yahya. Padahal kamu tidak mempunyai anak. Kamu 
menghubungkan dirimu kepada An-Namr bin Oasith. Padahal kamu 
seorang yang berlidah berat. Ketiga, kamu tidak menahan harta 
kamu.” Shuhaib berkata, “Ada pun mengapa saya menyebut diri saya 
dengan Abu Yahya, sebab, Rasulullah SAW yang menamakan 
demikian. Saya tidak akan melepaskannya hingga bertemu dengan 
beliau. Ada pun mengapa saya menghubungkan diri saya dengan An- 
Namr bin Oasith. Sebab, saya bagian, dari mereka. Akan tetapi, saya 
disusui di 'Ailah. Penyebutan tersebut disebabkan itu. Ada pun 
mengenai harta, adakah engkau melihatnya, saya menginfakkannya 
bukan pada jalan yang benar?”?09 


“09 Sanadnya shahih. 

Hadits riwayat Ibnu Majah (1231/2, no. 3738) dalam pembahasan tentang Adab, 
bab: Seseorang Memiliki Kunyah Sebelum Memiliki Anak, Ath-Thabrani di dalam 
Al Kabiir (37/8, no. 7297). 


Musnad Imam Ahmad — 


— Musnad Imam Ahmad 


aan 3 


MUSNAD ULAMA-ULAMA KUFAH”" 


Hadits Najiyah Al Khuza'i RA”" 


Sp ad D3 hp Hi Haa Es (a53) GAS -NAAto 
Pura Si 5 & da5 UN lo 0S JG PA 2 
SA Jb psi Da Us La 0 GS s3 1JG An 


“Ss Tab Tang PEN Aa Ot cda3 2 Ta GAY 
18845. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Najiyah Al Khuza'i. 
Urwah berkata: Dia adalah pengurus unta-unta Rasulullah SAW. 
Najiyah berkata: Saya berkata, “Apa yang harus saya lakukan 
terhadap unta yang terluka parah?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Sembelih ia, lalu tapal kakinya dicelupkan pada darahnya, dan 


910 fni bukanlah permulaan dari Musnad Ulama-ulama Kufah. Akan tetapi, 
penutup darinya. Musnad ulama Kufah telah dimulai dari Hadits 18007. Judul ini 
terdapat di dalam semua kitab sumber. 

S1 Dia adalah Najiyah bin Ka'ab bin Jundub Al Khuza'i Al 'Aslami, pengurus 
unta-unta Rasulullah SAW, yakni pengembala unta sedekah. Namanya adalah 
Dzakwan. Rasulullah SAW memanggilnya Najiyah. Sebab, dia najaa (selamat) dari 
Ouraisy saat menerima “iddah dari Khuza'ah. 


Musnad Imam Ahmad — 


pukullah sisi lehernya. Lalu singkirkanlah dari manusia, kemudian 
makanlah.” 


TAN, 30 4 


cal Na 09 Ha are AA 3) Iin —YAA 41 
da la Job Iya) ok lp OS CAP eU 6 
» . - . . -» - 0 , € 3. Pd 23 an 
GOA al BY De He3 Uu al LS Al Jaa) GA JB 
E? ai 0 2g Pa SU - 2 se 0g Pd 0. 5 « ag 
Tel Aur 


18846. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Najiyah Al 
Khuza'i dan dia adalah pengurus unta-unta Rasulullah SAW, dia 
berkata: Saya berkata: "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan | 
terhadap unta yang terluka parah?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Sembelihlah dia, lalu celupkan tapal kakinya pada darahnya, lalu 
singkirkan dari manusia, kemudian makanlah.” 


Hadits Al Farasi RA” 


. 4 9 Ta IG 


AL xl JE— Chnm Up K3 A3 Naa —NAALV 
CE IG bau al bhanin 43 NS, 


ag 


er 55 Maa as ag « ibu 
AN PI 37 b, 9 


?12 Sanadnya shahih. Telah disebitkan sebelumnya pada no. 17599 dan 17898. 

?'8 Sanadnya shahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya. 

”14 Para penulis biografinya hanya menyebutkan bahwa dia seorang Sahabat, 
tidak lebih. Lalu, mereka mencantumkan haditsnya ini..Al Mizzi menukilkan bahwa 
dia dan ayahnya adalah Sahabat. | 


— Musnad Imam Ahmad 


F9 o 0 3 0 -— apapa 0 Leo. MPa 0 Yo. 0-0. La 
an ea ea “Aan aa 
Pa PS de dya) Je Dara of CA Ao 
See MY SU LS Uh N 1 Fa D Ko Ju eye.I 
18847. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami Abu 
Abdurrahman berkata: Bersama tulisan riwayat ini disertakan surat 
kepada Outaibah bin Sa'id: Kepadamu saya tuliskan riwayat saya ini 
yang saya tulis dengan tanda tangan saya sendiri dan saya stempel 
dengan stempel saya. Isi stempelnya: Allahu Waliyyi (Allah sebagai 
pelindungku) Sa'id rahimahullah. Stempel tersebut adalah stempel! 
ayah saya. Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Rabi'ah, dari Bakr bin Suwadah, dari Muslim bin Makhsyi, dari Ibnu 
Al Faras, bahwa Al Faras berkata kepada Rasulullah SAW, "Bolehkah 


saya meminta?” Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu harus 
meminta, maka mintalah kepada orang-orang shalih. 22 


Hadits Musa Al Ghafigi”' 


o 3 o- - 3 0 13 


h 


?1S Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas, kecuali, 
Muslim bin Makhsyi. Hanya Ibnu Hibban yang menilainya tsigah, dan para imam 
hadits lainnya tidak menyebutkannya. Ada pun Ibnu Al Farasi dan Al Farasi, 
keduanya adalah Sahabat Rasulullah SAW. HR. Abu Daud (122/2, no. 1646) dalam 
pembahasan tentang Zakat, bab: Memohonkan “Iffah, An-Nasa'i (95/5, no. 2587) 
dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Meminta Kepada Orang-orang Shalih. 

“16 Dia adalah Abu Musa Al Ghafigi Malik bin Ubadah. Ada yang menyatakan, 
Malik bin Abdillah. Para Ulama berselisih paham tentang apakah dia Sahabat atau 
bukan. 


Musnad Imam Ahmad — 


Z 
£ 


AP Gp TA at AU sap Mo ega OA gi 


Ing AP Ae Iya) GP Ea IA AI 
Gg ol «la A| Ist Ika Karl Ol: 2 kolya Pi J3 senat 


c 0g 


AK JB Of E) Age Cip 2 pap la la Ai 
edibad C A2 JELAS Pe Gya " 3 Oya ni 


Tai Eh 5 bai 0) saya 
18848. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami —- 
Hadits ini dituliskan dan disampaikan kepada Outaib 
Sa'ad menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits, dari Yahya bin 
Maimun” Al Hadhrami, bahwa Abu Musa Al Ghafigi mendengar 
Ugbah bin Amir Al Juhani bercerita tentang Rasulullah SAW di atas 
mimbar tentang sejumlah cerita. Abu Musa berkata, “Temanmu ini 
seorang penghapal (haafizh) atau perusak (haalik). Sebab, pada akhir 
hayatnya, Rasulullah SAW berwasiat kepada kami, 'Hendaknya kalian 
berpegang teguh pada Al Our 'an. Kalian akan mendapati sebuah 
kaum yang menyukai hadits dari saya. Siapa yang berbicara dari saya 
dan saya tidak pernah mengatakannya, bermakna dia menyiapkan 
sendiri tempatnya di neraka. Akan tetapi, siapa saja yang menghapal 
Hadits dariku hendaklah dia menyampaikannya. udi 


Hadits Abu Al Usyara' Ad-Darimi RA”? 


917 Pada Cetakan tertulis Yahya bin Mu'in. Agaknya itu kesalahan para penulis 
naskah. 

?!8 Sanadnya shahih. Yahya bin Maimun Al Hadhrami adalah hakim di Bashrah, 
dia tsigah. Hadits ini dinilai shahih oleh Hakim (113/1) dan disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al Haitsami (144/1), “Para perawinya 
Isigah.” 

?19 Tidak seorang pun ulama Hadits yang menyebutkan namanya dan nama 
ayahnya, hingga Adz-Dzahabi berkata, “Dia dan ayahnya tidak dikenal.” Akan 


(es8| — Musnad Imam Ahmad 


S Ne an GM EAS WAS MAS AAA 
Pe ya Git yu sal 5 el 
BS bias 9 5 gg IN sii 
18849. Waki' menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Usyara', dari 
ayahnya, dia berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, apakah tempat 


menyembelih itu hanya di tenggorokan (al halgu) atau lubbah (di 


bawah leher tempat kalung).?” Rasulullah SAW bersabda, “Andai 
»3920 


kamu tusuk pahanya, maka cukuplah itu. 


P3 
0 Pap 


du sa 23 35 erna cOLis Wa —1AAo: 


Bang JB dala la de ol Lal 1 la 


18850. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Usyara', dari 
ayahnya, dari Rasulullah SAW riwayat semisal. Abu Al Usyara' 
berkata: Saya juga mendengar, Rasulullah SAW bersabda,.”..demi 


ayahmu.” 


tetapi, Ibnu Hibban menyelisihi mayoritas ulama. Dia mencantumkannya ke dalam 
Ats-Tsigaat. 

20 Hadits dha'if, disebabkan tidak dikenalnya Abu Al Usyara' Ad-Darimi. 
Walau pun Hadits lemah, namun diriwayatkan oleh Pemilik Kitab As-Sunan, Abu 
Daud (103/3, no. 2825) dalam pembahasan tentang Penyembelihan, bab: Tentang 
Sembelihan Seorang Muslim), At-Tirmidzi (75/4, no. 1481) dalam pembahasan 
tentang Perburuan, bab: Penyembelihan pada Kerongkongan, An-Nasa'i (228/7, no. 
4408), Ibnu Majah (1064/2, no. 3184): Ad-Darimi (113/2, no. 1972), Ath-Thayalisi 
(343/1, no. 1746, Minhah). 

?21 Sanadnya dha'if, sebagaimana Hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


uv 3 Lg Sab —YAAo1 


a. PB 4 si 


It Ona: anna NA NS EA Gan 


S9 Egdm Ja eka ea KD 3 se eka aa 

18851. Hudbah bin Khalid dan Tbeahiia bin Hajjaj 

' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Usyara' menceritakan 

kepada kami, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW sebagaimana 
riwayat Waki" 22 


en ia 
. 30 JI @- . 2.9 £ 


an yan ee sa 53 


pa korea —NAAOY 


18852. Hautsarah bin Aysras, Hammad bin Salamah 


menceritakan kepada kami.....perawi menyebutkan hadits yang 


sama. 2 


Hadits Abdullah bin Abu Habibah RA” 


43 au S— Jana Giaa ee — YAAOY 


bag 
o- Jo 18. 4 bata 


da: AI aa gi Jep Ap Kai 6 


22 Sanadnya dha'if. 

”?3 Sanadnya dha'if. 

Para ulama berselisih pendapat apakah boleh berdali! dengan hadits ini. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa tempat penyembelihan hewan hanyalah pada 
bagian tenggorokan atau lubbah. Selain dari keduanya tidak dinilai hewan 
sembelihan, tetapi bangkai. Sebagian ulama lainnya berkata, “hal itu dikhususkan 
pada hewan buruan.” 

24 Dia adalah Abdullah bin Abi Habibah (Al Adra”) bin Al Azra' bin Zaid bin 
Al Athaf. 


— Musnad Imam Ahmad . 


Dn or x 23 y A0 - TA to £ o . o- 
nda ata Mm an MA Aan 
JB Aa 2 Be ai Ara OS 153 
Da NN S Ep ah dp Sd Ta Aa 


A3 (las -JG ga. Pai ar AI) bentar Bams Iva 


£ 


18853. Outaibah bin Sa'id 2nd ini de ayalkan secara 
tertulis kepadanya- menceritakan kepada kami—, Majma' bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Isma'il bin Majma', 
dia berkata: Dikatakan kepada Abdullah bin Habibah: "Apa yang 
kamu dapat dari Rasulullah SAW?" —Ketika Rasulullah SAW hidup, 
dia masih muda sekali.” Abdullah bin Habibah berkata: Suatu hari 
Rasulullah SAW mendatangi kami di Masjid milik kami— yakni 
Masjid Ouba'. Abdullah bin Habibah menyambung kata-katanya: 
Kami pun bersegera mendatangi beliau dan duduk di dekatnya. Orang- 
orang puri segera duduk di dekatnya. Abdullah berkata lagi: Kemudian 
datang lagi orang-orang dalam jumlah yang hanya Allah yang 
mengetahui jumlahnya. Lalu beliau bangkit mendirikan shalat dengan 


mengenakan kedua sendalnya.” 2 


IG 350 4 Papa 


Pan Cabai Wa— (Kan v “ga kba— —1YAMoL 


Lot 4 dgn 3032. 3 


He SIG Es 3 SI C3 Jal u PA ai 
Ip EA IN SL Gd Oei aa li ala At Io Ai Ipa 


225 Sanadnya shahih. Muhammad bin Majma'" adalah perawi tsigah. Haditsnya 
terdapat di dalam Kitab As-Sunan. Muhammad bin Isma'il bin Majma' adalah cucu 
Abdullah bin Abi Habibah. Ibnu Hibban menilainya tsigah. Al Bukhari diam tidak 
mengomentarinya. Hadits yang menyebutkan Rasulullah SAW shalat dengan 
mengenakan sendalnya tidaklah sedikit..Lihat, 16271 dan uraiannya. 


Mtisnad Imam Ahmad — 


eU 1, na sada ada la Jp HA Cjb 


JE 5 0 - 


Ita yg L 23 “ol Ce di pa S3 ga SA ut, Aing 
Ang ja d ya de, 
18854. Yunus bin Muhammad nenesrtakai kepada kami, Al 
Aththaf menceritakan kepada kami, Majma' bin Ya'gub menceritakan 
kepada saya, dari seorang anak, dari penduduk Ouba', bahwa dia 
mengetahui seorang tua yang berkata, “Rasulullah SAW mendatangi 
kami di Ouba'. Beliau duduk di teras benteng. Orang-orang 
mendatangi dan duduk di dekatnya. Lalu Rasulullah SAW meminta 
minum. Minuman diberikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau 
meminumnya. Saat itu saya duduk di sisi kanannya. Saya masih 
“Sangat muda. Rasulullah SAW menyerahkan minuman kepadaku. 
- Saya meminumnya. Saya ingat beliau shalat bersama kami ketika. itu 
dengan mengenakan kedua sendalnya. 2 


- 
2 o- 1G — 


Bl Ia Uod— —YAAR 00 


HN AS JB AA Il oi asa 
PA 


Mg TA Mean Oi Ba Sp Ur aga, 


0... 


As F A AS aa Pi) Y debat Ya na - Ina 


Hm HE das ag da At LA Can IE SI 


Ip Bi kp, 13 Je ae 


18855. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah . 
menceritakan kepada kami, —dan Abdullah berkata: ...dan saya 
mendengarnya, ....mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu 
Syaibah-— Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan 
kepada kami, dari Isma'il bin Abu Habibah, dari Abdullah bin 


"8 Sanadnya Shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abdurrahman, dia berkata: Rasulullah SAW mendatangi kami. Beliau 
shalat di Masjid Bani Abdil Asyhal. Saya melihat beliau menaruh 
kedua tangannya pada bajunya jika sujud.” 


Hadits Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili RA”? 


bb 3 II 3 OA EA ea BIS AAN 


Japan SA 1OjAS HAU P Gi MEN K3 agan JB CA 


PA LIP AND GRAN A SUN tea SNN 
(hm JA aa Lab obb 2 A3, 83 bag le MI Go 
j "Pp 


ala de Ko Ip JB US ON dan Ula 
Ai ma ala ai La Ii X0 J3 Ae Ap 


, dee - 
& oren 0 1G 


Pad Tr Ah £5 2. KO INK, .. Fo atnga 2 
dad BY FE og ae Anak) (er Anna 


£ 
9 


Gg SL (- dls 85) 

18856. Waki" menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Atha' Al-Laitsi, dia 
berkata: Saya mendengar Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili berkata: 
Saya menyaksikan Rasulullah SAW yang sedang berada di Arafah. 
Orang-orang dari penduduk Nejed mendatangi beliau. Mereka 
berkata, “Ya. Rasulullah, bagaimana melakukan Haji?” Rasulullah 
SAW bersabda, “Haji adalah Arafah. Siapa yang datang sebelum 
shalat, dari malam Arafah, telah sempurna hajinya. Hari-hari Mina 
ada tiga. Siapa yang mempercepat pada dua hari, maka tidak 


—- 9 Sanadnya hasan: Isma'il bin Abi Habibah Al Anshari diperselisihkan. HR. 
Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang Shalat di Atas Bajunya, Ibnu 
Majah (329/1, no. 1033), semisalnya, Ad-Darimi (354/1, no. 337). Riwayat semakna 
datang dari Al Bukhari (492/1, no. 385, Fathul Bari) pembahasan tentang shalat, 
bab: Sujud di Atas Baju. 

8 Biografi tentangnya telah disebutkan sebelumnya pada no. 18677. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengapa. Siapa yang menunda pada dua hari, maka tidak mengapa.” 
Lalu seseorang berjalan di belakang Rasulullah SAW. Lelaki itu 
menyerukan kepada orang-orang apa yang telah dikatakan Rasulullah 
SAW tersebut.” 


Hadits Bisyr bin Suhaim RA?” 


- - 
3 h- AG » o-J 019 — 


or ve 333 Ka as. Clan Udan Ca Ulos —NAMOV 
Muba An ab gi pnp Pad deh ag 
A3 BAN Eh JKN op Ad adal aan le 
Pan IN 
IRAS Suit manca kan kepada Kari, Hamsa yorudbani 
Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Nafi" bin 


Jubair, dari Bisyr bin Suhaim, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 


pada hari Tasyrig agar meneriakkan: Tidak akan masuk surga kecuali 
Mukmin, dan hari tasyrig adalah hari makan dan minum." 


oo. 


s6 ur (ma 3 Ola na USA Sa Bas —NAROA 

or. 4 . : Y, Ta aa An AG kerna o- 4 o o, o - o- o 
oh AK .. 3 MB 0,3 PTN 

pa S1 Cui oJh Ol dug opa SB... ANT na, 


18858. Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Habib, dari Nafi' bin Jubair, dari Bisyr bin Suhaim, dia berkata: 


229 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18678 dengan sanad 
dan lafazh yang sama. 

20 @iografinya telah disebutkan sebelumnya pada 15366. 

231 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Hadits sama 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 15366. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah pernah berkhutbah pada hari-hari Tasyrig...perawi lalu 


meyebutkan haditsnya. 


Kg JE— aah kal Kaban A8 X3 GA —YAM04 


.... 


-JU PA Sa ge ASN pa -JG Pe ea A3 M3 Ko 
de Peyn Mal 3 CAN ja BA 2 Pan 
| | NA 


. 


5 
LL Pa! MEA 
0 ng 

5: 


18859. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, —Abdullah bin Ahmad berkata: dan saya 
mendengarnya,...imengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin 
Muhammad bin Abu Syaibah—, dia berkata: Zaid bin Al Hubbab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Al Mughirah Al 
Ma'afiri menceritakan kepada saya, dia berkata: Abdullah bin Bisyr . 
Al Khats'ami menceritakan kepada saya, dari ayahnya bahwa dia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah Konstantinopel 
akan ditaklukkan. Beruntunglah komandannya dan beruntunglah 
“ pasukan tersebut” Maslamah bin Abdil Malik memanggilku dan 
bertanya kepadaku. Saya menceritakannya. Dia pun bangkit 


memerangi Konstantinopel.” 2 


932 Sanadnya shahih. Sama seperti hadits sebelumnya. 

933 Sanadnya shahih. £ 

Al Walid bin Al Mughirah Al Mishri adalah seorang perawi tsigah dan sudah 
sama dikenal. Abdullah bin Basyar juga tsigah. Hadits riwayatnya terdapat di dalam 
As-Sunan. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim (421-422/4), dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. Hadits ini terdapat pada riwayat Thabrani di dalam (Al Kabir 38/2, 


Musnad Imam Ahmad — (ses 


Hadits Khalid Al “Adwani RA”“ 


3 o- ma. Ad 39 - 


HA KS JG saka YM KG Elb AAN 
Te Maan per Aa La., f 2 S3 2 o- 0 A30 2. 
2 Se Oya Manan Mena tan Deen ag MA ya Oh agan 
o .0 Gs. 0. 0 -— ud .. o- ON o- 0 2 Pa 
BSI IS LP CBU EN AP 3 Bl KEP USIA 
3 ag or. Aa 8 GA o .. aa Pr Pi - | 
Bibi Ae 3 elko Al Syah ah AN cal GP uga al 
4 20 03 ag - 2. 0£ . £ Ta TA Pa Ind s See & ng 
die (A3 ALI One Lap Jl trah AS HB yA kab Byia 
Ti Kekua I ama AB yen otua PEN Naa TENUN 
Yisp :JB Up SI slandi) Na Aina JB AN 
a. ee UR Tu MS et AS La MN 4 
Hao aga :J8 Oa & tel & Ban Ui, Alat & 


Bea Ian eta Mun Eee Na 
ARA US Ia ES da SA GS 

18860. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad berkata,.” ...dan saya mendengarnya,.” 
...mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Abu 
Syaibah Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha'ifi, dari Abdurrahman 
bin Khalid Al Adwani, dari ayahnya, bahwa ayahnya melihat 
Rasulullah SAW di timur Tsagif. Saat itu beliau berdiri di atas sebuah 
busur atau tongkat saat datang kepada mereka meminta pertolongan.” 
Ayahnya berkata, “Saya mendengar membaca surah Ath-Thaarig 
hingga akhir ayat.” Ayahnya berkata, “Saya menghapalnya pada saat 
saya masih Jahiliyah dan saat itu saya masih musyrik. Saat saya Islam, 


no. 1216). Al Haitsami (218-219) berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, 
dan Ath-Thabrani. Para perawinya seluruhnya tsigah.” 

984 Dia adalah Khalid bin Jabal Al “Udwani. Masuk Islam sebelum peristiwa 
Hudaibiyah. Tinggal di Tha'if. Kuburannya di Hijaz. 


— Musnad Imam Ahmad 


saya membacanya kembali.” Ayahnya berkata, “Orang-orang Tsagif 
memanggil saya. Mereka berkata, 'Apa yang kamu dengar, dari lelaki 
itu?" Saya pun membacakannya kepada mereka. Salah seorang dari 
mereka yang berasal dari bangsa Ouraisy segera berkata, "Kami lebih 
mengetahui keadaannya. Jika kami mengetahui apa yang dikatakannya 


benar, tentu kami sudah mengikutinya'.” 5 


Hadits Amir bin Mas'ud Al Jumahi RA" 


AS PB gd GP Wih IP (RS) GIS AKUN 
Ai Jan dn Ju PA 9 yak AP CAP 
" si aa sen Bra in Kira 
18861. Wak" menceritakan Kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari Numair bin Arib, dari Amir bin Mas'ud Al Jumahi, 


dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Puasa pada musim dingin itu 
sama dengan harta ghanimah yang dingin.” 


AN 


”35 Sanadnya shahih. 

Abdultah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'ab Ath-Tha'ifi, seorang yang 
tsigah. Haditsnya terdapat pada Imam Muslim dan Imam yang Empat. Tentang 
Abdurrahman bin Khalid bin Jabal Al Adwani, ulama" Hadits tidak 
memperbincangkannya. Ibnu Khuzaimah menilainya tsigah. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (187/4, no. 4126). Al Haitsami (136/7) 
menghubungkannya kepada Ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah. Al Haitsami 
berkata, “Abdurrahman ini disebutkan namanya oleh Ibnu Abi Hatim, dan dia tidak 
menilai negatif terhadapnya.” 

"6 Dia adalah Amir bin Mas'ud bin Umayyah bin Khalaf Al Jamhi. Ulama 
berselisih pandangan apakah dia Sahabat atau bukan. Ada yang menyebutkan, dia 
berjumpa Nabi saat masih sangat muda. Dia seorang Mujahid dan berdiam di Kufah. 
Kemudian menjadi gubernur Kufah untuk pemerintahan Ibnu Zubair. Dia berdiam di 
sana hingga wafat. 

21 Sanadnya shahih. 

Numair bin Arib tergolong tabi'in dan tsigah. HR. At-Tirmidzi (153/3, no. 797) 
dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Puasa Pada Musim Dingin. At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini mursal. Sebab, Amir tidak bertemu dengan Rasulullah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Kaisan RA” 


Bs. AG 


AB 3 OM ya ang HI Gis H3 CAS AAA 

aa Lao mbak, ' Tr ea 
Io 3G ai . 

P - tas Te Ka 3 Ea A3 A Bebi Pa ga 
PN 3 ne on ana - 2 ea an Dua te aa 
ae to al Iyo) J3 car Ny Citra al dy) 
£i AU Gt HJ Bag ap us G) Oka G1 
ME ia 5 Le) ala ala AD Io & dana 
MA (ge Ke s3 Sl os Giltu 
18862. Outaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi" ah 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Abdurrahman, dari 
Nafi bin Kaisan, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia 
berdagang minuman keras pada zaman Rasulullah SAW. Dia datang, 
dari Syam membawa minuman keras (dinamakan zigag) untuk dijual. 
Dia datang menemui Rasulullah SAW, dan berkata, “Ya Rasulullah, 
saya- membawa minuman: enak. untuk engkau.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Wahai Kaisan, minuman itu telah diharamkan setelah 
kamu ini.” Nafi" bin Kaisan berkata, “Apa saya boleh menjualnya, ya 
Rasulullah.” Rasulullah SAW bersabda, “Ja telah diharamkan, 


Terdapat juga pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (100/3) hadits yang sama. Demikian 
pula pada Al Baihagi (297/4), Ath-Thabrani di dalam Ash-Shagir (254/1). 
238 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 15384. 


— Musnad Imam Ahmad 


termasuk uang hasil penjualannya.” Kaisan berlalu menuju zigag 
miliknya lalu menumpahkannya dengan kakinya.” 


Hadits Kakek Zuhrah bin Ma'bad”' 


0 ...J 


Oa ina SN tanu at 1 3 Cia MAT 
aan Ae & IG (AI Ema 


E. o£ N Jo 20 vs.J 


Ce | . Jo, La, AT (Rt Si P3 MS 3 Ab 


Sy sa ale Io AD da an v ga ta Pl 
Pa HA NASA bb gadang 


18863. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi“ah menceritakan kepada kami, dari Zuhrah bin Ma'bad, dari 
kakeknya, dia berkata: Kami sedang bersama Rasulullah SAW saat 
beliau memegang tangan Umar bin Khaththab RA. Umar RA berkata: 
Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai, dari segala 
sesuatu kecuali diri saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, “Demi 
nyawaku yang berada pada kekuasaan-Nya, tidak beriman salah 
seorang di antara kalian sehingga diri saya lebih dia cintai dari 
dirinya sendiri.” Umar RA berkata, “Sekarang, demi Allah, engkau 


?89 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Ibnu Lahi'ah dan Nafi" bin Kaisan. 
Keadaan keduanya tersembunyi (mastuur). HR. Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
(195/19, no. 439). Al Haitsami (28/4) juga menilainya hasan. 

“0 Dia adalah Abdullah bin Hisyam Al Ourasyi. Biografinya telah disebutkan 

sebelumnya pada 17969. 


Musnad Imam Ahmad — 


lebih saya cintai, dari diri saya sendiri.” Rasulullah SAW bersabda, 


“Sekarang, wahai Umar. ik 


Hadits Nadhlah bin Amr Al Ghifari RA'” 


Pa AA PA JB BI xa IE ES MAN 
va Titan 3 - 3 Ka o- 0 Lo, 2. 0. 90. 2 B9 o 
Jb ah Bas dai gn ai EN din 
Lor. Ja 1 - 05 NP or Aa ra v T : 2... 23 P3 4 “ 
ads Pa Leg ale al de al de) 3 al us udi 
Ai ek da Ae NI Ta AT Ae eng 20 BN An 
cell Alia? co ja » (alay tel AI le AI Jaw) oi dd Jala 
BA ana LA 3 DA Ip UE 3 Sa 
# LA 19. PE Naa Pa MAS ". s 2 Pen ena Tia 
PL gatel! ol Hala dala Al ck WI Jam) ds :J8 
| aan OI PS Op dat 
, 18864. Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ma'n bin Muhammad bin Ma'n bin Nadhlah 
bin Amr Al Ghifari Madini menceritakan kepada saya, dia berkata: 
Kakek saya, Muhammad bin Ma'n menceritakan kepada saya, dari 
ayahnya Ma'n bin Nadhlah, dari Nadhlah bin Amr Al Ghifari, bahwa 
dia. bertemu dengan Rasulullah SAW saat beliau berjalan di antara 
kandang unta miliknya. Dia memberi minumi Rasulullah SAW. Beliau 
meminumnya. Nadhlah menimum sisa air yang ada pada wadah 
hingga kenyang. Nadhlah berkata, “Ya Rasulullah, dahulu walau pun 


981 Sanadnya hasan. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 17970. 

42 Dia adalah Nadhlah bin Amr Al Ghifari. Terdahulu memeluk Islam. Dia 
datang menemui Rasulullah SAW bersama rombongannya, lalu bertempat di sebuah 
lembah pada tepi Al A'raj —dekat dengan kota Madinah. Dia bertempat di sana 
hingga wafatnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


saya meminum tujuh wadah air, saya tidak. akan pernah kenyang.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Mukmin minum dengan satu 
lambung, orang kafir minum dengan tujuh lambung. cin 


Hadits Umayyah bin Makhsyi RA” 


eh 


Wa BR 3 aa One sa AA Gu Aa 


203. 


en KAI 9 CP IE Tg J6 en dgn 
pg di Ai 33 seb II 3 
Oon an Pa 
aa PO TEMA | SIG api, d3 


0 “0. 


2 RA daerah Gea GE 
Ab da il OA Ih SU 05 S6 Ol 
AB aa BPA ba dB Ab ab Ai Gs 
BE aka SIG al IC ee da ia 

BEN) nga seal 


18865. Ali bin Abdillah menceritakan kepada Kami. Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Jabir bin Shubh menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Al Mutsanna bin Abdurrahman Al Khuza'i 


43 Sanadnya shahih. Muhammad bin Ma'n bin Muhammad bin Ma'n, perawi 
tsigah. Ulama hadits memujinya. Haditsnya terdapat pada Al Bukhari. Kakeknya 
adalah Muhammad bin Ma'n. Ibnu Hibban menilainya tsigah. Demikian pula halnya 
dengan Ma'n bin Nadhlah. Para ulama Hadits lainnya tidak berkomentar atas 
keduanya. Hadits semacam ini banyak diulang. Lihat, 14664. 

4 Dia adalah Umayyah bin Makhsyi Al Khuza'i Abu Abdillah. Dia memeluk 
Islam sebelum Penaklukan kota Mekkah. Semula berdiam di Madinah, lalu hijrah ke 
Bashrah. Dia wafat dan dikuburkan di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada saya, dan saya menemaninya hingga ke Wasith. 
Dia membaca Bismillahirrahmanirahim (dengan nama Allah yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) pada permulaan makan dan 
pada penghujungnya, dia berkata: “Bismillahi fii awwalihi wa aakhiri 
(Dengan nama Allah pada permulaan dan akhir)” Saya berkata 
kepadanya, “Kamu telah membaca Bismillah ketika hendak makan, 
lalu mengapa kamu mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu 
(Dengan nama Allah pada permulaan dan akhir) di penghujung 
makan?”, dia berkata: “Saya akan memberitahukan kepada kamu 
tentang hal itu, dari kakek saya, Umayyah bin Makhsyi. Dia ini salah 
seorang sahabat Rasulullah SAW. Saya mendengar, dia berkata: 
“Seseorang sedang makan, dan Rasulullah SAW memperhatikannya. 
Orang tersebut tidak membaca Bismillah hingga suapan terakhirnya. . 
Rasulullah SAW “berkata, “Bacalah, Bismillahi awwalahu wa 
akhirahu. Sungguh syetan makan bersamanya, hingga dia membaca 
Bismillah. Tidak ada yang tersisa di dalam perutnya kecuali 


muntahnya. 2 


Hadits Abdullah bin Rabi'ah As-Sulami RA” 


”85 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Jabir bin Shabah dan Al Mutsanna 
bin Abdurrahman Al Khuza'i. Keduanya berderajat magbul (bisa diterima). Hadits 
keduanya terdapat di dalam Kitab-kitab As-Sunan. HR. Abu Daud (347/3, no. 3768) 
dalam pembahasan tentang Makanan, bab: Membaca Bismillah Ketika Makan). 
Dinilai shahih oleh Al Hakim (108/4). Disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu As- 
Sina (148, no. 455). HR. Ath-Thahawi di dalam Al Musykil (22/2). Dinilai shahih 
oleh Al Mundziri di dalam At-Targhib 124/3. 

“6 Dia adalah Abdullah bin Rabi'ah bin Fargad As- Sullami Al Kufi. Ulama 
berselisih pendapat tentang status persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Ada 
yang menyatakan, dia bertemu Rasulullah SAW saat masih sangat muda. Riwayat 
yang ada Li dari para Sahabat Rasul. Berdiam di Kufah dan dikuburkan di 
sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ia 


AP SI ap AR GAS JB SEA NAAM 

LA OS :JE Se ha Wah oh lai RA 
Ol Ka : mane Bah Ora PENA 

Agat JG da YAN Y of kai san ale da Ma 
AM en PA IL NU At Jr TAS v 
3 aa 5 ya Ang, ale Si ma 3) Is Al Senat 2 etuh 5, 
- Jus 33 yan Teng P3 Fa Ju Kena Ita Ula ai 3 We ui 
ah Ja sih up A1 Je Opal GAN lal Je Ha sia OYA 
18866. Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah | 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Abdullah bin Rabi'ah As-Sulami, dia berkata: Saat itu 
Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Beliau mendengar suara 
adzan berseru: Asyhadu an laa ilaaha illaa Allah (aku bersaksi tidak 
ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Rasulullah SAW 
berkata, “Asyhadu an laa ilaaha illaa Allah” Mu'adzdzin berkata, 
“Asyhadu anna muhammadar rasulullah - (aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah)." Rasulullah SAW berkata, 
“Asyhadu anni muhammadar rasulullah (saya bersaksi sesungguhnya 
saya adalah Rasulullah.” Rasulullah SAW bersabda, “Kalian akan 
mendapatinya sebagai seorang penggembala kambing atau seseorang 
yang jauh dari keluarganya.” Manakala menuruni lembah, Abdillah 
— bin Rabi'ah As-Sulami berkata, “Rasulullah SAW melewati seekor 
anak kambing yang dibuang.” Maka beliau bersabda, “Tidakkah 
kalian melihat, hal demikian ini mudah saja bagi pemiliknya demi 


! 


Musnad Imam Ahmad — 


untuk dunia, dan lebih mudah bagi Allah SWT untuk itu dari orang 


yang membuang tersebut. 5 


Hadits Furat-bin Hayyan Al Aji? RA”? 


Ju ea Ap pa Kids PRT aah de se SYAKW 


P4 2 P4 


EL be o Pa an 2. 4 . . £. 2.3 #0 2. 22 
Ol ol Pe NP UD yA dj Ob HI Oka 
BA ema Dena Oa Pn K3 Pa aa AA 35 
K3 dd Olah 3 6 OS cdi Al mela EA bo Al 


- . 


sg 0 g y, ig Pa - red o P4 ” Ta 05 hn 
S1 Sp AI Ml Ja) CNG telan GI JW Ul! Zileu 


aa al H3 el MAKS, Ke Ol ds (ema 

18867. Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman berkata: Dan 
Abu  Khaitsamah menceritakan kepada saya, Bisyr bin. As-Sari 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ishag, dari Haritsah bin Mudharrib, dari Furat bin Hayyan, bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan seseorang agar membunuhnya. Furat 
adalah mata-mata bagi Abu Sufyan dan sekutunya. Maka dia berlalu 
pada sebuah rombongan Anshar dan berkata, “Saya Muslim.” Para 
sahabat berkata, “Ya Rasulullah, dia berkata bahwa dia Muslim.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Ada beberapa orang di antara kalian 


937 Sanadnya shahih. Hadits serupa telah banyak disebutkan sebelumnya. Lih. 
18445, 17936, 13786. 

548 Pada Cetakan tertulis (Al “Ajmi), dan ini salah. 

49 Dia adalah Furat bin Hayyan Al Ajli. Tentang nasabnya, ada yang 
menyebutkan: Furat bin Hayyan bin Athiyah bin Abdul Uzza bin Habib. Nasabnya 
berakhir kepada Ajal bin Al Jim dari suku Bakar bin Wa'il. Dia adalah sekutu Bani 
Sahm. Dia juga mata-matanya Abu Sufyan. Kemudian dia memeluk Islam dan dia 
lalui Keislamannya dengan baik. Hijrah ke Kufah dan wafat di sana. Ada yang 
menyebutkan, dia belum pernah meninggalkan Hijaz. : 


— Musnad Imam Ahmad 


yang mengaku kalah dengan memilih keimanan. Di antaranya adalah 


Furat bin Hayyan. 2330 


Hadits Hadzim?"' bin Amr As-Sa'di RA? 


o- 30 3 - Ka 0 - 30 


Ke KE DA — Pi IP Bb — YAAYA 


4 0. Ie 0. 


oa cal ANN HP Pot sn OP Aa OP 
An pas dea Jo app 0 OS oi aa 
Pagu da Karet Sah KA ol YI tas sa 
JB Iis “Sal AS lih ala AS daa era" Ap 


AE Lp BAG Aan Ke aa, Ti 
18868. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Jarir bin 
Abdulhamid menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Musa bin 
Ziyad bin Hadzim As-Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya Hadzim bin 
Amr, bahwa dia menyaksikan Rasulullah: SAW dalam Haji Wada'. 
“Beliau bersabda, “Ketahuilah, sungguh darah kamu, harta kamu, dan 
harta benda kamu bagi kalian adalah haram (untuk diambil dengan 
tanpa hak), sebagaimana haramnya hari kamu ini, haramnya bulan 
“kamu ini, dan haramnya negeri kamu ini.” Abu Abdurrahman berkata: 


950 Sanadnya shahih. Haritsah bin Madhrab seorang yang tsigah. Haditsnya 
diriwayatkan oleh Al Bukhari. HR. Abu Daud (48/3, no. 2652) dalam pembahasan 
tentang Jihad, bab: mata-mata dari kafir dzimi. Dinilai shahih oleh Al Hakim (115/2 . 
dan 366/4). Disepakati oleh Adz-Dzahabi pada kedua tempat. Abu Nu'aim 
meriwayatkannya di dalam Al Hilyah (18/2). 

25! Ada yang menulis (Khuraim), yang benar adalah Hadzim. 

2 Dia adalah Hadzim bin Amr As-Sa'di. Masuk Islam sebelum Penaklukan 
Mekkah. Turut serta dalam Haji Wada' (Haji Perpisahan) bersama dengan 
Rasulullah SAW. Hijrah ke Kufah dan wafat di sana. | 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Khaitsamah menceritakan kepada saya, Jarir menceritakan 
kepada kami,...dan selanjutnya hadits yang sama.” 


Hadits Pelayan Rasulullah SAW” 


"4 
£0 3-0 LD 


Ik At 33 AR CAS AE Ep Spot GAS YAAA 
NT aa Daan ore x 2. a Tu 2 retak - o " o 
dB (elu ade al ce Gd ( IiD 2 las YP Iomamt 
or. bah 2, 3 J3. 0 Ea - : - - nak or, : GAC 
AA 5 TN TAN Te Me NN ag 
“le Ai de al Im). JB :JB cdr ng Ih Ana | tek g 
MAA SAI God Can Gatal Da Ji pil A5 Da Ge 
: baeo ate Ni gen 3 “is PAN PA PT - 
Y Ta Uenj Leg “ls au de Kaum) ckas Oya cb) MIE Lamp ) 
“ £ 3 o : 3 N 5g Ss ... 
KA A3 C3 ot JB Us OS 
18869. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Agil, hakim di Wasith, dari 
Sabig bin Najiyah, dari Abu Salam, dia berkata: Seorang lelaki 
berjalan melintasi Masjid Himsh. Orang-orang berkata, “Dia ini 
pelayan Rasulullah SAW.” Abu Salam berkata, “Saya bangun 
menjumpai lelaki tersebut, saya berkata, “Sampaikan kepada saya 
sebuah Hadits yang kamu dengar, dari Rasulullah SAW, yang belum 
kamu sampaikan kepada orang-orang.” Lelaki itu menjawab, 


”33 Sanadnya shahih. Musa bin Ziyad bin Hadzim, perawi tsigah. Riwayatnya 
terdapat pada Abu Daud. Hadits mutabi'-nya (hadits pendukung) banyak. Hadits 
semakna dengan telah disebutkan berulang-ulang. Lihat, 15914 berikut uraiannya. 
Dari Al Harits bin Amr. 

”4 Semoga saja yang dimaksud adalah Abu Salam, sebagaimana yang akan 
dijelaskan sebentar lagi. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saja, dari: hamba Allah yang 
membaca sebanyak tiga kali setiap pagi dan petang: Radhitu billaahi 
rabbaa wa bil islaami diina wa bi Muhammadin Nabiyya (aku ridha 
Allah sebagai tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad 
sebagai Nabi-tiga kali saat pagi dan tiga kali saat petang, maka 
wajib bagi Allah untuk meridhainya pada hari kiamat. 22 


Laila GP jati 2) Up kimn GAS (S9 GAS —NAAV 
AE pln KE Ko MP Ae ah 


Peran PA 


er, Aa SY (83 A4 mp LI LA 5 -JU ash ma 


Fo. 
Bai Tana 


LD ai Ta AS yah On AP pl ala Al dia 
BB oa 
18870. Waki" menceritakan kepada kami, Mis'ar Kie ge aa 
kepada kami, dari Abu Agil, dari Abu Salam, dari Sabig, dari pelayan 
| Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, 
“Siapa yang mengucapkan: Radhitu billahi rabbaa, wa bil islaami 
diinaa, wa bi Muhammadin Nabiyyaa (aku ridha Allah sebagai 
tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi), 
maka wajib bagi Allah untuk ridha kepadanya pada hari kiamat.” 


985 Sanadnya shahih. Abu Agil adalah Ad-Dimasygi, hakim negeri Wasith. 
Namanya adalah Hasyim bin Hilal. Dia seorang yang tsigah. Demikian pula dengan 
Sabig bin Najiyah. Dia seorang Tabi'in. HR. Abu Daud (318/4, no. 5072). Hadits ' 
semakna diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (465/5, no. 3389). At-Tirmidzi. berkata, 
“Hadits hasan gharib.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1273/2, no. 3870), An- 
Nasa'i dalam "Amal Al Yaum, no. (4 dan 565), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
(367/22), Al Hakim (518/1). Disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

2 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


EN ap Ten td NT AAN YA an 
Ja GS Ghana Ten De SA —NAAVN 

e 5 £ TI ag Ea. ya Z o . 0. A o Na 
aa) Pi) J8 elu & Para (ran D Gal Na Lag JIN DD la 

1 Me nana Pena One ai Sean an KA aan Koni 
be II CAS Taka 2 Ja Kang Jaeman S Jary Mr JB ea 
1 3. 0 0 sa - bi asa BI AO ore A 


. 


SI Tebal IE IRI Eh Un Tang Jala eh Lo 


£ Isu Madan 2 Bar ka MR ae ane AA R3 ea 
Kama OP) gm Up dk AS ab Idi plug Ade dl elo 
SI aa da A1 So AA Abg LNG A7 Al ap) 
An ol Je ab DEL anta DA 

18871. Hasyim bin Oasim menceritakan kepada kami, Al 
Oasim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Agil Hasyim.bin Bilal, dari Sabig bin Najiyah, dari 
Abu Salam. Abu An-Nadhr Al Habasyi berkata, “Seseorang berjalan 
dengan Abu Salam di sebuah Masjid di Himsha.” Ada yang berkata, 
“Ini dia pelayan Rasulullah SAW.” Orang tersebut pergi menuju 
kepadanya dan berkata, “Sampaikan kepadaku Hadits Rasulullah 
SAW yang kamu dengar, dari beliau dan belum pernah kamu 
sampaikan kepada seseorang.” Abu Salam berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa, saja, dari hamba Allah yang 
mengucapkan: Radhitu billahi Rabbaa wa bil Islami diinaa wa bi 
Muhammadin Nabiyyaa (aku ridha Allah sebagai tuhanku, dan Islam 
sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi), sebanyak tiga kali 
ketiga pagi dan petang, wajib bagi Allah SWT untuk ridha 


kepadanya.” 


251 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


ola Ip And UAS COM 1 Ini GAS —YAAVY 

PP EP SP Kh Ip up Ki Oa 
Pe Ne Pan Sa AN Tan Ae MN en TA IE SAE 
OS JB Cina Ola Mela KAP AN to ai CA Jeng DAS AI 
Len era na an Teka sewa Se) Ga ALU ane Ra En ab 
EP ena JB bd OPSI Kg ala Al lo 
kabah, Kal, CE delik, ikut AN JB ukh 
SIA Ie LN MS aa, 
18872. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin 
bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Bakar bin Amr, dari Abdillah 
bin Hubairah, dari Abdurrahman bin Jabir, bahwa pelayan Rasulullah 
SAW yang selama 8 tahun bersama beliau menceritakan kepadanya, 
dia berkata: Jika makanan dihidangkan kepada Rasulullah SAW, 
beliau berucap, “Bismillaah.” Jika selesai makan beliau berucap: 
Allahumma ath'amta, wa asgaita, wa aghnaita, wa agnaita, wa 
hadaita, wa ijtabaita. Falakal hamdu 'alaa maa a'thaita (Ya Allah, 
Engkau beri makan. Engkau memberi minum. Engkau yang 
mengayakan. Engkau yang mencukupkan. Engkau yang memberi 
petunjuk. Engkau yang memilih. Segala puji bagi-Mu atas 

pemberianmu.””38 : : 


Hadits Ibnu Al Adzra” RA?” 


) o- 0 — o. 3 » - —.a $£ . as 
PAI GP Gahtan UAN (RS) CS —NAAVY 


. 


25 ang le FI te AD La egg :JG ai os catat 


988 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Risydin. Hadits yang sama telah lalu 
. pada no. 16548. 

?5? Ulama hadits tidak menyebutkan namanya. Pendapat yang benar namanya 
adalah Mihjan bin Al Adra' yang akan disebutkan nanti pada no. 18876. 


. Musnad Imam Ahmad — 


ape. 


Ga (al SAa ist sp SIB al ad CA dala 
Sab ag ea JD IS STA Sai day da 
“JB OT Te ai Iga) Gas JB 3 sia 
LA - JG TE ASI Ia PE SI JB 5 sa 
33 SE Ups usa ISI ea Yang Ant Up ai ni 
Sa JB ANA OK Ot Ae lis 106 Oa dai 


oil 13 & KS ja s6 da3 “JG SAI &) Y sada ala & 

18873. Waki' dengrtakan kepada kami, Na bin Sa'ad 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Al Adzra', 
— dia berkata: Pada suatu malam saya menjaga Rasulullah SAW. Suatu 
ketika beliau keluar untuk sebuah keperluannya. Ibnu Al Adzra' 
berkata: Begitu melihat saya, beliau memegang tangan saya. Kami 
pun berlalu. Kami berjalan melintas seseorang yang shalat yang 
membaca Al Our'an dengan suara keras. Rasulullah SAW bersabda, 
“Semoga dia ahli riya”” Ibnu Al Adzra' berkata, “Ya Rasulullah, dia | 
shalat dengan mengeraskan bacaan Al Our'annya.” Ibnu Al Adzra' 
berkata, “Beliau menolak lengan saya, lalu bersabda, “Kamu sekalian 
tidak bisa melakukan urusan agama ini dengan berlebihan.” Ibnu Al 
Adzra' berkata, “Pada kali lain beliau keluar untuk keperluannya, dan 
saya menjaga beliau. Beliau memegang tangan saya dan kami berjalan 
melintasi seseorang yang shalat dengan mengeraskan suara bacaan Al 
Our'annya. Ibnu Al Adzra' berkata: Saya pun berkata, “Semoga dia 
ahli riya?” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tidak, dia seorang yang 
bertaubat” Ibnu Al Adzra' berkata, “Saya melihatnya. Ternyata 
Abdullah Dzun Al Bijadain.”" 


260 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Ibnu Hajar 
berdalil dengan Hadits ini di dalam Fathul Bari (94/1). Dia menghubungkannya 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Nafi' bin Utbah bin Abu Waggash RA?" 


0” Par o- 0 -— 3 TR NA 4 PPT NP 
op SI MS IP Sd aa Upi eny SA —NAAVE 


Ko Al Iya) J6 Aa aan ena Opa gi AO GP Lpat, 


ae oat Be (ema LAI Say Ou ea ale Si 


& 2S JAN O AE, Bl Ah ag) OA, at San 
18874. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin 
. Samrah, dari Nafi" bin Utbah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Kalian akan memerangi negeri-negeri Arab, dan Allah SWT akan 
menaklukkannya. Kalian akan memerangi negeri Persia, dan Allah 
SWT akan menaklukkannya. Kalian akan memerangi Romawi dan 
Allah SWT akan menaklukkannya. Kalian akan memerangi Dajjal, 
dan Allah SWT akan menaklukkannya.”” 


Oo | E 9. o- o 203 Pap 
(Bap Tag ape MANA dej 
Ly ap sub La Tan benkan seba Jp) & HS Ju 


KI “3 A3 AS Iis na 3 all A3 male AI d3 


kepada Imam Ahmad. Terdapat pada Ibnu Asakir (234/6, Tahdzib Ibnu Badran). Al 
Haitsami (269/9) berkata, “Para perawinya hadits-hadits shahih.” 
| Dia adalah Nafi" bin Utbah bin Abi Waggash Az-Zuhri Al Gurasyi —anak 

saudaranya Sa'ad bin Abi Waggash. Dia memeluk Islam pada Penaklukan kota 
Makkah. Keislamannya dinilai baik. 

“82 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Jabir bin Samurah adalah Sahabat 
Rasul. HR. Ibnu Majah (1370/2, no. 4091) dalam pembahasan tentang fitnah. Dinilai 
Shahih oleh Al Hakim (426/4), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


20 


& Gene $ MIS ke dun Uks Teng 2 er AS Ah 356 


Pan 
290- - 


An ea Kau R3 bg MA aa s7 : 
Ka La an oat Oa Pn Ga - 


aa af 3 Ab L #3 
18875. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Abu 
Ishag yaitu Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik 
bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Nafi“ bin Utbah, dia berkata: 
Saya bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba 
sejumlah orang dari sisi Barat mendatangi beliau. Mereka 
mengenakan pakaian, dari wool. Mereka mengelilingi Rasulullah 
SAW di sebuah tempat yang agak tinggi. Mereka berdiri sementara 
Rasulullah SAW duduk. Saya mendatangi mereka. Saya pun duduk di 
antara mereka dan Rasulullah SAW. Saya menghapal empat kalimat 
dari mereka, yang saya hitung dengan jemari saya. Rasulullah SAW 
bersabda, “Kalian akan memerangi negeri-negeri Arab dan Allah 
SWT akan menaklukkannya. Kalian akan memerangi negeri Persia, 
dan Allah SWT akan menaklukkannya. Kalian akan memerangi negeri 
Romawi, dan Allah SWT akan menaklukkannya. Kalian akan 
memerangi Dajjal, dan Allah SWT akan menaklukannya.” Nafi 
berkata, “Bukankah Dajjal tidak akan tertaklukkan sebelum Romawi 
ditaklukkan?”83 


Hadits Mihjan bin Al Adzra' RA“ 


?63 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

“4 Dia adalah Mihjan bin Al Adzra' Al 'Aslami. Masuk Islam lebih awal. Dia 
seorang yang pemberani dan ahli lempar panah. Dia inilah yang mana Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Lemparlah kalian. Saya bersama Ibnu Al Adzra”.” 
Disebutkan, dia inilah yang telah memberi batas-batas pada Mesjid Bashrah. Dia 
wafat di sana pada masa kekhalifahan Mu'awiyah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Peagana ar Ui aa era PX Ga —YAAVI 

ee 0. 9 Pi # 5 e SAP TN CG. o- o - Pa 
CON 93 yes OI (Ie ep la A5 BA ON OP daa 
JP AI Kami JES AL AP lo AI Sya) Ol dia 
p - - Pe - 


SN Diko 2» gai 23 Me IBI 3 21 Oa 
II al MI s! PT) Jaa 09 MEI pg SMP 3 33 
Ja oa na Si ah Uji APE PA KERU M Pep Yani 

1 - $ Pane Ka s PN nine aa 4 
“ls 3 do al 2 dm :JB CP Dik Sl 333 


18876. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayah saya 
menceritakan kepada saya, Husain yaitu Al Mu'allim menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Buraidah, Hanzhalah bin Ali menceritakan 
kepada saya, bahwa Mihjan bin Al Adzra' menceritakan kepadanya, 
bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pergi memasuki Masjid. Di 
sana Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang mendirikan 
shalat. Dia sedang bersyahadat dan berucap: Allahumma inni as 'aluka 
billaahil wahid al 'ahad ash-shamad alladzi lam yalid wa lam yuulad 
wa lam yakun lahu kufuwan ahad, An taghfira li dzunuubi. Innaka 
Anta al ghafuur ar-rahiim (Ya Allah, sungguh aku meminta kepada- 
Mu, Tuhan yang satu, yang Esa, yang tidak butuh kepada siapa pun, 
yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan yang tidak mempunyai 
sekutu, agar Engkau memaafkan dosa-dosaku. Engkaulah Tuhan yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Al Adzra' berkata: Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Allah telah mengampuninya, Allah telah 
mengampuninya, Allah telah mengampuninya.” Beliau 
menyebutkannya sebanyak tiga kali.” 


” Ibnu Buraidah yang dimaksud ini adalah Abdullah bin Buraidah bin Al 
Hashib Al "Aslami. Dia Gadhi di Marau (sebuah kota di Turkmanistan, sekarang 
disebut Mari —penerjemah). Dia perawi tsigah. Haditsnya diriwayatkan oleh 


Musnad Imam Ahmad — 


33 Ana IA SA BS ay BIS —YAANY 


OP MP PN Ia Mana Serena AA daa 
40 - aa 2 We sag LT Ng 5 - 9 Sa SN 3 ba 4 3. 
2 pad ep Hana ekd sat 3. Ls 2 - Ta Be 
Jsid Ka SI PS SIH Anna Ibra 5 au "JB Sel 
Aa HP KE Sola MR KAN PAI Tila OA lo Y 
PAN Una AN TEA Tok 8. 2,0 A4 SP - 0 PENA 3 2 
AG) LAS SS JG lan SA Upin ii JK ons 
Vj am YY BL AS Wi LI Kail UR 3 

18877. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al Jurairi, dari 
Abdillah bin Syagig, dari Mihjan bin Al Adzra', bahwa Rasulullah 
SAW berkhutbah di depan orang-orang, “Yaumul Khalash. Tahukah 
kalian, apa itu yaumul khalash? Yaumul Khalash, apakah Yaumul 
Khalash itu? Yamul Khalash, apakah Yaumul Khalash itu?” 
Rasulullah SAW menyebutkannya tiga kali. Ada yang bertanya 
kepada beliau, “Apa itu Yaumul Khalash?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Dajjal datang. Dia naik ke gunung uhud untuk melihat keadaan kota 
Madinah, lalu dia berkata kepada teman-temannya, “Adakah kalian 
melihat istana putih tersebut? Itu adalah Masjid Ahmad.” Lalu Dajjal 
hendak masuk ke kota Madinah dan mendapatkan pada setiap lorong- 


kebanyakan ulama hadits. Sama dengannya dalam hal ketsigahan adalah Hanzhalah 
bin Ali bin Al Asga Al Aslami. HR. Abu Daud (258/1, no. 985) di dalam Ash- 
Shalah/Maa Yaguulu “Inda At-Tasyahhud (pembahasan tentang shalat, bab: Apa 
yang Diucapkan Saat Shalat), Ibnu Majah (1267/1, no. 3857), Al Hakim (267/1), 
dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


— lorongnya Malaikat-malaikat yang menghadang. Lalu dia mendatangi 
saluran air yang tenang. Dia memukul permukaannya. Lalu dia akan 
mengguncangkan kota Madinah dengan tiga kali guncangan. Pada 
| saat itu semua orang-orang munafik baik lelaki mau pun wanita, 
semua orang-orang fasik baik lelaki mau pun wanita keluar 
menemuinya. Itulah yang dimaksud dengan Yaumul Khalash (Hari 


Penyelesaian). 


30 35- 3 Ig - 


Uag BB aa Ea Linn Gpp NASA James Lado —YAAVA 


oc 0 


2g Jaana JB 2 Aoi jp aa gi Ala Ya 
PAS IT dan JB tukar 3 Sp Hina F3 ani 
Ko Ip 1 rb IE Mim Jai US Giat #sinnal 
aa Bear Ia IE Ina usah aan al 
AS ok pe au al ga ji 
S3 tia Ular WK Aaaah Lp A 3 Ang JA 
Ja R5 mia YEN usah EN IE SE dE Aa 
BSA KA IE 3 ala LEG Sin 1 LI JB uda 
Op ta an ai ca KA AS AB db 


193 OE o. 39 08 0 


“0 yaa! aja Ol Sal 2d 


266 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. HR. Al Bukhari (74/9) dengan 
redaksi hadits yang beragam, Ibnu Majah (1359/2, no. 1363), Al Hakim dengan 
redaksi hadits miliknya (543/4). Al Hakim menilainya shahih, dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


18878. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Abdullah bin 
Syagig, dari Raja' bin Abu Raja', dia berkata: “Saat itu Buraidah 
sedang berada pada pintu Masjid. Mihjan berlalu dengan membawa 
logam. Dia shalat. Buraidah berkata, dan di dalam Masjid terdapat 
: Murah Al Mihjan, “Tidakkah kamu shalat seperti orang ini shalat?” 
Mihjan berkata, “Sungguh Rasulullah SAW pernah menarik tanganku. 
Lalu beliau naik ke punggung seseorang dan melihat keadaan kota 
Madinah. Beliau bersabda, “Celakalah ibunya semua desa. 
Penduduknya yang terbaik membiarkannya kosong. Kelak Dajjal akan 
datang dan mendapati pada setiap pintu-pintu kota Madinah 
Malaikat-malaikat yang menghunuskan sayap-sayapnya. Dajjal tidak 
bisa memasuki kota Madinah” Mihjan berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW turun dan menarik tanganku masuk ke dalam Masjid. 
Rasulullah SAW mendapati seseorang yang sedang shalat. Beliau 
bersabda, “Siapa ini?” Saya menjumpainya, lalu saya memujinya 
dengan pujian yang baik. Rasulullah SAW bersabda, “Diam, jangan 
sampai dia mendengarnya. Itu akan merusakkannya.” Mihjan berkata, 
“Kemudian beliau mendatangi salah satu kamar, dari kamar-kamar 
istrinya, dan beliau mengibaskan tangannya dari tanganku seraya 
berkata, “Sebaik-baik sikap beragama kalian adalah melakukan yang 
termudah. Sebaik-baik sikap beragama kalian adalah melakukan yang 
termudah." | 


?57 Sanadnya shahih. 

Raja' bin Abi Raja" Al Bahili ini dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban. Abu Hatim dan 
ulama hadits lainnya menerimanya. HR. Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (230/18, 
no. 573). Al Haitsami (359/9) menghubungkan Hadits ini kepada keduanya, dan dia 
berkata, “Para perawinya adalah perawi hadits-hadits shahih, selain Raja" bin Abi 
Raja'. Ibnu Hibban menilainya tsigah. Demikian pula dinilai shahih oleh Al Hakim 
(427/4), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Terdapat pula pada Ath-Thayalisi (25/1, 
no. 23, Minhah). | 


— Musnad Imam Ahmad 


-JE Ha Pi s PG Ga aa SA —YAAVI 


ve ja s3 SN ae Aa aa GA LP Lala 
2 INA ata SAR Den e RSA “kn UU Seth 
LAN PA V9 Ca IR Ag ARA SAS Kla Ga Ja) yu 


.. 
. 


18879. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dia berkata: Saya 
mendengar Abdullah bin Syagig, menceritakan riwayat, dari Raja' bin 
Abu Raja' Al Bahili, dari.Mihjan seseorang, dari Bani Aslam...perawi 
menyebutkan hadits secara maknawi. Hajjaj dan Abu An-Nadhr tidak 


menyebutkan lafazh:.”..dengan sayapnya. sisi 


Hadits Bisysr bin Mihjan, dari Ayahnya RA” 


- 
ia - 


JB Geet 3 2) GP Oli SAS ep) WAS YAAA: 
0, 0. fo j 0 3 or 


2 NI 2 52 - 0 . Pe o £ Za Par | 
At da dya OS 5 KERAS GA Sen aka as 


SN se NA PAN 2 3 a o Nan £ 0. 8. - 0 
SP PA Ro GA JB cal GP Cge nan 
03 - — 3 “gg 2... SR 3e Sa 0122 
G3 JB Se VP JB ad BNI DA eka 


Jd AB 6 3 KA PN 3 He 5 S3 
0. 2 o- Tata 0-3 KUN or E 2 Panda 2 20 IA 
GE XS Y, (aa Su, Ja J3 TE J8 ABU Lelarri3 aa 


18880. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Pada 


'8 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 
”9 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 16345. 


Musnad Imam Ahmad — 


lain-kesempatan Sufyan berkata: Dari Busr atau Bisyr bin Mihjan. 
Kemudian berkata setelah, “dari Abu Mihjan Ad-Dili, dari ayahnya,”, 


dia berkata: dari ayahnya, dia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah 


SAW, dan beliau berada di Masjid. Saat waktu shalat masuk, beliau 
pun shalat.” Beliau berkata kepada saya, “Kamu tidak shalat?” 
Ayahnya berkata: Saya berkata, “Ya Rasulullah, saya sudah shalat 
ketika sedang dalam perjalanan, dan setelah itu saya mendatangi 
engkau.” Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu telah shalat. 
Shalatlah bersama mereka, dan jadikan ini sebagai shalat nafil.” 
Ayah saya berkata, “Abu Nu'aim dan Abdurrahman tidak 
berkata,.”..dan jadikan shalat ini sebagai shalat nafi1 1 


Hadits Dhamrah bin Tsa'labah RA”' 


- 
2 0-3 19 


Up ad 33 AI EA HUNI 3 ira EA —NAAAN 

AN ARA j bin panai Sip gi on 
SA AS VI aa Ji gp la cdi 
YAI Gg DAN yi Sd TE BEA yak UNP 
ab KAN aah ala Io DI KA asi 


90 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Hadits 
semisal ini telah disebutkan dengan sanadnya yang beragam pada no. 16345 dan 
setelahnya. : 

91 Dia adalah Dhamrah bin Tsa'labah Al Bahzi. Dipanggil! An-Nashri. Masuk 
Islam lebih awal, lalu pergi menemui Nabi, dan meminta Nabi agar mendoakannya 
mati syahid. Rasulullah SAW berucap, “Ya Allah, sungguh aku mengharamkan 
darahnya bagi orang kafir.” Dia hidup dalam usia yang panjang dan dalam keadaan 
makmur. Akhirnya dia berdiam di Syam dan wafat di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 
| 


18881. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, 
Bagiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin 
Sulaim, dari Yahya bin Jabir, dari Dhamrah bin Tsa'labah, bahwa dia 
mendatangi Rasulullah SAW dengan mengenakan dua helai baju 
buatan Yaman. Rasulullah SAW bersabda, “Ya Dhamrah, apakah 
kamu menyangka kedua bajumu ini bisa membawamu ke surga?” 
Dhamrah berkata, “Ya Rasulullah, mohonkanlah ampun bagiku. Saya 
akan melepas keduanya.” Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, 
ampunilah Dhamrah bin Tsa'labah.” Dhamrah segera berlalu dan 


segera melepasnya. 72 


Hadits Dhirar bin Al Azwar RA”? 


2 
Aa 


HP yi Layak UP LRIAN (ES Ga) GS — AAAY 
TA ia gai dal 36 IN oi Jp YP 
SAN 6 P3 SI Alas GA Of 58 ca 
18882. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ya'gub bin Bahir, dari Dhirar bin Al 


Azwar, dia berkata: “Keluarga saya, mengirim saya dengan membawa 
unta untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW 


"2 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas, walau pun Bagiyah seorang 
mudallis dan tidak berkata dalam riwayat ini dengan kata-kata “mendengar”. HR. 
Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (370/8, no. 8158). Al Haitsami (136/5) 
menghubungkannya kepada keduanya. Dia berkata, “Para perawinya tsigah. Hanya 
saja Bagiyah seorang mudallis. Al Mundziri mengeritik di dalam At-Targhib (115/3) 
disebabkan keberadaan Bagiyah. Al Bukhari mencantumkannya di dalam At-Tarikh 
Al Kabir (337/4). - 

"3 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 16648. 


Musnad Imam Ahmad — 


memerintahkanku agar memerahkan untuknya susu (unta). Kemudian 
beliau bersabda, “Sisakan untuk pemanggil susu. sa 


MP RIP Tani GAS Lee Su SIS —NAAAY 
LTE D3 ap ala 18 CA Gp II Up ui Lgi 
8s. KN - 5. 7 Ta 20 Pan az a 2, pa Pa ..0 
Kla 1 er 13 Ag ap aan) Laki 
| EL . . oo. , —. . 7 ig e. Pi o : KA 
LAN P3 P3 EV 1JE BAN List 
18883. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ya'gub bin Bahir, 
dari seseorang, dari perkampungan Al Hay, dia berkata: Saya 
mendengar Dhirar bin Al Azwar berkata, “Kami menghadiahkan 
kepada Rasulullah SAW unta perahan yang banyak susunya.” Al 
Azwar berkata, “Maka saya memerah susunya untuk beliau.” Ketika 
saya hendak terus memerah, beliau bersabda, “Sisakan untuk 


pemanggil susu. sud 


ya 
4 o- Pn 


ME II jp OA BIS top JI IE GA IMAM 


He De Poin SA Na Aa s3. -9 o - 0 - oh o- 
Pa ia RA ate NO ON Oi JP GP Pa oi Ml ah 


“, 
XX dan 9 4 0 


' 3 0 aan 5. - . 0. Ke aa Na Sena Ki 
(PALI Na ta 1 XS Je 3 NS C2 Jas Hu P9 
o- e@£ 3.9 3 mata , o- aa PP 3 0 aa 
Upi dai EYE YAI XS Kb JS Hi ab 


”4 Sanadnya shahih. Ya'gub bin Bahir dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban. Abu 
Hatim diam tidak mengomentarinya. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada 
no.18696. | 

“5 Sanadnya shahih. Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya. Lihat juga, 
18807. 


— Musnad Imam Ahmad 


SI Ke o ON gi PPP Oi ya tj 


opa sngdar iba 
18884. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Sinan, 
dari Dhirar bin Al Azwar, bahwa Rasulullah SAW berjalan 
melintasinya dan dia sedang memerah susu. Rasulullah SAW 
bersabda, “Sisakan untuk pemanggil susu.” Abdullah berkata, 
“Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Al A'“masy menceritakan kepada 
kami, atau dari Al A'masy, dari Ya'gub bin Bahir, dari Dhirar bin Al 
Azwar, dari Rasulullah SAW aa perawi menyebutkan hadits secara 


maknawi.” 


Hadits Ja“dah RA” 


5 Z 


Jaa Gis Ana Es AS ES —NAMA0 


2 8. - 5 o 

Tg ale Mi Lo AD ad anna JW ana Candi 
OS, ala bara Ika Aa T 23 “JB 3) d3 si) 
Sena Daan ai o , . » Pe Mp anta Taat Sa aa Ne A s 
SA OS tali 3 amel Idaih Jab 1JE B3 ee JA 
| Brp 3 da 
18885. Waki" menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Isra'il Al Jusyami menceritakan 
kepada kami, dari seorang Syaikh mereka yang dipanggil Ja'dah, 


bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang dalam mimpinya. 
Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggilnya. Lelaki itu 


"8 Sanadnya shahih. 
”7 Biografinya telah disebutkan sebelumnya ta 15812. 


Musnad Imam Ahmad — 


datang. Rasulullah SAW menceritakan mimpinya kepada lelaki 
tersebut. Lelaki itu seorang yang berperut besar. Rasulullah SAW 
bersabda dengan menunjukkan jemarinya kepada perut lelaki tersebut, 
« Jika ini tidak ada di sini, tentu lebih baik bagi kamu.” 


Hadits Al Ala' bin Al Hadhrami RA” 


- - 
o- 3 A3 30 AG 


Kab 33 ASN KS BIS AKG Sy) Oil GAS -YAAAN 


HB Pp bj AN PIP gi SEN AT G 
Te NA an ban bk aji nh An Aa Ne NA Tan Nag Sa ea Una 
S3 1S boy ads IN lo Al Iya, O Cl ella ol KAA 
Ibr AS 3 Sa Ing 3 , PA, 

18886. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf menceritakan 
kepada saya, dari As-Saa'ib bin Yazid, dari Al Ala' bin Al Hadhrami 
—insya Allah— bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Para. Muhajir 
berdiam di Mekkah selama tiga hari setelah menunaikan ibadah 


hajinya.” 8 


"8 Sanadnya shahih. 

Hadits yang sama secara lafazh-dan sanad telah disebutkan sebelumnya pada 
15812 dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, darinya, dengan riwayat ini. 

99 Dia adalah Al Ala' bin Al Hadhrami (Abdullah) bin Imad bin Al Akbar. 
Nasabnya berakhir kepada Muganna' bin Hadhramaut dari Gahthan. Pada masa 
Jahiliyah pindah ke Mekkah. Dia adalah sekutu bagi Bani "Umayyah. Dia memiliki 
9 saudara lainnya. Di antara mereka yang memeluk Islam adalah Syuraih. Dia 
masuk Islam lebih awal. Dia merupakan duta Rasulullah SAW yang diutus ke 
Bahrain. Ketika Allah SWT berhasil menaklukkannya, Rasulullah SAW 
menjadikannya gubernurnya di sana. Dia tinggal di sana hingga masa pemerintahan 
Abu Bakar RA dan Umar RA. Umar mengangkatnya sebagai gubernur di Bashrah. 
Akan tetapi, dia keburu wafat di jalan sebelum mencapai Bashrah. 

980 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az- 
Zuhri Al Madani, seorang yang tsigah. Haditsnya terdapat pada para ulama hadits. 
As-Sa'ib bin Yazid adalah seorang Sahabat yang terkenal. HR. An-Nasa'i (122/3, 
no. 1455) dalam pembahasan tentang Memendekkan Shalat, bab: Tempat yang 


— Musnad Imam Ahmad 


mn Ka aa erat Ge 


- 


SG UE AE ea aa eta EN 


1-05 


18886. @ Abdullah menceritakan kesan kami,. Ayah saya 


menceritakan kepada saya, dia berkata: “Tidak ada yang lebih tegas, 
dari Ibnu Uyainah dalam berkata, “haddatsanaa menceritakan kepada 
kami .”98! 


oa os Se Sa 2 saga Ga Ta Bab —YAAAV 
tas “ad Kr Al uko 5 IS ai Ol Ulah ad aag II 


. 
3 . 
. - 


18887. Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Al Ala' bin Al 
Hadhrami. Ayah saya berkata, “Husyaim menceritakan kepada kami 
tentang hadits ini sebanyak dua kali. Sekali, dari Ibnu Al Ala' dan 
sekali secara tidak bersambung, bahwa ayahnya telah menulis surat 
kepada Rasulullah SAW, maka dia mulai dengan dirinya sendiri. 


Boleh Dipergunakan Memendekkan Shalat pada Semisalnya. Hadits semakna 
diriwayatkan oleh Al Bukhari (66/7, no. 3933, Fathul Bari), Imam Muslim (985/2, 
no. 1352) dalam pembahasan tentang Haji, bab: Bolehnya Igamah bagi Pelaku Haji 
Luar Negeri, Abu Daud (213/2, no. 2022): At-Tirmidzi (275/3, no. 949), dan dia 
berkata, “Hadits hasan shahih”, Ibnu Majah (341/1, no. 1073): Ad-Darimi (425/1, 
no. 1511). : 

281 Sanadnya shahih. Ini bukan hadits dan bukan Atsar. Imam Ahmad memuji 
kewara'an Ibnu Uyainah. 

82 Sanadnya shahih. Ibnu Al Ala" dikenal sebagai Sahabat. HR. Abu Daud 
(335/4, no. 5135) dalam pembahasan tentang Adab, bab: Siapa yang Boleh Memulai 
Dari Dirinya Sendiri. Dinilai shahih oleh Al Hakim (273/4) dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Salamah bin Oais Al 'Asyja'i RA” 


- 
0 - 2-23 


: 2 -g Pai 5 5 degan Oki Sr mui 


“nb Aa 0. oa, 21 


18888. Sufyan bin Dan menceritakan Ta kami, dari 
Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Oais, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu berwudhu maka hiruplah air 
ke dalam hidungmu. Jika kamu beristinja' (bersuci) dengan 


menggunakan batu, maka lakukan dengan bilangan ganjil. setal 


3 o- 


5 « akan USA Sen 2 GAS —NAMAA 
Ii Ip Je JB gp gi Tale jp SALA gi Ja LP trah 


NA yaa 5 Et 3 SP II Ag ale Io 

18889. Abdurrahman bin Mahdi Mendem kepada kami, 

dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin 
Oais, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada saya, “Jika kamu 
berwudhu maka hiruplah air ke dalam hidungmu. Jika kamu 
beristinja” (bersuci) dengan menggunakan batu, maka lakukan 


dengan bilangan ganjil. sn 


0 . 3 0 


u£ Uya Cola SA AI Xg kere —NAAA 
dai Jo M5 D6 IE 3 Ta 3 GL yi Jia 


283 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 18719. 
984 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada 18719. 
985 Sanadnya shahih. Sebagaiman hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


AN tai : 3 Serta pa 3 ot & Pa Pri B a... A3 
Peri Y, Ta Lan al S3 Nana Sa Lal Ta, Aom 3 gel 
| (Nae RPG LG De en Pe. 
18890. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Oais, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada', “Ada empat: Jangan 
menyekutukan-Nya dengan apa pun: Jangan membunuh jiwa yang 
diharamkan oleh Allah SWT: Jangan mencuri, Jangan berzina. sd 
OA AI Tea jd CAS JG la SAS NAAM 
NI an Me ee 3 da TA ba nan 
3 & Ba Pa 2 .. 8 - Geng Pena 2 NI 2 PN 
HI Gp VI HI Kab al KAP AI laa Al Iya) JB: 
2. TX 3 8. e. 30 Ba To Kek 
Bl BI edi IE Y) deh BUS is YO 
Pa Aan sa NAK PN »- 
Jgn) La Oeaa NA ee mbl UI Ud 2JB AS YG AP 
: 8. € A 8, 
(Lay dal Al lo Al 
18891. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Mu'awiyah yaitu Syaiban menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin 
-“Oais Al Asyja'iy, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda pada Haji 
Wada', “Ketahuilah sesungguhnya ada 4 (pesan): Jangan 
menyekutukan Allah SWT dengan apa pun, Jangan membunuh jiwa . 
yang diharamkan oleh Allah SWT, Jangan berzina, Jangan mencuri.” 
Salamah bin Oais Al Asyja'iy berkata, “Tidak ada yang lebih kikir 


— 


“86 Sanadnya shahih. Dicantumkan oleh Al Haitsami 104/1. Dia menghubungkan 
Hadits ini kepada Ath-Thabrani saja. Dia berkata, “Para perawinya tsigah.” Ibnu 
Katsir menghubung hadits ini kepada Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu 
Mardawaih. Tafsir Ibnu Katsir 244/2 (Cet.Asy-Sya'b). | 


Musnad Imam Ahmad — 


dari saya terhadap empat perkara tersebut sejak saya mendengarnya 
dari Rasulullah SAW.” 


9 - 2.0 PN 


3 aa ut 4 | e- Pe | 
8 egg JA ES SI XS Ulb —1AAAY 
Ap PI IE gigi Tp GILA gi Ja HP Ur 
0 0£r. e-.0 ag 0 e, - 8 -.: an aa 2 
Ob ran ih CA3 SE 8 1G ala Al do 
18892. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar dan 
Ats-Tsauri meenceritakannya kepada kami, dari Manshur, dari Hilal 
bin Yasaf, dari Salamah bin Oais, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda kepada saya, “Jika kamu berwudhu maka hiruplah air ke 


dalam hidungmu. Jika kamu beristinja' (bersuci) dengan 
menggunakan batu, maka lakukan dengan bilangan ganjil. ska 


Hadits Rifa'ah bin Rafi" Az-Zuragi RA” 


Pe AN gb Olah GP 3) Wb —NAMAY 
In Ip IG IG bp aa Gp GE) oi AE oi JA 
ar 2. o 30 () ot 30, Ig Tan a na 5 A, 2. 
A5 tai RA S9 et IN Tp Ieley ae AI le 
18893. Waki" menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Ibnu Khutsaim, dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Maula sebuah 


987 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 
988 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18888. 
28? Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 15431. 


— Musnad Imam Ahmad 


— masyarakat adalah bagian dari mereka. Anak saudara mereka adalah 
bagian dari mereka. Sekutu mereka adalah bagian dari mereka.” 


ng 


P y BN .£ aa ra (AS Tata —N AMA £ 
In Ga 1 Ip al Pd oh gi JA 
Pena PNP Sa PA PAN “ena Ai 
AS LA Mi BN ke 
OK | Sh Si 5 SIH ANA De wi 
AAN Lg ia BU Sie (aga ol Se S3 
Ar ui 1 Si 
18894. Wakif menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Isma'il bin 
Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah SAW mengumpulkan masyarakat Ouraisy dan bersabda, 
“Adakah di antara kalian orang-orang selain kalian?” Mereka 
berkata, “Tidak, kecuali anak saudara perempuan kami, sekutu kami, 
dan budak-budak kami.” Rasulullah SAW bersabda, “Anak saudara 
perempuan kalian adalah bagian dari kalian. Sekutu kalian adalah 
bagian, dari kalian. Budak-budak kalian adalah bagian, dari kalian. 
Bangsa Ouraisy adalah bangsa yang jujur dan amanah. Jika ada 


orang buta yang bertindak lalim kepadanya, Allah SWT akan 
mempermalukan wajahnya di api neraka. sa 


“90 Sanadnya hasan. Ibnu Khutsaim adalah Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, 
seorang yang benar riwayatnya. Isma'il bin Ubaid bin Rifa“ah seorang yang 
riwayatnya diterima (magbul). Riwayatnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits 
serupa ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13848. Hadits ini terdapat di dalam 
kitab-kitab shahih. 

?91 Sanadnya hasan. Hadits ini terdapat juga di dalam kitab shahih. Hadits ini 
sebagaimana hadits sebelumnya. Lihat, shahih -Al Bukhari (221/4) dalam 
pembahasan tentang Permulaan Penciptaan, bab: Anak Saudara Perempuan Sebuah 
Masyarakat Adalah Bagian dari Mereka. 


Musnad Imam Ahmad — 


area Ja 5 gr Tn ap Ga COLia eta — YAA 0 


- 
O-3 0. 350 3 o- 


Aj gai YAN pg ab Ak 
-JB Eh ee Io dpan Ob aa ap ad 5 BN 
KA KA PA Pan aa 


18895. Affan menceritakan kepada kami, Bisyr yaitu Ibnu Al 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Ubaid bin 
Rifa'ah bin Rafi" Az-Zuragi, dari ayahnya, dari kakeknya, “bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Sekutu kita adalah bagian dari kita. 
Hamba kita adalah bagian dari kita. Anak saudara perempuan kita 


adalah bagian dari kita.” 2 


o- Jo 4G. A4 ... PP 


Lp 3 Kan CA LIGA Hj Any SAS —NAAAN 

08 SN an Pe PD PE Si 
Ie Inn Je IG dia la Io Aap 
NYA Ha Gp cdi pm AG dg ala 
AD Jp Ya la dab de 333 
aa sa AA JG Ja d Up UK Ie 9 al 
sela SIB el ea Io Mp NITA 5 
Ig G5 ja dl Iyo | “Is Ja UP UP 
Sp deas La ora Aa AN SIG ISI 


“82 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


5 ” p - 33 PN Na met 
De 0) Spb SAN) DES) da UEA Ja CAS) 
SI dabel Was Na Sa ta 5 

. - - - - ” . 

Diah Se ad Ca 23 BB Bold IS DAK 


0 #3 - 3 o 

Soma BS) IS 3 WS EP 3 US pama! 
18896. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Ali bin 
Yahya, dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah bin Rafi" Az-Zuragi, dan 
dia termasuk sahabat Rasulullah SAW, dia berkata: Seseorang datang, 
dan Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid. Dia shalat di dekat 
Rasulullah SAW. Setelah selesai dia mendatangi Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW bersabda, “Ulangi shalatmu, karena kamu belum 
shalat.” Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah bin Rafi" Az-Zuragi berkata, 
“Lelaki itu kembali dan kembali mendirikan shalat sebagaimana 
shalatnya semula. Lalu dia menuju Rasulullah SAW.” Rasulullah 
SAW berkata kepadanya, “Ulangi shalatmu. Sungguh kamu belum 
shalat”, dia berkata: “Ajari saya, ya Rasulullah. Bagaimana saya 
harus melakukannya?”Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu telah 
menghadap kiblat, bertakbirlah. Lalu, baca Ummul Our'an. Lalu 
baca surat yang kamu hapal. Jika kamu rukuk, maka taruhlah kedua 
telapak tanganmu pada kedua lututmu. Panjangkan punggungmu, dan 
kokohkanlah rukukmu (jangan terburu-buru —penerjemah). Jika kamu 
bangkit, dari rukuk, maka luruskanlah punggungmu sehingga setiap 
tulang kembali kepada sendi-sendinya. Jika kamu sujud, maka 
kokohkanlah sujudmu. Jika kamu mengangkat kepalamu, duduklah di 
atas pahamu yang kiri. Buatlah yang demikian itu pada setiap rukuk 


dan sujud. 220 


”3 Sanadnya shahih. Ali bin Yahya bin Khalad seorang yang tsigah dan telah 
dikenal luas. Haditsnya terdapat di dalam kitab-kitab shahih. Terdapat pada Al 
Bukhari. Hadits yang sama telah disebutkan pada no. 9601. 


Musnad Imam Ahmad — Le99| 


0-3 90 - “ - .- () .. o- aa | 2. 

(3 Na La Ul Ata A5 SA As Pa D3 — YAAAV 
ana 0... #0. 2. 2. 08 ,. 0 03.1 o- o 
PE Pad PUN PP PA Ag ga 
Ana es , 2 o. 50- LL. Pure MO | 2. 
(peka 3 al al ce Pn) dy) sya be ka us -JB SP 
2 2 . 22 Pa” & 3. PAI 32 tah », , P3 3 Bit "Ita 
gama :JBG RS Jlaiya Kal) elang dala AI ce Al Iyo) H3 Lela 
8 — s0. GA Du Taka Naa AA “Ma Jantan (OP 4 
Ia AS SI SE) reg Ja3 JB Oh ad 
it « or Aa 2 y 2. IA 2. ....9 sr a LAPAN | 
Ga de Kay KIS Al Go Ml Iya, Serai Uas cad Ska 
a An 3 Ba “Ca TT Ke in oa Oa EN aa AN Sean 
Bl ap dl dya JB ya) YUI Lari JB Ssi JAN 
? 3£ Dee baa .13 san Tpi ea Sa t- ay. 3 0£. or ... ore 
NY 4 WajaEh ISA Grid) Anjar cah) Aa) Hay sala 
18897. Saya membaca catatan Abdurrahman bin Mahdi: 
Malik, dari Nu'aim bin Abdillah Al Mujmir, dari Ali bin Yahya Az- 
| Zuragi, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuragi, dia berkata: 
Pada suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah SAW. Ketika 
Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, dari rukuk, beliau berucap: 
Sami'allahu liman hamidah (Allah mendengarkan pujian hamba- 
Nya). Seseorang di belakangnya berkata, “Rabbanaa lakal hamdu 
hamdan katsiran thayyiban mubaarakan fiihi (Tuhan kami, milik- 
Mulah pujian. Pujian yang banyak, yang baik, dan diberkati). Setelah 
Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, “Siapa 
yang berucap barusan?” Seseorang berkata, “Saya, ya Rasulullah 
SAW.” Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh saya telah melihat 


sekitar 30 Malaikat lebih berlomba-lomba, siapa yang terlebih dahulu 
menulisnya.” 


"4 Sanadnya shahih. Hadits yang sama telah disebutkan pada no. 13579. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ha - 


Bab c0ntns IA SIS tebak II BIS —NAAAA 


0 - Jo 


2 JB LA 0) Ka jp aa GP IE Yi IE 
Bai 3 JAN deh aoh EN Lo M Ip 
Ara 5 Aa Abg Ie Ko Ip JS se 
aa aa SY DU ai IE aa Sa as 
Ha TP oa Je Jai d ip Tes SI du le S3 Na 
banget Id GL UG al, RA SY Ja 8 2 js 


Oo 


ol “ Tn die Le Pai 3g - 3 


s1 


.£ 


£ 


5 da Nata Peri) Ne AG Bag mob ig “ai 


- 


Aa aa an dan ialaa S3 
Aaalah ST aall S Aa Se ya AP dr Ga 


Lot o 


AAA 6) GE Nas Tik Je UC TALI Ih See Vio 


Ika iya Kai UAP celja La NA Uya 


18898. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan 
menceritakan kepada kami, Ali bin Yahya bin Khalad menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari pamannya yang turut andil dalam 
perang Badar, dia berkata: “Kami sedang bersama Rasulullah SAW di 
dalam Masjid. Seseorang masuk dan mendirikan shalat pada sudut 
Masjid. Rasulullah SAW mencuri pandang terhadap orang tersebut. 
“Lalu lelaki itu mendatangi Rasulullah SAW. Lelaki itu memberi 
salam. Rasulullah SAW menjawabnya. Rasulullah SAW bersabda, 
“Kembalilah, sungguh kamu belum shalat” Rasulullah SAW 
mengatakannya dua atau tiga kali. Lelaki itu berkata kepada 
Rasulullah SAW, “Demi Zat yang telah mengutusmu dengan benar. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sungguh saya telah bersungguh-sungguh. Ajarilah saya, dan 
tunjukkan kepada saya (shalat yang benar).” Rasulullah SAW berkata 
kepadanya, “Jika kamu hendak shalat, maka berwudhulah dengan 
baik. Lalu menghadap kiblat. Bertakbir. Membaca ayat. Kemudian 
rukuk hingga tenang dalam rukukmu. Lalu angkat kepala hingga 
tenang dalam berdiri. Lalu, bersujudlah hingga tenang dalam sujud. 
Lalu bersujudlah, hingga tenang dalam bersujud. Lalu angkatlah 
kepalamu hingga tenang dalam duduk. Lalu sujudlah hingga tenang 
dalam sujudmu. Lalu berdirilah. Jika kamu menyempurnakan 
shalatmu ini sebagaimana biasanya, maka kamu telah 
menyempurnakannya. Akan tetapi, jika ada yang berkurang, maka 


berkuranglah sebagian, dari shalatmu.””5 


Hadits Rafi' bin Rifa“ah RA” ' 


GI G3 AG EMS (eni op ALA Ula -YAMAA 


30 3 o- 30 3, 


0.2 Ting id 3 Bea 7. an “. TI 5. 
ab de AI SP AE Bibie IE Ulas 
PI ore ta ap 1 rd te Bang aa . 0. On ne 
Tag ala AN Ko AN Ci UG AS JW CAN Gala dl Ob) 


K4 
0. 0 


0 £ - 0 - Bet atas, - .. AN AANG o - 
AN IS 5 UG IS dita d0 GI OS eh LP 
M3 Agra Yi ad ga Magna AS LAS 15 dbs 
AAN Hn aa Ulgey Mala Annlal Ol Uralg telan na 


MAAN SN JAS A3 satoh IKA 1JU) dang ap UI 


NA. 


95 Ibnu Ajlan adalah Muhammad. Dia tsigah. Haditsnya terdapat pada Imam 
Muslim. Hadits yang sama telah disebutkan sebelumnya pada no. 18896. | 

996 Al Mizzi berkata, “(apa yang tertulis ini) tidaklah terjaga (ghairu mahfuzh) — 
kebenarannya.” Ada pun yang lebih benar (mahfuzh) adalah Abdurrahman bin Rafi 
bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij. 


— Musnad Imam Ahmad 


18899. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Ikrimah yaitu Ibnu Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Tharig bin Abdurrahman Al Ourasyi menceritakan kepada saya, dia 
berkata: Rafi" bin Rifa'ah datang menemui majlis orang-orang 
Anshar, dan dia berkata: Hari ini Nabiyullah melarang kita, dari 
memberi manfaat terhadap urusan dunia kita.” Rafi" kembali berkata, 
“Rasulullah SAW melarang kita menyewakan tanah milik kita. 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mempunyai tanah hendaklah 
dia menanaminya, atau membiarkan saudaranya yang menanaminya, 
“atau membiarkannya.” Rasulullah SAW juga melarang kita 
mendapatkan uang hasil membekam. Bahkan Rasulullah SAW 
memerintahkan kita untuk memberi makanan yang kita masak kepada 
seseorang yang kita bekam. Rasulullah SAW melarang kita, dari 
mengambil hasil, dari usaha budak wanita kita. Kecuali, apa-apa yang 
dilakukannya dengan tangannya sendiri. Rasulullah SAW berkata 
demikian dengan. jari-jemari tangannya, semisal roti, jahitan, atau 
tenunan bulu.” i 


Hadits Arfajah bin Syuraih RA” 


PN | Is. 0.5 as 
ANE 3 ME) LE OS SAI opa jl Gaib AA» 


AN Se AN SA AN rn RT “ AI na ea Aa aa 
Alay MEA elo Iya) JB SE gala Ga yi Ea YP 
20-38 3 nb 0. 


si 2 os. naga, . ... 7. si ba. -8 
dal Goa Baik ayal) yah HI hg Din) DUR (aah OKE UG 
Bg, 0 KN DT NN 29 » . 03. Ain s2. 2 B- 
MA jp OS Ip IS 23 (asa AR mean AE Al Gelap Kaban 


"9! Sanadanya shahih. 

Tharig bin Abdurrahman Al Ourasi adalah tsigah, haditsnya ada pada Muslim. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 17223. Sementara hadits larangan mengambil 
hasil usaha budak telah disebutkan pada no. 16761 dan 10180, adapun hadits 
larangan mengambil usaha dari bekam telah disebutkan pada no. 14224. 

”8 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 18211. 


Musnad Imam Ahmad — 


18900. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Arfajah bin 
Syuraih Al Aslami, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Akan ada 
bencana dan bencana setelahku —Rasulullah SAW mengangkat kedua 
tangannya—. Siapa di antara kalian yang melihatnya memecah 
ummat Muhammad —padahal ummat Muhammad adalah bersatu-, 


maka bunuhlah dia —siapa pun dia. cd 


3 3 Pt La CS AB ea 
— aan Haa KAA Ilmea UI AAN 
.. "3 Aa 2, y « 5 sa 0 - aan? To. 0 — Ta TE 
Na Ma ola 2 entah Gta 9S Ciel 
IS yA AS GALAU 0gp Pb Chan (39 
18901. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dia 
berkata: Saya mendengar Arfajah berkata: Saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Akan ada bencana dan bencana setelahku. Siapa 


yang bermaksud memecah belah urusan ummat ini, sementara ummat 
ini bersatu maka penggallah dia dengan pedang, siapa pun dia”! 0 


Hadits Uwaimir bin Asygar RA'"' 


LA 0 Pa SA PR Pa LI 
Chan Gl SI UP UYA 09 Ep Ang SA YAA «Y 


oz » 


3 9 LOL De 


P3 Oo. £ NON SA 2 P3 0 # (3 o- 0 £ Fe .E 
A3 Ol Ian ai GEA 3 SP tol (ea yr Oles Ol 
or- A Ta » . - £ — 1 Li - or- 4, j br £ 3. 
Ale bo Iya Os S3 RN, Celag bale MN elo Al Iga) 


”9 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18211. 
1000 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 
1001 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 15702. 


— Musnad Imam Ahmad 


Se 


A3 He Io d2 "At Bp Can ph 


PA 


Pala 


18902. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya 
yaitu Ibnu Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa Abbad bin Tamim 
mengabarkan kepadanya, dari Uwaimir bin Asygar, bahwasanya dia 
menyembelih hewan sebelum Rasulullah SAW berangkat pergi, dan 
dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW setelah selesai. 
Rasulullah SAW memerintahkannya untuk kembali mengurus hewan 


sembelihannya.' 


Hadits Kedua Anak Lelaki Ouraizhah""? 


aa 303,5 Ka 


ikan gi YP AA Gp SUS Gile AS at Y 
Ni BA Ig Kang Naa 
3 dg ae ale DK Sea ai AA BI pa 


BPI J3 Be 2 ME Ab 5 hai da | 
18903. “Affan menceritakan kepada kami, Hammad' bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far Al Khathmi, dari 
Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Katsir bin As-Sa'ib, dia 
berkata: Kedua anak lelaki Ouraizhah menceritakan kepada saya, 
bahwa mereka dahulu memaparkan zaman Ouraizhah kepada 
Rasulullah SAW. Siapa di antara mereka yang telah bermimpi atau 
telah tumbuh rambut pada kemaluannya, maka dibunuh. Jika belum, 
maka dilepaskan.“ 


1002 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 15702 dengan 
sanad dan redaksi hadits yang sama. 

1003 Y ihat biografi Athiyah Al Te pada jilid ini, no. 18680. 

1004 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Hushain bin Mihshan Radhiyallahu “Anhuma"'S 


. . 


SB OA 23 Ang SAS AA 


Pa 
| 


Aa PP 
Ae ee Aa Te 
Dero IA AI Ih LE ARE dd ale AI 


oo. 4 


- TN AD ar 0. CuL oz 0 et og. TE m3 - or 
Le Jb al oi AS JB Cai 1 JB Kei G3 ASI #elwg dala 


IE Pee” K6 (ah Tl “1 AU "JB 3 par L YI 2 


18904. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Busyair bin 
Yasar, dari Al Hushain bin Mihshan, bahwa seorang bibinya pergi 
menemui Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah selesai, 
Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kamu sudah bersuami?”, dia 
menjawab, “Ya.” Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana . 
perlakuanmu terhadapnya?” Bibi saya berkata, “Saya tidak pernah 
mengabaikannya, kecuali jika saya sangat lelah.” Rasulullah SAW 


bersabda, “Perhatikanlah sikapmu terhadapnya, sungguh dia adalah 


— Surgamu atau nerakamu.” 8 


Abu Ja'far Al Khathmi adalah Umair bin Yazid Al Anshari, seorang yang tsigah. 
Haditsnya terdapat pada Ulama Hadits yang Empat, dan telah disebutkan 
sebelumnya. Hadits ini telah dicantumkan pada hadits Athiyah Al Ourazhi, 18680. 

1005 Perkataan penulis naskah radhiallahu 'anhuma menghendaki, bahwa Hashin 
bin Muhshan Al Anshari adalah seorang sahabat. Semoga demikian, atau dia 
seorang Tabi'in yang tsigah, sebagaimana yang disimpulkan oleh An-Nasa'i. Ibnu 
Hibban mencantumkannya ke dalam Ats-Tsigaat. Hanya saja disebutkan di dalam 
'Usud Al Ghabah: Dia seorang Sahabat. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Al 
“Atsir. 

1006 Sanadnya shahih. | j 

Busyair bin Yasar Abu Yasar Al Harits Al Anshari, tsigah. Hadits riwayatnya 
terdapat pada umumnya ulama hadits. Al Haitsami (306/4) berkata, “Para perawinya 
adalah perawi hadits-hadits shahih, kecuali Hushain. Dia tsigah. Seakan Al Haitsami 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili RA''” 


?, 
s 
2 o- LP 


53 0 .. 5 AG ? 4 z Pa 
Pa AG GAS yaa SI mail GAS AA 0 

... Pd js Ap PAN ea aan Sai NP Ni NA £o. 2 # 
Hae nan Il jo HP JB Chal 9S OUJI gi 
5 aa PN Ten as... Lg sa o£ SARA - Ta iban z 
Alan 3 ing ale AI ale Kh Tah 1JB Late 0) jul 
Ea ang Wa San ea an Tn SS Ia IN AA 
BW AHY d3 PI eU daa 9 PI Iw 
ea o SA Kena Ian ara, PA NA sa 3 "3 
9 dy ME engp3 Jpn oelyg AE Oyratama YAI pi 


32 —- 


KELEL Sale de EA Ea Sa OT MBA eni MB Na ana 


TN 


AA EA im INN el ATA AN aa AN Sg) AS 
18905. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dia berkata: Seseorang yang dipanggil Rabi'ah bin Ibbd, dari 
suku Ad-Dili mengabarkan kepada saya, saat itu dia masih belum 
Muslim, dia berkata: Saya melihat Nabiyullah pada masa Jahiliah 
pada sebuah pasar di Dzi Al Majaz. Saat itu Nabiyullah berkata, 
“Wahai manusia sekalian, ucapkanlah oleh kalian Laa Ilaaha ilaa 
Allah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), maka 
kalian akan bahagia.” Saat itu orang-orang berada di sekelilingnya. 
Di belakangnya terdapat seseorang yang berwajah bersih dengan 
rambut berjalin dua, dia berkata: “Dia.ini orang yang sudah pindah 
agama lagi pendusta.” Kemana pun Nabiyullah pergi, dia 
mengikutinya. Saya bertanya kepada orang-orang tentangnya. Orang- 


tidak memasukkannya ke dalam golongan Sahabat. Hadits ini telah dinilai shahih 
oleh Al Hakim (189/2), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
107 Biografinya telah disebutkan pada no. 15962. 


Musnad Imam Ahmad — 


orang menjawab bahwa dia adalah masih keluarga dengan Nabiyullah. 
- Mereka berkata, “Setahu saya, dia ini pamannya, Abu Lahab.” "08 


o-3 Pt - 


pi aa HP SP Gi GI Ce Ka Ba 1 
Se Ip - JB « Mak aka IA Ai 
JALA Nia JG TAS “Ia JG ena KEu sei ale Si 


SA 3 Is 3 SA P9 AA ae K5 3 
ae 3 Li BU AA JG BA 3 lih AJE TAG 
ri! 39 Sd Jas Ita Sa AN, N - JG do AS aka ) 
Ada oa 

18906. Suraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Rabi'ah bin Abbad Ad- 
Du'ali semula ia Jahiliyah lalu masuk Islam, dia berkata: Saya melihat 
Rasulullah SAW.... perawi menyebutkan hadits selanjutnya. Dia 
(perawi) berkata: Saya berkata, “Siapa dia?” Ada yang menjawab, 


“Dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthallib. Dia : 


mengaku sebagai Nabi.” Saya bertanya, “Siapa yang mendustakannya 
'itu?” Orang-orang menjawab, “Dia itu pamannya, Abu Lahab.” Abu 
Az-Zinad berkata, “Saya berkata kepada Rabi'ah bin Abbad, “Ketika 
itu kamu masih kecil.”, dia berkata: “Tidak, demi Allah SWT, ketika 


itu akal saya sudah bisa membedakan. Saat itu saya sedang 


menggendong geriba (wadah air terbuat dari kulit). 


1008 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 15962. 
1009 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


I7og| — Musnad Imam Ahmad 


Hadits Arfajah bin As'ad RA" 


dai S ar Snp ai hi ana da ui Ab a| 
3. e- - 


Tai dat ale ,3h ajh bp il Is 


5. 


PI 33 1 NI IS Ja Any Ju 3 Ke Lt ia 


oz 38 — 


ti JG Cod 


18907. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu Al 
Asyhab mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Tharafah, 
bahwa hidung kakeknya patah berat pada peristiwa Yaumul Kulab 
pada masa Jahiliyah. Dia mengenakan hidung palsu terbuat dari perak 
yang kemudian membuat hidungnya membusuk. Maka, Rasulullah 
SAW memerintahkannya agar membuat hidung palsu dari emas. 

Yazid berkata: Abu Al 'Asyhab ditanya, “Kamu bertemu dengan 
Abdurrahman?”, yakni kakeknya, dia menjawab: 2 £ Sekai 


1010 Dia adalah Arfajah bin As'ad bi Ka'ab At-Tamimi Al Utharidi, tergolong 
Sahabat. Masuk Islam belakangan. Pada hadits ini disebutkan bahwa hidungnya 
patah berat pada Yaumul Kilab pada masa Jahiliyah. Dia mengenakan hidung palsu 
terbuat dari perak. Dia tahu, emas itu haram. Perak tersebut membuat hidugnya 
membusuk, dan Rasulullah SAW membolehkannya mengenakan hidung terbuat dari 
“emas. Dia berdiam di Kufah dan dikuburkan di sana. 

1011 Sanadnya shahih. 

Abu Al 'Asyhab yang dimaksud adalah Al Utharidi. Namanya Ja'far bin Hayyan 
As-Sa'd. Dia seorang yang tsigah. Haditsnya terdapat pada Jama'ah ulama ahli 
Hadits. Abdurrahman bin Tharfah juga tsigah. Al Ijli dan Ibnu Hibban menilainya 
Isigah. HR. Abu Daud (92/4, no. 4232) dalam pembahasan tentang Stempel, bab: 
Hadits Tentang Menyambung Gigi dengan Emas, At-Tirmidzi (240/4, no. 1370) 
dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Hadits Tentang Menyambung Gigi dengan 
Emas, An-Nasa'i (164/8, no. 5162) dalam. pembahasan tentang Perhiasan, bab: 
Orang yang Hidungnya Terluka. | 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Abdullah bin Sa'ad RA''? 


o- 30 5 o- 


Pi KAA MA HPS IG OS AAA sA 

na ap AN Day - 
Sea 3 CA s5 na Jaa Nara Sana call 3 Ka 
SI Ia PN KTI Oo: 3 Ai ANA 2 de 


£ 


ata. Ft F sE 

Dab 333 Cg 5JB JI S3 NAS It Ls 56 UT GT, 
de Ai: ang Sasa Aa Sg eJak Era Tn Aa 
3 NA Ap Napi PA 5 J-ib usia J3 IS 
293 Che Sp Ai PPG SB Ta 3 damai 
#. oh. ag. At. Pa 0... BN PA ng. 
It OT Ol Nia het ol ja dl LN aa le 
bae bp eh aa 

18908. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 

dari Mu'awiyah —-yaitu Ibnu Shalih, dari Al Ala'— yaitu Ibnu Al 
Harits, dari Haram bin Hakim, dari pamannya Abdullah bin Sa'ad, 
bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa-apa yang 
mewajibkan mandi, tentang air setelah air, tentang shalat di rumah, 
tentang shalat Masjid, dan tentang makan bersama wanita haid. 


Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT tidak pernah malu terhadap 
kebenaran. Ada pun saya jika berbuat demikian, maka demikian dan 


1102 Dia adalah Abdullah bin Sa'ad Al Anshari dari Bani Haram. Dia adalah 
pamannya Haram bin Hakim. Dia memeluk Islam belakangan. Dia banyak keluar 
berjihad. Dia mempunyai andil dalam peperangan di Gadisiyah dan Yarmuk. Pada 
akhirnya dia berdiam di Syam dan wafat di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


demikian.” Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang mandi. Beliau 
bersabda, “Saya berwudhu sebagaimana wudhu shalat, mencuci 
wajah.” Lalu Rasul menyebutkan tentang mandi:.”...ada pun air 
setelah air adalah madzi. Setiap lelaki mengeluarkan madzi. Maka 
saya membasuh kemaluan saya, lalu berwudhu. Ada pun shalat di 
Masjid dan shalat di rumah, kamu telah melihat betapa dekatnya 
rumahku dengan Masjid. Saya lebih suka shalat di rumah, dari pada 
di Masjid, kecuali shalat wajib. Ada pun makan bersama (wanita) istri 


haid, maka saya makan bersamanya” 3 


AAA BIS KSAGA yani AE Kab —1AA 4 

PEN Si AP IS ji IA pake 
na Pat T Jannina - A4, 25 y 3 rana og. C 0. 
SI AS Nga YP Calag Aale Abi elo Ni Iga) la 1JB Jaw 


ASN, Jas 

18909. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin Al 
Harits, dari Haram bin Hakim, dari pamannya, Abdullah bin Sa'ad, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makan 


— bersama dengan wanita yang haidh? Beliaupun menjawab, "Makanlah 


bersamanya." 


aa Sanadnya shahih. 
Al ala' bin Al Harits dinilai tsigah, haditsnya ada pada Muslim. Adapun Hakim 
“bin Hizam termasuk dari kalangan tabi'in yang tsigah. Hadits yang senada 
diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/54 no. 211), dalam pembahasan tentang 
thaharah, bab: air madzi. 
1014 Sanadnya shahih, sebagaimana riwayat sebelumnya. Lihat juga, At-Tirmidzi 
(240/1, no. 133), dan dia berkata, “Hadits Hasan Gharib”, Ibnu Majah (213/1, no. 
651), Ad-Darimi 265/1, no. 1075. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Abdullah bin Aslam maula Rasulullah SAW'"S 


5 Gas ag Ae Rn 


Tk Ka Aula Na all ap Al ea ha B3 3 
Era Ab gl Gi Pa J8 Pig Aa ae Ja 


18910. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Bakar bin Sawadah menceritakan 
kepada kami, dari Ubaidillah bin Aslam maula Rasulullah SAW, 
bahwa Rasulullah SAW sering berkata kepada Ja'far bin Abu Thalib, 
“Kamu paling persis dengan saya secara fisik dan akhlak” 8 


Hadits Ma'iz RA'?7 
30 — Eo. 2 Pa Line 0 3. 
Pam al OP Arah WAS cin Gp Kabag SA ES AAN 
ANA YAAN 3 AI AP oi Ing 3 CHA 


6 


cod A4 og) :JG (Kasi JI Cl Jan AT Cl) ala Si Jo 
Pa ee ena aa SA 3 


05 Dja adalah Abdullah bin Aslam Al Hasyimi maula Rasulullah SAW. Beliau 
membelinya dari para penggembala kambing, lalu memerdekakannya. Semenjak itu, 
dia terus menemani Rasulullah SAW. 

1016 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Ibnu Lahi'ah. HR. At-Tirmidzi 
(654/5, no. 3765), dan berkata, “Hadits hasan shahih.” Dinilai shahih oleh Al 
Hakim (211/3), dan Adz-Dzahabi diam tidak memberi komentar. 

07 Dia adalah Ma'iz Al Bukka'i. Demikian yang para ulama hadits 
menyebutkan. Mereka tidak menyebutkan nasabnya. Dia bukanlah Ma'iz Al 
'Aslami yang dirajam pada masa Rasulullah SAW. 


— Musnad Imam Ahmad 


18911. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Mas'ud —-yakni Al 
Jurairi---, dari Yazid bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir, dari Ma'iz, dari 
Rasulullah SAW, bahwa beliau ditanya tentang amal terbaik. 
Rasulullah SAW bersabda, “Beriman kepada Allah semata, lalu jihad, 
lalu haji mabrur mengungguli semua amal sebagaimana antara 
tempat terbitnya matahari hingga tempat tenggelamnya. Pa 
SL NE nh Cb al 33 Ta GAS AAN 
He ore . 8, 3 DB o- 3 0 0 - 4 oo 2 


Saad SB LN Ja JSM Ge» Jin 

18912. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Wuhaib 

bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Hayyan bin 
Umair, Ma'iz menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW 
ditanya tentang amal yang terbaik...... Perawi menyebutkan yang 


semisalnya.'”? 


Hadits Ahmar bin Jaziy RA'220 


1018 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Abu Mas'ud Al Jariri adalah Sa'id 
bin Iyas, yang sudah sering disebutkan namanya. Tentang hadits ini Al Haitsami 
(207/3) berkata,. “Para perawinya perawi hadits shahih.” Demikian pula yang 
dinyatakan oleh Al Mundziri di dalam At-Targhib. 

019 Sanadnya shahih. Hayyan bin “Umair Al Jariri tergolong Tabi'in yang 
tsigah. Haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits ini sebagaimana hadits 
sebelumnya. 

1020 Dia adalah Ahmar bin Jaziy —atau Jaz'i— As-Sadusi Ar-Rib'iy. Dia 
dipanggil Ahmar bin Syihab bin Jaz'i bin Tsa'labah bin Malik bin Sinan. Memeluk 
Islam setelah penaklukan kota Makkah. Pindah ke Bashrah dan kuburannya berada . 
di sana. 


- 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
5 o- Pena 


Ab —NAANY 


3 - - -. 0 3-0 £ 2 Pn PA cab La 
M Ih lo Kep 3 KA EA ida YAI Lah Jb 


oo. AX 8 y Pia - 2- 0 PP 2, Lo. A.A 2 

AED Clip Al Sya) SI SB US Ol JB play ale Al ale 
| Aan GL KE Ga KA AS La lh 
18913. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 

Abbad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya 
mendengar Al Hasan berkata, “Ahmar bin Jaziy sahabat Rasulullah 
SAW menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami selalu meniru 
sujud Rasulullah SAW yang menjauhkan kedua sikunya, dari kedua 


L 1021 
sisi badannya.” 


Hadits Itban bin Malik Al Anshar atau Ibnu Itban RA''2 


- o- 03 Papa E o4 ... F3 IG 

IL NI j RS SAS US MA pl Kab YAA £ 
Cl 3 IE Tea SEE NY cola 1 AI AS 3 AB 
Sala Se Ea sae an ana On nda Bae net en ira Ge ra 
Ca Sep dal yap Aap Lala Cdal & ss ce! cad & 
Pa 2,0 8, A.A a Te una 
18914. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Al Muthallib bin 
Abdillah, dari Itban atau Ibnu Itban Al Anshari, dia berkata: Saya 


berkata, “Wahai Nabiyullah, saya sedang bersama istri saya. Ketika 
saya mendengar suaramu, - saya melepasnya, lalu saya mandi.” 


1021 Sanadnya shahih. Ibad bin Rasyid seorang yang tsigah. Haditsnya terdapat di 
dalam Ash-shahihain. Hadits serupa telah berulang disebut. 
102 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada 46431. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW bersabda, “Air (mandi junub) dengan (sebab 


keluarnya) air mani.” 2 


Hadits Sinan bin Sanah sahabat Nabi SAW'”' 


AA yh JE— (IyAA H3 Os Bab AAN 


3 3 0 L o- IG 


Pera SIB AA Gm Ke EA — Dg Sya UI tina 

pe Bi “03 o 4035. 3 
en PP Demaca as Dan 
da di Jina Ala ala Il Io lo aj 


An Pa ia PEN 2 KOA) LAN -J an 
18915. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami —Abu 
Abdurrahman berkata,..”..dan saya mendengarnya,.”...mengabarkan 
kepada kami, dari Haris. Abdul “Aziz bin Muhammad, dia berkata: 
“Muhammad bin Abdillah bin Abu Hurrah mengabarkan kepada saya, 
dari pamannya Hakim bin Abu Hurrah, dari Sinan bin Sanah sahabat 
Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 


makan dan bersyukur baginya pahala sama sa seorang yang 


berpuasa dan bersabar. Us 


. 198 Sanadnya shahih. 

Telah disebutkan sebelumnya pada no. 11247 yang berisi kisah lain. Hadits yang 
sama telah disebutkan belum lama pada hadits Bara”. Ulama ahli fikih sepakat 
bahwa hadits ini sudah dihapus hukumnya dengan hadits: “.....Jika dua alat khitan 
saling bertemu....” Sebagaimana yang telah kami uraikan. 

4 Dia adalah Sinan bin Sanah Al! 'Aslami. Mereka berdiam dekat kota 
Madinah. Masuk Islam lebih awal. Tidak pernah keluar dari Hijaz. Ada yang 
berkata, dia orang Bashrah. Ada pula yang mengatakan dia orang Madinah. 

1025 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Abdillah bin Abi Hurah Al 'Aslami, tsigah. Ulama Hadits 
memuji ketsigahannya. Demikian pula dengan pamannya Hakim bin Abi Hurah. 
Riwayatnya terdapat pada Al Bukhari. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
no. 7793, dan terdapat pula di dalam kitab As-Sunan. Telah dinilai shahih oleh Al 
Hakim (136/1), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


li 


2 0 AS - 30 3.0 Ta Pat 


AI Ke ES Ju anal SS aa YAAA 
Aa ON 


18916. Ahmad bin Hatim Ath-Thawil menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi mencentakan kepada kami... hadits 


yang sama.!'26 


) o- Pt Pa 


GH IE Kis R3 ara Os ab —YAANV 


Pa aa Nan Ka a 
2 dan be pb di ma “JG Ea 


nda 
PNP 


o- 3 


He Je WIpn Ipa Jatn sephn esa 


SIS Kan dlu Dana Nai Ten -JG Ang 

18917. Affan menceritakan kepada kami,  Wuhaib 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah menceritakan 
kepada kami, dari Yahya bin Hindun, bahwa dia mendengar Harmalah 
bin Amr dan dia adalah Abu Abdirahman, dia berkata: Saya turut serta 
dalam Haji Wada'. Dibonceng saya paman saya, Sinan bin Sanah. 
Harmalah bin Amr berkata, “Ketika kami berhenti di Arafah, saya 
melihat Rasulullah SAW meletakkan salah satu jari tangannya pada 
jari yang lain. Saya berkata kepada paman saya, “Apa yang dikatakan 
Rasulullah SAW?” Paman saya berkata, “Lemparlah jumrah dengan 


semisal kerikil yang dilemparkan dengan ketapil.”' 


1026 Sanadnya shahih. 
1027 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Hadits telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 16542. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Abdullah bin Malik Al Ausi RA" 


SG - 


La asi “3 ea A6 tea Puan Wa— —YAANA 


Lb NN Pap B 3 


pn Naa Pang ga NAN ya 
Ma dar G 33 Ol | ayal 5 ol 50 Ju aa ale S1 


Gea Sa Cg Hp ea SP MA NP 
BP aa 


18918. Ya" rab menceritakan kepada kami, Anak saudara saya 
Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, dia berkata: 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepada 
saya, bahwa Syibl bin Khalid Al Muzanni mengabarkan kepadanya, 
bahwa Abdullah bin Malik Al Ausi mengabarkan kepadanya, bahwa 
Rasulullah SAW berkata yang ditujukan kepada Al Walidah, “Jika dia 
berzina, maka cambuklah ia. Jika dia berzina, maka cambuklah ia. 
Jika dia berzina, maka cambuklah ia. Kemudian jika di berzina lagi, 
juallah dia walau dengan dhaftir.” Dhafiir adalah sehelai tali. 
Rasulullah SAW menyebutkan itu pada kali ketiga atau keempat. 2 


1028 Pia adalah Abdullah bin Malik Al Ausi Al Hijazi. Masuk Islam sebelum 
Penaklukan kota Makkah. Pergi haji bersama Rasulullah SAW dalam Haji Wada' 
(Haji Perpisahan). 

1029 Sanadnya shahih. 

Syibl bin Khalid Al Muzanni, tsigah. Tergolong Tabi'in. Perbedaan riwayat 
datang dari Az-Zuhri saat dia meriwayatkan Hadits darinya. Terkadang Az-Zuhri 
berkata: Syubail dan terkadang berkata Syibl. Al Bukhari meriwayatkan bahwa Az- 
Zuhri juga meriwayatkan demikian: Syibl bin Hamid. Setelah itu Al Bukhari 
berkata, “Menurut saya ini salah.” Saya berkata, “Perkataan Al Bukhari ini, 
dikatakan pula oleh Al Mizzi dan diikuti oleh Ibnu Hajar. Ada pun yang benar 
adalah apa yang disebutkan Imam Ahmad di sini. Dan, ini dibenarkan oleh Al 
Bukhari. Hadits semakna telah disebutkan sebelumnya pada no. 8872 pada hadits 
Abu Hurairah. 


Musnad Imam Ahmad — | 


? 
Bae 0 o- 30 4 £ 5 


Pan sa 2 ne Wp) AE Gp Jap SAS YAA NA 
Ns ai AAS oi Al ae SAN 5 . (SAN 
Bala Jo af GA Ap An KE aa 


ON GAP Ol Sole Ol 50) JG 


NG ea Pas, api F3 Vegas Hj Ol Any 
18919. Yazid bin Abdu Rabbihi menceritakan kepada kami, 
Bagiyah bin Walid menceritakan kepada kami, Az-Zabidi 
menceritakan kepada saya, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin 
Abdillah, bahwa Syibl bin Khalid Al Muzanni mengabarkan 
kepadanya, bahwa Abdullah bin Malik Al Ausi mengabarkan 
kepadanya, bahwa Rasulullah SAW berkata yang ditujukan kepada Al . 
Walidah, “Jika dia bezinah, maka cambuklah ia. Jika dia berzina, 
maka cambuklah ia. Jika dia berzina, cambuklah ia. Kemudian jika 
dia berzina, juallah dia walau dengan dhafiir.” Dhafiir adalah sehelai 
tai. 30 


1030 Sanadnya shahih. 

Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya. Hanya saja, pada hadits sebelumnya 
disebutkan anak saudara Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Pada Hadits ini, Az-Zabidi dari 
Az-Zuhri. Maksudnya hendak menyebutkan perbedaan pada Az-Zuhri. Laku 
demikian ini banyak sekali diperbuat oleh Imam Ahmad, dan tidak satu hadits pun 
yang terlepas dari itu. Saya hanya sesekali memberi peringatan, sebab, yang 
demikian ini merupakan bagian dari dasar-dasar yang hanya bisa diketahui oleh para 
pencari ilmu. Bagi yang tidak mengetahuinya, baiknya diam. Jangan berbicara 
tentang ilmu hadits. Hendaknya dia malu dari menyibukkan dirinya dengan ilmu 
hadits sebelum dia mempelajarinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Al Harits bin Malik bin Barsha” RA!” 


Me ana Gen Kat 


. 


Y :Ju 3 ak ala Io GP CL JI MU 3 wd ya 
LA SE Total Nai Ina S3 CE 


18920. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
Zakaria menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits 
bin Malik bin Barsha', dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Setelah ini, Makkah tidak akan pernah diperangi lagi.” Sufyan 
berkata, “Al Harits Al Khuza'i.!82 


. 
| PG La 


se un uu OaAn ia Aj SAS MAYA 
3 Aa aa, - 2 5. 38 0 — TA LAS 2 - 
BG Hd mg gs Ka tida 
18921. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zakaria mengabarkan kepada kami, dari Amir, dari Al Harits 
bin Malik bin Barsha', dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda pada hari Penaklukan kota Makkah, “Setelah ini hingga sa 

kiamat, Makkah tidak akan pernah diperangi lagi.” 8 


"8! Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada 15341. 

1032 Sanadnya shahih. 

Telah lalu pada 15341 dengan sanad dan redaksi yang sama. Telah juga 
disebutkan pada hadits Muthi' bin Al Aswad di dalam 17793. 
1033 Sanadnya shahih. 
Amir dimaksud adalah Asy-Sya'bi. Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Aus bin Hudzaifah RA" 


3 0 2 0. HS 


AN tara SA 2 XS UI —YAANYY 


Nami CA P0 PAN gi ML AA AL 
bag ale Io Mora Asah ag JL is 5 
Ph SEN Sa UP Ar ia Pn AR 
23 MN) an 23 nek udana ana gag bd 
Aan ta ma Je Oi ai Fate 
-JU Se an uh Ie Lab Pe 5 Naa 
SA SE J6 SA IP CW USA G: 
Sd Iya Del its Id SAN 
KEL AJ KOTA Dajad LS Ai :JG an & 


2.3 0. 23 . 0. 9 
ie SA) Ly es) uye Si Ia agan Ea San 


NI 3 ip Ji S3 Pa Bae SN, denga 

18922. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Abdullah Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami, dari Utsman bin 
- Abdillah bin Aus Ats-Tsagafi, dari kakeknya Aus bin Hudzaifah, dia 
berkata: Saya termasuk ke dalam rombongan Tsagif, dari Bani Malik 
yang datang menemui Rasulullah SAW untuk menerima Islam. Kami 
ditempatkan pada sebuah kubah milik Rasulullah SAW. Beliau datang 
kepada kami, dari antara rumahnya dan Masjid. Jika selesai, dari 


1034 jografinya telah disebutkan sebelumnya pada 16101. 


— Musnad Imam Ahmad 


shalat Isya", beliau datang menemui kami. Beliau banyak bercerita 
kepada kami dan mengeluhkan perilaku orang-orang Ouraisy, dan 
perilaku orang-orang Makkah. Kemudian beliau bersabda, “Tidak 
sama. Kami di Makkah ini orang-orang yang dihinakan dilemahkan.” : 
Ketika kami hijrah ke Madinah, dan peperangan besar menghadang 
dan memaksa kami, beliau pernah tinggal bersama kami satu malam 
setelah Isya' menghabiskan waktu yang lama. Aus bin Hudzaifah 
berkata, “Apa yang membuatmu tertahan, ya Rasulullah SAW?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Tiba-tiba saya teringat hizib Al Our an. 
Saya tidak akan keluar sebelum selesai membacanya.” Pada pagi 
harinya, kami bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka 
berkata, “Kami membacanya enam surah, lima surah, tujuh surah, 
sembilan surah, sebelas surah, atau 13 surah. Hizb surah-surah al 
Mufashshal dimulai, dari Gaaf hingga akhir.” 


Hadits Al Biyadhi RA! 


2. . 9. 


- - o- o 0 .- jo 2: 
PEP MIA SAK 3 CAN A2 Je D3 MMAYY 
- . s3 Be tadi #£ 0. 2 2 . -.9 o B- 4 0 — - (3 
Sad vj — 2g SA AI yi Jae Peaaaa, 
o Ac 3 Tab eneg” (Nan or- Aa, ai NT - ".£ ed PP 
3 AN BA dag PI Lo MI Iga) D1 


# 


B9. NAN 2 NAN en TA ANN Na PANTAT T PN NE Mr SA RS 
— PE ed Ol Jas Gel, el AE 23) Oka 
ON jang JP (Saki Sa Ng en GIRL Jo 


- 


1035 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebleumnya pada no. 16111 
baik secara sanad maupun redaksi hadits. 

1086 Pi adalah Abu Hazim Al Anshari Al Biyadhi maula (budak yang telah 
dimerdekakan) Bani Biyadhah. Tentang persahabatannya dengan Rasulullah SAW 
diperselisihkan. Abu Daud memasukkan hadits riwayatnya ke dalam A/ Marasil 
(hadits-hadits mursal). Sebagian lain, seperti Abu Nu'aim, Al Baghawi dan Al 
Hasan bin Sufyan, menilainya sebagai Sahabat Nabi. 


Musnad Imam Ahmad —. il 


18923. Saya membacanya kepada Abdurrahman bin Mahdi: 
Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, 
dari Abu Hazim At-Tamar, dari Al Biyadhi, bahwa Rasulullah SAW 
keluar menemui orang-orang, dan mereka sedang shalat. Suara bacaan 
mereka terdengar saling bersahutan. Maka, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang shalat itu sedang berdialog kepada 
Tuhannya. Hendaknya setiap orang mengetahui, apa yang 
didialogkannya. Hendaknya pula setiap kalian jangan .saling 


membaca Al Our 'an dengan suara keras.” 31 : 


Hadits Abu Arwa" RA? 38 


oo. 38 5 0. 


#0. 0-3 0 - 4 .. Pa 
K! Pa sa Seng” SI Up sc JS Cod —NAAY £ 
ore Aa ke IA Aa 3, sa Pa 0 as. 8 0 Na 
el Ao ah aa dr TS Bs R1) PIL ai, 
GS 0gp BPA AI S3 Oral lag 
18924. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Wuhaib, dari Abu Wagid Al-Laitsi, Abu Arwa' menceritakan 


kepada saya, dia berkata: Saya shalat Ashar bersama Rasulullah SAW, 
lalu saya mendatangi pohon sebelum matahari tenggelam.'?? 


1037 Sanadnya shahih. Abu Hazim At-Tamar adalah maula Abi Ruhm Al Ghifari. 
Ibnu Hibban dan Ibnu “Abdil Barr menilainya shahih. HR. Abdurrazzag (498/2, no. 
4217) dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bacaan pada Malam Hari, Ibnu: Al 
Mubarak di dalam Az-Zuhd (402, no. 1144), Al Baihagi (12/3), Al Haitsami (265/2) 
berkata, “Para perawinya, perawi hadits-hadits Shahih.” 

— 1038 Dia adalah Abu Arwa Ad-Dusi. Ulama berselisih pendapat tentang namanya. 
Ada. yang mengatakan, Ubaid bin Al Harits. Berpindah dan berdiam di Dzul 
Hulaifah, yakni tempat di mana para jemaah Haji dan Umrah berangkat ihram dan 
datang dari Madinah. 

1039 Sanadnya hasan. 

Abu Wagid Al-Laitsi adalah Shalih bin Muhammad bin Za'idah Al Madani. 
Imam Ahmad menilainya baik. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan Ad-Daruguthni 
melemahkannya. Al Ijli berkata, “Haditsnya bisa dicatat.” Demikian pula yang 


—— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Fadhalah Al-Laitsi RA!” 


P3 
... £ 0 4 0-3 


VA JB ea ENI MSI Ip Cr Bab -1AAYo 


0 33 


dl as 7 SI Pu OP 2 LS JG Ain A5 co 90 
Pa Ar dadu ng ala Si sa 23 LA JG AN 
De an igo ana nela 
JA sp Dati la AI Jb Kala as Aa Yaa 
BA 2 SAI Ko -JU TO Lai vg 26 


18925. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, 
Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abu 
Hindun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Harb bin Abu Al 
Aswad menceritakan kepada saya, dari Fadhalah Al-Laitsi, dia 
berkata: Saya datang menjumpai Rasulullah SAW untuk memeluk 
Islam. Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepadaku hingga shalat 
lima waktu beserta waktu-waktunya. Fadhalah berkata, “Saya berkata 
kepada beliau, “Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana 
saya sibuk, perintahkan saya lagi.” Rasulullah SAW bersabda, Jika 
kamu sibuk, jangan tinggalkan dua shalat Ashar.” Saya bertanya, 
“Apa itu shalat “Ashar?” Rasulullah SAW bersabda, “Shalat Shubuh 
dan shalat Ashar.” " 


dikatakan Al Haitsami (307/1), hanya saja dia berkata, “Dinilai tsigah oleh Imam 
Ahmad. Terdapat pada Ath-Thabrani di dalam AI Kabir (369/22, no. 925). 

1040 Dia adalah Fadhalah bin Abdillah Al-Laitsi. Ada yang mengatakan Fadhalah 
bin Wahab bin Bahrah bin Yatiya bin Malik Al Akbar. Dia orang Madinah dan 
dikuburkan di Madinah: 

141 Sanadnya shahih. Abu Harb bin Abi Al Aswad Ad-Dua'li seorang yang 
Isigah. At-Tirmidzi menilai shahih hadits-haditsnya. HR. Ibnu Hibban 281 
(Mawaarid), dan dinilai shahih pula oleh Al Hakim (20/1), dan disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Malik bin Al Harits RA"? 


pt 


0 PA SN 1 der LJB ah Ca AA 


TE Io ae HA inap SN DN Hg 
3 22, o-y9 4 Fatka IE PANEN PROP, 
aja ab DI otak gi oi UB PP Ya Afepang 


Jos . 900 - 


LAS at an Tn man NAN iba jl 


JB ip Ta (jab Ta jak YK sj JI Gp 

18926. Husyaim menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid 
berkata: Mengabarkan kepada kami, dari Zurarah bin Aufa, dari Malik 
bin Al Harits, seseorang, dari mereka, bahwa dia mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mengambil seorang anak 
yatim, dari anak-anak Muslim, lalu memberinya makan dan minum 
sehingga dia cukup, maka wajib baginya surga, sudah pasti. Siapa 
yang memerdekakan seorang budak Muslim, maka budak tersebut 
akan menjadi penyebab terlepasnya dari neraka. Setiap anggota 
tubuhnya (budak) cukup menyelamatkan anggota tubuhnya (orang 
yang memerdekakan) dari api neraka.” “8 


104? Dia adalah Malik bin Al Harts Al Amiri. Ath-Thabrani menyebutnya Malik 
bin Amr Al Ousyairi. Akan tetapi, benar, dia adalah Amiri (orang dari Amir). Sebab," 
Zurarah bin Aufa, perawi tsigah dan shalih berkata: dari seseorang dari kami, dan 
dia. adalah Amiri (penduduk dari Amir). Dan, Ousyair dari Amir. Ath-Thabrani 
meriwayatkannya dengan dhamir orang ketiga tunggal (murhu). Demikian pula 
riwayat dari Al Mubarak, ragu antara dua perkara tersebut. | 

1043 Ganadnya hasan, disebabkan keberadaan Ali bin Zaid. HR. Ibnu Al 
Mubarak, dalam pembahasan tentang Zuhd (230, no. 656), Ath-Thabrani di dalam 
Al Kabir (300/19, no. 670). Dinilai 4asan oleh Al Haitsami (161/8). Al Mundziri 

. memberi isyarat yang sama di dalam At-Targhib (31/3). 


— Musnad Imam Ahmad 


IA op AE 3P Obika AS (RS) GIS —NAANV 
ag 0 o - 0 - . 0. 0 To £ 0 Ie eh 0. KI 
002 200, 0. Te. ore 1 Ng ad Pe ana no Cun 
Oa Va en up lg SPN elo Ml Ja) JL :JB Olan :JU 
TN BG ga 
18927.  Waki" menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Zurarah 
bin Aufa, dari Amr bin Malik, atau Malik bin Amr demikian yang 


dikatakan Sufyan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa 


yang memelihara anak yatim dengan menjadi kedua orang tua 


baginya, maka wajib baginya surga.” 


Hadits Ubai bin Malik RA'“5 


4 0 - ea 8... IG “to. 30345. 3 LG 
a— "JB (aah Vo Im ( yRR2 U Kaua bd— —YAAYA 


a, 2. 3 3 - - SP AE 0 r..o o Lgi Mnet 
Bao GP MIL yg AP KAN op al HP ba S3 
o- 0 Pa”) na 1 »- E0oE£ oo. Aa TO Te KTA or 
Ia PP) Ms) N an » (lama 3 ON, 2 al Pa 23 dal Hg “ls 
u AL 0 E x 3. Er . 5 

di-ewal 9 an! oLaula TAN 

18928. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar 
Oatadah menceritakan, dari Zurarah bin Aufa, dari Ubai bin Malik, 
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Siapa yang masih bertemu 


'48 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

"45 Dia adalah Ubai bin Malik Al Harsyi atau Al Amiri. Ibnu Ma'in menilai 
salah nama ini. Dia berkata, “Akan tetapi, yang benar adalah Amr bin Malik. Nama 
Ubai salah.” Ibnu Abdil Barr menyebutkan adanya perselisihan ini, lalu dia berkata, 
“Selain Al Bukhari, yang lain membenarkan urusannya dan menilai shahih 
haditsnya.” 


Musnad Imam Ahmad — 


(baca: berbakti) kedua orang taunya atau salah satu, dari keduanya, 
lalu masuk neraka setelah itu, maka Allah SWT akan 


menjauhkannya.” “5 


3 0 - CL Lelo 3... 3. »G - IG 
Unramn "JB col3 Sam PI— ae ba— —1A4Y4 


Togo -3 


Eka Do 22 6 2 3 Seakan “La 
Ae BI Ie SI Ul Bi lu AN by 


| | sg 

18929. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada saya, dari Gatadah, dia berkata: Saya mendengar. 

Zurarah bin Aufa menceritakan, dari Ubai bin Malik, dari Rasulullah 
SAW! 7 


NP B3 3 ARI CI J8 TI SAH MAY» 
m3 Hen - PI - 308 ae ta La 2. 90 T£ 0 
de ma br AA Ia LP ur JG 
- ee Aa AAN Pa ana o Oo ye 2.15 9 Pa sa 
SB GAN Jah BAE KUN BIS HA 1d AG AA 
PA 
18930. Bahz menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah - 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari 
seseorang, dari masyarakatnya yang dipanggil Ubai bin Malik, bahwa 
dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang masih bertemu 


1046 Sanadnya shahih. 

Para perawinya (sigah dan sudah dikenal luas. HR. Ath-Thabrani di dalam A/ 
Kabir (202/1, no. 544). Dia menyebutnya Ubai bin Malik Al Ousyairi. Al Bukhari 
mencantumkannya di dalam At-Tarikh Al Kabir (40/27: Biografinya pada no. 1616, 
diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam Tarikh Baghdad (417/7). i 

1047 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


setelah itu, maka Allah SWT akan menjauhkannya.” 


An 


kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu masuk neraka 


. Hadits Malik bin Amr Al Ousyairi RA"? 
IG il Ai IE Et AE dalih Oa AS AAA 
ee 30 1. 


9 - 0 To Oo Le. o- 2 - # - dn Sana 
PEKO UNG AN MY Na 20 PA PU Al adm 3 Olas 
2 2: Ea AO PSN a 25 ana - 0 Le 2 Dang 0 


AS AN Se sg KE MN ah Gp La paka AA pap 
OA SB Coral IA ot Ia US Hb La ab san 
Pa Al 5 Si Aha & d3 an 

18931. Bahz dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami. Affan 
berkata di dalam riwayatnya: Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, 
dari Zurarah bin Aufa, dari Malik bin Amr Al Ousyairi, dia berkata: 
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
memerdekakan budak Muslim, maka budak merdeka tersebut akan 
menjadi tebusannya dari api neraka.” Affan berkata, “Setiap tulang 
dari tulang-tulang pembebasnya, akan ditempati tulang-tulang 
budaknya yang dibebaskan. Siapa yang masih mendapatkan salah 
satu dari kedua orang tuanya dan tidak memohonkan ampun baginya, 
maka Allah SWT akan menjauhkannya. Siapa yang memelihara anak 


148 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18928. 

149 Dia adalah Malik bin Amr Al Ousyairi —atau Al Ugaili— Ada yang 
menyebutkan, namanya sebenarnya adalah Ubai bin Malik sebagaimana hadits 
sebelumnya. Al Bukhari juga berpendapat demikian. 


Musnad Imam Ahmad — 


yatim sebagaimana kedua orang tuanya —Affan berkata—, hingga 
— makan dan minumnya sampai cukup, maka wajib baginya surga. ska 


Hadits Al Khasykhasy Al Anbari RA'”' 


05 303 $ 3 ce Bo. 5 19 - 


. .. 3 0. # ai 

DP AS DPN bl MB Kwa— —YAAYY 

Ta or. A na , aa P Pai na - 2.8 
ag ale Io IU 28 KA MESIN ye AI Pi) 
EYE H3 JB Mia JA IM SE PA 3 


IA SPA IE As AA patah JL NG AV) Ss 

2s £ 0 0 3 

Ae 

18932. Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid 

mengabarkan kepada kami, dari Hushain bin Abu Al Hurr, dari Al 

Khasykhasy Al Anbari, dia berkata: Saya datang menemui Rasulullah 

SAW, bersama anak saya. Beliau bertanya, “Ini anakmu?” Saya 

jawab, “Ya, benar.” Rasulullah SAW bersabda, “Jangan biarkan dia 

berbuat jahat kepadamu dan jangan biarkan kamu berbuat jahat 

kepadanya.” Sesekali Husyaim berkata: Yunus berkata, “Seseorang 
mengabarkan kepada saya, dari Hushain bin Abu Al Hurr.” "32 


1050 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Ali bin Zaid. Hadits panjang dan 
ringkasnya telah disebutkan sebelumnya pada hadits Al Bara' bin Azib. Lih. No. 
17288. 

105! Dia adalah Al Khasykhaasy bin Janab bin Al Harits bin Mahdhar bin Ka'ab 
bin Al “Anbari, Al “Anbari At-Tamimi. Para ulama sepakat bahwa dia termasuk 
Sahabat Rasul. Mereka tidak menyebutkan apa pun dalam biografinya. 

1052 Sanadnya shahih. Hushain bin Al Hurr adalah Hushain bin Malik bin Al 
Khasykhasy Abu Al Oalush. Dia seorang yang tsigah. Termasuk Tabi'in besar. 
Hadits yang sama telah banyak disebutkan sebelumnya pada no. 16009 dan 17423. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Abu Wahab Al Jusyami —Seorang sahabat 
Rasul— RA" 


ARI PGA S3 Kaban SAS tanin G3 ala (CA —YAAYY 


| o- £ 0 - PAN SI Naa UNP: as. Ta -3 o 0. .. £ 
Bg Ao tepi ot Jia ujian JB perlga yi yah Li 
29 AS at Aa 8. y 4 Tan 4 - born & Th » 5: 0 


£ o- 


oe- Y Na tai GP y - -.. 8? -.£ - of L0£ 0d. 
AS) BI XS Jap PM II cemas elatah Tya 


1 PN bata Ig 8. 3 0 - -3 2 Pa Ian 2 - 2 Tere £ ro 
939 0g Hy Upei) tplany Lb LedLPly Coy Jl 
. - 0 4 Pn, P4 £ . ata Pa, LO 
3 Ca... : 


& GLE Lo o£ 6-3 sL£ oo one ea ea 
JASA GA Sial PA SLS IS Se, GEMA UE 


Aa 

18933. Hisyam bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhajir —yaitu saudara Amr bin Muhajir—- 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Agil bin Syabib menceritakan 
kepada saya, dari Abu Wahab Al Jusyami —yang merupakan sahabat 
Nabi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kalian memberi nama . 
dengan nama para Nabi. Nama yang paling disukai Allah SWT 
adalah Abdurrahman dan Abdullah. Nama yang paling benar adalah 
Haris dan Hammam. Nama yang paling buruk adalah Harb dan 
Murrah. Ikatlah kuda kalian. Sentuhlah ubun-ubunnya dan ekornya— 
atau Rasulullah SAW bersabda, "dan bagian belakangnya.” Dan, 
berilah kalung padanya, tetapi jangan diikat dengan tali senar. 
Hendaknya kalian memilih kuda yang pemberani yang ubun-ubunnya 


103 Dia adalah Abu Wahab Al Jusyami Al Yamami. Imam Ahmad 
menetapkannya sebagai Sahabat Nabi. Pernyataan ini diikuti oleh Ibnu Abdil Bar 
dan Ibnu Hajar. Mereka tidak menyebutkan apa pun di dalam biografinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


putih, atau berambut blonde yang ubun-ubunnya putih, atau hitam 


yang ubun-ubunnya putih” 8 


- 


WA gai 23 MAA Ea dal yA SAS —YAAY 
A, 8, Me Aa an aa SA AN e- £o. PN Di at 
Ida MI Ipa JB SE LAKI Ag AP Ke Up Jis 
0@#£ - AAN Er. » nee . S3 ea ang ore 
p IA —AIL SN Y, Ik—aen JB colixa Ss» Ielung “ats 
KR ega aa ee er al Te EN MEP 
AI IM Iga) OY 2JE KASN Jas dog IU (RL 
AN lo Ea sr ja JT OKE ah eh dng ale 
: Kan 2 2 A 2 Pa 3 () 5. ! . 
18934. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Agil bin 


Syabib menceritakan kepada kami, dari Abu Wahab Al Kala'i, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda...” perawi menyebutkan secara 


makna. Muhammad berkata, “Saya tidak tahu apakah Rasulullah 


SAW memulai dengan yang pemberani atau yang hitam.” Abu Wahab 
berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa 
beliau mengutamakan yang berambut blonde.” Abu Wahab berkata, 


“Sebab, ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan, maka yang 


pertama kali berhasil menaklukkan adalah kuda berambut blonde.”"5 


1054 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Agil bin Syabib. Abu Hatim 
menyatakannya tidak jelas. Ibnu Hibban menilainya tsigah. Abu Daud dan An- 
Nasa'i meriwayatkan haditsnya. Ada pun Muhammad bin Muhajir. Al Ourasyi 
adalah perawi tsigah dan telah dikenal luas. Haditsnya terdapat pada jama'ah ulama 
hadits. Al! Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang Adab. Abu Daud 
(288/4, no. 4950) dalam pembahasan tentang Adab, bab: Tentang Perubahan Nama, 
An-Nasa'i (218/6, no. 3565) dalam pembahasan tentang Kuda, bab: Apa-apa yang 
Disukai dari kuda. Al Mundziri (70/3) menghubungkan hadits ini kepada Abu Daud 
dan An-Nasa'i dan tidak kepada Imam Ahmad. 

1055 Sanadnya hasan. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits Al A1 Mubajir bin Ounfudz RA! 


HI pnp Ih ajaa H AS Es naro 


3 30 2.3 


nak, baja PSI Ya it GAS HIS Sena 8 gag ala 
di Jana A3 Gp PAN ye Ha Gal abal 


rs no. Ja - “ 


ore G- T ts ... er PT PE nd 
Hi Op Seet dengna dam da 


He 2 na Jan aan : J6, 


sa oi Nasa SA Nih Ja ALI SG JB .3)eb 
ab SPA 

18935. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Dia ditanya tentang seseorang yang kepadanya diucapkan 
salam dan dia belum berwudhu.” Maka, dia berkata, “Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Al Hudhain Abu Sasan. 
. dari Al Muhajir bin Ounfudz, bahwa dia mengucapkan salam kepada 
Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang berwudhu, dan beliau tidak 
menjawab salamnya sehingga beliau menyempurnakan wudhunya, 
lalu menjawab salam. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada yang 
mencegah saya dari menjawab salam kepadamu. Hanya saja saya 
tidak suka menyebut nama Allah, kecuali dalam keadaan suci.” 
Muhammad bin ja'far berkata, “Disebabkan hadits ini, Hasan tidak 
suka membaca atau menyebut nama Allah SWT, kecuali setelah 
berwudhu.”'057 


Vs 
PR 


1056 Pja adalah Muhajir bin Gunfudz, dan dia adalah Khalaf bin “Umair bin 
Jad'an Al Ourasyi At-Taimi. Masuk Islam pada hari Penaklukan Makkah. Dia 
seorang yang dermawan. Suka menjamu tamu. Kuburannya di tengah-tengah 
penduduk Makkah. 

1057 Sanadnya shahih. Al Hudhain adalah Ibnu Al Mundzir bin AL Harits Ar- 
Ragasyi Abu Sasaan Al Kufi, tsigah. Termasuk Tabi'in besar. Haditsnya terdapat 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Khuraim bin Fatik Al Asadi RA: 


ud 
PB 2 


Kp AA EA KIA HI JP IX (Sa —YAAYT 


aa oi YM Lb ip ad PE SPP 


“ o 0-3 


SL BA TM ge Lp AU dh JKN, 
Se aa GAN dala A5 SP LE Gia GI 
Ia Ia OEmh IKAN, SANG TAI P3) SAN 
UP EA ta ya OA ayak Te 09 GARA AE) 
MN LAS DG 533 ata Ap en Ah BAN 


. “ 
Ba. 0. 


2 Oge .. . 2“... » A, . Pa PETA TA AN ee. 
“ 4 


aa ia ale KI Bila pain AAS BS 
LA Aa Pata BS ES Jai ah ale GA ph 2 
pa da TA ya g Hi gal 

18936. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Syaiban bin Abdurrahman bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari pamannya Fulan bin Amilah, dari Khuraim bin 
Fatik Al Asadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Manusia ada 
- empat jenis dan amal ada enam jenis. Manusia yang lapang hidupnya 


pada Imam Muslim. Dia adalah sahabat Ali RA dan salah seorang komandan - 


pasukan perangnya. HR, Abu Daud (90/1, no. 330) dalam pembahasan tentang 
Thaharah, bab: Tayammum Saat Tidak Musafir, dari Ibnu Umar, Ibnu Majah (126/1, 
no. 350) dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: orang yang Diberi Salam 
semenatara dia Sedang Kencing. 

1038 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 16010. 


— Musnad Imam Ahmad 


SEN ee Rt dara Pan TU an at Tank - 
HA AB IE TG PAN Ie LO KIA LES yi 


di dunia dan di akhirat. Manusia yang lapang hidupnya di dunia, 
sempit di akhirat. Manusia yang sempit hidupnya di dunia, lapang di 
akhirat. Manusia yang sempit hidupnya di dunia dan di akhirat. Dua 
amal yang mewajibkan, yang semisal dengan semisal 10 kali lipat, 
dan 700 kali lipat. Dua amal yang mewajibkan adalah siapa yang 
mati dalam keadaan Muslim dan Mukmin, tidak menyekutukan Allah 
SWT dengan apa pun, ,maka wajib baginya surga. Siapa yang mati 
dalam keadaan kafir, wajib baginya neraka. Siapa yang berniat untuk 
melakukan kebaikan dan belum melaksanakannya, Allah SWT tahu 
dia akan melakukannya dan bersemangat kuat untuk melakukannya, 
maka baginya ditulis satu kebaikan. Siapa yang berniat melakukan 
kejahatan, maka tidak ditulis baginya kejahatan. Jika dia - 
melakukannya, maka baginya satu kejahatan dan dosanya tidak 
dilipatgandakan. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka 
baginya pahala 10 kali lipat. Siapa yang menafkahkan harta untuk 
berjuang di jalan Allah SWT, maka baginya pahala 700 kali lipat.” 


03 Pap 25 - Les o- o 25 - Pt TN 
GE SA GAN KAS cyab Op Anglaa WAK —NAAYV 


o o-3 0 - 


T - 0 o- Jo - £E 0. 2 Pagar aa - o 5 PN) 


1059 Sanadnya dha'if, sebab, sanadnya tidak cermat dan kokoh (ghairu dhabith) 
. dikarenakan ketidakkokohan dan ketidakcermatan perawinya yang bernama Ar- 
Rakin bin Ar-Rabi' bin Amilah. Tidak pada hadits ini dan tidak juga pada hadits 
sebelumnya (18802). Akan tetapi, Ath-Thabrani (206/4, no. 4153) telah 
mengokohkannya dan menilainya cermat sebagaimana sanad begikut: Dari Ar-Rakin 
“bin Ar-Rabi' bin Amilah, dari ayahnya, dari pamannya Yasir bin Amilah. Demikian 
pula dia telah dikokohkan dan dinilai cermat oleh At-Tirmidzi. Hanya saja dia 
menampilkannya secara ringkas di dalam (167/4, no. 1625). Al Hakim tidak 
menganggapnya kokoh (87/2). Oleh sebab itu, Adz-Dzahabi menyelesihi Al Hakim 
dalam hal ini. Atas dasar ini, maka hadits ini shahih berdasarkan pengokohan yang 
ditetapkan Ath-Thabrani dengan sanad dimaksud. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ha Ga up Ie an ea de Me 

18937. Mu'awiyah bin Arr menceritakan kepada kami, 
Za'idah menceritakan kepada kami, Ar-Rukain bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, dari Amilah Al Fazari, dari ayahnya, dari 
Yasir bin Amilah , dari Khuraim bin Fatik Al Asadi, dari Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, “Siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah 


SWT, maka baginya tercatat 700 kali lipat ganjaran.” 1 
PN PSA PE TI Se Cb MAYA 


(9 0-3 0 #0. 


IG pa ip ip Ong ip 2g 
Tr. Oo ac . 2 3 9. 

ayang GI Ona -JG si yu G Ka C3 - -JG aa 
Na 

18938. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu 

Bakar yaitu Ibnu Iyasy menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, 
dari Syahr bin Athiyah, dari Khuraim bin Fatik Al Asadi, dia berkata: 
Rasulullah SAW berkata kepada saya, “Lelaki paling baik adalah 
kamu wahai Khuraim, jika tidak ada dua perkara.” Saya bertanya, 
“Apa keduanya itu, ya Rasulullah?” . Rasulullah SAW bersabda, 
“Sarungmu yang menjulur melewati mata kaki dan rambutmu yang 


panjang menjulur. pie 


1060 Sanadnya shahih. 
Yasir bin Amilah termasuk dalam Tabi'in yang tsigah. Disebut juga dengan 
Nasir. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim 'dengan redaksi 
haditsnya sebagaimana yang telah kami isyaratkan sebelumnya. 
106! Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


SU gp GA 53 AJE DI Sina AS NAMAYA 


£ 
0-3 o o o- 3 0 — £ 


Se Iss J6 JB BB yi HA IP lah uji ani GP Aa Aa 


ih Ia aa HA Al Jaa HS GAN Ui Tea 
18939. Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari 
Za'idah, dari Ar-Rukain, dari Yasir bin Amilah, dari Khuraim bin 
Fatik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
menafkahkan harta untuk berjuang di jalan Allah SWT, maka baginya 
ganjaran 700 kali lipat” 2 


| CA SB op KD gm Wikan cra jl Ga AAL» 
KE Nu 3 dad JB BU Gi pi YP eat YP Ga 
EL as Jia) On HAN LAN ba JGN ia 
3, MY bu 10 Kpn Ai CB cat ea EL IE pat 
Ie Eh GB YES ES AL BAN DUA) Ad J3 ES AL 


. . 


. 
- Gu To .. . sg. 0. 


Gb Jr Ng AA BAD Ea 3 An 
Kg I—s Lah di dia 3 “yen ea 
naa Mi 1g EN jan —d 


ore NG -3- 0 8 Ke o- 35-23 


pe AA BA 3 le 213 daya ala 


Syahr bin Athiyah termasuk Tabi'in yang tsigah. At-Tirmidzi menilai shahih 
sejumlah haditsnya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17556. 
1062 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18937. 


Musnad Imam Ahmad — 


18940. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan | kepada kami, dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi', dari 
ayahnya, dari Khuraim bin Fatik, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Amal itu ada enam dan manusia ada empat. Dua amal 
yang mewajibkan. Semisal dengan semisal. Satu kebaikan dengan 10 
ganjaran. Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi 700 kali lipat. Dua 
yang mewajibkan adalah siapa yang tidak menyekutukan Allah SWT, 
baginya surga. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah 
SWT, maka baginya neraka. Adapun yang semisal dengan semisal 
adalah siapa yang berniat melakukan kebaikan yang dirasakan oleh 
hatinya dan Allah SWT mengetahuinya, maka baginya tertulis satu 
pahala." Siapa yang mengerjakan kejahatan, maka baginya satu 
kejahatan. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 
kebaikan yang sama. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 
SWT, maka setiap satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Manusia ada 
empat: bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Bahagia di 
akhirat namun sengsara di dunia. Bahagia di dunia dan di akhirat. 
Sengsara di dunia dan di akhirat. ia 


- Hadits Abu Sa'id bin Zaid RA" 


035. 3 


LI Ae Ip aa Tara jika Hj aa Aan ios 5 YAA 


Ke Ion Oo oi dat al da Ag JB Gek Hat 
AB Gb Ha dng dl 


1063 Sanadnya shahih, jika benar Ar-Rabi" ada mendengar langsung dari 
Khuraim. Imam Muslim meriwayatkan riwayat yang menyebutkan Ar-Rabi' 
mendengar dari Samurah. Hadits telah lalu pada no. 18936. 

1064 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada 17434, dan yang benar adalah 
Sa'id bin Zaid. 


— Musnad Imam Ahmad 


18941. Muhammad bin Ja'far, Syu“bah menceritakan kepada 
kami, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Saya mendengar Asy- 
Sya'bi berkata: Saya bersaksi atas Abu Sa'id bin Zaid, bahwa jenazah 
melintas di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau berdiri. 


Hadits Mu'adzdzin Rasulullah SAW 


SP ls gi app HP AGS SAS Ugllas AS MAY 
IA dan da Dip Es JI Pp Oi apa 
PN Pb bab (3 dag ale Io Iya) S2 SU 
“Jt DN 
18942.  Hajja menceritakan kepada kami, Syu' bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Aus, dari seseorang yang 
menceritakan kepadanya seorang mu'adzdzin Rasulullah SAW, dia 
berkata: Seorang penyeru Rasulullah SAW memberikan seruan pada 


hari sedang hujan deras, “Shalatkan kalian di rumah-rumah 
kalian.” 66 


Hadits Hanzhalah Al Katib RA'”' 


SPA aa Ka cah Ale Bi — Mat 


.. 35. 3.3 


ni aa KAA Uk 5 SP SN 


185 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan Jabir Al Ja'fi. Akan tetapi Hadits 
skahih. Lihat, komentar kami terhadap hadits ini pada no. 17434. 

“66 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi dari Mu'adzdzin 
Rasulullah SAW. Hadits yang sama telah disebutkan sebelumnya kn 17457. Lihat, 
catatan kami, dan hadits ini shahih. 

1067 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada 17541. 


Musnad Imam Ahmad — 


12. 2 $ Inn... 3 3-0 £ 3 PA MET 
3 ai d—e NI I— OTP Aa Kpea Ki Ken di 
AN NP ba Jp SB lg 

18943. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Jurajj 
mengabarkan kepada kami, dikabarkan kepada saya dari Abu Az- 
Zinad, Muraggi' bin Shaifi At-Tamimi menceritakan kepada saya, dia 
bersaksi atas kakeknya Rabah bin Rubayi“ Al Hanzhali Al Katib, 
bahwa dia mengabarkan bahwasanya dia pada suatu hari keluar 
bersama Rasulullah SAW..... perawi menyebutkan isi hadits 


sebagaimana hadits Ibnu Abu Az-Zinad. siti 


P4 PAN IT aa  ... aa De - Eh 
Coal KE Op Apa WAS JG ale pl Ul YAA tt 
i 2-3 o . 8. 0. $ 0. AIA Aa s 2 #0. 
PTN AN IP Una TA GA Ju pUJI al os 
or tah P , Ba n0 . 3:6 3-2 Hg 3 : aan 23 
Te Io Ip KPU KA NASI ab 


Me Sa ae 

18944. Abu Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 

Mughirah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Az- 

Zinad, dia berkata: Al Muraggi' bin Ash-Shaifi mengabarkan kepada 

saya, dari kakeknya Rabah bin Rubayi' saudara Hanzhalah Al Katib, 

dia mengabarkan bahwa pada suatu hari dia keluar bersama 
Rasulullah SAW.....perawi menyebutkan hadits.!”? 


AG 1 Ipad Wib 2G pgri tp Handa Kis -1A4t0 


” 
Y .o. 30 3.3 


2- au : 4 NA TON #0. . 0 & 
Sa PA SE ea Yi Tp PR SEN Boy, 


1068 Ganadnya shahih. Hadits ini mengisyaratkan kepada hadits yang 
mengubahnya, dan hadits setelahnya mengisyaratkan kepada hadits no. 17542. 
108 Sanadnya shahih. 


Ke Musnad Imam Ahmad 


. 0. st 


ale 3 ko dya) & Ce HST as A 5 u @ 
tah LG) S3 AA 5 NI HI Je Na PE 
18945. Sa'id bin Manshur .menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Mughirah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
dari Abu Az-Zinad, dia berkata: “Muraggi' bin Shaifi menceritakan 
kepada saya, dia berkata: “Kakek saya, Rabah bin Rubayi', saudara 
Hanzhalah Al Katib menceritakan kepada saya, dia mengabarkan 
bahwasanya pada suatu hari dia keluar bersama Rasulullah SAW 
dalam sebuah peperangan. Komandannya adalah Khalid bin Al Walid. 
Perawi menyebutkan tentang Rabah dan para sahabatnya..... perawi 
menyebutkan hadits!” | 


... 


o— OA Ba Kai Kal (fi GIS YAI 

Sd ge JB Ab 12 OLS AP WelA 
Hat IL ye eh ES Ay TI CS Ah de 
II Iya Ke SU SSB uang Ra Hah Kets 
SG Pa KI Mah ena aa ea Ia 
da daa Jo Jp 2 Ha ah au SIG abis 


nas s Iis uya sus 5 Hg Rd es 
DA :IE 35 Jai das da sa CI 


o-. A.A 
» 


IA ES Pak GI Aan ba ana de Ke 
1070 Sanadnya shahih. 


' Musnad Imam Ahmad — 


Sa di Kebta teate DAK (Simi 


35 4 Par 2 $ 
Ae AA AB 6 SU, 


18946. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Abu Utsman, 
dari Hanzhalah, dia berkata: Suatu hari kami sedang bersama 
Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kami akan surga dan neraka, 
sehingga seakan kami melihatnya dengan mata sendiri. Lalu saya 
pulang menemui keluarga saya. Saya tertawa-tawa dan bermain-main 
bersama keluargaku dan anakku. Kemudian saya teringat saat bersama 
Rasulullah SAW. Maka saya keluar dan bertemu Abu Bakar RA. Saya 
berkata, “Wahai Abu Bakar, Hanzhalah sudah munafik.” Abu Bakar 
RA berkata, “Apa yang menyebabkan itu?” Saya jawab, “Saat kita 
bersama Rasulullah SAW, dan beliau bercerita tentang surga dan 
neraka sehingga seakan kita melihatnya dengan mata sendiri. Lalu 


saya pulang ke rumah dan tertawa, bermain-main dengan keluarga dan 


anakku.” Abu Bakar RA berkata, “Kami pun merasakan hal yang 
sama.” Hanzhalah berkata, “Kami pun pergi menemui Rasulullah 
SAW, dan saya menceritakan apa yang sudah saya rasakan.” Beliau 
bersabda, “Wahai Hanzhalah, jika kalian berada di dalam rumah- 
rumah kalian sebagaimana ketika kalian berada bersamaku, sudah 
tentu para Malaikat akan menyapa kalian, sedang kalian berada di 
ranjang atau di jalan-jalan: Ya Hanczhalah, segala sesuatu ada 
waktunya, segala sesuatu ada waktunya.” 1! 


db 55 Ig Os Kis CA 593 y1 Gis —NAALV 
:J3 2 ab 12 AA yi & AS nj 35 52 


7! Sanadnya shahih. Abu Utsman adalah Al Hindi. Hadits yang sama telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 17541. 


— Musnad Imam Ahmad 


NN 


Ta Po Ea ee ore AD ag 
Ia Law GA ab ee hd Iasu AL 


$ 
- 


Oo SP oa Ea, JB Os 3 Je US BU 
SEA, BPA ita Goat le DASI said deh Je 


18947: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Imran yaitu Al Oaththan menceritakan kepada kami, dari Oatadah, 
dari Yazid bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir, dari Hanzhalah Al 
Usayidi, dia berkata: Saya berkata, “Ya Rasulullah, jika kami sedang 
bersama engkau, maka kami....Akan tetapi jika kami berpisah darimu, 
kami dalam keadaan sebaliknya.” Rasulullah SAW bersabda, “Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian tetap berada 
pada keadaan sebagaimana keadaan ketika kalian bersamaku, tentu 


malaikat akan menyapa kalian dan akan melindungi kalian dengan 


sayap-sayapnya.” ne 


Hadits Anas bin Malik, dari Bani Abdillah bin Ka'ab'”? 
BE 5 INA PA BIS ep) GAS AAA 
2 -JU gi AL AE op IP SL ol IP Giga 

5 Ba. 3 AA 23 5. " Ia Sia Pp, 
os - Jas Ka lan ta Pa 


21 03 


| 5) (pilali 3 tra » ya Ne -JG “te ak 3 J3 


2 


107? Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

13 Dia adalah Anas bin Malik Al Ka'bi Al Ousyairi Abu Umayyah. Seorang 
Sahabat Rasul Masuk Islam sebelum Penaklukan Makkah. Dia meminta syafaat 
kepada Rasulullah SAW untuk kaumnya dan Rasulullah SAW mengabulkannya. 
Berpindah ke Bashrah dan wafat di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


JH, Al 2d 93 GM j3 Abal na Kar da 3 
Te ko AI Jaa CBU IN REA YA aa 
Ab Ip Telah LS WS tg Had G MARIA PI LANS pel) 
s 2 ke an 
an ae na 
18948. Waki' menceritakan kepada kami, Abu Hilal 
menceritakan kepada kami, dari Abdillah bin Sawadah, dari Anas bin 
Malik, seseorang dari Bani Abdillah bin Ka'ab, dia berkata, “Pasukan 
berkuda Rasulullah SAW datang . mencari kami. Lalu saya 
mendatanginya dan beliau sedang makan. Beliau bersabda, 
“Mendekat, makanlah.” Saya berkata, “Saya berpuasa.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Duduklah, saya akan menceritakan kepada kamu 
tentang ash-shaum (puasa) —atau ash-shiyaam—. Sungguh Allah 
SWT menetapkan bagi seorang musafir separuh shalat, dan 
" membebaskan ash-shaum —atau ash-shiyaam— bagi orang musafir, 
wanita hamil, dan ibu menyusui.” Demi Allah SWT, Rasulullah SAW 
telah mengatakannya. Keduanya atau salah satunya. Seketika nafsu 
| saya menjadi rakus. Mengapa saya tidak makan makanan Rasulullah 
SAW saja?.” 074 


23 AI AG CAS dita yh ES 1JB Ole BI AAA 
. . te 0. anu .- - ga - . Lo. Lee 
Sg 5 iB ae Jaa Pb oi oi YG 


SO apa La a ta , 5 Sian Pata Oak 4 - £ 
dng Ale AI lol Iya) JS He SA LB SLEYL 


107 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Suwadah Al Ousyairi tergolong tabi'in tsigah. HR. An-Nasa'i 
(180/4, no. 2274) di dalam Ash-Shiyaam (Kitab Puasa), Ibnu Majah (533/1, no. 
1667): Ibnu Sa'ad (30/7) di dalam Biografi Anas Al Ousyairi, Al Baihagi (231/4). 


— Musnad Imam Ahmad 


Ht 2 9- 


Bimo Mina ebi an TR Te ak Ke UT 
BID WES Bab) 11 XS JB nabi S3 


1 


Sis JB JR 


3.0 - 


.0 Po 

18949. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 

Hilal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sawadah menceritakan 
kepada kami, dari Anas bin Malik seseorang, dari Bani Abdillah bin 
Ka'ab dan dia bukan orang Anshar, dia berkata: “Pasukan berkuda 
Rasulullah SAW datang mencari kami.....perawi menyebutkan hadits 
selanjutnya. Abdullah berkata, “Syaiban menceritakan hadits tersebut 


Sisa-sisa Hadits Ayyasy bin Abu Rabi'ah RA!" 


3 o 


Ingin Kala PE eta A3 Kian Wi NAM 0» 
bl PI AE ON AI Anji IP lah 
a 2 II AN . A 25 5 53 5 A2, - “3. SN as 
V Oo Ig KAP AI Io Gi Una 1 Tan) lgi Pp 
- SEN POA - o-G.- L-02 1 .. Pan UB ai 3 Pang 
LAS IL Cegebai GX TA ih Iaala2 La pSu A0! ola JI 
4 2 - 8 3 - Ta 0 - Pi ar - Pain 3, 3G, - 
Sl A3 's Uas op Lada 3 Ju) AB Va yrnp 
18950. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syarik dan Yazid bin Atha' menceritakan kepada kami, dari Yazid 
yaitu Abu Zinad, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Ayasy bin Abu 


'Rabi'ah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Ummat ini selamanya akan berada pada kebaikan selama mereka 


1075 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 
176 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 15402. 


Musnad Imam Ahmad — 


masih mengagungkan kehormatan ini (maksudnya kota Makkah) 
dengan  -sebenar-benarnya — pengagungan. Jika mereka 
mengabaikannya dan melalaikannya, mereka akan binasa.” Pada 
Hadits Yazid bin Atha', Ayasy bin Rabivah menceritakannya dengan 
kalimat dari Rasulullah SAW.'"7 


£ 
Pa 30 3-0 8 9. 


ni 33 Bhi CAS LA G3 Spa BA NAM 
AN ata SE Tah Bot AE yeh AE gp dal ol 
: . ik Ki yg. 57 s . - 2 S 83 x a 
Jakta GS S3 (elu 1 le kap 
18951. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Sabith, dari Al 
Muthallib atau, dari Al Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW....perawi menyebutkan hadits 
semakna.!”78 


Hadits Abu Naufal bin Abu Agrab, dari Ayahnya RA! 


30 JA 0 


To £ o- Lan, # Ka An nano Ga 
J3 BI 98 Old 1 Oya ba— (RS y le —YAAOY 


Ll ale Ko IE Ob ap it yi 


I0T7 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Yazid bin Abi Ziyad Al Hasyimi. 
Dia ini diperbincangkan. Riwayatnya terdapat pada Imam Muslim. Abdurrahman 
bin Sabith termasuk Tabi'in yang tsigah. Riwayatnya terdapat pada Imam Muslim 
juga. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1038/2, no. 3110) dalam pembahasan 
tentang Manasik, bab: Keutamaan Kota Makkah). 

078 Sanadnya juga hasan. Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya. 

1079 Sahabat Rasul. Dia adalah Abu Agrab. Namanya Khuwailid bin Bahir. Ada 
yang mengatakan, namanya “Uwaij bin Khuwailid bin Khalid Al Bakri Al Kannaani. 
Dia berdiam di dekat kota Makkah. Oleh sebab itu Al Wagidi mengatakan, 
kuburannya di sana (kota Makkah —penerjemah). Kemudian dia berdiam di Bashrah. 
Khalifah berkata, kuburannya di Bashrah. 


— Musnad Imam Ahmad 


SA SA Pan 23 JB UE AE Gp Oa: - Jas pal 
Aa pa Ji dn kn dn dn J3 
IKA APE Li CA Jpg G5 JB ab JS 


An Ne "3 Te ngga 
18952. Waki' menceritakan kepada kami, Al Aswad bin 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Abu Naufal bin Abu Agrab, 
dari ayahnya, dia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang puasa.” Rasulullah SAW bersabda, “Puasalah sehari dalam 
sebulan” Ayahnya berkata, “Saya berkata, “Ya Rasulullah, saya 
mampu.” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya saya kuat!? 
Sesungguhnya saya kuat!? Puasalah dua hari dalam sebulan.” 
Ayahnya berkata: Saya berkata, “Ya Rasulullah, tambahkan lagi untuk 
saya.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tambahkan lagi untuk saya 
tiga hari dalam sebulan” 8 


Hadits Amr bin Abdillah''! RA'? 


1080 Sanadnya shahih. 

Abu Naufal ini dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'in. Hadits semakna 
telah disebutkan sebelumnya dari hadits Abdullah bin Amr dan Sahabat lainnya. 
Lihat, An-Nasa'i (212/4) dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Meminta Tambah 
Berpuasa: Muslim (817/2, no. 1159). Telah pula disebutkan pada no. 14976 dan 
15043 (dengan kisah yang sama. 

| Pada Cetakan tertulis (Ubaidullah). Ini salah. Ada pun yang benar adalah 
yang bersumber dari kitab-kitab biografinya. 

1082 Pia adalah Amr bin Abdillah Al Anshari. Ada yang mengatakan nisbatnya 
kepada Al Hadhrami. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Amr bin 
Ubaidullah sebagaimana di sini. Akan tetapi di dalam At-Ta jiil, ini dianggap tidak 
benar. 


Musnad Imam Ahmad — (7as- 


- 
ed 
LD 


AR CI NA USG Ci5 -NMAOY 
Ih ba MS 3 Kab MAL yi MIE yel 
2 Nan Mana NA An AN an un na, GAB 
HA AA da5 JS peking MP AI Gala AI ya) H5 
1 pa Oa 2 sa 
Lp ya JD uas 
18953. Makki yaitu Ibnu Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Al Ju'aid, dari Al Hasan bin Abdillah bin Ubaidillah menceritakan 
kepada kami, bahwa Amr bin Abdillah menceritakan kepadanya, 
bahwa, dia berkata: Saya melihat Rasulullah SAW memakan daging 


bagian punggung. Lalu beliau bangun untuk berkumur-kumur dan 
shalat, beliau tidak berwudhu lagi”1033 | 


Hadits Isa bin Yazdad bin Fasa'ah, dari Ayahnya RA! 


: £ ta - 
LE SI Ui kat YP ARA) GAS KS) ide — YAA Ot 
2 ea In na ea Dan, aan an Pi naa Na Na 
PE KE IG iekeg ale io A1 5 JB JB ah 


z0. 


. 7 1 # - “g. Set kg 5 APA Pn 
A5 isa WS Ob tanya Aan) JB C3 


1083 Sanadnya shahih. 

Di dalamnya terdapat kesalahan tulis yang lama di dalam naskah Musnad yang 
lama sebagaimana yang dinukilkan di dalam At-Ta'jiil. Penulisnya berkata: Sanad 
yang benar adalah Al Ju “aid dari Al Hasan bin Abdullah, dari Amr bin Abdillah. Al 
Ju'aid adalah Al Ja'du bin Abdurrahman bin 'Aus. Dia seorang yang tsigah. 
Haditsnya terdapat di dalam kedua kitab shahih (milik Al Bukhari dan Muslim). Al 
Hasan yang dimaksud adalah Ibnu Abdillah bin Ubaidullah Al Arni Al Kufi. Dia 
juga tsigah. Haditsnya terdapat di dalam kedua kitab shahih. Hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya pada hadits Abu Hurairah dan Bilal dengan redaksi yang 
sama. Lihat, Al Bukhari (310/1, no. 207, Fathul Bari), Muslim (273/1, no. 354), 
Abu Daud (48/1, no. 187). : . 

1084 Sahabat Rasul. Dia adalah Yazdad bin Fisa'ah —ada yang mengatakan 
Azdad——- Al Farisi Al Yamani maula (mantan budak) Bahir bin Raisan Al Muradi. 
Ulama berselisih pendapat tentang persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Al 
Bukhari berkata, “Bukan Sahabat.” Pendapat ini diikuti oleh Abu Daud, dan dia 
memasukkan hadits-haditnya ke dalam Marasil. Abu Hatim menilainya majhul. 


- — Musnad Imam Ahmad 


18954. Wakif menceritakan kepada kami, Zam'ah 
menceritakan kepada kami, dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang di antara 
kamu kencing, hemdaklah dia mengurut kemaluannya. Beliau 
menyebutkan sebanyak tiga kali. Zam'ah berkata,.”..sekali”, yang 
demikian itu cukup baginya.”'085 


Har ip SEL LSI BLS op CAH —MA00 


2 1 ore X Nan ee PI aa MD ae 3 0-0. 
SP al ALE AI Jae AI Jp) JB 1JB Sela HA al 53 3 
g : s5.” Ly mt 2? Pa Sean 
Ap LL 03 jala SI Ju 

18955. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Isa bin Yazdad bin Fasa'ah, dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang 


di antara kamu kencing, hendaklah dia mengurut kemaluannya. 
Beliau menyebutkannya sebanyak tiga kali.”" "8 


Hadits Abu Laila bin Abdurrahman bin Abu Laila RA' 


1085 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan Isa bin Yazdad. Abu Hatim dan Al 
Bukhari menilainya majhul (biografinya tidak diketahui). Ibnu Hibban menilainya 
Isigah. Di antara syarat penerimaan kita, bahwa nilai fsigah yang diberikan Ibnu 
Hibban diterima jika dia mengatakannya bersendirian dan bukan ketika menentangi 
pendapat imam-imam hadits yang lain. Al Haitsami (207/1) menyebutkan haditsnya 
tanpa memberi keputusan nilai. Terdapat pada Ibnu Majah (118/1, no. 326). Al 
Buwaishi di dalam 4z-Zawaa 'id menilainya lemah. 

1086 Sanadnya dha'if. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

1087 Dia adalah Abu Laila —Bilai atau Bulail atau Daud— bin Ahihah bin Al 
Jalah bin Al Harisy Al Ausi Al Anshari. Masuk Islam lebih awal. Tidak turut andil 
dalam perang Badar, tetapi, turut dalam perang Uhud dan peperangan-peperangan 
setelahnya. Pada akhirnya pindah ke Kufah, hidup dan berkembang di sana, dan 
anak-anaknya lahir di sana. Pada peperangan Shiffin, dia berada bersama Ali, dan 
dia terbunuh pada peperangan tersebut. 


Musnad Imam Ahmad — 


CA EP AN EIS 0S) SAS YAA 
Nat 3. 3 9 - da tor E... Tor £ o -.0 o- 0 - : 
a? Ni 3.1 7 2 e PAN na 2 PA aa or & 2, 
KI SA jas Ada ji Ci OSN deng ale MN up 
Pi Na pe Be Bg an TAS EK “Su 

18956. Waki" menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunnani, dari Abdurrahman - 
bin Abu Laila, dari Abu Laila, dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW membaca surah pada bukan shalat fardhu. Pada saat 
membaca ayat yang mengingatkan tentang surga dan neraka, beliau 


berkata, “4 uudzubillaahi minan naar, waih —atau wail- li ahlin naar 
(Aku berlindung, dari api neraka, celakalah bagi penghuni neraka.”''" 


ji Sa Al IP UII AAS S3) GAS -NAA0V 
Peng PAI “JW pe Ea Unas aa 5 Peng ara 


IE anita HP Ita Pb IP GE Abs ella dl 
Aa 0 


o o ga - ot 4 Aa 8. 2 La 3 - s ore 
(EN an ale de Jl coil oU AS :JG sada 
Ala dn J3 5 “JG 


. 
.. . 


18957. Waki" menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami, dari saudaranya, Isa bin Abdurrahman, 
dari kakeknya, dia berkata: Saat itu kami sedang bersama Rasulullah 
SAW. Tiba-tiba Al Hasan bin Ali datang merangkak hingga menaiki 


# 


1088 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Ibnu Laila gurunya Waki'. Imam 
hadits berselisih pendapat tentangnya disebabkan buruknya hapalannya. Haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim. Ada pun Abdurrahman bin Abi Laila, dia itu tsigah 
dan tsabat (terpercaya dan tetap hapalannya). HR. Ibnu Majah (430/1, no. 1352) 
dalam pembahasan tentang Mendirikan Shalat, bab: Tentang Bacaan Surah. 


aa Musnad Imam Ahmad 


dada Rasulullah SAW, lalu kencing Kami segera datang hendak 
mengambilnya. Rasulullah SAW bersabda, “anakku, anakku.” 
Kakeknya berkata, “Kemudian Rasulullah SAW meminta air, lalu 
menyiramnya pada tempat kencing 103 


5. 5.0 


Ia BE 3 YP ana va Sui AL —NAIOA 

Ke IE Tar £ 0. Ter £ 0 -.& o- e - o- - 5 
OS ebi Se KD IS Ka 
PU pnya 0 Es PA . Pi Bari s5 AN 2 y Ge bai 
CAN IN Ay diler SEY melng Ale Ml elo Al Iya) Kis 


25 3 - Mg MN Naa o£ Ba UI SEE v0.3 SG. 
Sl Jaan ob Pp ah SIB JB —R K— 
T0£ o A2 - AN OA er, AA Saing Pe Ia ore ka 
YP S3 WS JB al Esp 2G Blak ads Ai 

TN LA Opa TO WN 
Ai  ipi ASB JB AE ad sllu G3 BJB AN Naa 
PA or F1 


Sa Na SE TI Pena Da ne NN ON aa 
—e Wo DI Igag EU JB CAS 3 el JG La 


Ad og dg 
18958. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abdillah bin Isa, dari Isa bin 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Laila, bahwa dia sedang 
bersama Rasulullah SAW dan Al Hasan atau Al Husain —Zuhair 
ragu— berada pada perutnya. Abu Laila berkata, “Dia kencing 
sehingga saya lihat kencingnya pada perut Rasulullah SAW bergerak 
cepat.” Abu Laila berkata, “Kami bergerak hendak mengambilnya.” 
Abu Laila berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Biarkan anak (cucu) 
saya, jangan membuatnya takut.” Abu Laila berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW meminta air, dan kemudian menuangkannya pada 


1089 Sanadnya hasan. 

Sebagaimana hadits sebelumnya. Hanya saja “Isa bin Abi Laila lebih tsigah dari 
saudaranya. Hadits ini terdapat pada Imam Muslim 237/1, no. 286 di dalam 
pembahasan tentang: Thaharah, bab: Hukum Kencing Bayi Menyusui. 


Musnad Imam Ahmad — 


tempat kencing.” Abu Laila berkata, “Rasulullah SAW mengambil 
buah kurma dari kurma sedekah.” Abu Laila berkata, “Rasulullah 
SAW memasukkannya ke dalam mulutnya (cucunya).” Abu Laila 
berkata, “Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkannya dari 


mulutnya. sn 


0 - . Ao y» Pt 


HP one Gi UG C5 Ker ah 


HP BA SK dg 

Ab ee Sp SEA da Jaa Sa dee 
— ai CIA Ip MG GAN AG H3) e Us, pa 
dn ale 2 do Mr pb J6 adi Oia OA 


P3 Bra AM Pan Harpeny kata sebal, 

18959. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ubaidillah 

bin Amr menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari 
Oais bin Muslim, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ayahnya, dia 
berkata: “Saya hadir bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa 
penaklukan Khaibar. Manakala mereka kalah dan mundur, kami 
mendatangi kendaraan-kendaraan mereka. Orang-orang mengambil 
apa saja yang mereka dapat, dari hewan unta dan kambing (khurtsiy). 
Tidak ada yang paling cepat diambil seseorang kecuali periuk.” 
Ayahnya berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan agar 
mengumpulkan periuk. Saya menyembunyikannya. Kemudian 


1090 Sanadnya shahih. Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila, seorang 
yang tsigah. Ionu Ma'in men inya Shahih. An-Nasa'i berkata, “Tsigah dan tsabat.” 
Para Imam Hadits berkata, “Dia lebih baik dari ayahnya Isa dan pamannya.” 
Ayahnya juga tsigah. Hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya. Pembagian yang 
dilakukan An-Nasa'i telah banyak disebutkan sebelumnya. Yakni, haramnya harta 
sedekah bagi keluarga Muhammad SAW. Lihat, Muslim (751/2, no. 1069). 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW membagi Seolah yang kami aa Setiap 10 
orang memperoleh seekor kambing.” 


aa 0. sort IG 5 503 5. 


ANA GE BAL Ubaya Gpp BIS AAN, 
oke Al Jp) Kis Tg IE ob ai Pee aa LP Cat 


ANA ae Sea Phan hadi ha ds) 3 ala Ii 


ata! 3... 


buta Genit SARA Ia Oa ay 
La IA IBI Aa JS3) “5 BA PS 5 Jas Ane cell 
BALA ol -J63 ig ae Ie Patah cab Ad lin 

CN 


— 18960. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Isa,. dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Abu Laila, dia berkata: Saya sedang bersama 
Rasulullah SAW. Di dada atau perutnya terdapat Al Hasan atau Al 
Husain. Abu Laila berkata, “Saya melihat kencingnya mengalir, maka 
kami bersegera bangkit untuk mengambilnya.” Rasulullah SAW 
. bersabda, “Biarkan anak saya. Jangan membuatnya takut. Biarkan dia 
menghabiskan kencingnya. ” Kamudian Rasulullah SAW meminta air, 
lalu beliau bangkit dan pergi ke ruangan kurma sedekah. Bersama 
beliau seorang anak masuk. Beliau mengambil satu buah kurma, lalu 
memasukkannya ke mulut cucunya. Kemudian Rasulullah SAW : 


1091 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan telah dikenal Sebelumnya: Hadits semakna telah 
banyak disebutkan sebelumnya. Lihat, Al Bukhari (121/5, no. 2477, Fath), Muslim 
(J538/3, no. 1937). Al Khurtsiy adalah harta dan perabot rumah. Akan tetapi, yang 
dimaksud di sini adalah kambing dan unta. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengeluarkannya dan bersabda, “Tidak dibenarkan bagi kami 
memakan harta sedekah. MA 
In aa sa Ea —AA 1 AS CAS ANN 
o- sya E o - nik 3038 ,- Ig Le, £ o 8-3 o 
. £ Pn Part 2 Tar 4 o 90. o- -. # - 2 .2 55 5 . £ 
HA ae CE 28 3 HIU emg UU JB Sp je) 
at A3 Oa ea at MEN Bl TER BR Tea Na Kanan Aa 
EM eka AI Ke Var eS Iga al Kam Il eh 
Aa ea en de en ane Kemana Mera anna 
sb “33 Se 3 oi can Jam J3 jer) (HB dua 
LL Ka so02 Le Uas KA NA Mae La 
18961. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
—dan saya mendengarnya, " mengabarkan kepada kami, dari 
Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah— Ali bin Hasyim 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Tsabit, dia 
“berkata: Saat itu saya sedang duduk bersama Abdurrahman bin Abu 
Laila di dalam Masjid. Tiba-tiba seorang yang gemuk dihadapkan 
kepada kami, diaberkata, “Wahai Abu Isa.” Abu Isa berkata, “Ya.”, 
dia berkata, “Ceritakan kepada kami apa yang telah kamu dengar 
tentang keledai liar (al fara”). Abu Laila berkata: Saya mendengar 
ayah saya berkata, “Saat itu saya sedang duduk bersama Rasulullah 
SAW. Kemudian seseorang datang, dia berkata: “Ya Rasulullah, 
bolehkah saya shalat di atas keledai?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak adakah kulit yang telah disimak.” Ketika lelaki itu berlalu, 


109? Sanadnya shahih. Tentang hadits ini, telah kami jelaskan sebelumnya. Hadits 
ini terdapat pada kedua kitab shahih. 


—. Musnad Imam Ahmad 


' saya bertanya, “Siapa dia?” Rasulullah SAW bersabda, “Dia adalah 
Suwaid bin Ghaflah” ? 


2.5. 39 - 3 


£.o.. -30odt ag 6 
do saga Pa Ka dg NU na yel LoJ— —YAA1Y 

A3 al PN ae 

2 0 2 - See Ane: SA 2. s3 8 .. 3 

P3 ya 3 BUSA play s6 dil ola ai OI — 0g 

18962. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ali bin 

Abbas menceritakan kepada kami, dari Abu Fazarah, dari 

Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ayahnya —sebagaimana yang saya 

tahu (Musa ragu)— bahwa Rasulullah SAW i'tikaf pada sebuah kubah 


terbuat dari daun kurma." 4 


2 Sabang taka gly IYA 3 OyjB Wae —NAANY 
o- 9 - Ten #0 L 208. 9. 2.2.3 0 LB 
IS LL, cl au GIE gp ds d— NG Gel Ol 
Nan or A, & 5 Aa “3 #0. Tor £ o 0 & 
dg Te Ko — JL da PI AA 
' 3. Ha NP 
18963. Harun bin Ma'ruf dan Abu Ma'mar serta Muhammad 
bin Hassan As-Samti menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ali 


bin Abbas menceritakan kepada kami, dari Abu Fazarah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, dia berkata: “Saya melihat 


1093 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Muhammad bin Abdurrahman bin 
Abi Laila Al 'Awwat. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al Haitsami 218/1. 

108 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan Ali bin Abbas. Ibnu Hibban, Yahya 
bin Ma'in, dan An-Nasa'i menilainya lemah. Abu Adi berkata, “Haditsnya bisa 
dicatat.” Hadits ini terdapat pada Ath-Thabrani (352/20, no. 830). Al Haitsami 
(52/20) menghubungkannya kepada keduanya, dan dia menilainya lemah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sebuah kubah terbuat dari 


daun kurma.” 


Hadits Abu Abdillah Ash-Shunabihi RA'”5 


- - 
s LB 


ea PN 58 GA ES SIG LE CA NAAM 

Io Jah JG 16 1 ala AE 53 Ma yi Abs 56 

MG AE 6 coat USA G3 alat LAN Ol sel ala Ai 

WB IG IE PS 6 AG MUI 3 3 AS 56 

IE AA Lake NE WEE LAB AR OA 3 
| | elu 


18964. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, 
dari Abdullah Ash-Shunabihi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sungguh matahari terbit pada antara kedua tanduk syetan. Jika 
matahari naik, maka syetan meninggalkannya. Jika matahari sedang 
berada di tengah-tengah langit, maka syetan mengiringinya.. Jika 
matahari bergeser  —atau bersabda tergelincir—, syetan 
meninggalkannya. Jika matahari hendak tenggelam, maka syetan: 
mengiringinya. Jika matahari telah tenggelam, maka syetan 


1095 Sanadnya dha'if. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

“1096 Dia adalah Abdullah Ash-Shanabahi. Namanya Abdurrahman bin Usailah 
bin Asal bin. “Assal Al Muradi. Dia bukan Sahabat Rasul. Dia sedang berangkat 
pergi menuju Rasulullah SAW. Saat sampai di Al Hajfah, Rasulullah SAW telah 
wafat, dan dia belum sempat melihat Rasulullah SAW. Riwayatnya didapat dari para 
Sahabat besar. Haditsnya mursal. Akan tetapi, dia sendiri berderajat magbul 
(diterima). Akhirnya dia berpindah dan berdiam di Syam. 


— Musnad Imam Ahmad 


meninggalkannya. Oleh sebab itu, janganlah kalian shalat pada 


ketiga waktu ini. 1GP 


OI Kaban GAS BD HI dp dan jl GAS AA M0 
o- #0. ... A Tr aa . ta E 30 30. G- Kap NE s 213 
AP (31 P Cllad gt EllaS 0G pan Gr Aaj Unas Ola pl js 
.... 0 - MN La Bang XX 2. Na Pn - 4 y 
AA 7 18 ey ale Al ale Al Ja) Ol Cepat Al 
e . ...3 2 NA DT Sina K3 . nm 3 Ga 2000 
pan Jab ag AN) A3 ya lan D3 Cal 
(3 (3 en SN () 2 .. BAE Lea D 0... oa ta £o In 
—— PE 52 Cp doda Jan yag Cat JM gp ob Us 
... 05 BR. 3 nc 0... tt 32 Ep Die aa na 1 0 
AS 3 dl) oa Oil Uap Mal) Mal) aman yag KEJU Li 
3? £ . 8... Ta . an Beras oto 2 nasi 0. oi 
» sejtabi SY aji Ip ob — Pp der) Jak 0g cal 
AE dm JI el AS 
18965. Abu Sa'id maula (mantan budak) Bani Hasyim 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada 
kami, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang berkumur-kumur dan 
beristinsyag (menghirup air dengan hidung lalu membuangnya), maka 
dosa-dosanya keluar dari mulut dan hidungnya. Siapa yang 
membasuh wajahnya, maka dosa-dosanya keluar dari tepi-tepi 
pelupuk matanya. Siapa yang membasuh kedua tangannya, maka 
dosa-dosanya keluar, dari kuku-kukunya atau, dari bawah kuku- 
kukunya. Siapa yang mengusap kepala dan kedua telinganya, maka 
dosa-dosanya keluar, dari kepalanya —atau rambut telinganya—. 


1097 Sanadnya shahih. 
Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Ini hadits masyhur, dan sudah 
banyak disebutkan sebelumnya. Lihat, 17883. 


. Musnad Imam Ahmad — | 


Siapa yang membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar, 
dari kuku-kukunya atau di bawah kuku-kukunya. Selanjutnya setiap 
langkahnya ke Masjid dihitung sebagai sebuah ibadah sunnah. pal 


HB. 3 350 3 o- 3 Papa 


San 3 Ka P3 erna Chabun Op Oam WAS AAN 


2 na oo ke ea ye 


0 2... 


Si Ab CA KEANG anna ya IE an la Ia 


18966. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami, dari Zaid bin 
Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Siapa yang berkumur-kumur lalu 
beristinsyag, - maka dosa-dosanya keluar, dari “hidung dan 
mulutnya.....” Perawi lalu menyebutkan hadits secara TAK KAI. Tn 

1. 9 3 3 Oo » 3 o- - 30 3 ge Kp - 


Ui BI AI A2 SAS « Ma Wis AA 


. 30 


de AA aje Si pia aan UG 
IL) TR dilah BU BUAN Jl dh db Io AI 
BAN KA Lp oiseg AI Jp) G VJ ola 


18967. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari Ash- 
Shunabihi, dia berkata: Rasulullah SAW melihat pada unta-unta 


1098 Sanadnya shahih. Hadits telah disebutkan sebelumnya. 
1099 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


sedekah seekor unta betina yang telah tua. Beliau marah dan berkata, 
“Apa ini?” Ash-Shunabihi berkata, “Ya Rasulullah, saya menukarnya 
dengan dua ekor ba'ir (unta yang telah tumbuh gigi taingnya). dari 
unta-unta sedekah.” Rasulullah SAW diam. 3 


Th Si - — Kara ai Ca BAL YAAA 
besi Kas 93 Basa da 0:5 


dn Ku, Bah sah 2 pa SE AI 2s 21 


18968. Numiar menceritakan kepada kami, Ash-Shalt —yaitu 
- Ibnu Al 'Awwam— menceritakan kepada kami, dia berkata, “Al 
Harits bin Wahab menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahman 
Ash-Shunabihi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Selamanya 
ummatku akan berada pada keadaan akal yang sehat selama tidak 
mengerjakan tiga perkara: Tidak mengakhirkan Maghrib dengan 
menunggu gelap, berlawanan dengan Yahudi. Tidak mengakhirkan 


mM 


Shubuh dengan hilangnya bintang, berlawanan dengan Nashrani. 


Selama tidak menyerahkan jenazah kepada keluarganya.” 


100 Sanadnya shahih.. 

Jika benar semua kitab sumber yang ada pada kita, dan pada cet. Al Halbi, Anda 
bisa berkata: Khalid bin Sa'id. Akan tetapi Al Haitsami (105/4) berkata, “Di 
dalamnya terdapat Mujalid bin Sa'id.” Al Haitsami menilainya hasan. Bagaimana 
pun paling minimal hadits ini bernilai hasan. 

"01 Sanadnya shahih. 

Cukuplan nilai shahih yang disebutkan di dalam At-Ta'jiil. Dikatakan di 
— dalamnya: Ada pun yang benar adalah Ash-Shaltu bin Bahram, yakni At-Tamimi. : 
Al Ijli dan Ibnu Ma'in telah menilainya tsigah. Abu Hatim berkata, “Dia adalah 
penduduk Kufah yang paling dipercaya.” Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah 


Musnad Imam Ahmad — 


Ta. £. P3 .. 5 o- TG 4s | 
(Sl 534 -JG SL toa HI AS de LA YAAA 
Ia Ng be 5 Gl y Pa 3 MU IA 
Its cas Ta UI Bg Ig PA Ds ISI -JG pala 


. 


MN Aa AS Sm ia WA SA Ke Ya 


2 Ip TAI S3 Si Maa Teng Si Jap Gp ea 

Un PI Lan Ia GI LP La aa Sh Mah Abi 

AE ip ls nga de Jie Il ai 
Alat Oh am AN 3 SS Pun ae, 


18969. Saya membaca kepada Abdurrahman, Malik, dia 
berkata: Ishag menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada 
kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah Ash- 
Shunabihi, dia berkata, “Jika seseorang berwudhu, maka dosa- 
. dosanya keluar dari hidungnya. Jika dia membasuh wajahnya, maka 

dosa-dosanya keluar dari wajahnya hinga keluar dari bawah tepi-tepi 
pelupuk matanya. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka dosa- 
dosanya keluar dari tangannya hingga keluar dari bawah kuku-kuku 
tangannya. Jika dia membasuh rambutnya, maka dosa-doanya keluar, 
dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Jika dia 
membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar, dari kedua 
kakinya hingga keluar, dari bawah kuku-kuku kedua kainya. 
"Kemudian setiap langkahnya menuju Masjid dan shalatnya dinilai 


sebagai shalat sunnah baginya.” 


(225/1) pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Maghrib: Ad-Darimi (275/1) 
pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Makruh Shalat Martin Lihat, 17262. 
1102 Sanadnya shahih. Telah latu pada no. 18965. 


ae Musnad Imam Ahmad 


- E - 0 0 - £.-. 3 » Pa G- | 
(3 aa &i Ujeptaal 5E Ae Okita Gk AAN 


£ 


Aa EN Ni IR AU, nan “A3 s Ba Da 0 Ea 
BI he DI Sya Kama gir ma pala Kam Ii 


-t 3 Bag 3 2 oi “ 2 Patin 2 - 2 na oa ore 
CA SAS Il PI Je bi SIN J3 po) ale 
| | Sa YES 


18970. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Isma'il, bahwa dia mendengar Oais berkata: Saya mendengar Ash- 
Shunabihi Al Ahmasi berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Ketahuilah, aku akan terlebih dahulu berada di telaga, dan 
aku berbangga dengan banyaknya ummatku. Oleh sebab itu, 
janganlah kalian saling berbunuhan sepeninggalnya aku.” 


ng Bok 30 30-35. 


LS AS Ip R19 MUI EA ep) AS AAN 
ea a Ae Sta 2JE JG op Alba 5 cela 53 35 tara 
HE NNN N 2 Pa Lana Tata ss. 2 ana - 3 0 -— Sa, 
si mas ol Iya Alay Ale Io il Iya) Tana da 
Da RI 3 LA 5 ME AL S6 3 S3 
SI MEN oi YA Ulas A36 IN OB us, 
18971. Rauh menceritakan kepada kami, Malik dan Zuhair bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zaid bin 
Aslam menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Yasar, dia berkata: 
Saya mendengar Abdullah Ash-Shunabihi berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh matahari itu terbit di antara 
tanduk syetan. Jika terbit, maka syetan mengiringinya. Jika matahari 
naik, maka syetan menjauh darinya, dan kembali mengiringinya pada 
saat matahari berada di tengah-tengah langit. Ketika tergelincir, 


103 Sanadnya shahih. Para perawinya seluruhnya tsigah. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 18715. 


Musnad Imam Ahmad — 


maka syetan melepaskannya. Maka, shalatiah kalian selain pad 


waktu yang tiga-ini. asik | 3 : 


4 o- 9 


IS Ai 8 CAK AS IP X2 SAS -NAAVY 


18972. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
'menceritakan kepada kami, dari Abu Abdillah, dengan hadits tentang 
matahari." 


—. Hadits Abu Ruhm Al Ghifari RA"" 


-. 4 03 - aa AG 2581, 20 La. 
STA EN GP jaka Gi SA AS Ula: MAA VY 


. 


. aa -. $ Dm P4 T o BE. 3G o £ o 
LI AA Ia OS Ae 2) Ul ga Tg 
& aa 0." ? La Is He 2 ag PP ana 8 2. E? Aa, - 
Dar "daa GE IE Iga Cal Eng tele MI ep 
“2 - . Ah ya 2. Tik 4 at. - Leo” ta or- A Ha 
C3 Dia AI So «Jia Lala B3 397 peloy Ade Al oo 


0 


— 28 PA 


Ld ab yA gb an das 3 bah 


Opa batal ah din, Ae yA 3 ea ala 


. 
. 


NO Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada no. 18963. 

1105 Sanadnya shahih. 

Hadits ini mengisyaratkan kepada hadits sebelumnya. 

H06 Dia adalah Abu Ruhm Al Ghifari. Namanya Kaltsum bin Al Hushnu. Masuk 
Islam awal, dan tergolong ke dalam Ashhab Asy-Syajarah (Sahabat-sahabat yang 
berbai'at di bawah pohon). Dia adalah maula Abu Hazm At-Tamar. Ada yang 
berkata, dia bukan maula (budak yang dimerdekakan), tetapi, asli dari keturunan Al 
Ghifari. : | 


— Musnad Imam Ahmad 


“ - 9 Fe 0 ac o £- Doo £ 3 Oa 4 3 Se ta z0 
dl ya Sel 3 239 der okalas Na) pg Casa 


- 
oo. 


Sales 2JUA Jia JL el Jp UP ja HA ot 


Sen ba Dn ab 


LI JG ea pp ab Our Maia Bibi yaa ds 
SA cela SE AL Ju J8 ubi KAN yA 


& 


OS SAS OR 3 ESA IG (pa Aha, 
NPES E ah ag Jaa) BE it Ip U AS ella Up Uh, 
Lalai Ine UE AAN AI Ud el dia AI Io DJ) J3 
al BAN SA Of Jan Wati Da Ga de Jab ol 


.l ME KI, HP ve Oya $$ Glas of 

18973. koding Kei kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Anak saudara saya Abu 
Ruhm mengabarkan kepada saya, bahwa dia mendengar Abu Ruhm 
Al Ghifari yang merupakan di antara sahabat Rasul yang berbai'at 
kepada beliau di bawah pohon, berkata, “Saya turut serta bersama 
Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ketika pasukan malam 
dibentuk, saya. berjalan di dekat beliau. Tiba-tiba kantuk 
menyerangku. Lalu saya terbangun, dan kendaraan saya telah 
mendekat kepada kendaraan beliau. Aku takut bila kakinya yang 
berada pada batang kayu tersenggol terkena kendaraan saya. Maka 
saya menarik kendaraan saya. Pada pertengahan malam (nishfu al-lail) 
mata saya benar-benar menguasai saya. Saya tertidur. Unta saya 
mendekat kepada unta beliau. Kaki Rasulullah SAW tersenggol 
gerakan unta saya. Beliau tidak bangun dan hanya berkata, “Hus). 
Saya angkat kepala saya dan berkata, “Maafkan saya, ya Rasulullah.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Mintalah.” Abu Ruhm Al Ghifari RA 
. berkata, “Beliau bertanya tentang siapa yang tidak turut, dari Bani 
- Ghifar. Saya memberitahukannya. Beliau bertanya kembali, “Apa 
yang dilakukan orang-orang berkulit merah yang keriting rambutnya 


Musnad Imam Ahmad — 


—atau berkata yang pendek rambutnya, Abdurrazzag ragu- yang 
memiliki busur panah yang besar dan.kuat?” Abu Ruhm Al Ghifari 
berkata, “Saya menyebutkan nama-nama mereka dan nama-nama 
mereka yang tidak turut perang, dari Bani Aslam, dan saya berkata, 
“Ya Rasulullah, apa yang menghalangi mereka untuk membawa 
untanya kepada sebuah perkara yang menyenangkan, berjuang di 
jalan Allah.” Lalu saya berdoa, apakah beliau akan meninggalkan 
mereka kaum Muhajir Ouraisy, Anshar, Aslam, dan Ghifar?” 0 


SIA O Kbau In Ta aan 
IA Jd Ike SP gi Sab aging Ul —YAAV£ 
o Ga aa 0 EL. 36 2 Tx os £ £ o .. t - 
La OS Bj Haa NE D9 NA A3 
3 . | 0 - Pn Inn Madara x 8, b3 aa “NA 
2 3 Ta Gad lag de Dl ala al Iya) Pap 


. 
. 3 0. 


di 3 Bp Gp da le Io Or SPA 
IA pi gaaa Fi SE Up Din PARU 
PA JS Gd ob Tati P3 3 Sie AS aa 
Hi AA pup Kia ad ab Sami Sp 

sis 


| 


18974. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayah saya 
menceritakan kepada kami, dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab, anak 
saudara Abu Ruhm Al Ghifari mengabarkan kepada saya, bahwa dia 
—. mendengar Abu Ruhm yang merupakan seorang di antara sahabat 


1107 Sanadnya hasan. Anak saudara Abu Ruhm. Tidak seorang pun Imam Hadits 
yang menyebutkan namanya. Akan tetapi, mereka menerima haditsnya. Al Bukhari 
meriwayatkan hadits miliknya di dalam A4! Adab. Demikian yang dikatakan di dalam 
At-Tagrib. Adz-Dzahabi berkata di dalam A4! Mizaan, “Tidak dikenal.” Hadits 
diriwayatkan oleh, Al Bukhari di dalam Al Adab (754), Abdurrazzag (49-50/11, no. 
19882): Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (183/19, no. 415). Al Haitsami (192/6) 
berkata, “Di dalamnya terdapat anak saudara Abu Ruhm. Saya tidak mengenalnya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW yang berbai'at di bawah pohon, berkata, “Saya 
berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Pada satu 
malam saya tertidur. Lalu saya berjalan mendekati beliau.....perawi 
menyebutkan hadits semakna dengan hadits Ma'mar. Hanya saja pada 
hadits ini Abu Ruhm berkata, “Maka saya menarik kendaraan saya. 
Pada sebagian malam (ba'dhu al-lail) mata saya benar-benar 
menguasai saya. Saya tertidur.” Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang 
dilakukan orang-orang berkulit hitam yang berambut keriting pendek 
yang memiliki busur panah yang besar dan kuat?" Diketahui mereka 
adalah, dari bani Ghufar. 


Pe 


AS) Bh AP gi Sin bLagin Ga NAAYO 
Ga hana 3 Pi Aa Bing 2. gih asi ol 98 3 
Haha oi dpn An Ia Ogan Goa 
S1 de AM Jp) H3 SP OjA TAN SENI Gd 
ae) 2 ali Ju ) esa Sasa Gaia 3 dia ra 
KAT Sai BAN YAN JS JG) HP Ale H2 dat, 
5 Ai ih 6 Va BA UAN sb JG 
TE Sa UE 3 3 ES ta oa Kata 
teh ud sa Jt ea Bil LS IA ks ar 2 
Mela IA up 
18975. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayah saya 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dan Ibnu Syihab 
menyebutkan, dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari anak saudara Abu 


Ruhm Al Ghifari, bahwa dia mendengar Abu Ruhm Kaltsum bin 
Hushain yang merupakan di antara sahabat Rasul yang berbai'at di 


Musnad Imam Ahmad — 


bawah pohon, berkata, “Saya turut dalam perang Tabuk bersama 
Rasulullah SAW.....” Perawi menyebutkan hadits. Hanya saja pada 
hadits ini Abu Ruhm berkata, “Maka saya menarik menjauh 
kendaraan saya, hingga kantuk menguasai saya. Rasulullah SAW 
bersabda, “Apa yang dilakukan orang-orang hitam berambut keriting 
pendek?” Abu Ruhm berkata, “Saya berkata, “Demi Allah, saya tidak 
tahu kalau mereka dari suku kami,” hingga Abu Ruhm berkata, “Ya, 
mereka mempunyai perangkap yang besar dan kuat.” Abu Ruhm 
berkata, “Lalu saya menyebutkan sejumlah nama, dari Bani Ghifar 
dan Bani Aslam yang merupakan sekutu kami. Saya berkata, “Ya 
Rasulullah, mereka itu, dari Bani Aslam sekutu kami.” 


Hadits Abdullah bin Ourth, dari Rasulullah SAW"? 


oo. 00 ig 


IN, HS LI jp 5S clan A3 3 KAS —YAAVI 


Fe an IBI MAL Poni gi SAR ip ak 


ON ea PI Gp Ai ie SI si SIG la la AI 
aa Peaban Saka ata 
dis TS JG Ag ph 5 Ob ap Ta GT cal) gi Gala 
Kere -JU AJG CE Mel jai Ii ea 


1108 Sanadnya hasan. Sebagaimana hadits sebelumnya. 

11 Dia adalah Abdullah bin OGurth Al Azdi Ats-Tsimali. Pada masa Jahiliyah 
dipanggil syetan. Kemudian Rasulullah SAW menamakannya Abdullah. Masuk 
Islam pada tahun-tahun rombongan-rombongan memeluk Islam (“Aamul Wufuud). 
Dia di antara pasukan yang berangkat jihad ke Syam. Abu Ubaidah 
menempatkannya sebagai komandan pasukan di Himsh menghadapi Romawi. Turut 
andil dalam peperangan menghadap Romawi. Dia mati sebagai syahid di bumi 
pertempuran pada tahun 56 H. 


— Musnad Imam Ahmad 


18976. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Tsaur, 
dia berkata: Rasyid bin Savad menceritakan kepada saya, dari 
Abdullah bin Naji, dari Abdullah bin Ourth, bahwa Rasulullah SAW 
. bersabda, “Hari teragung bagi Allah SWT adalah hari Nahar dan hari 

Nafar.” Lalu 5 atau 6 unta dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW. 
Satu per satu dihadapkan kepada beliau untuk dipilih yang mana 
terlebih dahulu disembelih. Ketika saatnya Rasulullah SAW harus 
mandi wajib, beliau mengucapkan sesuatu dengan pelan yang tidak 
saya pahami. Saya bertanya kepada seseorang didekat saya, dia 


berkata: “Terserah yang mana saja.” 110 


Tg 


Ki pke Jaw BAL UII AI Wi —AAVV 
Ka SIB GIA AN KE yi Ha 5p LAYAN 4 2) gi 


DA Ket II Png ea Io dya) ai NE 


Me Al KN al ale 4s 
18977. Abu Al Yaman menceritakan Kepala kami, Isma'il bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Bakar bin Zur'ah Al 
Khaulani, dari Muslim bin Abdillah Al 'Azdi, dia berkata: Abdullah 
bin Ourth Al Azdi datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya, “Kamu adalah Abdullah bin Ourth.” 


M0 Sanadnya shahih. 

Rasyid bin Sa'ad Al Magra'i, seorang yang tsigah. Haditsnya tercantum di dalam 
As-Sunan juga. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim (221/4), dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. Pada Abu Daud (148/2, no. 1765) dalam pembahasan tentang 
Manasik, bab: Hewan Sembelihan ketika Luka: Ibnu Hibban (258, no. 1044, 
Mawarid). 

HI Sanadnya shahih. 

Muslim bin Abdullah Al Azdi adalah Sahabat Rasul yang tidak dikenal luas. Abu 
Hatim dan Imam Hadits lainnya menetapkannya sebagai Sahabat. Al Haitsami 
(51/80) berkata, “Para perawinya tsigah.”. . 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Jahsy RA" 


30 35. 4 LG 


oa ya SEA tp NS Ilaben UoI— —YAAVA 
af ea Lan Dedi KE Jp SA ai 


Gd AA dl A3 
BI Gb 0 ati IG H1 Jaga d3 
KE Nadi Pura ik Pn 

18978. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Katsir maula 
Al-Laitsiyyin mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Abdillah bin Jahsy, bahwa seseorang datang menemui Rasulullah 
SAW, dan dia berkata: Apa yang saya dapatkan, ya Rasulullah, jika 
saya berjuang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, “Surga.” 
Abdullah bin Jahsy berkata: Ketika lelaki itu berlalu, Rasulullah SAW 


bersabda, “Kecuali ada hutang, baru saja Jibril AS mengatakannya 
kepadaku.” | 


ae 3 Ph UY 


9 


Ca 038 13 3 BIL ASI 3 Gala GAS — Aya 
MA op KA HE Sp 0S BP pb Hi Kab 
aan NG p Uaba yi 


AA IE 3S LA Jan SBO IBL JA 


11 Bjografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 17187. 
NB Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 17187. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 20 3 s 2 OX BY yg LB ga 1 
Aje GNI lag ale Al to Al dam) JB J3 Us 1JB 
MA Ie Jaye 

18979. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Abbad 

bin Abbad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami, dari Abu Katsir maula Al Hudzaliyyin, 
dari Muhammad bin Abdillah bin Jahsy, dari Ayahnya, dia berkata: 
' Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, dan, dia berkata: Ya 
Rasulullah, apa yang saya dapatkan jika saya berperang di jalan Allah 
SWT sehingga saya terbunuh? Rasulullah SAW bersabda, “Surga.” 


Abdullah bin Jahsy berkata: Ketika lelaki itu berlalu, Rasulullah SAW 
bersabda, “Kecuali utang, Jibril AS mengatakannya kepadaku.” 


Hadits Abdurrahman bin Azhar RA" 


. Sena NA LaEA IN 3030 LG 
IL A0 3 Alat WA ld ap J3 Kd —YAAA- 


ap: YG 3 3 ofo “L ee0 . -. o. 0. 8 68 ss. 
IA Sgp AI 2IB AS oi PI KE IP UEA EA 
Pi o - Oei ai Aa 03 -0. - 3 PB ia MA oa Ai 
AI op Me ja GS Ill yee pa UI Heh lag le 
o Aa Pabean ba ee Le 
EM OS” Lag 0 ya2 Ola OS up Ab OS PU 
18980. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Usamah 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri 
menceritakan kepada saya, dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata: 
Saya melihat Rasulullah SAW berjalan hilir mudik di antara orang- 


orang mencari tempat Khalid bin Walid pada hari Perang Hunain. 
Akhirnya Khalid datang dalam keadaan mabuk. Lalu Rasulullah SAW 


HI Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


11 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 16753. 


Musnad Imam Ahmad — 


memerintahkan orang-orang agar memukulnya dengan apa saja yang 


ada di tangan mereka.”!!!8 


- 
o- 3 9 8 2.3 39 - Pa 


P3 AA - 3 o 
II ap Tlah AS Cab Ip Olats Bab —NAAAN 
4 “5 ye oh ? Ni memo Loh, 200. - 3 2 3 
AI ke Jaan hh Iii AI 53 yA. IS aa ML USA 


- Bea Ear NN NP: SA E 2 pt Atu ore - 
JS Ja 3 dl AI JS AE PE UT) El GA el ale 


nya H3 (ea & Lu 2 na ca “aG (jay 38 Run) o 
DA Tn ale io Io 

18981. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah 

bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa dia 
mendengar Abdurrahman bin Azhar berkata: Saya melihat Rasulullah 
SAW pada hari Penaklukan kota Makkah, dan saya kala itu masih 
pemuda belia- berjalan hilir mudik di antara orang-orang menanyakan 
rumah Khalid bin Al Walid. Akhirnya Khalid datang dengan 
membawa minuman. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang 
agar memukulnya. Orang-orang pun memukul Khalid dengan apa 
yang ada di tangan mereka. Ada yang memukul dengan sendal, ada 
yang dengan tongkat, dan ada yang memukul dengan cambuknya. 

— Lalu Rasulullah SAW menyiramnya dengan debu.” 


& s2 NN: - 0. 0 - 2in9 3 0. Pe 
- 7 P, . 
-. 2 o Ar o - 0... 2 28 - 0 o 0 & Oa as 
PAN p— ASP 3 MU IP Laba PI yA AE OS) 
IN6 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. Hadits ini 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 16754 dengan sanad dan redaksi hadits yang 


sama. 
117 Sanadnya shahih. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 16754. 


— Musnad Imam Ahmad 


0201 2. 


ri 2 @ A, K3 y T: 3 — ot --.05 59 
GUSI AI GA CR Ah de Ip AI Ip Hp AN 
- 8 33 38 SEA P KA ega da daan Ia 
Je Jas oa #giny Urabasadh Ba by JI O yakni! LI 
ISA Ep dah ai — Uks dalah 2J BAGI 3 MMS J5 


. 


- - - os 5 o 3 3 33 -, 2 La. IE 
k53 AP JP NS ASASI 3 MI J5 IE II sa dpi 
Jas pi la lo BJ Sob ca TA II AE YG 
Ip Ip ab Ah SEN GAN GR 


- 2. - or A 
du 9 ade al 
18982. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dia berkata: dan adalah Abdurrahman bin Azhar 
menceritakan, dari Khalid bin Al Walid bin Al Mughirah. Dia waktu 
itu keluar berjuang bersama pasukan berkuda Rasulullah SAW. Ibnu 
Azhar berkata: Saya melihat Rasulullah SAW, setelah Allah SWT 
menghancurkan kaum kafir dan kaum Muslimin kembali ke 
kendaraannya masing-masing, berjalan di tengah orang-orang dan 
bersabda, “Siapa yang bisa menunjukkan di mana kendaraan Khalid 
bin Al Walid?” Ibnu Azhar berkata, “Maka saya berjalan —atau maka 
saya berlari-lari kecil— di depan beliau dan saat itu saya berjunub, 
seraya berkata, “Siapa yang tahu dimana kendaraan Khalid bin Al 
Walid sehingga kami bisa kesana.” Akhirnya kami temukan Khalid 
sedang bersandar pada bagian belakang kendaraannya. Rasulullah 
SAW mendatanginya dan memperhatikan lukanya. Az-Zuhri berkata: 
saya yakin dia berkata dan Rasulullah SAW meniup luka tersebut. da 


18 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 16755. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 


Ie ss cu tega BL yi uv ea G3 - -NAAAT 


0. 


EN Hah OS CA G3 AL Ke ol A3 SAS 
KB aa at 5 ian da la oa Op 


Hj 5 S Ta YP MEA Sana JI Nih al js 

18983. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayah 
saya menceritakan kepada kami, dari Shalih, dan Ibnu Syihab 
menceritakan bahwa Abdurrahman bin Azhar menceritakan bahwa dia 
mendatangi Rasulullah SAW saat beliau menyiramkan debu ke wajah 
orang-orang. Ayah saya berkata: Hadits ini menceritakan Hadits Az- 
Zuhri tentang Gubaishah seputar meminum minuman keras. 


Hadits Ash-Shunabihi Al Ahmasi RA"? 


IG - 2 


Jen Wa— YG Su Chania u aa (CA —YAAAL 


2 X — S3 Je Nenen aa ea (3 pa “JG 
He Tang ale Jie AI Jp JB 18 pat 
| Hen YES An SK Ih PI 


18984. Yahya bin Sa'id dan Waki' menceritakan kepada kami, 


keduanya berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: 


Gais menceritakan kepada saya, dari Ash-Shunabihi Al Ahmasi 
—Waki' berkata di dalam mimpinya, “Berkata— Ash-Shunabihi: 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya akan lebih dahulu dari kalian 


1119 Sanadnya shahih. Lihat, 18980 dan hadits setelahnya. 
1120 Bjografinya telah disebutkan pada no. 18964. 


— Musnad Imam Ahmad 


mencapai telaga. Aku berbangga hati dengan banyaknya ummatku. 
Janganlah kalian saling berbunuhan setelahku.” 


35. 3 


Ie an en Ka ne 


Pa 


SAN 


18985. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dia 
berkata: Saya mendengar. Oais bin Abu Hazim berkata: Saya 
mendengar Ash-Shunabihi Al Bajali berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya mendahului kalian dalam mencapai 
telaga. Aku berbangga hati dengan banyaknya ummatku.” Syu'bah 
berkata atau orang-orang berkata, “Janganlah kalian saling 
. berbunuhan setelahku.” 2 


tata HP Cai pl SAS —NAAAN 
32 2 -o £ 2 A 


18986. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Ismail, 
dari Gais, dari Ash-Shunabihi Al Ahmasi, riwayat semakna.''? 


. 12! Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18970. 
Sa Sanadnya shahih. 
123 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


$) SAI Li SEE 13 3G SAS —NNAAV 
cal S 8 3 pra (Hanan 2 Mtma pa di yaa 3 ale | 2 ap 
PT, 4 Saja DN Wa en Aa Aa Tn aa 4 o.- 
SPS Gl eng Hae Ah Gale Al Iyo) JB 2JU pulai ye 
g 2 ta 03 o- J3 kar s2 o- BA aa PA 3 
yu DE) Sang D pi JUS Ga yan y B cl 
18987. Abbad bin Abbad bin Habib bin Al Muhallab bin Abu 
Shafrah Al Muhalabi Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari 
Mujalid bin Sa'id, dari Oais bin Abu Hazim, dari Ash-Shunabihi, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Saya berbangga hati dengan 
banyaknya ummat. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelahku, 


dan saling berbunuh-bunuhan.” 


4 - 3 - o- o 4g. 0. 923 9- 

Pa Ce sda) g Sa AL IN eeb Lod— — YAAA 

| ' 0d “ena 
na s8 Laga 


18988. Yunus menceritakan kepada kami, dari Hammad bin 
Zaid, dari Ash-Shunabihi atau mungkin berkata Ash-Shunabih."'2 


8 2 38 s-0. 3 90 -— 


-. P 5 SN 23 CN ah 3 

CA aa Nana Tanaan AAS ly Oliw Je SB NAAM 
3 o£.” IOI - 3 Kn, 0 o 0 o- 0 - 4 03 - 
BB ASI ep ME ide PI ay IS SPI 
aa E 2 Mn Pn Nan DN NX re In Pen 
—o UI — EU cal) 2 Ilmu leg dala ag de dam) 
2 LE. # '» . - 2 29. 
Lis ab tg yaa 3 oa di dr ds Jas AN 
18989. Hadits dibacakan kepada Sufyan dan saya 
menyaksikan, saya mendengar Ma'mar menceritakan, dari Az-Zuhri, 


12 Sanadnya hasan, disebabkan Mujalid. Hadits shahihnya dan telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 16644. Lihat Hadits sebelumnya. 
128 Sanadnya shahih. | 


— Musnad Imam Ahmad 


dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata: Khalid bin Al Walid 
terluka, dan saya mengetahui Rasulullah SAW bertanya tentang 
kendaraan miliknya, saya pun berkata: —saat itu saya masih muda 
belia— siapa yang bisa menunjukkan dimana kendaraan Khalid?” . 
Lalu Rasulullah SAW mendatanginya, dan Khalid terluka. Rasulullah 
SAW duduk di sisinya.'26 | 


3 5 £ 
0 o- 4 Ta : 77 


NG Ap DN UAN Uban Lp Olgiko SAH YAAA» 
2 Ye ot ui oo R0 -.. 5 2 0. ..» £ iB 04 
de SI Iga, Lah 1JE AI 3 yan JI IS Ul JB aj 


3 5 


o - aa Diko aa 3 2... 0-1 Pe 3 san 
JA LA J5 08 Jilat Oa JA ay Get ag elang SE Al 
KAtO 2. ANA SD: o- AI a, y 3 PPP AA 5 # 28 
ohs OS ya lang dala adl ala al dya pb Oa sb ASI 

Si Ag Tan Sa ang Mn or- 34, (3 o£ ARI Naa 
Se Ip AI Igo) AE 3 era BUS Un ay hah ol 

kena ang 

18990. Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamah 

bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata: 

“Abdurrahman bin Azhar mengabarkan kepada kami, dia berkata: 

“Saya melihat Rasulullah SAW pada hari Hunain sedang hilir mudik 

di antara orang-orang. Beliau menanyakan kendaraan Khalid bin 

Walid. Lalu Khalid datang dalam keadaan mabuk. Rasulullah SAW 

memerintahkan orang-orang memukulnya dengan apa yang di 
tangannya, lalu Rasulullah SAW menuangkan debu kepadanya.” 


126 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada no. 16755 secara 
panjang lebar. 
12! Sanadnya shahih. Lihat, 18982. 


Musnad Imam Ahmad — 


- -, 
Pa PN) 2 9 8. 


o | o- 2 ? PAPAN 
CP SAS oh D3 AN SAS ep) GAS YAAA 
ka “. - , T. 3.0 3 o£ Net 3 e3 .-.05 3. .0 5. -. 
DI de AI Jay Lah SE SAN AI 3 JPN AS Aa 
SAS ed oi ME Ia ya dki dp JS nh dl 
18991. Rauh menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Azhar Az-Zuhri menceritakan kepada saya, dia 
berkata: Saya melihat Rasulullah SAW berjalan hilir mudik di tengah 
orang-orang mencari tempat keberadaan Khalid bin Walid.......perawi 
menyebutkan hadits. 28 


PUN 0 », 0 3 Ka. ka 2 5 A3 5 
| .-» 
S 2 


SP ae AI Jek U, BAE SI Aa Ae 5, 
0. A.A eta Yo 3 0 — arm 4 0 7 # o 
—s Ml Io Wi Iya) Kanaan JG pula GP eri 


Se NA MENATA AN 4 Tone S0 GI LI Ae Ben Msi 
alam? 00 Ja gebyar an JU 0S Lidya 
Pee 


18992. Ya'gub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayah 
saya menceritakan kepada saya, dari Ibnu Ishag, dan Abdullah yaitu 
Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid 
mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari Ash- 
Shunabihi, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda:...Perawi menyebutkan isi hadits. Yazid bin Harun berkata, 
“Ash-Shunabihi adalah seseorang dari Bajilah, dari kaum Ahmas.”'? 


1128 Sanadnya shahih. 
1129 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


. Hadits Usaid bin Hudhair RA''” 
na 35 Br ia Ci cola A3 agya (5 —yAaar 


. Jo EA Kari . 2 # 
$ 2 tak AI LA ph Pa yi Al Ip Pagi ye 
- 


Tag JS M3 Sia US gai vi cal de Wash 
Aa gt AE bopeb 3 gai Oya adl oi 
PA da 


18993. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu“bah 
mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Anas bin Malik, dari 
Usaid bin Hudhair RA, dia berkata: Seseorang, dari Anshar berkata: 
Ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan saya pekerja (badan amil) 
sebagaimana orang lain?” Maka, Rasulullah SAW bersabda, 
“Setelahku nanti, kamu akan menjumpai orang-orang yang egoistis. 
Bersabarlah, hingga bertemu denganku nanti di telaga”?! 


3 Pe 


BA 2 AI X3 G5 Olah BE ES nda 


 . 7. -a 


SA ANA Gi Jean UP BIP oi SIA GP kkal Oh opal Ul 

OLS IE z LAS Ie YP tone EN DU LI ohh 

otot Aa DI ja oil jp Sab 5 AA 
-9 £ 0 


oa Pi an 3 IA Ih si JA ia 
8 5 Era Haa O3 Pan 4, 2: , £ - 
DA 514 (aka AE AI Io IN Iya Tbb aL 131 Ta 


dag Bioerafinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 17909. 
13! Sanadnya shahih. Terdapat pada Al Bukhari (41/5) dalam pembahasan 
tentang Fadhilah, bab: Perkataan Nabi SAW Kepada Seorang Anshr Bersabarlah. 


3 Musnad Imam Ahmad — 


0g - 8 - $ 


Vleg Jaka GA (Saut ii AA Ia HE Laga Lag Si 
SIA AA 


18994. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 
'mengabarkan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari 
Muhammad bin Abdillah bin Amr, dari Ibunya Fathimah anak Husain, 
dari Aisyah, bahwa, dia berkata: Usaid bin Hudhair yang merupakan 
manusia terbaik, dari yang ada berkata, “Jika saya berada pada ketiga 
keadaan, dari keadaan-keadaanku, tentu akan aku lakukan: Ketika 
membaca Al Our'an, ketika mendengar bacaan Al Our'an, dan ketika 
mendengar khuthbah Rasulullah SAW. Jika saya menyaksikan 
jenazah pastilah saya ceritakan kepada diri saya sebagaimana yang | 
“ berlaku terhadap jenazah tersebut dan apa yang akan terjadi 


. 


Ie dl alan Jo bi Iya J3 KAN Gp M3 ol :JG 
2 Ken Oak G3 Si 1JB MSG makan us Men yi 
PPI IS gaib 1) mob 

18995. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar 
Oatadah menceritakan, dari Anas bin Malik, dari Usaid bin Hudhair 


1132 Sanadnya shahih. 

Fathimah bin Al Husain bin Ali tergolong wanita tsigah. HR. Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir (205/1, no. 554). Al Haitsami (310/9) berkata, “Para perawinya 
tsigah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


RA, dia berkata: Seseorang, dari Anshar sedang berduaan dengan 
Rasulullah SAW, dia berkata: Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak 
jadikan saya sebagai pekerja (badan “amil) sebagaimana orang lain?” 
. Rasulullah SAW bersabda, “Akan kalian jumpai kelak sepeninggalku 
orang-orang yang egois. Jika demikian, bersabarlah kalian hingga 


bertemu denganku di telaga.” 133 


TP cab 3 KA EA MB H3 Ani WA YAAA 
Ta 5 0£ Can ie PENARIK Se MEA Kaa Mana 8. 0 H3 
Ca Cah Oh ma Tea Kas NG KISS 3 AMS ole 12 al 
2. 0 3) Pc . Td Pa . us en 
Pd oo 1 kia (3 » £ Se - Pd PP DUA Pan aa Bea ana . 


- 
RN 


Ah - PA ra 0g o ran o- a.n... “5. 3 LE 3 Ot o- 4 
BN ae 1 lah 1G S3 J3 HB BA Nyai toy 
- s p: Pa Pan X1 2 N Per aa Sae 2S 
KALA 7 WM) cakay Al MN Ito Al ya) lo MUI 
3 - £ -. 8... #5 Eco ". Oa DA bata 
Ap 1S ly GP JAS all IP SI MU cell 
Li Tm TAN and h ai ane HA “im 1" UR Talaga 
IS GR aj an MA Ie SIYO Ea 
5 5 LL eng “7 03 BPR AG ja Ni A, a, , 3 5 
Iga) JEC 1 LB KE 2JE LA il ala Sl ale il Iya) 
Aa -3 o 0 Pan a 2... FP "na tg Lagi AA ot 4 2 y 
ea ya ax— 203) bal jala) 18 play dls MI lo Al 
| Pe ar ore 4 “, , 3. 02 o- 3 Ic o rasa 

18996. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Ayahnya, dari 
Kakeknya Algamah, dari Aisyah RA, dia berkata: Kami baru datang, 
dari ibadah Haji atau Umrah. Kami bertemu-di Dzul Hulaifah. Para 


pemuda dari Anshar bertemu dengan keluarga mereka di sana. Mereka 
bertemu dengan Usaid bin Hudhair. Mereka memberitahukan 


133 Sanadnya shahih. 
Telah disebutkan sebelumnya pada no. 18993. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya tentu kematian istrinya. Dia menyabarkan dirinya sendiri, 

— lalu menangis. Aisyah RA berkata: Saya berkata kepadanya, “Semoga 
Allah SWT mengampunimu. Kamu sahabatnya Rasulullah SAW. 
Kamu termasuk orang-orang terdahulu memeluk Islam. Bagaimana 
mungkin kamu menangis karena perempuan?” Hudhair membuka 
tutup kepalanya dan berkata, “Kamu benar. Demi Allah, saya tidak 
menangis karena seseorang setelah Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah 
SAW telah mengucapkan sesuatu untuknya.” Aisyah RA berkata, 
“Apa yang diucapkan Rasulullah SAW untuknya?” Usaid bin Hudhair 
berkata, “Arsy Allah SWT bergoyang karena kematian Sa'ad bin . 
Mu'adz.” Aisyah RA berkata, “Usaid seakan berjalan antara saya dan 
Rasulullah SAW.” 34 


3 
... £ . 380 4 Pi 


5 dl Ka Nee Kab :JB Os BAY 
Si BEN IS Al Ae ya Se 3 ES 


Pn ON, ana 
ay VE ln ale Si uio Boh O) JB LAS gp Al 'us 


oi Pa 8 ios e ah ba Y5 BY Ta v8 


BY: Ka) kw & | at Y. 3 

18997. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin 
Arthah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Ayahnya, dari Usaid bin Hudhair, dia berkata: 
Sungguh Rasulullah SAW bersabda, “Berwudhulah kalian setelah 
memakan daging unta. Janganlah kalian berwudhu setelah memakan 


"38 Sanadnya shahih. Al Haitsami (308/9), menilainya Hasan tanpa penegasan. 
Hadits, “Ihtazza Al 'Arsy li Mauti Sa'ad — (Arsy Bergoyang Karena Kematian 
Sa'ad). HR. Muslim (1915-1916/5) dalam pembahasan tentang Keutamaan Para 
Sahabat, Ibnu Majah (56/1) di dalam A1 Mugaddimah. Lih. 14337, 11127. 


— Musnad Imam Ahmad 


daging kambing. Shalatlah kalian di kandang kambing, tapi jangan 
shalat di sk unta 135 


.. Jo 3G. 3 Pp 


y— 32 He EA Jaka Op Sebua Wa —YASAA 
IS AO Spa ji Bae 3 KE 
TA AS ya 5 IS ye Para in SI JI 0 JG ya 25 

ae Ian ate NN 8, 3 8 

OI Ip Jaa ala ale ate AN YP GP KAL oi Jala Ita 
Yong: y Sr CA adi sy Neng Go Kia JG CYI 
| Ma ga 
18998. Muhammad bin Mugatil Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, Al 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah maula 
Bani Hasyim, dia berkata: Al Hakam mengambil riwayat darinya, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Usaid bin Hudhair, dari Rasulullah 
'SAW, bahwa beliau ditanya tentang susu unta. Beliau bersabda, 
“Berwudhulah setelah meminum susunya” Beliau ditanya juga 
tentang susu kambing, beliau bersabda, kk berwudhu setelah 


meminum susu kambing” 


Hadits Suwaid bin Oais, dari Nabi SAW" 


133 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Hajjaj bin Arthah. Hadits semakna 
telah banyak disebutkan sebelumnya pada 18447 berikut penjelasannya. 

1136 Sanadnya hasan. Sebagaimana hadits sebelumnya. HR. Ibnu Majah (166/1, 
no. 496). | 

137 Dia adalah Suwaid bin Gais Abu Shafwan. Ada yang menyebutkan, Abu 
Marhab. Masuk Islam lebih awal dan berhijrah. Ada yang menyebutkan, Rasulullah 
SAW membelinya sebelum dia memeluk Islam. Dia pindah ke. Kufah dan 
kuburannya berada di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hap Bllasa yP lbih GAS (RS) BA —NAAAA 
an Ubah TAG Ca AG 1 ol tai 
:g 4. Gg. 0 - -. aa Ah Pang or 4 ". t 
Op 3 Oy—lg VA) UJaglra d Ungkap Ale AI lo Al 
18999. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Suwaid bin Oais, dia 
berkata: Saya dan Makhramah Al "Abdi membawa sejumlah baju, dari 
Hijr. Suwaid berkata, “Kami mendatangi Rasulullah SAW. Beliau 
menawari kami dengan celana-celana panjang. Kami datang bersama 
tukang-tukang takar bayaran. Rasulullah SAW berkata kepada 


mereka, “Takarlah dan lebih beratkanlah.”' 


- 
Lah 


Abs Il ina bara ae (CA 14. . 
. & EA 83 4 na y - P 9 - Tar 2 2 no 3 P4 
SP Sad : Is Ja ra 
19000. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Malik Abu Shafwan bin 


Umairah, dia berkata: Saya menjual sejumlah celana-celana panjang 


kepada Rasulullah SAW sebelum masa Hijrah, dan beliau 


memberatkan timbangan untuk saya.” 


138 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. HR. Abu Daud (245/3, no. 3336) dalam 
pembahasan tentang Jual-Beli, bab: Tentang Memberatkan Timbangan. Riwayat 
yang sama oleh At-Tirmidzi (589/3, no. 1305), dan dia berkata, “Hasan shahih.” 
Riwayat yang sama juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (284/7, no. 4592), Ibnu 
Majah (748/2, no. 2220). 

139 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. Pada Hadits ini Suwaid 
disebutkan dengan kunyahnya. | 


— Hang Imam Ahmad 


X 


Hadits Jabir bin Al 'Ahmas RA'' 


(a03 30 5 


Aa AR Ia 3 HE Olah Ela ALA 


bea eh SIB da YP AT oi SP NT 
Mb ag PSU JB Kia Wa AA CAN Site alan ala 
19001. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Isma'il —yaitu Ibnu Abu Khalid—, dari Hakim bin Jabir, dari 
ayahnya, dia berkata: Saya masuk menemui Rasulullah SAW. Di 


sisinya ada labu. Saya bertanya, “Apa ini?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Kami memperbanyak makanan kami dengannya.” 


Para Ie aa up an Ta can 

19002. Waki" menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Hakim bin Jabir, dari ayahnya, 
dia berkata: Saya masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Saya 
melihat di sampingnya sejenis labu. Saya bertanya, “Apa ini, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Labu untuk memperbanyak makanan 
kami. »1142 


ASAP 


140 Pja adalah Jabir bin Tharig bin Auf Ai 'Ahmasi. Masuk Islam sebelum 
tahun-tahun datangnya rombongan. Lalu berpindah dan berdiam di Kufah. 
Kuburannya ada di sana. 

141 Sanadnya shahih. Hukaim bin Jabir adalah tabi'in tsigah. Haditsnya terdapat 
di dalam As-Sunan. HR. Ibnu Majah (1098/2, no. 3304) dalam pembahasan tentang 
Makanan, bab: Labu. Di dalam 4z-Zawaa'id dinyatakan: Para perawinya tsigah. 
Terdapat pula pada Ath-Thabrani (258/2, no. 2080). 

1142 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Abdullah bin Abu Aufa, dari Nabi SAW'"'“ 


Co Ka aa aa daan sa & na 5 Era — 4 . .Y 
Pata 3 aa AN 8, 2. - To £ £ 0 - bogo St 03 0 -— 
dog ls Sl lo Ao 3 & Ao BS up Dan 0 
P3 IR OP Ii V9 rp Ya Lena On PAI OA Y JB 
ERA SP BEN Lap 
19003. Yahya —yaitu Ibnu Sa'id— menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Faras, dari Mudrik bin 
Umarah, dari Ibnu Abu Aufa, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Seseorang tidak akan minum khamer, ketika dia meminumnya dalam 
keadaan mukmin. Seseorang tidak akan berbuat zina, ketika dia 
melakukannya dalam keadaan Mukmin. Seseorang tidak akan 
merampok, ketika dia melakukannya dalam keadaan Mukmin” 


- 
Lah 


IE OP AE SIS Kb IP UI BS At 


- 0 4 0 — 


£ una TENUN - oa o- og o- TE E 

s Oo na Ju Gel GP Oli GP GI 5) C3 a 

-.. £ Mat 0 11. HB ep SN 3 y 2 5 TP 2, 3 Too 
OS AS Ie 58 lg Ale AI lp Al da) HSE 33 


119 Dia adalah Abdullah bin Abi "Aufa —' Algamah— bin Khalid bin Al Harits 
Al 'Aslami Al Anshari. Dia dan ayahnya adalah Sahabat Nabi. Dia turut serta dalam 
Bai'at Ridhwan. Menjadi pejuang pergi ke Roma dan Farsi. Akhirnya menetap di 
Kufah. Dia adalah Sahabat terakhir yang wafat di Kufah pada tahun 86 H. 

1144 Sanadnya shahih. 

Faras adalah Ibnu Yahya Al Hamdani Al Kharifi Al Kufi, tsigah. Haditsnya 
terdapat pada para Imam Hadits. Ammarah bin Mudrak bin Ugbah bin Abi Ma'ith 
Al 'Umawi, dinilai tsiwah oleh Ibnu Hibban. Ada yang menyebutkan, dia Sahabat 
Nabi. Hadits semakna dengan berbagai ragam lafazh berdekatan telah disebutkan 
sebelumnya dalam volume yang banyak. Lihat, 8985 beserta penjelasannya. Lihat 
juga, 14667 berikut penjelasannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


19004. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu bah, Asy- 
Syaibani menceritakan kepada saya, dari Ibnu Abu Aufa dan 
Abdurrahman, dari Sufyan, dari Asy-Syaibnani, dia berkata: Saya 
mendengar Ibnu Abu Aufa berkata: Rasulullah SAW melarang anggur 
pada guci yang berwarna hijau. Asy-Syaibani berkata, “Saya berkata, 
“Bagaimana dengan yang putih?” Ibnu Abu Aufa berkata, “Saya tidak 
tahu 145 | | | 


0-3 0 - 3 


— 5 TN anyar « PA wan AS) Tana 192.0 
er g 3 We Pan ga ng 2 Lg To E Lo 3 0 -— Naa 2 Yi 
Ae Ko AM Ipa OS dat SI Bi Ha SE GA 
Ka? Na 2 Ma Gea 23. San an By 
An ana KI Za L sja KAN s Jay saw ani s Je ai Oh 
19005. Waki'menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Al Hasan Al Muzanni, dia 
berkata: Saya mendengar Ibnu Abu Aufa berkata: Jika Rasulullah 
SAW mengangkat kepalanya dari ruku beliau mengucapkan: 
Sami 'allaahu liman hamidah. Allaahumma rabbanaa lakal hamdu 
mil 'as samaawaati wal ardhi wa mil'a maa syi ta min syai 'in ba'du - 
(Allah mendengar siapa-siapa yang memuji-Nya. Ya Allah, ya Tuhan 
kami, bagi-Mulah pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta 
sepenuh apa-apa yang kelak Engkau ciptakan). “6 


- 18 Sanadnya shahih. Asy-Syaibani dimaksud adalah Al Oasim bin Auf, tsigah. 


. Haditsnya terdapat pada Imam Muslim. Hadits serupa telah banyak disebutkan. 


Lihat 16076 berikut penjelasannya. Lihat juga, 11676 berikut penjelasannya. 

146 Sanadnya shahih. Ubaid bin Al Hasan Al Muzanni tsigah. Haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim. Hadits yang sama telah banyak disebutkan 
sebelumnya. Lihat,.11767. 


Musnad Imam Ahmad — 


ng Ka 2 2 2 ee San or- Aa : 8s 3 32 T.£ 4 o - 
Pa 3 jas 
19006. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan 
kepada kami, Ubaid bin Hasan, dari Ibnu Abu Aufa, bahwa Rasulullah 
SAW mengucapkan kalimat tersebut, dan tidak mengatakannya di 
dalam shalat.!'” 
“Ju Fa | ra (ane tra AS Ba NAVY 
Mo Pa EA aa AG pn Ye Aa en an Oa Te £ E Lo. 3 0 - 
Na PN PN STAN Mn TN E NA SAG PAN 
CA 1JB San YG 13 JB 2 al 
19007. Waki" menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani menceritakan kepada saya, 
dia berkata: Saya mendengar Ibnu Abu Aufa berkata: Rasulullah 
SAW melarang anggur pada guci yang berwarna hijau. Asy-Syaibani 
berkata: Saya berkata, “Bagaimana dengan yang putih?” Ibnu Abu 
Aufa berkata, “Saya tidak tahu.” | 


2 BAL YG ME IIA dh RS) Bab NA LA 

1 ka - 2. 2 La To £ ELo 8 0 — Sana 90 3. - £ 
AI Iyo) BS Ih S3 all aa IU Jerlalyah ME ai 
- - Pt 03 G ? asi 9 £ T. PR a..N 8, 
Sa MSI Sa li #3 AYI AE alay ae MN lp 


01! &- 050 o -. £ . - : 
th aa LI ha Pap 


147 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 
148 Sanadnya shahih. Telahdisebutkan sebelumnya pada no. 19004. 


— Musnad Imam Ahmad 


19008. Waki" dan Ya'la —dan dia adalah Ibnu Ubaid— 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Khalid —dan 
dia adalah Isma'il— menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya 
mendengar Ibnu Abu Aufa berkata: Rasulullah SAW berdoa 
keburukan (melaknat) bagi penduduk Ahzab. Beliau berkata, 
“4ilaahumma munzilal Kitab, sarii'ul hisaab, haazimul ahzaab. 
Ahzimhum wa zalzilhum (Ya Allah yang menurunkan Kitab, yang 
cepat perhitungan-Nya, yang mengalahkan pasukan Ahzab, hancurkan 
mereka dan guncangkan mereka). 2 


20. 4 


ha na SIN Aoilor Ts 


£. 


4 Sts plg dial Ko Da Ch ag SI d3 
SIP Ga Aja PE SA GR SIA Lita 1 


sin 2 » Pn ot 
19009. Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Khalid, dia berkata: “Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa 
| berkata, “Kami datang bersama Rasulullah SAW. Lalu kami thawaf 
dan sa'i antara Shafa dan Marwah —yaitu pada ibadah Umrah—. 
Kami menjaga beliau, dari kemungkinan gangguan kaum 


musyrik. »1150 


149 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan sudah dikenal luas. HR. Al Bukhari oer, no. 4115 
Fathul Bari) dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: Perang Khandag, Ibnu 
Majah (935/2, no. 2796) dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Perang di Jalan 
Allah: Abdurrazzag (250/5, no. 9516) dalam pembahasan tentang Jihad. 

1130 Sanadnya Shahih. 

Terdapat di dalam Al Bukhari (45771, no. 4188 Fath) dalam pembahasan tentang 
Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah), Ibnu Majah (995/2, no. 2990) dalam 
pembahasan tentang Manasik, bab: Ibadah Umrah, Ad-Darimi (95/2, no. 1922). 


Musnad Imam Ahmad — 


Te 


5 DLS. ep en 3s Os) Ma yasi 
3 Ul 

19010. Waki" menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Ibnu Abu 


Aufa berkata, “Jika setelah Nabi SAW ada Nabi lagi, maka Ibrahim 
tidak akan wafat.” 


Kg 


AS Ii IP OLES AS) Cik ana 

Sl G3 AA TURN Pi Ba en BU ea 
A3 SI IG IG al la 
Ng “ sen “ai oke 35 - JG BU Aa OA 53 
Tt Ia CN MN CA di ah 
SG LG g aB SD J3 :JG Is In Ea 
Te Le Jas HS OA ph AB nh SAS 


o-- £ sE Dada 


Me na RA na HP Ga HA IG AS dia UI dag 
Ml Aset SEP LKS NA Sp Taat 


Ga al da 
19011. Waki" menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Khalid Ad-Dalani, 


15! Sanadnya shahih. 
Terdapat pada Ibnu Majah (383/1, no. 151 1) dalam pembahasan tentang Jenazah, 
bab: Riwayat Tentang Penshalatan Anaknya Rasulullah SAW): 


— Musnad Imam Ahmad 


dari Ibrahim As-Saksaki, dari Ibnu Abu Aufa, dia berkata: Seseorang 
datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata, “Ya Rasulullah, saya 
tidak mampu sedikitpun menghapal Alguran. Ajarkanlah kepada saya 
apa yang mencukupinya.” Ibnu Abu Aufa berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Subhaanallaahi, walhamdulillaahi, wa laa ilaaha illaa 
“Allah, wallaahu akbar, wa laa haula wa laa guwwata illa billaah 
(Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya, dan tidak ada tuhan kecuali 
Allah, Allah maha besar, dan tidak ada kekuatan serta kemampuan 
kecuali dengan izin Allah)." Ibnu Abu Aufa berkata, “Ya Rasulullah, 
ini —demi Allah-— untuk Allah, dan mana bagianku?” Rasulullah 
SAW berkata, “Allaahummaghfirli warhamni wa'aafinii wahdini 
warzugni (Ya Allah ampunilah aku, kasihilah aku, sehatkanlah aku, 
tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki). Kemudian lelaki itu berlalu 
dengan kedua telapak tangan yang menggenggam. Rasulullah SAW 
bersabda, “Lelaki ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan.” 
Mis'ar berkata, “Saya mendengar hadits ini, dari Ibrahim As-Saksaki, 
dari Ibnu Abu Aufa, dari Rasulullah SAW dan orang lain menguatkan 


saya akan hadits ini.”1152 


ed 
1D 


LI ap IPP UP Wa 3D HS WAS ALAN 
er IX 83. 1. A3 akar To Eva 3 0 — 
Se ID AS EOS SIA Ha 


. 
- 


Je aah aa ul Je Bila 2 ala Io Ae Bia Nag 
SAI 


152 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Abu Khalid Ad-Daalaani Yazid bin 
Abdurrahman. Hapalannya buruk. Demikian pula dengan Ibrahim bin Abdurrahman 
As-Saksaki. HR. Abu Daud (220/1, no. 832) dalam pembahasan tentang Doa Iftitah, 
bab: Apa yang Mencukupi Bagi yang Tidak Mampu Membaca dan yang Buta, An- 
Nasa'i (143/2, no. 924) hadits yang sama, Ibnu Hibban (129, no. 473 Mawarid): 
Ibnu Khuzaimah (273/1, no. 544). 


Musnad Imam Ahmad — 


19012. Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Amr bin Murrah, dia berkata: Saya mendengar Ibnu Abu Aufa 
berkata: Jika seseorang datang kepada Rasulullah SAW membawa 
harta sedekah, maka beliau akan mendoakannya dengan ucapan 
shalawat kepada orang tersebut. Lalu saya datang membawa sedekah 
harta ayah saya, beliau berkata, “Ya Allah, rahmatilah keluarga Abu 
Aufa” 133 


- 
nh 


Pa gini Ga DP Okita GAS AS ab ALA 
Ae Sula AM Iyo VA JB AA Gi ata - JG 
SAI JL ga Ra la 
19013. Waki“ menceritakan kepada kami, Sufyan 


menceritakan kepada kami, dari Abu Ya'fur Al Abdi, dia berkata: 
Saya mendengar Ibnu Abu Aufa berkata: Kami bersama Rasulullah 


SAW dalam tujuh peperangan. Pada peperangan tersebut kami 


memakan belalang." 


2 KNPI o- 0, -— oo 5 o- AG - 
LP AA ES AAA DP ya KE Ki NA 


PEN Lo arina, No TE NN na NA o-, 
pg 3 al 0 El Is A 0 nana 1JB Alam 00 Ur 


153 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (103/2, Cet.Asy-Sya'b) di dalam pembahasan tentang doa-doa, 
bab: Firman Allah (dan Shalawat atas Mereka), Muslim (756/2) di dalam 
pembahasan tentang zakat, bab: Doa Bagi yang Datang dengan Membawa Sedekah): 
riwayat yang sama oleh Abu Daud 106/2: Ibnu Majah 572/1, no. 1796, An-Nasa'i 
2215. 

154 Sanadnya shahih. 

Abu Ya'fur Al Abdi adalah Wagid bin Wigdan. Ibnu Sa'ad berkata tentangnya: 
Insya Allah dia tsigah. HR. Al Bukhari (620/9, no. 5495, Fath) dalam pembahasan 
tentang Penyembelihan Hewan, bab: Memakan Belalang), Muslim (1546/3, no. 
1952) dalam pembahasan tentang Perburuan, bab: Bolehnya Belalang, Abu Daud 
(357/3, no. 3812), An-Nasa'i (210/7, no. 4356). 


— Musnad Imam Ahmad 


IN Lo jai TS #5 tata dl Io Pa 2 
SI opo Ma SE : JAM ERA 53 AS OMA jau 
OS ol sada 4 Para 3 2 A1 Apes IG JB KG I2 


| an 
19014. Abdurrahman —dia adalah Ibnu  Mahdi— 
menceritakan kepada kami, Syu'“bah menceritakan kepada kami, dari 
Syaikh, dari Bajilah,.dia berkata: Saya mendengar Ibnu Abu Aufa 
berkata: Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW agar 
diperbolehkan masuk. Seorang budak wanita memukul rebana. Abu 
“Bakar RA masuk. Lalu Umar pun meminta izin, Umar pun masuk. 
Lalu Utsman datang meminta izin, Utsman pun masuk. Budak wanita 
menghentikan rebananya.” Ibnu Abu Aufa berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, Sesungguhnya Utsman lelaki pemalu'. wi 


Iso AE SUARA Bb 14-10 
2 ae Sudi reret Axa of Hn Hah Kn San 


“4 


03. 
1 “litantan SO Mi ANA Nano SI La 
- AN PAP NN NI 5. 0 4 - , : 
3 Sai Y da OS play tele Al elo dl Ayang o Ja 
ary Aj ee magabad B6 GA J3 32 AIR Upi 
AMI AI IG ES IU AI IMB 


1155 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mensambil 
riwayat dari Ibnu Abi Aufa. Hadits shahihnya diriwayatkan oleh Imam Muslim 
1866/4, no. 2402 di dalam Fadha'ili Ash-Shahaabah/Fadhlu Utsman (Keutamaan 
Sahabat/Keutamaan Utsman): Al Bukhari di dalam Al “Adab 207, no. 600. 


Musnad Imam Ahmad — 


AN Clay se EAN CS pmag ASI dj el :JE1 5 co yae 
(ee Era er 
19015. Isma'il —dia adalah Ibnu Ibrahim— menceritakan 
kepada kami, Abu Hayyan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Saya mendengar seorang Syaikh di kota Madinah menceritakan bahwa 
Abdullah bin Abu Aufa menulis surat kepada Ubaidillah, bahwa dia 
ingin memerangi kaum Al Haruriyah (sempalan Al Khawarij). Maka 
saya katakan kepada penulisnya yang kebetulan teman saya, “Hapus 
itu.” Dia melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah berharap bertemu dengan musuh. Mintalah kepada Allah 
SWT. kesehatan. Jika bertemu musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah 
sesungguhnya pedang itu ada di bawah bayang-bayang pedang.” 
Syaikh berkata: Ibnu Abu Aufa melihat kepada tergelincirnya 
matahari mencari petunjuk akan musuhnya, lalu berkata, “Allahumma 
Munzilal Kitaab, wa Mujri as-sahaab, wa haazim al 'ahzaab, 
ahzimhum wanshurnaa 'alaihim (Ya Allah yang menurunkan Kitab, 
' yang memperjalankan awan, dan yang menghancurkan musuh: 
Hancurkan mereka dan tolonglah kami). 56 


To. 3035. 3 Ig 


pp ja AR EA kan Gi LS Iabea Kid —1A YA 


oo. 3 0 Ta. 


(5 Anta Sp 0 uag 3 AI KG Tyga JG 3 oya 
Fo HN -JIB A3 Bia GA Oa an Op - JB 


ae 


Mey & Ji Ie Yo JS saka ob ta Oh (ee 


1156 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan perawi yang mengambil riwayat 
dari Ibnu Abi Aufa. Hadits yang shahih dan masyhur diriwayatkan oleh Al Bukhari 
(77/4, Cet. Asy-Sya'b) dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Jangan Berharap 
Bertemu Musuh: Imam Muslim (1362/3. no. 1741), Abu Daud (42/3, no. 2631). 


790 8 — Musnad Imam Ahmad 


19016. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'“bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Mirrah, dia berkata: 
“Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa yang merupakan di antara, 
dari sekian sahabat Ashhab asy-Syajarah, dia berkata: Jika Rasulullah 
SAW menerima seseorang yang datang bersedekah, beliau berkata, . 
“Allahumma shalli 'alaihim (Ya Allah, rahmatilah mereka).” Lalu 
ayah saya datang dengan membawa harta sedekahnya, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Allahumma shalli 'alaa “aali Abu Aufa 
(Ya Allah rahmatilah keluarga Abu Aufa).”''” 


3GB nah 


jp dd Ht Au Hana FA BEN LB'/ 


o- 30 13.3 


Apa KENA AA se le yA Hi da 
CI SIB II AN NAS byte YG ag A3 1g Le 
USAS 5G Tai J3 Sai 3 oi el ale Ke AI Ip 


"2 ti ik 2 Ts AN) cel Ap 

19017. Muhammad bin Ja'far dan Bahz inencentakan kerada 
kami, keduanya berkata: Syu'“bah menceritakan kepada kami, dari 
Adi, Bahz berkata: Adi bin Tsabit mengabarkan kepada saya, Ibnu 
Ja'far berkata: Saya mendengar Al Bara" bin Azib dan Ibnu Abu Aufa, 
keduanya berkata, “Pada hari Khaibar, para sahabat Rasul banyak 
memperoleh keledai. Lalu salah seorang penyeru Rasulullah SAW 
berseru, agar mengumpulkan periuk.” Bahz berkata, “Dari Adi, dari 
Al Bara' dan Ibnu Abu Aufa.”''8 


0 35. 3 


Pa Gan Un ja HA ae YA 


1157 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19012. 
158 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18959. 


Musnad Imam Ahmad — 


ja On Bt . COLA aoi AN 22 NX oo 2.3 
Jb KN abs Cak AIE AI Ceko Al Ja) K2 SL 
Tonna :, y 9 DLL 0 HA ok 0 Pe ae TT Pn 
Ie Io AI Syah Ie IS AS DP) Ola slr 3 
Dg Bea Tema Ga KAA 
AP dr y os ol : ae , 
19018. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu“bah menceritakan kepada kami, seseorang, dari Bajilah 
mengabarkan kepada saya, dia berkata: Saya mendengar Abdullah bin 
Abu Aufa berkata: Seorang budak wanita memukul rebana di rumah 
Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar RA datang. Lalu Umar RA datang. 
Lalu Utsman RA. Saat Umar datang, budak wanita tersebut 
menghentikannya. Maka, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 

Utsman lelaki pemalu. si | 


0 LEo - 0 3 Pe 
A2 ol ma OS an ba— « 


Li # 


to. 30 1G. 3 9 - 

: Gp Seben Cod ANA 
Pa at F3 0. “ 0 Lo - 0 - 2.25, aa Ta Ta - 
Wa YG G9 San nu Mo sol "esa Ten ay igPa 


P3 
ELo - 0. 3 0 - 


si - 0 To 4, o TEo . 0. ? 2.9, 
Hr AN NE ea HB gia ap PU op SPA OP AA | 
et an Bi “ SAN, An aa 25 5 - TE 
AL SI HAN Ii OS Ta APN Ko GP ah 
Se “ Ang 23 ya 3 Casa YAN s Ja ceLama Puja 
- » 2 22 33 2 Ne pa oa 
LA Aa IN Ip Gitb Al M AG 2AG alal 
| | 2 ia at, 3 »£ 4 st 8, | 
ae oa AAN MI aa 
19019. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Majza'ah bin Zahir dan 
Hajjaj, Syu'bah menceritakan kepada saya, dari Majza'ah bin Zahir 
dan Rauh, keduanya berkata: Syu“bah menceritakan kepada kami, dari 


1159 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mengambil 
riwayat dari Ibnu Abi 'Aufa. Akan tetapi, hadits ini shahih, sebagaimana yang kami 
isyaratkan di dalam 19014. 


— Musnad Imam Ahmad 


Majza'ah bin Zahir maula @uraisy, dia berkata: Saya mendengar 
Abdullah bin Abu Aufa, dari Nabi SAW, bahwa beliau sering berkata, 
“Allaahumma lakal hamdu mil'as samaawaati wa mil'al ardhi wa 
mil'a maa syi'ta min syai'in ba du. Allaahumma thahhirni bitstsaldzi 
wal barad wal maa'ul baarid. Allaahumma thahhirni min adz- 
. dcunuubi wa naggini minhaa kamaa yunaggots tsaubul abyadh minad 
danas (Ya Allah, bagi-Mu pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi 
dan sepenuh apa saja yang sekehendak-Mu Engkau ciptakan kelak. Ya 
Allah, bersihkanlah aku dengan air salju, air embun, dan air dingin. 
Ya Allah sucikanlah aku, dari dosa-dosa dan bersihkanlah darinya, 
sebagaimana sebuah baju putih dibersihkan, dari kotoran.” 60 


Te nan A5 P3 Ba Jana Bau Y. 


503 2. o 


uh Sta meta bin bia :JG 
Ja cela aja alas Je PN 3 Hah esa Ka Te 


S. - Boa to- 


ag: Al Sh AN sig 3 HS Laden PN 
ON si ai Ba gp GE up Op data AA 


KE 2 Kal an Il Ig IS ala Ala AI Ke AD 

19020. Muhammad bin Jai far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah, dia berkata: 
Saya mendengar Ubaid Abul Hasan berkata: Saya mendengar 
Abdullah bin Abu Aufa berkata: Rasululiah SAW suka berdoa dengan 


1160 Sanadnya shahih. 

Majza'ah bin Zahir Al Aslami seorang yang tsigah. Haditsnya beranak di dalam 
Ash-shahihain. HR. Imam Muslim (346/1, no. 476) dalam pembahasan tentang 
pembahasan tentang shalat, bab: Apa yang Dibaca Saat Mengangkat Kepala dari 
Rukuk. 


Musnad Imam Ahmad — 


kalimat ini: Allaahumma lakal hamdu mil'as samaawaati wa mil'al 
ardhi wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba du (Ya Allah, bagi-Mu 
pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang 
sekehendak-Mu Engkau ciptakan kelak).” Muhammad berkata: 
Syu'bah berkata: Abu Ashmah menceritakan kepada saya, dari 
Sulaiman Al A'masy bin Ubaid, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia 


berkata: Sungguh Rasulullah SAW mengucapkan . doa saat 


| mengangkat la dari rukuk.” 9! 


30 35- 3 Ka - 


Bet Ya Aa US uan 1 Ms Saur LI AS YA 
ID Je Ip, Je IE dl Ka at IE AN 
Ho AAA Jb ai an Pura 


- 
P4 


Sa kan AI HR en Pia 

19021. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia 
berkata: Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, “Tumpahkan periuk-periuk dan apa yang ada di 
dalamnya.” Syu'bah berkata, “Bisa jadi yang berkata dan apa-apa 
yang ada di dalamnya (wa maa fiihaa) adalah Sulaiman, atau 


mengabarkan kepada saya seseorang yang mendengarnya dari Ibnu 


Abu Aufa.”''82 


N6l Sanadnya shahih. 

' Ubaid Abul Hasan adalah Ubaid bin Al Hasan Al Muzanni yang telah disebutkan 
sebelumnya. Dia tsigah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19005. 

1162 Sanadnya shahih. 

Sulaiman Asy-Syaiban adalah Ibnu Abi Sulaiman Abu Ishag. Dia seorang yang 
Isigah lagi sudah dikenal luas. Riwayatnya beda pada para Imam Hadits. Hadits 
ini telah disebutkan pada no. 18959. 


| 704| —— Musnad Imam Ahmad 


e - . : #0. 8 3. 2 5 -— Pa 
oa Ea lp aa Ha Gb Md— —1YA.YY 

PA “TI 2 Aan To £ 0 Y, -0. 0 - Ta - EF - 
AN Ig Oia Velatad 1B Anh SAI de Entah 5 1JG GI 
“2 Aa “5 y La ana ea | -.& ae £ 2 2 PLN ot 4, 0 
dls dl lo Ml Jo, JE CAGE Ol MSG cebag le DI up 


2 5 PN -. s 
AP S Ap S— PA Sl 1th 
19022. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada saya, dari Abul Mukhtar, dari Bani Asad, dia 
berkata: “Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, “Kami 
sedang dalam perjalanan dan kami tidak mendapatkan air.” Abdullah 
bin Abu Aufa berkata, “Akhirnya kami mendapatkan air.” Abdullah 
bin Abu Aufa berkata, “Orang-orang memberi minum Rasulullah 
SAW. Setiap kali mereka datang kepada beliau dengan membawa air, 
beliau bersabda, “Berilah kepada orang-orang lainnya yang terakhir,” 
beliau mengatakannya tiga kali. Hingga, semua orang dapat 


minum. 8 

“ Bo. ap 2, AG - ta. 30 3G. 4 Ka | 

alay Ca Lala « ur Semua Lil NA. YY 
# 


s o- - ,T- Ka - : ELo Ya. 0 - Tt Ima aa. 


IS IE IE sal Gp ah pAS 
0 Ea BEI or- ha ap Ng 3 — 02 “3.9.3 Pa 2 aa 
2 ag Ag eny dal Al Gabe Al Jgn) AP Alas US Jl 


£ 203. 


PMNPA a 3 Bea AU Rn ab oa” oa Mamalia 


163 Sanadnya shahih. 

Abul Mukhtar Al Asadi Al Kufi. Tabi'in yang tsigah. HR. Abu Daud (338/3, no. 
3725) dalam pembahasan tentang Minuman, bab: Tentang Pemberi Minum Kapan 
Dia Minum), At-Tirmidzi (205/3, no. 1894), dan dia berkata, “Hadits hasan 
Shahih.”: Ibnu Majah (1135/2, no. 3434). 


Musnad Imam Ahmad — 


ae AL Ae APU Gate AU) va PD 3 
DG Io JB SA 

19023. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada saya, dia berkata: Saya mendengar Abdullah bin Abu Al 
Mujalid berkata: Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah berselisih 
paham tentang as-salaf (pinjam-meminjam tanpa bunga). Maka 
keduanya mengutus saya kepada Abdullah bin Abu Aufa. Saya 
bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: Kami 
melakukan pinjam-meminjam tampa bunga (as-salaf) pada zaman 
Rasulullah SAW, Abu Bakar RA, dan Umar RA pada komoditas biji 
gandum, tepung gandum, dan anggur kering —atau kurma, perawi 
— ragu antara kismis dan kurma—-, serta apa-apa yang ada pada mereka, 
atau, apa-apa yang kami lihat ada pada mereka.” Kemudian saya 
mendatangi Abdurrahman bin Abza, dan dia mengatakan perkataan 


yang serupa. 


Se HK CL IU 2JE ps Sab YA. Tt 
KS Ih PS Sg Wa Je bb GE 
50 9 SE - oz Oi 4 Hai C £. 3 P5 Pn Aa 
toe - kop jl cr jl ya H3 "da «Y "JW Yo) dala ag 
PAN AS Li JB 

19024. Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik 

berkata —yaitu Ibnu Mighwal—, “Thalhah mengabarkan kepada 
saya, dia berkata: Saya berkata kepada Abdullah bin Abu Aufa, 
“Apakah Rasulullah SAW ada memberi wasiat?”, dia berkata: 


114 Ganadnya shahih. Abdullah bin Abi Al Mujalid seorang yang isigah. 
Haditsnya terdapat pada Al Bukhari. HR. Al Bukhari (434/4, no.2254 Fathul Bari) 
dalam pembahasan tentang Jual-Beli Bertempo, bab: Jual-Beli Hingga Batas Waktu 
Tertentu. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Tidak.” Saya berkata, “Bagaimana urusan kaum muslimin dengan 
wasiat jika beliau tidak memberi wasiat?”, dia berkata, “Dengan 
Kitabullah.”'' 


B- 4 0 -— so. 3 


Aap ja Ui Me Aa: . Yo 

puan" CA eh Ja gi 103 WE 
Aa JB 3 3 Ik PE Ka pb 3 lg dl 2 Ko 
an 2 Si wi 2S JB Un at Ba Y JG tas Ja 


- 


Jean IN 

19025. Husyaim menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Al Mujalid, dia 
berkata: Jama'ah Masjid mengutus saya kepada Ibnu Abu Aufa untuk 
bertanya kepadanya seputar apa yang dilakukan Rasulullah SAW 
“ tentang makanan pada peristiwa Khaibar. Maka saya mendatanginya 
dan bertanya tentang perkara tersebut. Muhammad bin Abu Al 
Mujalid berkata, “Saya berkata, “Seperlimanya?”, dia berkata: “Tidak. 
Lebih sedikit dari itu.” Ibnu Abu Aufa berkata, “Salah seorang dari 
kami jika menginginkannya, dia mengambil sebatas 


keperluannya.”' ji 


"63 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Thalhah dimaksud adalah Ibnu 
Mushrif. HR. Imam Muslim (1256/3, no. 1634) dalam pembahasan tentang Wasiat, 
bab: Mengabaikan Wasiat Bagi Siapa yang Tidak Memiliki Kerajaan, At-Tirmidzi 
(432/4, no. 2119), dan dia berkata, “Hadits hasan shahih gharib”, An-Nasa'i (240/6, 
no. 3620), Ibnu Majah (900/2, no. 2696), dan Ad-Darimi (496/2, no. 3180). 

1166 Sanadnya shahih. 

Hadits yang panjang tentang perselisihan seputar (1/5) bagian Rasulullah SAW 
dari perang Khaibar telah disebutkan sebelumnya. Lih. Hadits "Kami Tidak 
Mewariskan, Apa yang Kami Tinggalkan adalah Sedekah" No. 1781. 


Musnad Imam Ahmad 2 


Haha —..- $ So. 3 


SIS AE G5 | dental Up aah Wi NA “YI 
Kena Jo dpn at AA gn 


Y IE SI bh ae Ko AJI 

19026. Husyaim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 

Khalid mengabarkan kepada kami, dia berkata: saya berkata kepada 

Abdullah bin Abu Aufa sahabat Rasulullah SAW,.“Apakah Rasulullah 

SAW masuk ke rumah saat melakukan Umrah?”, dia berkata, 
“Tidak.” 197 | 


"o. 3 Pa na 


2 3 :JU GA AAN 3 aa Ha bab YA. YV 


3. 0 


Tol 0 33 ea o- SB 3 

Ts JG NAS Pre je BU re 

19027. Husyaim menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani 
berkata: Mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya berkata kepada 
Ibnu Abu Aufa: Apakah Rasulullah SAW pernah. merajam 
seseorang?”, dia menjawab, “Ya. Seorang laki-laki Yahudi dan wanita 


Yahudi.” Asy-Syaibani berkata: Saya berkata, “Setelah turunnya surah 
An-Nuur atau-sebelumnya?”, dia berkata: “Saya tidak tahu. “1 


0 - IS 


cpad e3 se Ag Ba Ke 1 Was —YA- YA 
0 25 Ta Peta Kr 
Ada YI pi Ea KE pA Aa 
19028. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
— yaitu Asy-Syaibani— menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 


167 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya. 
1168 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 14384. 


798 | — Musnad Imam Ahmad 


Abu Aufa RA, dia berkata: Rasulullah SAW melarang memakan 


daging keledai peliharaan.' si 


Jerat BIS NG SI S9 BA EA YA 

58 Td ore Aa an , 2 3 £ -4 To £ 01 o- 3 a35 7 A 

Aa ALE Ko AI Sya) WTS Aoi Da Lb :JU 
2G 2 0. - 0. 8 


Ia .. P o- , er tan gn Ka ana 
A3 Uya Kill 3 em Laka pai 1JU SIS AI op) ALAS jay 


MY Ip Y saja JB 33 edisi Le V3 ad SY 


& 


Hat Yg as 
19029. Ibnu Numair dan Ya'la Al Ma'na menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Saya berkata kepada Abdullah bin Abu Aufa, “Apakah 
Rasulullah SAW ada memberitakan kabar gembira kepada Khadijah 
RA?” Ibnu Abu Aufa menjawab, “Ya." Rasulullah SAW memberinya 
berita genbira' berupa sebuah rumah baginya di surga, yang terbuat, 
dari benang emas dan perak, yang tidak ada hiruk-pikuk di dalamnya 
dan tidak ada bala.” Ya'la berkata: Sesekali ia berkata, “Tidak ada 
hiruk pikuk (laa shakhaba), atau tidak ada kesia-siaan (laa laghwa) di 
dalamnya dan tidak pula kelelahan.” 


p- - 0 0 - LA 9 15 - To. Ag 
. ha . aa ot A, n y (3 2. "3 2. ip To £ # 
an Bea Anis -8 7 0. 2.0. 3. Pe - “ - 3. PAR Pan 


m3 2330. 


easy Y CAS Pal Oya 0 ina 


18 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 17125. 
1170 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada permulaan Kitab. Lih. 
Shahih Muslim (1887/4, no. 2433). 


Musnad Imam Ahmad — 


19030. Ya'la menceritakan kepada kami, Isma' il menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa 
berkata, “Kami bersama Rasulullah SAW saat beliau melakukan 
Umrah. Beliau melakukan thawaf dan kami pun melakukannya 
bersamanya. Beliau shalat dan kami pun shalat bersamanya. Beliau 
sa'i antara Shafa dan Marwah, dan kami menjaganya, dari 
kemungkinan gangguan penduduk Makkah, tidak ada seseorang pun 


yang terkena sesuatu. TA 


AP PRP 93 Kay 2p Sh GAS NAN 
» 3 Laba t LRT aa sa, 2 Na An 3 0 AR Co 
BS UA Ia aka ade DI ke Bl dya) Tana 1JE 
JS 
19031. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Ibnu Abu Aufa, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Al Khawaarij, mereka adalah anjing-anjingnya api 
neraka” 17 


—m 


Pn TG 


ps o- 0 - 2 - —.E e— 3 0 4 
IX 13 JS UPN OYB Ep Ing Wa NA YY 
TRI ar ka Pan NU na Ao Sat ig 
Wib) eadb Dls pel MP Ad ale ih aa IE 
kal PD Las CA sah Ui pki! Ho: - Kp cah 
m2 #33 305“. £ oo Ta af 0 Pisa Dalan mean as Na Dante 
NA ear PA dn YA JL op AS Ah ah 
- - - 2 Eu as? AN 0 £ ae Brata RU o 
P MEI Ip Ad AYI CA JB ang ia 
Ar AA dj AP Ha 
- 3 of. aa 03” CL. 030 o Ga? -. £ ey. - : 
Oh —133 "JB “39 AI «AYI pyla Ka) 


17! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19009. 
172 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Ibnu Majah (61/1, no. 173), dan 
Al Buwaishi berkata, “Ada keterputusan sanad (ingitha') di dalamnya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


AS IE oi 3 Wb JG Soih LA one de Tp 

19032. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Isma'il 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: 
Rasulullah SAW - melakukan ibadah Umrah. Beliau thawaf di 
Baitullah, dan kami thawaf bersamanya. Beliau shalat di Magam, dan 
kami shalat bersamanya. Lalu beliau keluar dan thawaf antara Shafa 
dan Marwah, dan kami bersamanya menjaganya, dari penduduk 
Makkah, agar jangan ada yang melemparnya atau orang yang 
mengganggunya. Ibnu Abu Aufa berkata: Lalu Rasulullah SAW 
berdoa bagi penduduk Ahzab, “Allaahumma munzilal Kitaab, sarii ul 
hisaab, haazimil ahzaab. Allaahumma ahzimhum wa zalzilhum (Ya 
Allah yang menurunkan Kitab, yang cepat perhitungan-Nya, 
penghancur musuh. Ya Allah, hancurkan mereka dan guncangkan 
mereka).” Isma'il berkata, “Saya melihat pada pergelangan tangan 
Ibnu Abu Aufa bekas luka. Saya bertanya, “Mengapa ini?” Dia 
menjawab, “Luka pada perang Hunain.” Maka saya bertanya, 
“Apakah kamu turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang 
Hunain?” Ibnu Abu Aufa berkata, “Ya, dan peperangan sebelum 
itu” 13 


Te ana Ia TRI ken SINERGI PS MU PRP Taat Te EN o- 
"Iya eng IS Adi elo Al Iyan) Tanam 1JE P3 Aa Ml 
A3 SIG as KS WN Ga 


19033. Yazid menceritakan kepada kami, Mis'ar mengabarkan 
kepada kami, dari Ziyad bin Fayyadh, dari Abdullah bin Abu Aufa, 
dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, “Allaahumma 


1173 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19008. 


Musnad Imam Ahmad — 


lakal hamdu katsiiraan thayyibaan mubaarakaan fiihi (ya Allah 
segala puji bagi-Mu yang banyak, yang baik, dan diberkahiy” 


ag 


psp ip Ab USS appa Oi Ch KAS NA, “Yt 
0G JG 3 ea MA Lp OT va So Nan Gr 
da5 Fo AI “JGA Bata PPA laa So 


SAI bea HIU 3 Bia aa vb 
19034. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin 
Abu Aufa yang merupakan salah satu, dari sekian Ashhaabusy 
Syajarah, dia berkata: “Jika orang-orang datang kepada Rasulullah 
SAW dengan membawa sedekah, maka beliau bersabda, ' 
- « 4llaahumma shalli 'alaihim (ya Allah, rahmatilah dia).” Maka ayah 
saya datang dengan membawa harta sedekah, dan Rasulullah SAW 
bersabda, “Allaahumma shalli 'alaa “aali Abu Aufa (Ya Allah, 
rahmatilah keluarga Abu Aufa).” 17 


8 03 15 o- Jo £$ - AG 


SEP IN ln ui “Yo 


N 


AA 


al PA pekan ska an pa ebi 
JB Sept SAN Oa din AAN JB 3 Jen 
Tejo 5 SA ya MIE) JNE aya O yakin Tes 
It Ip Brp Cb telah ale Ko IP) Po Bp 


117 Sanadnya shahih. Ziyad bin Fiyadh perawi tsigah. Haditsnya terdapat pada 
Imam Muslim. Hadits yang sama telah lalu pada no. 19005. 
175 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19016. 


— Musnad Imam Ahmad 


dn 13 3a Tab BE Kim YA J8 ph ale NI Ko 
o£ 0” 


AA PG Kai USS ANA: “Jas al 


19035. Hisyam bin Abdil Malik menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Iyyad bin Lagith menceritakan kepada kami, Iyyad 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin 
Abu Aufa, dia berkata: “Seseorang datang, dan kami berada pada shaf. 
shalat di belakang Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam shaf, dan 
berkata, “Allaahu akbar kabiiraa wa subhaanallahi bukrataa wa 
ashiilaa (Allah Maha besar, dan maha suci Allah pada pagi dan - 
petang” Abdullah bin Abu Aufa berkata, “Kaum muslimin 
mengangkat kepala memberi tanda tidak suka atas yang dilakukan 
lelaki tersebut. Mereka berkara, “Siapa yang mengangkat suaranya 
melebihi suara Rasulullah SAW?” Ketika Rasulullah SAW selesai, 
dari shalat, beliau bersabda, “Siapa yang bersuara tinggi tadi itu?” 
Ada yang mengatakan, “Dia ini orangnya, ya Rasulullah.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Demi Allah, saya melihat ucapanmu naik ke langit 
hingga pintu langit dibuka dan kala tersebut masuk.” 9 


at o- 0 


Mena Bea aa BALI Aly JB ALA 
apa aa Daan ai 


19036. Abu Dana han mereslakan bea kami, Ja'far 
bin Humaid Al Kufi menceritakan hadits ini kepada kami, Ubaidillah 


"76 Sanadnya shahih. Abdullah bin Sa'id Al Hamdani dinilai tsigah oleh Ibnu 
Hibban. Abu Hatim dan Al Bukhari diam tidak menilainya. 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Iyyad bin Lagith menceritakan kepada kami, dari Iyyad, dari - 
Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Aufa.....hadits yang sama. ki 


2. 43 8 o- Hg 


Haa an Bing gt dan YV 


3 Ta aed A3 Tp AA Nana 
J3 


19037. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Malik —yaitu Ibnu Mighwal menceritakan kepada saya, dari Thalhah 
bin Musharrif, dia berkata: Saya bertanya kepada Abdullah bin Abu 
Aufa, “Adakah Rasulullah SAW memberi wasiat?”, dia berkata: 
“Tidak.” Saya berkata, “Lalu dengan apa kaum Muslimin berwasiat, 
atau, apakah kaum muslimin tidak berwasiat?” Ibnu Abu Aufa 
berkata, “Berwasiat dengan Kitabullah.” 78 


o Aa o Pt - 


(uya gp Jeep am He an Gaes ina yi Ulas Na YA 
gal) Iga lag le Lo Iya OS SE Pl Bina 
Aja ia HC ejah PAI sja AGAN aja KI UI A3 


2 0. 


19038. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Hasan, dari Ibnu Abu 
Aufa, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Allaahumma 
Rabbanaa lakal hamdu, mil'as samaawaati wa mil'al ardhi wa mil'a 


177 Sanadnya shahih. 
1178 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19024. 


(soag — . Musnad Imam Ahmad 


maasyi ta sya'in ba'du (Ya Allah, bagi-Mu pujian sepenuh langit dan 
sepenuh bumi serta sepenuh apa-apa yang akan Engkau ciptakan 


nanti »1179 


da la dp YA PN nan OK 
2g pai Wb lah dd ATA 5 AA Ol pal JW 
5 1 & ca Y d) Lake 2 an cab se du sana 


£ SS 
o er 


Par Bg ga ud "ag 5 ai Ta an - Ws Aan 
LGA JB S7) Shan JL 3 Haa 3 rj 3G 
AU He sa La Lin 

19039. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim As-Saksaki, dari Ibnu Abu 
Aufa, dia berkata: Seseorang mendatangi Rasulullah SAW, dan, dia 
berkata: Saya tidak dapat menghapal sedikit pun ayat Al Our'an. 
Ajarkan saya kalimat sebagai pengganti Al Gur'an. Rasulullah SAW 
bersabda: Subhaanallah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illaa Allah, 
wallaahu akbar, wa laa haula wa laa guwwata illaa billaah (Maha 
suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada tuhan selain Allah, 
dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.” Ibnu Abu 
Aufa berkata, “Lelaki itu pergi, atau bangun, atau kalimat semisal.” 
Lelaki itu berkata, “Kalimat ini untuk Allah, dan mana untukku?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Ucapkanlah: Allaahummagh firli, 
warhamni, wa 'aafini, wahdini, warzugni, atau 'urzugni, wahdini, wa 
'aafini (Ya Allah, ampunilah aku, dan kasihilah aku, dan sehatkanlah 


1179 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19005. 


Musnad Imam Ahmad — 


aku, dan berilah aku rezeki, atau berilah aku rezeki, berilah aku 


petunjuk, dan berilah aku kesehatan)” Mis'ar berkata, “Mungkin . 


Ibrahim berkata, “Saya memahami sebagiannya dari Abu Khalid yaitu 
Ad-Dalani.” 80 


Kara 0 Pap 


oa ai AE jp Aan CAS GA CL NA: $. 
Hb Joran IE So AAS aga “Ju 


Kas Le 2g AN Tg sanad! 2 pa ee ai sal) an - 

19040. Abu Nu'aim menceritakan . kepada bb Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Hasan, dia berkata: Saya 
mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata: Rasulullah SAW sering 
mengucapkan: Allaahumma lakal hamdu, mil'as samaawaati wa 
mil'al ardhi wa mil'a maasyi ta minj sya 'in ba'du (Ya Allah, bagi-Mu 
pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa-apa yang 
akan Engkau ciptakan nanti)” 8! 


B3 20 3 o- 3 IS 


AA an Bis KE Aan En aa 3 

AS GAN at 7 5S Sg Man 
AIR KI UN Yaa dpan Pe 
pb BAN Pi Hi PA dn AI Oh AN 


2 0. o 


KAN AK GE aan GE S3 dal Lee Lp Su 


1180 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19011. 
1181 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19038. 


— Musnad Imam Ahmad 


20 - Or 2 00, 


ae Mn un ae 2 Da : 
EM IM Jaa OS 1JE 5 SEN Nu 


NS 3 JI 3 Ha tg 
19041. Husain bin Muhammad nentertakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Al Hijri, dari 
Abdullah bin Abu Aufa yang merupakan salah seorang Ashhaabusy 
Syajarah. Anak perempuannya wafat, dan dia turut serta dalam iring- 
iringan jenazah. Dia menunggang seekor baghal (hewan peranakan 
kuda dan keledai). Para wanita dibelakangnya menangis, dia berkata: 
“Janganlah kalian meratap. Rasulullah SAW melarang meratap. 
Hendaklah salah seorang dari kalian memberi limpahan iktibar, dari 
kematian ini.” Lalu Ibnu Abu Aufa bertakbir empat kali kepada 
jenazah. Setelah takbir yang keempat dia berdiri selama antara dua 
takbir seraya berdoa, lalu berkata, “Demikianlah yang diperbuat 
Rasulullah SAW terhadap jenazah.” 


2 o- - 8 3025 3 


ae AS Ke JO gap oi N KAL YA. £Y 


Ba 30 Ka 


—aga Pe ol Bas IE ASI Ip Vi Eka Sasa ji 


#5. Pai eh Me inna aa TP 
Up 3G II AO La pa BEAN lo AI OS JB 33 
ra J5 

19042. Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami — 
Abdullah Abu Abdurrahman berkata, “Saya mendengarnya, 


mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam-, dia berkata: Ibnu Ayyasy 
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, dari Abu An-Nadhr, 


1182 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan Ibrahim bin Muslim Al Hijri. Akan 
tetapi, kelemahannya ringan. HR. Ibnu Majah (507/1) dalam pembahasan tentang 
Jenazah,.bab: Tangisan Terhadap Jenazah. Hadits ini dinilai lemah di dalam Az- 
Zawa 'id. 


Musnad Imam Ahmad — 


' dari Ubaidillah bin Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: 
Rasulullah SAW suka menyerbu musuhnya manakala matahari telah 


tergelincir. ' “g 


30 35- 3 Papa 


TEA Paman Sa au Una Iozer I— NA tr 
Ip Mi Sa IG AN Ai naa JB EA 
SY ge na el yu ni Aa eng die 
19043. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia 
berkata: Saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata: Rasulullah 


SAW melarang guci berwarna hijau.” Asy-Syaibani berkata, “Kalau 
putih?” Abdullah bin Abu Aufa berkata, “Saya tidak tahu.”"' 


3 0-3 2 IN yA lo YEN AL 4 SA: 4 
Ae in bae A5 Jet cal au! 5 
HI 3 en Bas ala de At Jo Upon YA 2 


TEE on Oa Yana 


# 


20. 19044. Abu Abdurrahman sahabat Al Harawi dan namanya 
adalah Ubaidillah bin Ziyad menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Aufa, 
dia berkata: Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada 
Khadijah RA, bahwa baginya sebuah rumah di surga yang terbuat dari 


1 

” 
en), 
2 


18 Sanadnya hasan. Ubaidullah bin Ma'mar At-Taimi dinilai tsigah oleh Ibnu 
Hibban dan Ibnu Asakir. Al Bukhari menukilkan dari Ibnu Sirin, bahwa Ibnu Sirin 
suka memuji Ubaidullah bin Ma'mar At-Taimi. Lih. 4t-Tajiil (182, no. 698). Al 
Haitsami berkata, “Hadits lemah disebabkan riwayat Isma'il bin Ayasy, dari Musa 
bin Ugbah. 2 

Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan Sada no. 19007. 


— Musnad Imam Ahmad 


benang-benang emas dan perak, tidak ada kegaduhan dan kelelahan di 


dalamnya." ti 


t4 


Sel at coti Ha) Pee EN AS Ci -A.to 


Si Lt2 AA Ipa) Lahat IS Ad hana dag 
JB AI II GIA A3 AN TI ye ai Ah dl 
Gay -JG (aU 53 


19045. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Suilaman Asy-Syaibani, dari 
Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
SAW melarang menggunakan guci berwarna hijau —yaitu anggur di 
dalam guci hijau.” Asy-Syaibani berkata: Saya berkata, “Jika putih.” 
Abdullah bin Abu Aufa berkata, “Saya tidak tahu.” 


2. 9 


an Ad Mp3 LG fiLas Yi 


19046. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya berkata 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, “Apakah Rasulullah SAW pernah 
memberitakan kabar gembira kepada Khadijah?” Abdullah bin Abu 
Aufa menjawab, “Ya. Dengan sebuah rumah terbuat dari benang- 
benang emas dan perak. Tidak ada hirup-pikuk dan kelelahan di: 


dalamnya Palaaa 


1185 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19029. 
1186 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19043. 
1187 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19044. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tee 30 3G. 3 Pt 


(dl de Ie LI - naa PA (ea NA LV 


. Oo. 


Pap dab JA yk 


: 19047. Affan menceritakan kepada kami, Hammam | 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jahadah menceritakan 
kepada kami, dari seseorang, dari Abdullah bin Abu Aufa, bahwa 
Rasulullah SAW berdiri pada rakaat pertama pada shalat Zuhur, 
hingga tidak terdengar langkah kaki. "1g 


DL pal yi map de ba 


HJ Wa pads Ab Io Pj vi A3 & 45 ea nan 


2 sa 3 sanggar ce Ai day ola S3 

' 19048. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami,. dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Saya 

' mendengar Al Bara' dan Abdullah bin Abu Aufa, bahwa mereka 

memperoleh keledai. Lalu mereka memasaknya. Ibnu Abu Aufa 

berkata: Seorang penyeru Rasulullah SAW berseru agar 
mengumpulkan periuk-periuk.' 18 


3 0-3 aa 


Ka SI Ba Ul sa Ka IS Cd FA ara an LA 


1188 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya seorang perawi yang 
mengambil riwayat dari Ibnu Abi Aufa. Al Baihagi menyebut ar-rajulul majhuul 
(lelaki tidak dikenal) tersebut dengan nama Tharfah Al Hadhrami. Jika memang dia 
maka hadits bernilai hasan. Tharfah seorang yang magbul (diterima). Hadits ini 
terdapat pada Abu Daud (212/1, no. 802). 

1189 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18959. 


— Musnad Imam Ahmad 


Su aa da BJ IE Ga BA ag 16 
— Ie KA Ot das SN IN JB Lala 
35 ro S3 PNJ JA SE ea Ol 

da Jae LA Ora AB eka ala Ji Ipa) De 
AN - JG ea Jaan USA JB NA Ji lia La AS el 


F0 PJ Sai 


Aa Ja angin La pad SMA HI WA ah Si 


19049. Affan menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Iyad 
menceritakan kepada kami, Iyad menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: Seorang 
lelaki yang berada jauh dibelakang datang, dan kami sedang berada 
pada shaf shalatnya Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam shaf, lalu 
dia berucap: Allahu Akbar Kabiira, wa subhanallahi bukrataw wa 
'ashiila (Allah Maha Besar, maha suci Allah di pagi dan sore hari). 
Seketika orang-orang mengangkat kepalanya mengingkari apa yang 
telah dilakukan lelaki tersebut. Mereka berkata, “Siapa yang 
mengangkat kepalanya melebihi suara Rasulullah SAW?” Manakala 
Rasulullah SAW selesai dari shalatnya, beliau bersabda, “Siapa yang 
mengangkat suara tadi itu?” Ibnu Aufa berkata, “Ini dia, ya 
Rasulullah SAW.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, 
saya sungguh melihat kalimat-kalimatmu naik ke langit hingga salah 
satu pintunya terbuka. Maka mayat itu masuk ke dalamnya.”' 22 


304 - oJ 4. 


ba Haa PA Ta Ka REG 


P4 


£ “ 


ui sesi 3 bi Being Aan Ya ah d Se 


1190 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 1893 5. 


Musnad Imam Ahmad — 


F4 E10 Y, 30 


an IE AA A6 DV dis US) iyaa 
85. 


AN bdk IG PE IS CJ A6 PI 
Hd Jpn 0 dpn Si Baal: SIR 1G aa 


CN Dad 


De AI lo al ia Ja ea Apek ang 
A3 Ea 


19050. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Jumhan menceritakan 
kepada saya, dia berkata: “Kami memerangi kaum khawarij. Bersama 
kami ada Abdullah bin Abu Aufa. Budaknya telah bergabung kepada 
kaum khawarij. Mereka berada pada satu sisi dan kami berada pada 
satu sisi. Maka kami memanggilnya, “Wahai Abu Fairuz, wahai Abu 
Fairuz. Celakalah kamu, ini tuanmu Abdullah bin Abu Autfa.”, dia 
berkata, “Sebaik-baik seseorang jika dia berhijrah.” Ibnu Abu Aufa 
berkata, “Apa yang dikatakan musuh Islam itu?” Kami berkata: Dia 
berkata: “Sebaik-baik seseorang jika dia berhijrah.” Sa'id bin Jumhan 
berkata: Ibnu Abu Aufa berkata, “Apakah ada hijrah setelah hijrah 
bersama Rasulullah SAW?” Kemudian, dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Berbahagialah siapa yang. bisa 


membunuh mereka dan mereka lalu membunuhnya." 


o 38. 3 Pena 


ai ad Dp Gi EN aa HMS Ia Cid— AON 
Y: IS abg AG Hah Kp JG 


CNP Ka alan Ale AI La Ian DA - JB, d Dab 


NN 


AE 


191 Sanadnya shahih. Sa'id bin Jumhan seorang yang tsigah. Anak muridnya di 
dalam kitab As-Sunan. Hadits telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


19051. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
. Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ya'fur, dia berkata: 
Teman saya bertanya kepada Abdullah bin Aufa —dan saya berada 
bersamanya— tentang. belalang. Maka, Ibnu Abu Aufa berkata, 
“Boleh dimakan.” Ibnu Aufa berkata melanjutkan, “Saya bersama 
Rasulullah SAW dalam tujuh peperangan. Pada peperangan- 


peperangan tersebut kami makan belalang.” 192 


4 o- LB 


Pena Mn nia 38 5 
Be cah 58 cottal US GIRI IS Bis YA or 


ey or Ta. Png :a “Nan peta 23, 0 - . Pd 
- Ng. 3 - ki 


or X MN Pan Hanana PAN PENA H ro. Of £ 
alel Kp Iyan ea Aan IM Kl ad d3 Ai 
Te IA ge BA pa Lan bah bh 


Ara 


19052. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag Asy-Syaibani, dari Sa'id 
bin Jubair, dia berkata: “Saya menyampaikan kepada Abdullah sebuah 
hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Abu Aufa kepada saya, - 
seputar daging keledai. Maka, Sa'id berkata: Rasulullah SAW 
mengharamkannya secara mutlak.” 


Hadits Jarir bin Abdillah, dari Rasulullah SAW''” 


1192 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19013. 

1199 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19028. 

18 Dja adalah Jarir bin Abdillah bin Jabir —As-Salil- bin Malik bin Nashr bin 
Tsa'labah Al Bajali. Dihubungkan dengan Bujailah, sebuah kabilah besar yang 
diberi nama dengan nama Bujailah binti Ash-Sha'b bin Sa'd Al Usyairah. Jarir 
tergolong sahabat besar Rasulullah SAW, meski pun dia terlambat memeluk Islam. 
Dia masuk Islam pada tahun 10 H, yang datang bersama rombongannya kepada 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memuliakannya, sebab dia adalah pemimpin 
kaumnya. Rasulullah SAW pernah berkata tentangnya, “Di wajahnya seakan ada 
bekas usapan Malaikat.” Rasulullah SAW mengutusnya untuk menghancurkan 
patung-patung di Yaman, dan dia pergi melaksanakannya. Dia seorang yang 


Musnad Imam Ahmad — 


AA Was ap JA Es cotis BAL 14.0 

SA ESA SIG P3 FM AA Le dua 
Ga SG AS Nyi JG SE SL Sp 
Saad edi Klo ade A1 Ko Ipa LA Jb as Cl du, 
Aap an Jo RIAS BN de 


ai He ia Lp di ae AG patah AA, 
“dj FE 3 Naa 
19053. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ilagah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Saya mendengar Jarir bin Abdillah berdiri 
berkhuthbah pada hari wafatnya Al Mughirah bin Syu'bah, dia 
berkata, "Hendaklah kalian takut kepada Allah, diam, dan tenang 
sehingga pemimpin datang kepada kalian. Sungguh pemimpin kalian 
kini sudah datang.” Kemudian Jarir bin Abdillah berkata, “Mintalah 
ampun kepada pemimpinmu. Sungguh dia suka memaafkan.” 
Selanjutnya Jarir bin Abdillah berkata, “Selanjutnya, sungguh saya 
pernah mendatangi Rasulullah SAW. Saya berkata: Saya berbai'at 
kepadamu untuk Islam.” Rasulullah SAW berkata untuk saya, dan 
beliau memberi isyarat agar saya memberi nasihat kepada setiap 
Muslim. Lalu, saya membaiatnya atas ini. Dan, demi Tuhan. pemilik 
Masjid ini, sungguh saya pemberi nasihat bagi kalian semua.” Lalu dia 
beristighfar dan turun dari mimbar.” 


berwajah tampan dan berwibawa. Berangkat berjihad ke Hamdan, dan kelak Utsman 
RA menjadikannya gubernur di sana. Lalu dia kembali ke Kufah dan berdiam di 
sana. Ketika terjadi fitnah, Jarir bin Abdillah meninggalkan kota Kufah dan pergi ke 
Ourgaisiah dan wafat di sana pada usia 56 tahun. 

195 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


..» £ 2. 2. 


na Ha BEI ka Ado 


Tn Ia ajaa 


AS Lp ran celah mai EPA! SA (P3 AN 
19054. Affan . menceritakan” kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah mengabarkan kepada 
kami, dari Abu Wa'il, dari Jarir bin Abdillah Al Bajali, dia berkata: 
Saya berkata, “Ya Rasulullah, berilah kepada saya syarat.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya. 
Dirikan shalat yang wajib. Tunaikan zakat yang wajib. Beri nasihat 
kepada kaum Muslim, dan berlepas dirilah, dari orang-orang 
kafir "19 


- 
Pa 7 3035. 3 KG 


LI Aa 3 Aa Wa Ujian Ep Kab GA MA 00 
BIS Opa of aa op rai db 32 Ir) HS 
ale pas Gk GA to ale 


19055. Muhsminad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabir, dia berkata: 
“Seseorang dari Tharig At-Tamimi menceritakan kepada saya, dari 
Jarir, bahwa Rasulullah SAW berjalan melintasi para wanita Muslim, 
dan beliau mengucapkan salam kepada mereka.”''” 


Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. HR. (137/1, no. 57 Fathul bari) 
dalam pembahasan tentang Imam, bab: Sabda Nabi: Agama adalah Nasehat, 
Muslim (75/1, no. 56) hadits yang sama. 

1196 Sanadnya shahih. Terdapat pada Al Bukhari hadits semakna, (267/3, no. 
1401 Fathul Bari) dalam pembahasan tentang Wajibaya Zakat, bab: Baiat atas 
Pemberian Zakat: An-Nasa'i (147/7, no. 4175). 

19 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mengambil 
- riwayat dari Tharig At-Tamimi. Hadits ini hasan di dalam riwayat At-Tirmidzi 
(58/5, no. 2697) dalam pembahasan tentang Perizinan, bab: Hadits Tentang 


Musnad Imam Ahmad — 


—£ Gema 3 LE akan YP AI Ke Kib NA 01 


- 


NN o- 02 20 31 0.3 £ 0.0 & jo-g, EU Ar 
AA — Je Ne) — 3 J8 uji AN jas gt Ya) 


aan AN 2 2 3 - p3 o- o - 0. Ana Tag: 2 - 

| AAN Sao yA AE 3 HP OP ad lia 3 3S 
AA aa ip ab Gl as (JG la 

19056. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Habib, dari Al Mughirah bin Syubail —atau Syibl, Abu Nu'aim 
berkata: Al Mughirah bin Syubail —yaitu Ibnu Auf pada hadits ini-, 
dari Jarir bin Abdillah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Budak 


mana saja yang kabur, maka telah hilang perlindunganya.”" 128 


PE Ki EA KENA PAN KE Kab NA 0V 
ot Aa 3 aa - aa - o 1? - “too 3 # 0 
OA Ito op dal PCR Or JAN YP Kian lu 
LA IS EL MY Bye ya db ah 
| Gn 90. ka TA ato - Aa UK ab a o- 9 Pa 
AP ob An Pur an ur la Jas 
ga Tap Un Jak Lia Ian May Al OS data KA AYI 
n 353 aa yak Ol 3 
19057. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
Al Mundzir bin Jarir, dari Ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Siapa yang memulai amal tradisi kebaikan di dalam Islam, 
maka baginya ganjarannya dan ganjaran dari orang-orang yang 
mengerjakan amal tersebut setelah dia, dengan tidak mengurangi 


Mengucapkan Salam Kepada Wanita, Abu Daud (352/4, no. 5204), Ibnu Majah 
(1220/2, no. 3701). 

1198 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan terkenal. HR. Imam Muslim (83/1, no. 122), Abu 
Daud (128/4, no. 4360), An-Nasa'i (103/7, no. 4053). 


— Musnad Imam Ahmad 


sedikit pun ganjaran mereka. Siapa yang memulai amal kejahatan di 
dalam Islam, maka baginya dosannya dan dosa keburukan orang- 
orang yang melakukan kejahatan tersebut tanpa sedikit pun 
mengurangi balasan mereka. ski 


3 0 - £ at 35 ar J0... Pa 
Lana :JB baruan ne MA la bd— YA: 0A 


0. -.03 


na LJB al 5 CI pa oi AA Hah MAS NG Op 
DAYS. AB to dan dea BU 


Han ENG Sd pa ja ash Yx Sab :JU 

19058. Hasyim bin Al Oasim menceritakan ena kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: “Saya mendengar 
Aun bin Abu Juhaifah, dari Al Mundzir bin Jarir Al Bajali, dari 
ayahnya berkata, “Kami sedang bersama Rasulullah SAW pada suatu 
pertengahan siang.....” ayahnya menceritakan isi hadits. Hanya saja, 
ayahnya berkata, “Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal.” Bilal 
pun adzan. Rasulullah SAW masuk. Lalu keluar, dan mendirikan 
Shalat. Ayahnya berkata, “Seakan beliau gembira. AP 


so. 2. 


Na nan DES WA NG 04 


P4 
Ti 0. 0. 


CE AN KE PP YO PA yi are 
ai d3 Say El Ai N Ragi OS (NY 3 Je ae 


2 Ic - o 4 


Ie AS CB ana Kasp CAP PAS taei H3 Jaa 


112 Sanadnya shahih. 

Al Mundzir bin Jarir, seorang yang tsigah dan tergolong Tabi'in. Haditsnya 
terdapat pada Imam Muslim. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 10696 
dan 10504. 

1200 Sanadnya shahih. Sebagaimana hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ae 13 pi IA Jai J8 gl db dl Ad 
5 Can HN ad ah — 

. 19059. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Amr bin 
Murrah, dari Zadzan, dari Jarir bin Abdillah Al Bajali, bahwa 
seseorang datang dan menyatakan memeluk Islam. Rasulullah SAW 
mengajarkannya tentang Islam, sementara dia sedang dalam 
perjalanan. Tiba-tiba kaki untanya masuk ke dalam lubang tikus. 
Untanya reflek membantingnya, dan dia pun jatuh wafat. Kemudian, 
dia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Kerja 
sedikit pahala banyak,” Hammad menyebutkannya tiga kali, “Liang 
lahad di kubur adalah untu kita, lubang di tengah kubur adalah-untuk 


selain kita. m1201 . 


Top et IS LB A AN Me BA Un KAB 
Oa Ca Via AJI IS SA OLS Bab NA 
KENA an An CT ata Besa Mengakhiri 
Tea S3 DG 3 SID OKE Ea bi 
19060. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada 
“kami, Utsman Al Bajali menceritakan kepada kami, dari 
Zadzan.....perawi menyebutkan hadits.!202 


1201 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Hadits semakna telah disebutkan 
sebelumnya, dan bahwasanya sahabat tersebut wafat dalam keadaan perang. Lihat 
juga, A! Bukhari (24/4, Cet.Asy-Sya'b) dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Amal 
Kebajikan Sebelum Perang, Imam Muslim (1509/3, no. 1900), At-Tirmidzi (345/3, 
no. 1045). 

1202 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


La laa ai AR Oa PP ajalah ik YAN 
A aa UN nd H-3 . - Ta at aa — o o- 0 L-01 
AN gp Iya Io ip Ie SE pa ah) 
| Ii PA ae C2 Sa TU GA Ab Gea Dare 
ya » rol Ol gb cos lomali 2 9S Hang Als 
19061. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, 
dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dia berkata: Saya bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang melihat secara tiba-tiba tidak sengaja, maka 
Rasulullah SAW memerintahkan saya agar mengalihkan pandangan 


1203 
saya.” 


1 


Nai 


- - 
Pt 0. 30 3G. 3 5G - 


B3 Naa TA AR GAS Aa 2 Maa Uk YAN 


A YNA 3 0 sa - 0... - o 0-9 0 -— :3 
Il daa Ig JB RP Pl AS PP 
“3 £ 0 : Ta 5 PA nd PA j - . — Pd gi 2 PJ Hata PE 2 or. 
IS mall 1JEY cobh Ujaak (NaYI de Lb 233 elu Ms 
or LoLoro. 35 ae or X 9 3 2 Pan Pet rd o 3 
Sh Ga elo Ade Al ho al Ipar) JB (3 elo 
. Li Gl 4, o- o- 
“Jr 35 al PE 5 
19062. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari 
Ubaidillah bin Jarir, dari Jarir, dia berkata: Saya mendatangi 
Rasulullah SAW dan saya berkata, “Saya membai atmu.” Rasulullah 
SAW menggenggam tangan Jarir RA dan bersabda, “Nasihat kepada 
setiap Muslim.” Lalu, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang tidak 
mengasihi manusia, Allah SWT tidak akan mengasihinya.” 


1203 Sanadnya shahih. 

Cucunya, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir adalah Tabi'in tsigah. HR. Imam 
Muslim (1699/3, no. 2159) dalam pembahasan tentang Adab, bab: Memandang 
Tidak Sengaja, Abu Daud (246/2, no. 2148), At-Tirmidzi (151/5, no. 2776). 

1204 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19053. 


Musnad Imam Ahmad —. 


Ao. 90 - 30 35. 3 IG 


pa ya aa Es jiki Gpp NASA Jaran Code NA AY 

3 IE pp pp AS YG Ui Lah JG 

ar SEN stel GA (ul ds Sya die Ai Ae a N Pang 
BA oa Ja ea 


19063. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dia berkata: Saya 
mendengar Abu Wal menceritakan Hadits, dari seseorang, dari Jarir, | 
bahwa, dia berkata: Saya berbai'at kepada Rasulullah SAW untuk 
” menegakkan shalat, menunaikan zakat, menasihati sesama Muslim, 


dan mieninesalkan orang-orang musyrik.”'205 


to. 350315. 4 Kp 


Ma Se Ae EA ojakan Gi Asa Kapur Kd —1A 14 
PT NT - Ana 5 - 0 - - #0 
Sekar EA Jo Ia SM SB por ih las 
0 £ oa PA Te PA MR o 2 Pa “1G ja 
PA S3 IE) ekua II mai, GE sal) GOLalI Gel 
. ap x 3 
19064. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, 
dari Jarir, dia berkata: Saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk 


menegakkan shalat, menunaikan zakat, nasihat kepada setiap Muslim, 
dan meninggalkan orang-orang musyrik, atau kalimat semakna.”"” 


1205 Sanadnya dha'if, disebabkan tidak dikenalnya perawi yang mengambil 
riwayat dari Jarir. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 19054. 
1206 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 3 34 0 Na BS Ta 30 ag. 3 0 

F3 yi ba PAS SAS vykkte Iy Kaban Wil YA 10 

ae Jah an JB pr IP atlit OP UI Lean 1G 

8 Sing Iga Sanga 3 a LELE LB £ 2 PA AN, 

Je PB ma SI La #Jya3 elang AalS Al 
19065. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dia berkata: Saya 

mendengar Abu Zhabyan menceritakan hadits, dari Jarir, dia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang tidak 

mengasihi sesama manusia, Allah SWT tidak akan mengasihinya.”'” 


Jo 3 03. 


He Was ala 3 ES ES Hg BAL AAN 

2 3 Ta -, DE ON AP SN AOA - 8g Pra £ 0 To. 
J5 ae bis cal yag C JB La Ol Jl alot aa 
2 at” 2. Po Tan “aras LG 25 jp 13 31 0 AA, 2 
US S3) WS AA Aa) eh 4 IA Y Al IS 


AB ia 3 Gabah at kaya 

19066. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il, bahwa Jarir berkata, “Ya 
Rasulullah, berilah saya syarat.” Rasulullah SAW bersabda, “Engkau 
menyembah Allah SWT, shalat wajib lima waktu, menunaikan zakat 
yang wajib, memberi nasihat kepada kaum Muslimin, dan berlepas 


diri dari orang-orang kafir.” 


1207 Sanadnya shahih. 

Abu Zhabyan ini adalah Hushain bin Jundub, termasuk Tabi'in besatr Isigah. 
Hadits terdapat pada Imam Hadits. Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 
19062. 

1208 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. 


Musnad Imam Ahmad — 


. d0 


JA ae 53 ada 1 EL GAS ii Gb NA LV 
Ha YG 3.0 3 0 Ka fo. - 0 Y 0 0 — o- 5 o 
ae Sang Kanan 2JB Aa PP CP DI Ia GP LAS Ui 
Bae oo 3. 0. AN PURA 2 23 PEN SPAN 
PAI SEN ya (PEN Jap PM 1Iyia ay sale Dl 
19067. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Ubaidullah bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh Allah SWT tidak akan 


mengasihi seseorang yang tidak mengasihi sesama manusia. setang 


KE Inna oa ta PE NBA KAP 
AJE AAA or JP pp ARA PAS Kaban Ui NALAA 


. 


3 0 — 


ore Aa R5, 8 3 - 8... LL . 2 2 c. 9 E 
ale KN yo Cah P9 Un UP (Lag AE) Ul Una 
sa “3 5 2g oo sg Pa PPA B aa Bin nh 
SI — PA ain PAN RS dab d JL pel) 
- 3 j 23 Sta San P4 
LARI DB) (Sak La ah GUS (SAK Nae F Y tetas: 


19068. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada saya, dari Ali bin Mudrik, dia berkata: Saya 
mendengar Abu Zur'ah menceritakan hadits, dari Jarir dan dia adalah 
kakeknya, dari Rasulullah SAW.. Beliau bersabda pada saat Haji 
Perpisahan, “Wahai Jarir, suruhlah orang-orang diam,” kemudian 
beliau bersabda kembali, “Dan janganlah kalian kembali kafir 


sepeninggalku lalu kalian saling bertempur (berbunuhan).” 


en erat aa ba 
Tg (entah 9S CI Ka cap jln » bab —14.14 
ts 2.2 o- 301 - 


AI Ja al Se maag Cai 3 bl ala Di Ip JL 1JB plan 
ena ae Pj aa N ai h3 c 3. Ad Of dea Can og or 2 Bas 
IU eka AE Ito MIA Uu JB Sh aa ia Jaw 


1209 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19065. 
1210 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16644. 


— Musnad Imam Ahmad 


0... 


Sy Se is Lah ag Ju ae ea 


19069. Abu Mu'awiyah Natan kepada Haid Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Hammam, dia 
berkata: Jarir bin Abdillah buang air kecil, Jalu dia berwudhu. Dia 
mengusap bagian atas khuf-nya. Seseorang berkata kepadanya, 
“Kamu hanya berbuat demikian, padahal kamu baru saja membuang 
“air kecil?” Jarir berkata, “Ya. Saya melihat Rasulullah SAW 
membuang air kecil lalu berwudhu. Beliau mengusap bagian atas 
khufnya.” Ibrahim berkata, “Banyak orang heran dengan hadits ini. 
Sebab, Jarir masuk Islam setelah turunnya surah Al Maa'idah.”21 


Pt . 


ga ae Ma Va 
Panda 
19070. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Wahab, dia berkata: Saya 
mendengar Jarir RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
tidak mengasihi manusia, maka Allah SWT tidak akan 


mengasihinya. sk 


He Ml 0 Mp MI MAL apr HP Ke 


111 Sanadnya shahih. Hadits Mashu Al Khuffain (Mengusap Kedua Khuf) telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 18144. 
212 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19067. 


Musnad Imam Ahmad — 


19071. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab, dari Jarir 
bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda..... perawi 


menyebutkan hadits. dasi 


o- 0 - 034 30 315. 3 ag 


HN LKS EL take YLSA Gi NAVY 


0. PN nd 


Ne SA EUR Da aras, 


19072. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab, dari Jarir 
bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
tidak mengasihi manusia, maka Allah SWT tidak akan 


mengasihinya. ai 


£ - PNP: AG - 03 Io 3 3 
AFP Bb AS Yi Nasa Ne Oa NAN 
19073. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Zhabyan, dari Jarir, 


riwayat yang sama. Tr 


03 30 35. 3 Pa 


Ke ip Ja karen Chat Uyp Kapn Saber Kid— YA V£ 


3. so 


Hala eh Je Wa SU JB 2S 
FE Ip di 


1213 Sanadnya shahih. 
1214 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19070. 
1215 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


19074. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Isma'il menceritakan kepada kami, dari Oais, dari Jarir, dia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah menutup dirinya kepada saya dan tidak 


pernah melihat saya kecuali dengan tersenyum sejak saya memeluk 
1216 


Islam. 


£ Ian en BA Naa 2 
: a.. Tang, PN AA 5 LI 2 3 nga oT- x 
sa tanin Otak nam Mae teng 


23 0 2 
ye ji Opah ya HA Bgm sala 3 - JA 
AG Sa dn 


- Sg 


en LE uas map (038 Yk pati TE 5: Jaa “JG 
AA) SN AT IA asalan KARGO ga) “Jus 


ea aa 3 — Ag Ska KK 
Hee WLAN 


“012 


Pa et ah Iga pas Ke me , 
3. 3 o£ 


Pe 


1216 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (162/5, no. 3025) dalam pembahasan tentang Jihad, Siapa yang 
Tidak Berani Menunggang Kuda, At-Tirmidzi (678/5, no. 3820), dan dia berkata, 
“Hadits hasan shahih.”, Ibnu Majah (56/1, no. 159). 


Musnad Imam Ahmad — 


Bi — 2— baka La jas R3 sp ana Alan gan e za (OLYI 


Is 08 Pena MY Ie 53 2 oi Up LA 
Pa BG La Lai of pa Oa Olah 3 Jas pa PI Way 
19074. ». Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
Al Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata: “Kami berada 
bersama Rasulullah SAW pada suatu pertengahan siang.” Ayahnya 
berkata, “Lalu sejumlah orang dalam jumlah yang banyak datang 
dalam keadaan telanjang kaki dan badan. Mereka berselimutkan kain 
wool atau mantel, berkalungkan pedang. Kebanyakan mereka, dari 
Mudhar, bahkan kesemuanya, dari Mudhar. Manakala melihat 
kesusahan mereka, rona wajah Rasulullah SAW berubah. Beliau 
masuk ke rumah, lalu keluar, dan memerintahkan Bilal agar 
mengumandangkan azan. Kemudian gamat. Lalu shalat. Setelah beliau 


naik berkhuthbah, “Hai sekalian manusia, bertagwalah kepada 


Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu, dari yang satu, dan 
daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya 
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertagwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.” (Os. An-Nisa' (4J: 1) hingga akhir ayat. Kemudian 
beliau membacat ayat pada surah Al Hasyr, “Hai orang-orang yang 


' beriman, bertagwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri. 


memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 


(akhirat), dan bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha | 


Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Os. Al Hasyr (59J: 18). 
Maka, ada yang bersedekah dengan uang satu dinar miliknya. 
Ada pula yang dengan satu dirham miliknya, dan ada pula dengan 
bajunya, serta dengan satu sha" kurmanya. Hingga Rasulullah SAW 


Ka Musnad Imam Ahmad 


bersabda,.”..walau dengan sebiji kurma.” Kemudian datang seseorang, 
dari kaum Anshar dengan membawa sekantung kurma sepenuh 
telapak tangannya bahkan hingga seakan telapak tangannya tidak 
sanggup membawanya. Orang-orang yang lain pun mengikutinya. 
Lalu saya melihat ada yang datang dengan membawa dua tumpukan 
makanan dan pakaian. Setelah itu saya melihat wajah Rasulullah SAW 
bersinar riang, dan beliau bersabda, “Siapa yang di dalam Islam 
membuat sebuah tradisi kebaikan, maka baginya pahala atas 
perbuatannya tersebut dan pahala, dari orang-orang yang mengikuti 
tradisinya itu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Sebaliknya, 
siapa yang menciptakan tradisi keburukan di dalam Islam, maka 
baginya balasannya serta balasan, dari orang-orang yang 
mengikutinya dengan tanpa mengurangai balasan mereka 


sendiri.” 


2 Sa 


£ 3g... 2 10 7 203 3. 0 -— Bb Ia 


BY) AS MI GX ato ea ala Ke Si doa ES 
13 ta Ba» : J3 Kas TP 5 Ja e - osB IS aa 

19075. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada Kai 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar 
.Aun bin Abu Juhaifah berkata, “Saya mendengar Mundzir bin Jarir 
menceritakan, dari ayahnya, dia berkata: Kami sedang bersama 
Rasulullah SAW pada suatu pertengahan siang......” perawi 
menyebutkan hadits. Hanya saja, ayahnya berkata, “Kemudian beliau 
memerintahkan Bilal untuk adzan. Bilal melakukannya. Rasulullah 


st an Shahih. 

Terdapat pada Imam Muslim (704/2, no. 1017) dalam Benoa aan tentang Kitab 
Zakat, bab: Anjuran untuk Bersedekah, An-Nasa'i (75/5, no. 2554), riwayat yang 
sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW masuk, lalu keluar dan mengerjakan shalat. Beliau terlihat 


gembira. »1218 


AG - 3 SARI - 9 


2... 


ae Jeng g ea Dean pap Os 
se ni Bea Aang 
IN A3 AI ni SU SA Kia Oi ale la 
oi lg alan KN PW cala U5353 elus “) 
ha J5 tj Gb IE Ia ag da Ia ge ali 
Al J7 SJ Eri 13 AI la Ala uda Si J5 
Ai HI Pep eta JI) Oo Aga “JG SOLY Gale 
15 :JG Ni Ola) aya SI 2 Ga 3) 
Ban Sg ea ia og SIB ara 
EA Io BIA IS an Ter PP, 


oz. 3 
30 3 &- Hn 


d3 Win pel G3 JA dl Brg JB JA de lag 
Io Jah M3 ae 2G SEP TAS AI IG UNS 
Stan eka EA Io MO Cd SE cela Alia 


2. 
o 


AI JS Lp 3S ON ol Ah, 23 JI 05 PA 


4 
IE 3 0 


A3 tia ng ale Ko Ip Je Gu ok 
.. 100j x G1 Mn an MA 
IBAN Kb Aa gak Iran Ga NBA MA UKS 


1218 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


S su AU :JU Set SU sa SJ maag As NA 


Mang 2 Ju oi Sl AU Pete Las So ASET cela 


Nae 


hana Jas Io ai Ie Ie ang al daa 


Ca PA AE Ce op Aan Y, 

19076. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada Kn Abu Janab: 
menceritakan kepada kami, dari Zadzan, dari Jarir bin Abdillah, dia 
berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW. Saat kami baru 
meninggalkan kota Madinah, tiba-tiba ada kendaraan yang datang 
menuju kami. Rasulullah SAW bersabda, “Pengendara ini sepertinya 
hendak bertemu dengan kalian.” Akhirnya pengendara itu sampai di 
hadapan kami. Dia mengucapkan salam. Kami menjawab ucapan 
salamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Dari 
mana kamu datang?” Dia menjawab. “Saya datang, dari istri, anak, 
dan keluarga saya.” Rasulullah SAW bersabda, “Hendak kemana 
kamu?”, dia menjawab: “Saya hendak bertemu Rasulullah SAW.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Kamu telah bertemu dengannya.”, dia 
berkata: “Ya Rasulullah, ajarkan saya, apa itu iman?” Rasulullah 
SAW bersabda, “Engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
SWT dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah SAW. Engkau 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, 
dan menunaikan haji.”, dia berkata: “Saya telah berikrar.” 

Jarir bin Abdillah RA berkata, “Lalu kaki untanya masuk ke 
dalam jaring Zardzan. Untanya miring dan lelaki itu pun terjatuh, dan 
wafat seketika." Rasulullah SAW bersabda, “Bawa lelaki itu kepada 
saya.” Jarir bin Abdillah berkata, “Ammar bin Yasir dan Hudzaifah 
bersegera mengangkat lelaki itu. Keduanya mendudukkannya, dan 
keduanya berkata, “Ya Rasulullah, lelaki ini telah wafat.” Jarir bin 
Abdillah berkata, “Rasulullah SAW menghindar dari keduanya. Lalu 
beliau berdiri dan berkata kepada keduanya, “Adapun mengapa saya 


Musnad Imam Ahmad — | 829 | 


menghindar, dari kedua lelaki ini, sungguh saya telah melihat dua 
Malaikat memasukkan sesuatu berupa buah surga ke dalam mulut 
lelaki itu. Seketika itu saya tahu dia wafat dalam keadaan lapar.” 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Dia ini, demi Allah, termasuk 
ke dalam orang-orang yang difirmankan Allah SWT, "Orang-orang 
yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Os. Al 
An'aam (6): 82). Jarir bin Abdillah berkata, “Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Uruslah saudara kamu ini.” Jarir bin Abdillah RA berkata, 
“Kami membawanya ke tempat air dan memandikannya. Lalu 
- memberinya obat tahan busuk, mengafaninya, dan membawanya ke 
kubur.” Jarir bin Abdillah RA berkata, “Rasulullah SAW datang dan 
duduk pada bibir kubur. Beliau bersabda, “Buat liang lahad dan 
jangan lobang tengah. Liang lahad adalah untuk kita, lobang tengah 


untuk selain kita” 


Lo. ya Fa 


Pak 


DPI Aha Sa IA F3 


Lin Sad en nie 


9 


AS ge AA JEANS 3. Tpag 


Wp A3 NB Jak Lan Nia Lah JIE, Sasa da 
19077. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abdullah 

bin Abu Ja'far Al Farra' menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari 
Zadzan, dari Jarir bin Abdillah Al Bajali, dia berkata: “Kami keluar 
bersama Rasulullah SAW, dari kota Madinah. Ketika kami sedang 
berjalan, seorang lelaki datang....” perawi menyebutkan hadits. Hanya . 


219 Sanadnya shahih. Para perawinya tsigah dan telah dikenal luas. Hadits ini 
telah disebutkan pada no. 19059. 


5 Musnad Imam Ahmad 


saja Jarir berkata, “Kaki untanya masuk ke dalam lubang yang dibuat 
Jurdzan (tikus besar) dan menewaskan lelaki tersebut, Rasulullah 
SAW bersabda, “Dia termasuk orang yang beramal sedikit namun 


mendapatkan pahala banyak.” 2 


- 
Fa 
Pen aa 


2 Ta It - PN o- as 
OLG EA GAN SA 0g ab op Anal Ui NA VA 


- 
Oo, 0 


To CR AU Pe RO “ 8 5 Pa NN L 0. 
An pk sale MI ae AI Pena 


19078. Mu'awiyah bin Amr as stakas menga kami, . 
Za'idah menceritakan kepada kami, Bayan menceritakan kepada 
kami, dari Oais, dari Jarir, dia berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah 
menutup dirinya kepadaku sejak aku Muslim dan tidak pernah beliau 


melihatku kecuali dengan tersenyum.”'?2! 


DA 390 35- 3 Pa na 


ye ya el 2 Bea Kasus WI NA va 


- Oo 


ee uns y, dana 

19079. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 

Isma'il menceritakan kepada saya, dari Oais, dari Jarir bin Abdillah, 

dia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah menutup dirinya kepadaku 

sejak saya Muslim dan tidak pernah beliau melihatku kecuali dengan 
tersenyum.”!?22 


120 Sanadnya shahih. Abu Ja'far Al Farra' perawi tsigah. Telah dijelaskan 

sebelumnya. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19076. 
121 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19074. 
1222 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


GG 


I— 3 ee DA HE taka SAS NA, Sa 
AA jan lp USU LA 363 :JG 


Aa ana agan me ae 


2 ai Li 1g -5 :JG ala ia Ya al 1.5 


MEP era IE ls GI PP Ip Ep 
An an Lea Haa 


ne Bagan Rn na era? 

19080. Abu Oathan menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada saya, dari Al Mughirah bin Syibl, dia berkata: 
dan Jarir berkata, “Ketika saya sudah dekat dengan Madinah, saya 
hentikan laju kendaraan saya. Saya buka tas bungkusan saya. Lalu 
saya kenakan baju terbaik saya. Saya masuk menemui Rasulullah 
SAW yang sedang khutbah. Orang-orang memandang saya dengan 
pandangan tajam. Saya berkata kepada seseorang di dekat saya, 
“Wahai Abdullah, Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu tentang 
saya?”, dia berkata: “Ya. Beliau menyebutkan dirimu barusan dengan 
sebutan yang bagus. Saat beliau khutbah, beliau berkata, menyimpang, 
dari isi khuthbahnya, “Masuk kepada kalian, dari pintu ini —atau, dari 
jalan ini- orang terbaik pemilik Yaman. Ketahuilah, pada wajahnya 
ada bekas usapan Malaikat.” Jarir berkata, “Saya segera memuji 
Allah SWT atas cobaan yang menimpa saya.” Oathan berkata: Saya 
berkata kepada Yunus, “Kamu mendengarnya, dari Al Mughirah bin 
Syib1?” Yunus berkata, 2 (“Tebaa 


ni 


.2 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ja oi Saka CAN UAS en MULAN A LA 


A0. 


Ode sp MMA pe ana 
Si Je Nata aah si En ap Sa 
Cl MAA Ta P3 Pare ad He nga de AD Ie 
or A 2 - Pn 2 . 
el ho Ja Sea Pa aa ea 2g 

19081. Abu Nu'aim menceritakan jasa Ka Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Syibl bin Auf, dari 
Jarir bin Abdillah, dia berkata: “Ketika saya mendekati kota Madinah. 
Saya hentikan laju kendaraan saya. Saya buka tas bungkusan saya. 
Saya kenakan pakaian terbaik saya.” Jarir bin Abdillah RA berkata, 
“Saya masuk dan Rasulullah SAW sedang berkhuthbah. Saya 
mengucapkan salam kepadanya. Seketika orang-orang memandangku 
dengan tajam. Maka saya berkata kepada teman duduk saya, “Adakah 


beliau menyebutkan sesuatu tentang saya?....” Perawi menyebutkan 
hadits semisalnya.'?2 | 


—.. £ AG 


Na UpaP NI GP Tua Ul Ih SI AS GAS —NALAY 


ale ii aka Ae Ke Dt Op GP JI gi 


ala 2 3 GA —g Nas A4 Bg Y ol 
apa ter 


Al Haitsami berkata di dalam Al Majma' (372/9), “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dan Al “Ausath. Para perawinya, perawi hadits- 
hadits shahih.” 

124 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19080. 


Musnad Imam Ahmad — 


19082. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Waril, dari Jarir, 
bahwa ketika dia membai'at Rasulullah SAW, beliau memintanya 
agar tidak menyekutukan Allah SWT, agar mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, memberi nasihat kepada kaum muslim, dan 


memisahkan diri dari kaum musyrik.” 


2 33 2 Mena uga SGP AE IS NA. AY 
Aa KAI Gp 3 £ OP ED AN AP oh pr YP IN gp aL 
SN ka GA GS sb at le la oa AN 
Pet Aa Sio KA SAP PA Jared 


Nas DI 83 ja Di PU Par 


SY oh Ada aa Ada dan 3 3,56 :JU 


ae Da Oo 


LH Up J3 MY PE ya La Aa 


Bean Hp pp Sa ya sa an Jp 
ol 3 ta mi Jb ale os SA Ja ae Sa! 


TA Ka 
Tae 2 Yah ya Pa 

19083. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Humaid bin Hilal, dari 
Jarir bin Abdillah Al Bajali, bahwa seseorang dari Anshar datang 
menemui Rasulullah SAW dengan membawa sebungkus emas yang 
memenuhi jemari tangannya, dia berkata: “Ini sedekah untuk Ji 
sabilillah” Abu Bakar RA berdiri menyerahkan sedekahnya. Umar 
RA berdiri pula menyerahkan sedekahnya. Kemudian kaum Muhajirin 


1225 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. 


— Musnad Imam Ahmad 


bangun menyerahkan sedekah mereka. Jarir bin Abdillah RA berkata, 
“Wajah Rasulullah SAW terlihat gembira, sehingga saya melihat sinar 
pada bagian atas kedua pipinya. Lalu Beliau bersabda, “Siapa yang di 
dalam Islam membuat sebuah tradisi kebaikan, maka baginya pahala 
atas perbuatannya tersebut dan pahala, dari orang-orang yang 
mengikuti tradisinya itu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri 
sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang menciptakan tradisi keburukan di 
dalam Islam, maka baginya balasannya serta balasan dari orang- 
orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangai sedikit pun 


balasan mereka sendiri” 2 


- Pd 


# Pa Exo 2. 


al Bab 3G AA AG LS SE ELSA LA 


- 0... - o .01 0 -— .o. o sa o- 2 (9 &, 3 
TAP AP ot JA dia 1 Ibn 2 Ci Ol 


: o 3 PA 3 ar, 2 MA ng Teka In er D CN o- 
S3 Y 1Igip eng Male DI la Al Jgn Teman JB AI AL 
Bi : 5 HJ 5 4 8 
“dlo VI Jali 
19084. Yahya bin Zakaria dan dia adalah Ibnu Abu Za'idah 
menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dari Adh-Dhahhak bin Mundzir, dari Mundzir bin Jarir 


bin Abdillah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidak akan menyimpan barang yang hilang, kecuali orang yang 


sesat »1227 


£ 
Pa 


TE es Be Kes 
TN ana 8 ot Aa 2 8g “5 y o- o 0... oz 
SPT Ag ebay tele Al aa GO Cal AS er RPP UP ts 


1228 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19074. 

127 Sanadnya shahih. Adh-Dhahhak bin Al Mundzir adalah cucunya Jarir. Para 
imam hadits menilainya tsigah. Haditsnya terdapat di dalam As-Sunan. HR. Imam 
Muslim (1351/3, no. Y725) dalam pembahasan tentang Barang Temuan, bab: Barang 
Temuan Haji, Abu Daud (139/2, no. 1720), At-Tirmidzi (391/2), dalam pembahasan 
tentang Jual-Beli, bab: Larangan Berjual-Beli di Mesjid). 


Musnad Imam Ahmad — 


2 AA Lp tan LIL KA ala 
Aa bg AURA Ke AI Ira Ih 


19085. Yahya bin Zakaria menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Oais, dari Jarir bin 
Abdillah, bahwa Rasulullah SAW mengutusnya kepada Dzul 
Khalashah (nama patung). Jarir bin Abdillah pun menghancurkannya, 
lalu membakarnya dengan api. Setelah melaksanakan tugasnya, Jarir 
mengirim seorang lelaki dari Ahmas yang dipanggil Basyir kepada 
Rasulullah SAW, agar menyampaikan kabar gembira kepada 
Rasulullah SAW apa yang telah dilakukannya.” 


490.3 Ka 


HI AG Wa CAS AA Tag Tae al Was Ak sAX 
Maen Je SIB HP Ae YP Bb al ip al ale 
3 A4 0.0 Au Teu - B3 2 0.3 Lv... ea 
AB aah CA 3 SI SU Ol ialah ale Ai 
19086. Abu Ahmad dan dia adalah Az-Zubairi menceritakan 
kepada kami, Syarik dan dia adalah Ibnu Abdillah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amir, dari Jarir, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh saudara kalian An-Najjasyi 


baru saja wafat. Maka, mohonkanlah ampun baginya.” ” 


PPA Ne 


—L AS up SIS Ui CO yjU uj 2 day Wbd— —YALAV 


A3 td UOB abi ya. 


4 PE, TA! 


1228 Sanadnya shahih. Terdapat pada Abu Daud (88/3, no. 2772) dalam. 


pembahasan tentang Jihad, bab: Perihal Mengutus Penyampai Berita. 


1229 Sanadnya hasan. Disebabkan keberadaan Syarik. Hadits ini telah disebutkan | 


pada no. 16559. 


— Musnad Imam Ahmad 


19087. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Daud 
mengabarkan kepada kami, dari Amir, dari Jarir bin Abdillah, dia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Akan lahir orang kepercayaan, 
»1230 


kepada kalian dia rela. 


Pd aa 
1. . £ Pn na 


Je ya Uje et MAYA KA 


“» 


o 5 K3 PA (ro: Aa “3 AN si 3. gen N o- o 4 - 
PN Eng IE AM Ko Sya JB A AS Up 


o 
Bo 3... 


BU SI GS AA AS AS) Kala 3 
PA) JL AS GUE 2 (Ab Ia yu BU Gani 
GS BA SU ee KPA lo BI J5 JI aa 
Tea Io Wr IP VA gs sg Lk 

MAS ng pa ya Il, 


19088. Yazid menceritakan kepada kami, Isma'il mengabarkan 


kepada kami, dari Oais, dia berkata: Jarir bin Abdillah RA berkata 


Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Maukah kamu membuatku 
senang. dengan Dzu Al Khalashah?” Ada sebuah rumah yang 
dinamakan Ka'batul Yamaniyah. Akhirnya Jarir bin Abdillah 
berangkat dengan membawa 170 pasukan berkuda dari Ahmas menuju 
rumah tersebut. Oais berkata: Jarir mendatanginya dan membakarnya 
dengan api. Setelah itu dia mengutus pembawa berita kepada 
Rasulullah SAW. Pembawa berita itu berkata, “Demi yang 
mengutusmu dengan benar, saya tidak datang kepadamu kecuali saya 
meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan seperti unta yang 


"80 Sanadnya shahih. Daud dimaksud adalah Ibnu Abi Hind. Amir adalah Ibnu 
Syarahil Asy-Sya'bi. HR. Imam Muslim (757/2, no. 989): Abu Daud (106/2, no. 
1589), At-Tirmidzi (30/3, no. 647), An-Nasa'i (31/5, no. 2461). 


Musnad Imam Ahmad — 


hancur.” Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada pasukan 


berkuda Ahmas sebanyak lima kali”! 


Lb 


Pn PE UP eng KALA. .A4 


pia BIPA La MJ ea bp dlu Je dg 


JENIS N AP 

19089. Yazid menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 

Khalid mengabarkan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dia 

berkata: Jarir berkata kepadaku: Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Siapa yang tidak mengasihi manusia, dia tidak akan 
dikasihi oleh Allah SWT”? 2 


0 14G.- 3 


Jaa 2 Ha EA aa Gi Masa PN BI YAVAS 
dya) 2S JB 2 ws J- S3 Hat -JE 
Et S5 Sp Ra yA aa eh 
Ae PA ih ala Op af BAY aon es 
Nk MP eng II) HR gb J3 pia yaa 
J6 we ARA Ju Ao See) 
ya Jas si! Salat ok 
19090. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kai 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il, dia berkata: Saya 
mendengar Gais bin Abu Hazim menceritakan, dari Jarir. Jarir RA 


131 Sanadnya shahih. Terdapat pada Al Bukhari riwayat yang sama pada no. 
76/4 (Cet. Asy-Sya'b) dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Pembakaran Rumah 
dan Pohon Kurma, Imam Muslim (1926/4, no. 3475). 

1282 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19062. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Kami berada bersama Rasulullah SAW pada malam perang 
Badar. Beliau bersabda, “Kalian akan melihat Tuhan kalian 
sebagaimana kalian melihat bulan. Pandangan kalian akan terang 
melihat-Nya. Jika kalian mampu untuk tidak kalah terhadap dua 
shalat sebelum terbit matahari (Shubuh) dan tenggelam matahari 
(Ashar), maka lakukanlah.” Kemudian beliau membaca ayat ini, "Dan 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan 
terbenamnya.....” (Os. Thaha (20): 130). Syu'bah berkata, “Saya tidak 
tahu apakah beliau berkata, “Ya'in istatha'tum)” atau tidak 


mengatakannya. sea 


3G. 3 


pe 2 1 to o 9 

Jet el PAS SAS Kykate Op Kabah Cile ALAN 

- 2 ae - an PANG 2. 0... 2 bagi £ 0. 0 Aa 
BI Io MI Iga TU SIB pr 1S abu Un Tamala 1JU 


el » LI, Al) Aa Gl de Ih ala 

19091. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il, dia berkata: Saya 

mendengar Gais menceritakan, dari Jarir, dia berkata: “Saya 

membai'at Rasulullah SAW untuk menegakkan shalat, menunaikan 
zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim.”'234 


S- 3 303 


E 0 - “ - 2 Bo IS 


3 Ma ain aa Inn 2 D0 AN 0 2.9 
LN ep WI Jang JB 1JE dah YP K0 op aah 3p Gbelal 


Va an SA Ob pad on Ola Ia aga da 


- 8. 445. 3202 


La King 2 La A s5 . 
:JB gl Slam Jeng SI gag VI Ug ra 


i 


1233 Sanadnya shahih. Hadits secara panjang lebar telah disebutkan sebelumnya. 
Hadits ini terdapat di dalam semua kitab shahih. Lihat, 11062. 
1284 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. 


Musnad Imam Ahmad — 18391 


19092. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syarik mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Mundzir 
bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidaklah sebuah kaum yang melakukan maksiat, lalu ada seseorang 
di antaranya lebih kuat dan lebih bisa mecegah namun mereka tidak 
berubah, melainkan Allah SWT akan meratakan azab-Nya bagi 
mereka,” atau beliau bersabda, “Mereka akan ditimpa azab.” 35 


HA jp aka Was jak Gp Saba Cas ALA 


2 2... 


ta Je, 2 LA Gaga pr Kama Siska 
ol An NM ea 5 Sani Ss sap Ui 


- 


Si ta Fan 0 pra 5 Na | “al Sab & 2 Iga Lyra 


AI IBI AI Jb dn ET aa OOP A6 
Nan nh de 5 (NY 3 slh Sah Ani Aa 
au Ad S amba KA 
19093. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syarik mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dia berkata: 
Saya mendengar Jarir berkata saat Al Mughirah wafat. Keluarga Al 
Mughirah memintanya untuk berkhuthbah. Jarir berdiri dan berkata, 
“Saya mewasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah SWT yang Esa - 
yang tiada sekutu bagi-Nya, dan agar kalian mendengarkan dan taat 
sehingga pemimpin kalian datang. Mohonkanlah ampun bagi Al 
Mughirah bin Syu'bah, Allah SWT akan mengampuninya. Sungguh 


Allah SWT menyukai maaf. Selanjutnya...sungguh saya telah 
mendatangi Rasulullah SAW untuk membaiatnya dengan tangan saya 


1235 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Syarik. HR. Abu Daud (122/4, no. 
4338) dalam pembahasan tentang Fitnah, bab: Perintah dan Larangan), Ibnu Majah 
(1329/2, no. 4009). 


— Musnad Imam Ahmad 


ini untuk memeluk Islam. Rasulullah SAW memberikan syarat bagi 
saya agar saya memberi nasihat kepada setiap orang. Semoga Masjid 


ini menjadi saksi bahwa saya telah memberi nasihat kepada 


kalian 21236 


G AP Ig - Toe 30355 3 0 
Ca 1 JB Karb Udh Cydae 03 Kapua Lod— —YA At 
2 E 


LI 2JB Tak EN SSL XS 2 US JB Th 


gg 


Li 
2 £ - o Ki 2 De ta Ti Ia asi ata EGA BP Pa Pa Sa 2 - 
“- ya as Pen 3 Delia sn Ma PAP or 23 

PI R3 Sh aan TI Kan ta PRA eh Sak at 
SB Ko BI Sya ya Aina Al PJ 0UL cal) JL :JU 


Sa UG BN AJE 24) meli 2JB AR JB Sl 
19094. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar 
Abu Ishag berkata: Saat itu Jarir bin Abdillah diutus ke Armenia. 
Syu'bah berkata: Jarir kehabisan bekal dan kelaparan hebat. Syu'bah ' 
melanjutkan: Jarir segera menulis surat kepada Mu'awiyah: Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang tidak mengasihi 
sesama manusia, maka tidak akan dikasihi oleh Allah SWT.” Syu bah 
berkata, “Mu'awiyah mengutus seseorang agar membawa Jarir. Jarir . 
datang. Mu'awiyah berkata, “Benar kamu mendengarnya, dari 
Rasulullah SAW?” Jarir berkata, “Ya.” Syu'bah berkata, “Mu'awiyah 
segera memulangkan mereka dan membuat mereka gembira dengan 
kesenangan-kesenangan.” Abu Ishag berkata, “Ayah saya berada pada 
pasukan itu. Dia pulang dengan membawa selimut beludru pemberian 
Mu'awiyah.”287 


Dn Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19053. 
1237 Sanadnya shahih. Pada, no.19062. 


Musnad Imam Ahmad — 


ne (es Si Ka aa Ba "JB Hah Lea 4.40 
Aa :. e @ Bg An su 2 Y ig Ao. 3 0. Ar - 
ASIN, am IE peay ele Al Calo AI Jaw) ul 1G 2 
Pan Pan ne En ega aan anna aa 
Ima JO mall, Sabet Las 1 J3 aU : Jas 
19095. Ayah saya menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar menceritakan kepada 
kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir, dia berkata: “Saya membaiat 
Rasulullah SAW agar mendengar dan mentaati.” Jarir berkata, 
“Pahamkan saya.” Rasulullah SAW bersabda, “Pada apa-apa yang 


kamu sanggup dan berilah nasihat kepada setiap Muslim.” 238 


HP Aha yi IPS GP Uya UYA eps GAS NA AT 
Ja Ig IIA Ka AA BP ope 
“ ab Ti 3 AN o- 30 F4 AL an wi 2 Ma 33 Ou . 
9 g—nA JA #3 yA) dara up D3 Fata plang dala AI 
TB 3 IG PIN SE Kemeja 
19096. Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Abu Zur'ah bin 
Amr, dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Saya melihat Rasulullah 
SAW memilin surai (bulu leher) kuda dengan jari-jemarinya seraya 
berkata, “Kuda terikat di ubun-ubunnya, yang mengandung kebaikan, 


pahala, dan harta ghanimah hingga hari kiamat. 21233 


GP Oh ui aPP UP ip UYA tabah lb VA AN 
Pan SA ANN 2 YAN Tan AAA PA Te MAN DN AN” 
Serap Spot JM GA Gili 2B OP elay Als AA ala dl 


1238 Sanadnya shahih. : 
1239 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya disebutkan, pada no. 14727. 


— Musnad Imam Ahmad 


19097. Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Abu Zur'ah bin 
Amr bin Jarir, dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Saya bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang pandangan tidak sengaja yang tiba- 
tiba (terhadap wanita penerjemah). Maka, Rasulullah SAW 


memerintahkanku dengan berkata, “Alihkan pandanganmu.” 


8! 0 Aa Oon S3 EYoG. 3 

CA YP SIS HP UAP Al Uj Kabaa Wi NA AA 

AN Den nn IEA na Ta A2 SN Ma 5 Ia 
Lp Tara paha 2JE alay KAP MI ko Ml Iya) Ol ya yg 


HP) ay SI 

19098. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, 

dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Akan lahir orang kepercayaan (jujur) dari kalian sendiri 


4 
dan dia orang yang rela” 


6 Tg Io Ki Ae LB RSA GE 
Kn 1 28NS Op IU) WAS Olah WAS —14 44 
2 2 o 8 He ba pe 25 1 Bo. 3 On si Aa # - 
TPI GB 1265 GE Pakan JB laa 
19099. Sufyan menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ilagah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Jarir berkata: 


Saya membai'at Rasulullah SAW agar memberi nasihat kepada setiap 


Muslim. Mis'ar, dari Ziyad, dia berkata, “Sungguh aku pemberi 


nasihat kalian.” 4? 


1240 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19061. 
1241 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19087. 
'42 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19053. 


Musnad Imam Ahmad — 


Laka ku "5 TN 


- .£ 


Se KG Ba as dg ba 


KN ai at JB en SU Op SI AB aja 
Pa Sadap ip AI an WAN sa ia Ya Ja da 


AS Da Jab ia Ea Ga Sa Bag ha Gak Ol 

Aa SI va OI Lag Y, le Jap »5ya Wa 53 Ale 0S 
19100. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Abu 
An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Jarir, bahwa sekelompok orang, dari 
penduduk Arab pedalaman mendatangi Rasulullah SAW dengan 
berselimutkan kain wool. Maka, Rasulullah SAW mendorong orang- 
orang agar bersedekah. Orang-orang enggan hingga terlihat rasa sedih 
| di wajah beliau. Maka seorang, dari suku Anshar datang dengan 
membawa sepotong biji emas dan dia menaruhnya pada tempatnya. 
Setelah itu orang-orang yang lain pada mengikuti perbuatannya, 
sehingga wajah Rasulullah SAW berubah gembira. Beliau bersabda, 
“Siapa yang di dalam Islam membuat sebuah tradisi kebaikan, maka 
baginya pahala atas perbuatannya tersebut dan pahala, dari orang- 
orang yang mengikuti tradisinya itu tanpa mengurangi pahala mereka 
sendiri sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang menciptakan tradisi 
keburukan di dalam Islam, maka baginya dosanya serta dosa dari 
orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangai sedikit : 


pun balasan mereka sendiri” 


ia Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19074. 


— Musnad Imam Ahmad 


Tan Saga ah Ken na 


ena 2ieiih 


adas . a 3 Bea & Is Lt 3 “JW $3 Tua ai Ld 


0 — Tn Ia aa 


an 2 boa aib Jp ig AAN 
KRU) d5 Ig SL 0 Las) 01 ai 
19101. Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata: 
Saya melihat Jarir bin Abdillah berwudhu, dari hadats, dan dia 
mengusap bagian atas kedua khuf-nya. Orang-orang bertanya, “Kamu 
hanya mengusap kedua khuf saja?” Jarir berkata, “Sungguh saya telah 
melihat Rasulullah SAW (melakukan demikian),” —pada riwayat 
yang lain Hammam berkata mengusap bagian atas kedua khuf-nya— 
Hadits ini telah membuat sahabat-sahabat Jarir heran. Mereka berkata, | 
“Jarir memeluk Islam setelah turunnya surah Al Ma'idah.”'24 


Ia 


Tan aa 20 Bas —YA1.Y 


£ Tg Pp 


Usb ca Pn MN ig 
Me Roh P3 ja Jp LI teng SI LAN 


- 5 ge » o £ DNAN Tp Er 8. ata” - £ - 
HS ieeb PI SE 3 1 Ulas Spa slor Jl YI Gp 
AN da KAN SO ana nia J3 Ga NI d 


A7 8 - Oo -- 2. 0. 


Haa 5 Gegana Ia KAB Ol ak Jab 


Li Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19083. 


Musnad Imam Ahmad — 


Mag Sa KAB 3 Da Va Jab Dsn ob 5 Maia Ala DS 
Hua ol 8 Up aga Ul Gama ana JB es 

19102. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Muslim -yaitu Ibnu Shabih, 
dari Abdurrahman bin Hilal Al Abasi, dari Jarir bin Abdillah, dia 
berkata: Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami dan beliau 
menganjurkan kami agar bersedekah. Orang-orang enggan bersegera 
hingga wajah Rasulullah SAW terlihat marah —pada riwayat lain 
berkata, hingga berubah—. Kemudian seseorang, dari kaum Anshar 
datang dengan membawa sebungkus dinar dan dia berikan kepada 
Rasulullah SAW. Orang-orang pun bersegera melakukan hal yang 
sama, sehingga wajah Rasulullah SAW berubah senang. Beliau 


bersabda, “Siapa yang di dalam Islam membuat sebuah tradisi . 


kebaikan, maka baginya pahala atas perbuatannya tersebut dan 
pahala, dari orang-orang yang mengikuti tradisinya itu tanpa 
mengurangi pahala mereka sendiri sedikit pun. Sebaliknya, siapa 
yang menciptakan tradisi keburukan di dalam Islam, maka baginya 
balasannya serta balasan dari orang-orang yang mengikutinya 
dengan tanpa mengurangai sedikit pun balasan mereka sendiri (min 
ghairi an yangushu min “auzaarihim syai un.” Pada riwayat lain Abu 
Mu'awiyah berkata,.”.tanpa mengurangi (min  ghairi. an 


yangushu).” lai 


1288 Sanadnya shahih. 
Abdurrahman bin Hilal Al “Abasi seorang perawi yang tsigah. Haditsnya 


terdapat pada Imam Muslim dan imam hadits lainnya. Hadits ini telah disebutkan 


pada no. 19062. 


— Musnad Imam Ahmad 


ea ayah | aa BA ANa 


die Le MI, J6 IBAN AP gi RPP Ah oa 


2. Gu neng 


JP ETS SN 5 sg 

19103. Abu Mu'awiyah dan dia adalah Adh-Dharir 

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, 

dari Zaid bin Wahab, dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, “Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka tidak 
akan dikasihi oleh Allah SWT.” “5 


2. ed 


S— IE JA GP adal Yi SE At 


e- 30 Jd 


Te Ke NI UG Lah ala AE App de :JU 23 


La AA Ki IN maa ig AU ng 


Oo 


£ 


-. £ 


My PA Ip on SL) Gombal -JG Peja 
LAI Sea Joan Sin Ja “Eh 
Sa sale TA 2 oa JS 
| 3 WS Ag) GBU aka US Ty PEN SAT) :JE, 
| IAI Hp Ji Ja SA dh ea AN yee 
1457 & Ui Ge SA UN gala Lo di 
Hen aan Lp ya 


B0 2g, La 0 


19104. Yahya bin Sa'id menceritakan Kan kami, dari 
Isma'il, dia berkata: Gais menceritakan kepada kami, dia berkata: 


26 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19062. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jarir bin Abdillah berkata kepadaku: Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, “Maukah kamu melepaskan beban saya, dari Dzu Al 
Khalashah? (nama sebuah patung).” Ada sebuah rumah di Khats'am 
- yang disebut Ka'batul Yamaniah. Jarir berkata, “Saya pun berangkat 
dengan membawa 150 penunggang kuda, dari Ahmas. Mereka adalah 
pasukan berkuda. Saya memberitahukan Rasulullah SAW bahwa saya 
bukanlah penunggang kuda yang baik. Rasulullah SAW memukul 
dadaku sehingga terlihat bekas jari-jarinya di dadaku, dan beliau 
bersabda, “Ya Allah, kuatkanlah dia dan jadikan dia petunjuk yang 
memberi petunjuk.” Jarir berangkat menuju patung tersebut. Dia 
menghancurkannya dan membakarnya. Kemudian dia mengutus 
seseorang pemberi berita kepada Rasulullah SAW. Utusan Jarir 
kepada Rasulullah SAW berkata, “Demi Zat yang telah mengutusmu 
dengan benar. Saya tidak datang kemari kecuali saya tinggalkan 
patung tersebut seperti unta yang hancur.” Maka, Rasulullah SAW 
mendoakan keberkatan bagi para penunggang kuda Ahmas sebanyak 
lima kali.'?” 


DSB ITB LAS JELU YE UP BL AN 0 

Na ana 5 Laga & AN S3 9 Ap 
LS Jah SA Ona SN Ud oi aa Iki 
kn engaennngu on 


503 


“32 J3, — Ka JP da BAY Al 


2 at 23 Pa 0... su. 2 
Ae Ba ES 1 du 

'19105. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Oais 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Abdillah 
menceritakan kepada kami: Kami sedang duduk di sisi Rasulullah 


1287 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19088. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW, dan tiba-tiba Rasulullah SAW melihat kepada bulan purnama, . 
seraya berkata, “Sungguh kalian akan melihat Tuhanmu kelak 
sebagaimana kamu melihat ini. Pandangan kalian tidak terhalang — 
atau, tidak membahayakan, Isma'il ragu. Jika kalian mampu untuk 
tidak kalah atas shalat sebelum terbitnya matahari (Shubuh) dan 
sebelum tenggelamnya matahari (Ashar), maka lakukanlah.” 
Kemudian Rasulullah SAW membaca, "...dan bertasbihlah dengan 
memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan terbenamnya....." (Os. 
Thaahaa (20): 130728 


Ba El alah Sean SE MTA 


AM Una ATB sana 3 aa JB :JU (ARA Hola 2 SEA 
YAA IU JAN HEM Up as Vi ale Jia 
KAA Yg lg ay LARI aa Al Ya SS 
V La Jae 2 Siah Way AE OI VI SAR 13 Lai JAR tnpa 


Lo Pa 
2 3 08 9 


Y PA SN Ke Lg -0 5, - NN £ Mena ta -. : 4 03 
2 ea Pn an Maa 23 Pe ot ia IOS AA AE Oia ep BL 
JP Oj NJE Siktan Iyo 1JB Uyaly Uataa 3 ee MU 


- 
oto Soge 


Opa Upin Kia Tatan PP AP We JB Sinta AN PA Der 
Ae aan AT PA DA aa na Na aa ana Aa 
de ( JEY 1JE LP ag VI ag AE MI lan 
co." —90 2x. "3 -0 3 9 — Pap: Semat 
AI Pa BI Pa uh Ily ale Al 
19106. Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Abu Isma'il, Abdurrahman bin Hilal Al Abasi menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Jarir bin Abdillah RA berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidaklah seseorang itu melakukan sebuah tradisi kebaikan 


1248 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19090. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka baginya 
pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikuti tradisinya 
itu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri sedikit pun. Tidaklah 
seseorang itu melakukan sebuah tradisi keburukan yang kemudian 
diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka baginya balasannya serta 
balasan dari orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa 
mengurangi sedikit pun balasan mereka sendiri.” Jarir RA berkata, 
“Beberapa orang dari pedalaman Arab datang menemui Rasulullah 
SAW. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, telah datang kepada kami 
orang-orang-orang kepercayaanmu dan mereka menzhalimi kami.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Buatlah orang-orang kepercayaanmu itu 
senang.” Mereka berkata, “Walau pun mereka menzhalimi kami?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Buatlah orang-orang kepercayaanmu itu 
senang.” Jarir berkata, “Tidak ada seorang kepercayaan pun yang 
datang kepada saya, semenjak saya mendengarnya, dari Rasulullah 
SAW, kecuali dia senang kepada saya.” Jarir berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, “Siapa yang mengharamkan sikap berlemah lembut, 
maka dia terharam (terhalang) dari kebaikan.” 


BA JB Ol at Pat 3 SI GAS NAN -V 

3 2. 2 0 A . 
4 0 2 0. - o .01 0 -— PN NN) .0 LAB 5, 
LS Bp GP apr ut ab GP op adal Il Ibas 


. £ 


CA ie AG Sad BIA PAS 
H3 Wa AB LABA ob HAL TB BAN cah L 1 JUS 
Go JA dng la SAJA ea JUS 
Je IN 

19107. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ai Abu 
Hayyan, dia berkata: Adh-Dhahhak paman Al Mundzir bin Jarir 


129 Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya, no. 19087. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami, dari Mundzir bin Jarir, dari Jarir RA, dia 
berkata: Saya sedang bersama Abu Jarir di Bawarikh di Sawad 
(sebuah tanah subur di Irak). Lalu saya pulang dengan membawa 
seekor sapi. Abu Jarir melihat sapi yang saya bawa dan dia terlihat 
tidak suka, dia berkata, “Apa ini?” Jarir berkata, “Sapi, saya 
mendapatinya.” Abu Jarir memerintahkan saya agar melepasnya. Saya 
melepas dan mengusirnya. Sapi itu pun berlari hingga tidak terlihat 
lagi. Abu Jarir RA berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidaklah menyimpan barang yang hilang, kecuali orang 


sesat »1250 


20. ot 0 ig - 9 0 AA TANI RATA 
BP CA Na (Jet lal 0S Kalah gal Cod NANGA 
ME MN er N Reta -JG 
19108. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Isma'il, 
dari Vais, dari Jarir, dia berkata: Sejak saya memeluk Islam, 
Rasulullah SAW tidak pernah menutup diri terhadapku dan dia selalu 
memandangku dengan wajah tersenyum. La 


LD Papa 


SA gl PL AA UAS HI) GAS NAN 
Maap ana Jb pa Ig P3 YP 


Ea Ka ip Sab SA sj 
19109.  Waki" menceritakan kepada kami, Sufyan 


menceritakan kepada kami, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Al 
Mughirah bin Syibl, dari Jarir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


1250 Sanadnya shahih. Akan tetapi, pada hadits ini Adh-Dhahhak disebut sebagai 
paman Al Mundzir bin Jarir. Pada hadits sebelumnya dia adalah cucu Jarir, dan 
anaknya Al Mundzir sendiri adanya. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19074. 

121 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19174. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Jika seorang budak melarikan diri, maka telah lepas perlindungan 


1252 
atasnya.” 


o- Ao AG. 3 


Sa tama raat 21 X2 Jb PA 


J0 - 3 o 4 


LA Par Tae Haa CA San 33 Ha Ea 


os 9 


Ab AS 3 LB SS JU Sl y3 
19109. e Abdullah “berkata, “Muhammad bin Abdillah Al 


Makhrami menceritakan kepadaku, Ash-Shaltu bin Mas'ud Al Jahdari 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu 
Jarir bin Abdillah menceritakan kepada saya, dia berkata: “Panjang 
sendalnya Jarir bin Abdillah adalah satu hasta.”1253 


Hb 


OK Otbidi A8 daan AS AS) VA NAN 
Na Ha BR Han o- o - 0. Le 0. Bo o- o 
Ado, JE SIB AE 3 mp POS 3 LIA LE 3 
Op 2 Pn Pn BN Pa ai mera & 

| ASI JAN BEI AS ISA 1 ale dl Ko 

19110.  Waki' menceritakan kepada . kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Al Yagzhan Utsman bin Umair 
Al Bajali, dari Zadzan, dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Liang model lahad adalah liang untuk kita. Liang 
model belah adalah untuk Ahlul Kitab.” 


1252 


Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19156. 

1253 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Abdillah bin Al Mubarak Al Makhrami seorang yang tsigah dan 
penghapal hadits (haafizh). Ash-Shaltu bin Mas'ud Al Jahdari adalah seorang hakim 
syari'at di Bashrah. Dia juga tsigah. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

254 Sanadnya dha'if, disebabkan keberadaan Abu Al Yagzhan Utsman bin Umair 
Al Bajali. Hadits shahihnya telah disebutkan sebelumnya pada no. 19059. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 380 3G. A- 


be aa ban ea 
Aa jet Ne Pn n Je 


Dae gi ata Jl le 
19111. Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu“bah dan 
Muhammad bin Ja'far, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Jabir bin Abdillah, dari Tharig At-Tamimi, dari Jarir, dia 
berkata: Ibnu Ja'far berkata: Seseorang menceritakan kepada saya, 
dari Tharig At-Tamimi, dari Jarir RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
berjalan melintasi kaum wanita dan mengucapkan salam kepada 


5 
mereka.” 


JI Gn an AA (Hen 
De an Kane LN JB pp Ip 
Sa CAS La Sl, sp ai AD 2, 


o of oa 0. 


Tag Lana ban BA Ai 


19112. Waki" menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari 
Ashim, dari Abu Waril, dari Jarir, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang-orang Muhajir dan orang-orang Anshar adalah 
saudara. satu dengan lainnya. Orang-orang yang dibebaskan dari 
suku Ouraisy dan orang-orang yang dimerdekakan dari suku Tsagif, 
satu dengan lainnya adalah saudara hingga hari kiamat.” Syarik 


1258 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19055. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Tamim bin 


Salamah, dari Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir, dari Rasulullah 


SAW... hadits yang sama. 126 


o- 4 0 4 0 


M5 ian 3 ala Up OG Hi Ing Ga NAAY 


A Be AN SEL Aa £ 0. - 0 co. IL wa 0 
2 bina Isa made dng Nang ln aa Pa - da al ES 
GA PU Jai apabila OI gb 0 elang Kla 


$ 5 


— 


TN jan Ta esa M1 MI or. IE 0 TA of 20 
Aizg Ka J9 PB MAN) cabe Ly arab cal Ma 
19113. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik bin | 
Abdillah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Mundzir 
bin Jarir, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidaklah kemaksiatan dilakukan di tengah-tengah suatu kaum 
padahal mereka itu lebih kuat dan lebih mempunyai hegemoni 
(dukungan), namun mereka tidak merubahnya, kecuali Allah akan 
meratakan siksa-Nya kepada mereka semua. sal | 
8 20 0. Pa AG to. 4 0 5. Pa 
AA LAS pp ad ape Gi Bhd ban Bp 
0-0 - mer 2 OE Tagana ore Aa aa 1 -. - 
tama! PPA IE Bb eh MEA Se al Je) 


0 c 


PN LG) pe EP La GUS Gak YAN "JB 1069 


af 


19114. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'“bah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Mudrik, dia berkata: 
Saya mendengar Abu -Zur'ah bin Amr bin Jarir, menceritakan dari 


1256 Sanadnya hasan. Al Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 
Ath-Thabrani. Para perawi Ath-Thabrani adalah para perawi hadits-hadits shahih. Al 
Majma' (15/10). HR. Ibnu Hibban (569, no. 2287) (Mawarid). 

1257 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19092. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jarir, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Jarir pada saat Haji 
Perpisahan, “Buatlah orang-orang diam. dan mendengarkan 
(maksudnya berilah nasihat).” Jarir berkata juga: Rasulullah SAW 
bersabda, “Janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku dengan 
saling bertempur (berbunuhan) di antara kalian. Pala 


“ — Kota Ca BN KE BI YA V0 
si AA Ip iba Ia bh bp 


PR SN ena 


UY, OA, TAP Ci & Pa sg: LX $ Ha 

aa S PN TA Han 
19115. Abdurrazzag menceritakan Keran kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Musa bin Abdillah 
bin Hilal Al Absi, dari Jarir bin Abdillah, dari Rasulullah SAW, dia 
berkata: “Orang-orang yang dibebaskan dari suku Ouraisy dan 
orang-orang yang dimerdekakan dari bangsa Tsagib adalah 
bersaudara satu dengan lainnya di dunia dan di akhirat. Kaum 
Anshar dan Muhajirin adalah bersaudara satu dengan lainnya di 
dunia dan di akhirat.” 


2 AAS 4 Bab YAN 


ng ala oke GA Us JB 2 LINA Pe 


Ka Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19068. 
1259 Sanadnya shahih. Akan tetapi, sanad yang paling benar adalah sebagaimana 
yang dinyatakan di At-Ta'jil: Musa bin Abdillah bin Yazid, dari Abdurrahman bin 
Hilal Al Absi, dari Jarir. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19112. 


Musnad Imam Ahmad — 


SKS ia Jay Ca BA . JG de 


As u Ra la 3, APA SAI P3 

19116. Abu Abdurrahman Mu'ammal menceritakan kepada 

kami: Hammad menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan 
kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Jarir, dia berkata: Saya berkata 
kepada Rasulullah SAW, “Berilah saya persyaratan.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Sembahlah Allah SWT dan jangan menyekutukannya 
dengan apa pun. Dirikan shalat yang wajib. Tunaikan zakat yang 
wajib. Beri nasihat orang-orang Muslim, dan berlepas diri dari 


orang-orang musyrik. 210 


Aja Jajal Lara Pe AAN 
tt ida nah aah JIE Po ep 


- 


33 Bali “1, Si Y! SAY Ki 20: Nang PP NY 
| “ahh 33 SA 7 as, GE 


19117. Hasyim bin Al @asim menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Amir, dari Jarir, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun atas lima 
perkara. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. Mendirikan 
shalat. Menunaikan zakat. Ibadah haji. Puasa Ramadhan.” 3! 


Ia - 


HB 265 Pa (ai 5 La be —Y9NYA 

Ia PPP MP AN BIL II ab ie Ae 
1260 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. 
1261 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 6015 dan ini hadits 


yang sangat masyhur. Terdapat pada Al Bukhari (49/1, no. 8, Al Fath), Muslim 
(45/1), no. 16: At-Tirmidzi (5/5, no. 2609), An-Nasa'i (107/8, no. 5000). 


— Musnad Imam Ahmad 


P3 oh - 3 Pa DAN Sepat Te an ND TG na pe 
Bl gag AN UG GBI II Ig Tak UT JG aed SI 
' para Pn Ie MN Na: Naa 5 
19118. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Ziyad bin Abdillah bin Ilagah menceritakan kepada kami, dari Abdul 
Karim bin Malik Al Jazri, dari Mujahid, dari Jarir bin Abdillah Al 
Bajali, dia berkata: Saya memeluk Islam setelah turunnya surah Al 
Ma 'idah, dan saya melihat Rasulullah SAW mengusap kedua khufnya 


setelah saya memeluk Islam.!?62 


SI yA KE 23 IA SIS HH (nga WAH NAN 

Iga JB SE 2 AE PB al 3 Hp UAS NG 
ar 8) 23 - - TS - 9 32 Ga SATA - Aa 3 1 
Ag RAN CL D3 bbm SU Of Ily sala al Gale Sl 
19119. Musa bin Daud dan Muhammad bin Abdillah bin Az- 

Zubair menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amir, dari Jarir, dia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Saudara kalian An-Najjasyi baru 


saja wafat. Mohonkanlah ampunan baginya.” 


o- 20 0 -— “ -, - - 
OA Pay a— Op un Da 
Dean st aa 8 3 - - 0. 7 £ 9 ol 0. - 
(el sale AI ea GP RP PL OS LP 
ore po Es ..1 3 30 82 033 Sani DE AA SA Tam HE 
Nda emang VPS TPI 3 MAP GS CP jua US di 


1262 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 19069. Abdul Karim bin Malik Al Jazri 
perawi tsigah dan kuat. Haditsnya diriwayatkan oleh para imam hadits. Telah 
disebutkan sebelumnya dalam jumlah yang tidak sedikit. 

263 Sanadnya hasan, disebabkan keberadaan Syarik. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 19086. : 


Musnad Imam Ahmad — 


19120. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Jarir, dari Gais bin Abu 
Hazim, dari Jarir, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengenakan 


khuf. Beliau keluar dan berwudhu serta mengusap kedua khufnya.'” 


B3 


C3 Alor AA YAN AP GAS ANA 


1 36 
IP em 3 A Ae ES JB — ia Ai Sa Utan La 
db ap nh Dog Me da del 
AS Ao Ta yA Neh SA lo J5 
Ag lea HA Ip Pp ES WR IG op 15 
UAS 8 aa Ja Ia SB isi yu 
Aa al da Io MA 3 IS 
Bap ig JB 3 DPI 3 AN 3 Ki 


o- Soo Leg Ata ana AA DR en KAA Rae na 
IG SI on | "Sd yag pi da JG 
ab anak pamade LAS 6 CAT SAE 3 Sal Sella ISI Ge 
2, 9 -, 05... an 3 o 

Skl Le) MIA 3 yha 

19121. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, — Abdullah berkata: Dan saya 
mendengarnya, mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Syaibah— 
dia berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari 
Isma'il bin Abu Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, dari Jarir, dia 
berkata: “Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman. Di Yaman saya 
bertemu dengan dua lelaki, Dza Kila“ dan Dza Amr.” Jarir berkata, 


“NN 


“Saya beritakan kepada keduanya tentang keadaan Rasulullah SAW 


1264 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19101. 


— Musnad Imam Ahmad 


kini.” Jarir berkata, “Lalu kami kembali. Di perjalanan, kami 
berpapasan dengan para pengendara.” Jarir berkata, “Saya bertanya 
kepadanya, ada apa?” Jarir berkata, “Mereka berkata, “Rasulullah 
SAW .sudah wafat. Abu Bakar kini sebagai khalifah. Orang-orang 
dalam keadaan baik dan damai.” Jarir berkata: Dia berkata kepada 
saya, “Kabarkan kepada kawanmu.” Jarir berkata, “Keduanya 
kembali. Kemudian saya bertemu dengan Dza Amr. Dia berkata 
kepada saya, “Hai Jarir, kalian akan selalu berada pada kebaikan, 
apabila pemimpin kalian wafat, lalu kalian saling bermusyawarah. 
Jika kalian menggunakan pedang, kalian akan marah sebagaimana 
marahnya raja dan kalian akan rela sebagaimana relanya raja-raj ana 


Pap 


Aaj AR 33 rara Ken OP SA GAS —NANYY 
La Pe aan Sato TA PN Ps PN NN Lo. S8 o£ 
Isl J3 Eng tele MI lo EPS vale 0S SINI 
SAS 3 CS GAS Gee KA Gl 
19122. Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Daud — 
yaitu Ibnu Yazid Al 'Audi- menceritakan kepada kami, dari Amir, dari 
Jarir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Jika seorang budak 


melarikan diri, lalu bertemu dengan musuh dan dia mati karena. itu, 
maka dia mati dalam keadaan kafir.” 


KAL GP US ng 3 395 Gis And Ea NY 
Dig da Ja hn na WR gap 
5, GL aa) wal Y) d Y ol Ol oo : Ng PG MY 


2. 


Jana, (es sea (3 S3 


1268 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19104. 
1266 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19156. 


Musnad Tian Ahmad Pn 


19123. Makki menceritakan kepada kami, Daud bin Yazid Al 
Audi menceritakan kepada kami, dari Amir, dari Jarir bin Abdillah, 
dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam 
dibangun atas lima perkara. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
SWT. Mendirikan shalat. Menunaikan zakat. Ibadah haji. Puasa 


Ramadhan.” 


Hah gp Ca KAS eka Gp See EMS AN 
21 sen aa SA Ju JB Jab yi 
NG Manah Lia Hape RE 
ke G ad 3 -JG BAL al Bu ang Para 
ae IE Ma GA ba al dahi di D3 SS ja 
o$ EL 
Os lb Ip Sgp San yaa asa 
HA Hp Tpi PI Lb jane 


0. Be 


Ja SA bnsa SA J5 paka bal | 


19124. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Syibl, dia berkata: Jarir 
RA berkata: Ketika saya mendekati kota Madinah, saya menghentikan 
sejenak kendaraan saya, membuka tas bungkusan saya, dan mengenakan 
pakaian terbaik saya. Setelah itu saya masuk ke dalam Masjid. Rupanya 
Rasulullah SAW sedang berkhuthbah. Orang-orang memandang kepada 
saya dengan tajam. Jarir melanjutkan ceritanya: Saya bertanya kepada 
kawan duduk saya, “Wahai hamba Allah, adakah Rasulullah SAW 
menyinggung tentangku sedikit?”, dia berkata: “Ya. Dia menyebut yang 
baik tentangmu saat beliau berkhutbah, beliau bersabda, 'Akan masuk, 
dari pintu ini orang terbaik, dari pemilik Yaman. Ketahuilah pada 


1267 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19117. 


— Musnad Imam Ahmad 


wajahnya ada bekas usapan Malaikat.” Jarir RA berkata, “Sepontan saya 
memuji Allah SWT.” 


AP KA 55 Me 635 —YA1Yo 


8 0 


Na GNI Fe Je aer Pura ET Si & Ia ul “JG 


Pa Mara KAN, ir SE 


19125. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari 
Asy-Sya'bi, dari Jarir, dia berkata: “Saya membaiat Rasulullah SAW 
untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, mendengarkan nasihat 
dan taat, serta memberi nasihat kepada setiap Muslim.” 1269 


3 3 ..» £ 


tin Op JAR YP UAN Cl Jen (AS YA 


Ko Ijah HA pp dare BI lp 
JL Ha ai ad deh Wet, LAN Je pl ale 

kel) JB at Lai IA OS Spa SEA IL 2 OS 
28 li» ang SS Bes Un UI Aa d Ag Sada 


19126. Isma'il menceritakan kepada kami, Yunus 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Abu Zur'ah bin 
Amr bin Jarir, dia berkata: Jarir berkata: Saya membaiat Rasulullah 
SAW untuk mendengar nasihat dan taat, dan agar memberi nasihat 
kepada setiap Muslim. Ibnu Jarir berkata: Jika Jarir membeli sesuatu 
dan heran dengan harganya, dia akan berkata kepada penjualnya, 
“Ketahuilah, apa yang kami ambil lebih kami sukai, dari yang kami 
berikan kepadamu,” seakan dia menghendaki kejujuran. "3 


1268 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19080. 
1269 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. 
1270 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19053. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 
DI 1D o- 50 545- 4 Ha 


Pa JG Ta SAS ujinar Up Kaban Udan —YANYV 

A 2 5 o 8. 3 - 0 £ 
IN ho DO tam puing Man pasa BELU 
Hn AG Ah enak aga JA PDA Gi SIG alah all 


& 903 0 


Mn AI) PAI dah 


19127. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar 
Abu Ishag menceritakan, dari Ubaidillah bin Jarir, dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah kemaksiatan dilakukan 
di tengah-tengah suatu kaum padahal mereka itu lebih kuat dan lebih 
mempunyai hegemoni (dukungan), namun mereka tidak merubahnya, 
kecuali Allah akan meratakan siksa-Nya kepada mereka semua. An 


303 3 Pa Ipa 


3 AA PD Hp CA Ing 01 Lasaa Lilo —YANYA 
SI aka BI Op JG IE AN KE gi ap GP CE Gp GA 
Ca PN SW S8 dika SI sal le 
19128. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Al Mujalid bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya bi, 


dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika 


datang orang kepercayaan (jujur) kepada kalian, maka jangan biarkan 


dia berpisah dari kalian sehingga dia senang kepada kalian. alga 


P4 “3 
SS 


Ina ga PU ae (AD gi Sp as 2 yg Ga —1NA1YA 
LA Sinta IE Ob iya 35 JB IE HP AI 
Aa - or A ". “3 20 2.3 2 je Ka bet - - 0 


12! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19092. 
1272 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19087. 


8621 — Musnad Imam Ahmad 


19129. Abu Sa'id maula (budak yang telah dimerdekakan) 
Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Ilagah menceritakan kepada kami, dari Jarir, 
dia berkata: Seorang lautan ilmu di Yaman berkata kepada saya, “Jika 
sahabatmu itu seorang Nabi, maka dia wafat hari ini.” Jarir berkata: 
maka Rasulullah SAW pun wafat pada hari Senin. Sai 


Ta Ken EA 2 £ X8 

IL Pe (5 A— Jl) oa— (hana » kab NAN. 

P ““E£. Er gu N -, ATA TE AN Ta Hana ha - 0 sae 
sean” - - C3 4 04 Ng - PA 3 Tan P3 Na (R3 
GNI 53 Ebg B3S YM XS Ol de ul "JB bb 


3 PA Ga aa ma, BEI P3 
19130. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Za'idah 
menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari 
Syagig, dari Jarir, dia berkata: Saya berkata, “Ya Rasulullah, berilah | 
saya syarat dan engkau lebih mengetahui tentang perkara itu.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya membaiatmu dengan syarat agar 
kamu menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
apa pun. Mendirikan shalat. Menunaikan zakat. Memberi nasihat 
kaum Muslim, dan berlepas diri dari kaum musyrik 1 


ME Ai ka Nge yh Gas colah GAS -NAAYA 


IM KS 2 NI Yi AR IP Can GP ASI 
Aa £ o £ te 


A 2 PEN TP Jne SA EA 3 ab WRP 034 Dn... ES, ge 
Dp MI dy) CN Bd id J3 cari JP mean Lo p3 


1273 Sanadnya shahih. Hanya Ahmad yang meriwayatkan riwayat ini, dan ini 
bukanlah hadits Rasulullah SAW. 
129 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19054. . 


Musnad Imam Ahmad — 


HAWA ON ai) D3 Ini OS sean JB Alah dh ale 
BMN AR OS 
19131. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan 
kepada kami, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, bahwa Jarir 
bin Abdillah membuang air kecil. Lalu dia berwudhu dan mengusap 
bagian atas kedua khufnya. Dia ditanya tentang perbuatannya tersebut. 
Dia menjawab, “Saya melihat Rasulullah SAW melakukannya.” 
Ibrahim berkata, “Hal demikian itu mengherankan orang-orang. 
Sebab, Jarir masuk Islam setelah surah Al Maa'idah turun." 210 
Mel GA A6 YN GAS Wap GAS -YANYY 
JG ai GA SI Ii ARIE GA IP AI 
A n , #. K3 PJ o£ Tag K TA ' - -. Pd “2 Ag 2... tg Pa 
al ale Jay Cal, Ds sda rd Jaa Kania JS gamg op) 
pp DN Kah 35 at OS GL JB AR pal le 
SAM 2G 0S 
19132. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari 
Hammam bin Al Harits, dari Jarir bin Abdillah, bahwa dia membuang 
air kecil. Muhammad bin Ja'far berkata, “Lalu dia berwudhu dan 
mengusap bagian atas khuf-nya.” Dia ditanya tentang hal itu. Jarir bin 
Abdillah menjawab, “Saya melihat Rasulullah SAW melakukannya.” 
Ibrahim berkata, “Hal demikian itu mengherankan orang-orang. 
Sebab, Jarir masuk Islam setelah surah Al Ma'idah turun.”126 


1278 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19069. 
127 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


048. 3 


ON Ip aa EA oa ISS ME ya 


re 2 aini Lap PS oi UR IP ma 5 


33 of 


Ie Ip SJ B3 3 Jala « Ula takik Se Kah 
2 ena UR aah OS “JG AA Jan ga al 


BA Ae Snp ol ja 
19133. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
:- Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari 
Hammam bin Al Harits, dari Jarir, bahwa dia membuang air kecil. 
Muhammad bin Ja'far berkata: Lalu dia berwudhu dan mengusap 
bagian atas, dari kedua khufnya. Setelah itu dia shalat. Dia ditanya 
seputar perbuatannya tersebut. Jarir RA berkata: Saya melihat 
Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini.” Muhammad bin Ja'far 
berkata, “Perkara yang mengherankan orang-orang SAAD: Jarir 
tergolong akhir dalam memeluk Islam.” 27 


Olla 5P AAA 3 UAP Gg 
ai A6 Ju Ur 0 af DI 3 alah 2 (all yg 
Nb S3 33 13 BS by « Cp Je aah 
CI Je JT Ah ae 

19034. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, 

dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al 
Harits, bahwa Jarir membuang air kecil. Lalu dia berwudhu dan 
membasuh kedua khufnya, lalu shalat. Saya bertanya kepadanya 


1277 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


tentang itu. Dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan 


hal yang sama seperti itu.” 


tp HD Ei5 GNI Pi Ki AYO 
SAE Dab pp ip Abd al op Ih APA 
AS an SAN Mn sean Da REK ena DN ba 
HS EM, DX Ola soda Ceng pekan Je Ko dag 
- P3 1 P3 PN IE na A1 3 0 4 OE. oo. 
—H ES MBS ol de Um JW bj IA 
BAN BI GEA Hat, BED GP) Ska 
19135. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ahwash menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, 
dari Abu Jamilah, dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Saya datang 
menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat. Saya berkata, “Berikan 
tanganmu dan berilah saya syarat, dan engkau lebih mengetahui 
tentang itu.” Rasulullah SAW bersabda, “Saya membai 'at kamu agar 
kamu menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
apa pun. Mendirikan shalat. Menunaikan zakat. Menasihati sesama 


muslim, dan mengabaikan orang-orang musyrik”? 


AS MS Ek ee Ap LO 

KI SAN AN AG NG pp GP oAe 3 GL 
19136. Aswad bin Amir ee kepada Kami Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amir, dari Jarir, dia 


1238 Sanadnya shahih. 

1279 Sanadnya shahih. Abu Jamilah yang dimaksud adalah Ath-Thahwi. 
Namanya adalah Maisarah bin Ya'gub. Tabi'in, tsigah. Hadits telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 19054. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Jika berlari menuju bumi musyrik —yakni seorang budak——-, 
bermakna dia telah menghalalkan nyawanya. Mana Syarik telah 


menceritakannya secara marfu'?8 


- 


2 Jalal 6 A5 IE EN AKA 


AA AN Ma IS: "JB Axa R3 dh PP Ae og (Gal se! 
| A23 gua KT gr! P ai 

19137. Abu Ahmad, dan dia adalah Az-Zubairi, menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Amir, dari Jarir dan dia tidak mengangkat hadits ini hingga 
Rasulullah SAW, dia berkata, “Jika seorang budak berlari menuju 
bumi musuh, maka darahnya halal”?! 


3 - 


Sean Ae Je tar Obat sp 
JP S3 

19138. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ayahnya, dari Jarir, 
dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah SWT tidak akan 


mengasihinya.” "2 


1280 Sanadnya hasan. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19056. 
1281 Sanadnya shahih. 
82 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19062. 


Musnad Imam Ahmad — 


AA 7 SIG JE— ata HM IG Wis —yarra 

SI Pe ee 
AN Santan | 
ai ka ala Ai ko BI Ipa SE IE HP PA Ae 21 
j ag lo -, 8 Pen E o. 
JII dn ip Aa HN AS 
19139. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia : 
berkata: -dan saya mendengarnya, dari Abdullah bin Muhammad bin 
Abu Syaibah- Hafsh menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Amir 
Asy-Sya'bi, dari Jarir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun 
dari hamba sahaya, yang melarikan diri, maka telah terlepas 

perlindungan atasnya (maksudnya jaminan keamanan dan sosial)."' 283 


- .o 5 o- o 8 0. 0 Loyo ah 
£ 2. Na P5 Si Beng Ea  $ 0. 8 Ha. ? 3 
. Helag ale do al Sya) JB JB MAS 1 PP 
JS Ipar GA as 
19140. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Manshur 
bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun dari hamba sahaya, yang lari 
dari tuannya, maka ia telah kafir" Y 


Pn BB. 3 30 3 o- 3 ap 


4 Naa PA Bana ara Ka Sa Was YAN 


Hi 
... Nana 


ABE ae IP Pena Tn 
19141. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Sulaiman yakni Ibnu Gaum menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin 


1283 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19056. 
1284 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ilagah, dia berkata: Saya mendengar Jarir berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Dan 
siapa yang tidak mau memaafkan, maka ia tidak akan dimaafkan 


(diampuni). 25 


JP Kyai Ip IE Ya akal GI PS SE ANN 


R0 LN one 


la SALA (3 Je play ea Ke Opo — JB pr 
Ka aa Pa 


19142. Yahya, ia adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, 
dari Isma'il, dari Oais, dari Jarir, dia berkata: Saya telah berbai'at kepada 
Rasulullah SAW (agar senantiasa) mendirikan shalat, membayar zakat, 
dan menasehati setiap muslim. 12 


PP PAP 3 Mba GE Uk 5 Ai GH NY 


sa ata aa An Aa man 1IG 206 
PP Yi PE S8 Sai SU SI JB al 

19143. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mujalid, 

dari Amir, dari Jarir dan Abdah, dia berkata: Mujalid menceritakan 
kepada kami, dari Amir, dari Jarir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Jika Mushaddig (pengumpul harta zakat dan sedekah) mendatangi 


kalian, maka janganlah ia beta kalian, kecuali ia dalam 
keadaan ridha." 


1288 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19062. 
1286 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19135. 
. 187 Sanadnya hasan, karena ada Mujalid. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19128. 


Musnad Imam Ahmad — 


"pr CAS Una Cie JA 3P CAH At 
YA LA Jai Ap ia AI Ope Cant -JU 


-. BG. ON TR UP 


Ta BA 


19144. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Oais 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak 
mengasihi manusia, maka Allah 'Azza wa Jalla tidak akan 


mengasihinya."'288 


AP IA di AS JAM SP PI BA NAN to 
Io o- 4 


DA pie aa fe Jaa At JB ae 33 


Ia IA, Sh 

19145. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Oais 

menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdullah menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Saya telah berbai'at kepada Rasulullah SAW (agar . 

senantiasa) mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan selalu memberi 
nasehat kepada setiap muslim. 28? | 


PP 3 Ne AN 2S) GAS ANT 

an Tb dag laa Kei 
: aan HI AS 15 BA GS ala DA Ii OS 
96. 5 JI & Aa Mp3 1Ju ST, 3 


ce. G1 


AURA SAT LI aldi 33 dg de al DN 2 Pel Y 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19142. 
1289 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19135. 


— Musnad Imam Ahmad 


HS ASF Ui Ll Jan G IG Da al 2 
| “J5 AA AS Sa US deg ea Ja B3 -JU SA 
ALI HE Rap JI EA IIA “3 


Mag Gala Ar aAT SIB AS HAL 

19146. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Oais, dari Jarir bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Tidak sebaiknyakah kalian mau memberiku kesempatan 
beristirahat dengan memusnahkan Dzul Khalasha. yaitu sebuah rumah 
milik kaum Khats'am yang diibadahi pada masa Jahiliyah dan biasa 
— disebut Ka'bah Yamaniyyah?" Jarir bekata, "Maka kami berangkat ke 
sana bersama seratus lima puluh pasukan penunggang kuda. Dan kami 
pun memusnahkan dan: membakarnya hingga kami meninggalkannya 
seperti unta yang kudisan." Oais berkata: Kemudian Jarir mengutus 
seseorang kepada Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira akan hal 
itu. ketika sampai, dia berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu 
dengan membawa kebenaran. Tidaklah aku mendatangi baginda, hingga 
kami meninggalkannya dalam keadaan seperti Unta yang kudisan." Maka 
Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi kuda-kuda suku Ahmas 
berserta para kaum lelakinya sebanyak lima kali. Utusan itu berkata lagi, 
"Wahai Rasulullah, saya- adalah orang yang tidak bisa menungggang 
kuda dengan baik." Maka beliau pun meletakkan tangannya di atas 
wajahku, hingga aku merasakan kesejukannya. Kemudian beliau berdoa, 
"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai Pen petunjuk dan diberi 


La Ju La Jet Jb Pe aa 
2. 


S3 T 4 0 jo £ Ia un ae. 


1290 


Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19104. 


Musnad Imam Ahmad — 


19147. Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il 
berkata: Oais berkata: Jarir berkata: Rasulullah SAW tidak pernah 
menghalangiku untuk menemui beliau semenjak aku memeluk Islam, 
dan beliau tidak pernah melihatku sekali pun selain dengan 
tersenyum. 1291 


POS ae S5 Jjea € 35 (S3 Gb —YANEA 
He Io Ie Ka & JB NA pp Pe di 
— ee ojok SI Ita PS AI 3 


Jo. 


WAY of debt up AE AS TUK OA aa 
3 UU aya 333 Pa Cab J3 Do ie 


SYARAT: 
19148. Waki' menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Oais bin Abu Hazim, dari Jarir bin 
Abdullah, dia berkata: Kami pernah duduk di sisi Nabi SAW. Kemudian 
beliau melihat bulan purnama saat malam Badar, lalu beliau bersabda, 
"Kalian benar-benar akan dipertemukan menghadap Allah, sehingga 
kalian melihat-Nya seperti kalian melihat bulan ini dengan tidak 
kesulitan Maka jika kalian mampu untuk tidak melalaikan shalat 
sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya, maka 
lakukanlah." Kemudian beliau membaca ayat, "Dan bertasbihlah dengan 
memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." 
(Os. aaf (50): 39)... 


P3 
ve ey BN 


DIAL Ga 


1291 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19079. 
29? Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19090. 


— Musnad Imam Ahmad 


tiuna JI Ip yh Kka jp 2S) GAS NAN LA 


o- 0 - 


Ka gm JO Oi AP AE Ceng! Takan 0 peni 2 AI 
HA ng lean So SI J5 Je JBS XS ap 
Tn ta 

19149. Waki' dan Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari 
Tamim bin Salamah As-Sulami, dari Abdurrahman bin Hilal Al Abasi, 
dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


"Barangsiapa yang tidak diberi kelemah-lembutan, maka ia telah 
— terhalang dari kebaikan." 


KG 


Sl AK 52 Bb gl 5 Kah Ya AS) CAS AYO. 
JPU Aa da Jia Jpn Ind sip sap gi 


Lalin AE NI en ea ia 
19150. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari Abu 

Ishag, dari Ubaidullah bin Jarir, dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidaklah kemaksiatan dilakukan di tengah-tengah suatu 
kaum padahal mereka itu lebih kuat dan lebih mempunyai hegemoni 
(dukungan), namun mereka tidak merubahnya, kecuali Allah akan 


meratakan siksa-Nya kepada mereka semua." 


1288 Sanadnya shahih. Berdasarkan pembenaran yang disebutkan pada At-Tajil. 
Pembenarannya yang telah disebutkan pada no. 19115. 

HR. Muslim (4/2003 no. 2592), pembahasan tentang kebajikan, keutamaan 
berlemah lembut: Abu Daud (4/255 no. 4809), pembahasan adab, bab: bersikap 
lembut. 

1294 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19123. 


Musnad Imam Ahmad —. 


BI PRO VA es 2G —NANO1 


. 


Fi dh AN So II SE bd PP AU 


3, Oo. 


cola 


19151. Hajjaj menceritakannya kepada kami, Syarik 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Mundzir bin Jarir, 
. dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda... Maka ia pun 


menyebutkan maknanya.'” 


BE ad ye GR VA SG Ie G35 —1A1oY 
Sa da hi de LA sa GP aa or ala 
19152. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ubaidullah bin Jarir, dari 
bapaknya, dari Nabi SAW... ia pun menyebutkan maknanya.'?”6 
(Bilbe—al sd us Baja HS Ai Son BAL YA NOY 
Ne Me na) LN AE JG GA ye 
AS . 3 Jae L 
” 19153. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepadaku, dari Abu Ishag, dari Al Mundzir  -Abdullah- 
berkata: Saya menduganya dari Jarir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Tidaklah suatu kaum." Ta pun menyebutkannya. 123 


295 Sanadnya hasan, karena ada Syarik. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19127. 

1296 Sanadnya shahih. 

1297 Sanadnya hasan, karena ada syarik. Ibid. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pet Ipa 


ip BEN Dp ea ko — Sat Ae Ka 


AB Ia IE ID Pd PPN 

19154. Aswad menceritakannya kepada kami, Yunus 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ubaidullah bin Jarir, dari 
bapaknya, dari Nabi SAW... maka ia pun menyebutkan haditsnya,'2”8 


js naa Ae 


2... ... 


mi Muba ab ea do 

19155. Abdurrahman, yaitu ibnu Mahdi menceritakan kepada 

kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilagah, dia 

berkata: saya mendengar Jarir bin Abdullah di atas mimbar berkata: Saya 

telah berbai'at kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun menetapkan 

syarat atasku, agar selalu berbakti kepada setiap muslim. Sesungguhnya 
aku adalah seorang pemberi nasehat bagi kalian.'””” 


PPA ai da up ana KAS ya X2 CAS NAN 
Sinanant ala Je ps II JB pa PER gi 


0 & 0-3 o 


Mak bi PL ja YES Gan ARP AI 

19156. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari 
Jarir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah manusia diam 
dan mendengarkan dengan seksama." Kemudian beliau bersabda, 
"Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku nanti, yang 


sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain." 9 


1298 Sanadnya shahih. ibid. 
1299 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19145. 
3300 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19068. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 “ CT. £ 2 1 AP o- a 3. 
Ob SIB md 1S eta Wi 3 TA is —yaroy 
G Tegak 2 0 Pa TAN DN SNN D Na 2 - naa 


ey Sani ji YUI Gek Oo ai GAM BA 1 As 
ai 

19157. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Isma'il 
menceritakan kepada kami, dari Oais, dia berkata: Telah sampai pada 
kami, bahwa Jarir berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 
"Suruhlah manusia diam dan mendengar (dengan seksama)." Kemudian 
beliau bersabda, "Aku benar-benar mengetahui (apa yang akan terjadi) 
nanti. Maka aku tidak mau melihat sepeninggalku nanti, kalian kembali 
kepada kekufuran, yang sebagian kalian akan menebas leher sebagian 


yang lain "0 


. .. . 3 


. 0. 


Be ea AS & aa 15 Aan 3 pak y ka X5 TN -JE 
Tana KAA ET AA eat 4-3 
Pr "da — aa Tan -4 ye PPP 
bau 535 ala Jap Na 
Naa 
19158. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: saya mendengar Simak bin Harb berkata: saya 
mendengar Abdullah bin Amirah -ia adalah pemimpin suku Al A'masy 
pada masa jahiliyah- menceritakan, dari Jarir, dia berkata: Saya 
mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Saya berbai'at kepada Anda 
(agar saya senantiasa memeluk) Islam." beliau pun menjabat tangannya 


1301 


Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


dan bersabda, "Dan untuk selalu berbakti kepada setiap muslim." Jarir 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, siapa yang tidak 
mengasihi manusia, maka Allah 'Azza wa Jalla tidak mengasihinya." 


Ibe—al Sp 5 Jatah esa al ea Ke aa 14104 


uya ag aa to Bi Jpn JB On s5 tap Up 


5. . 0. 


19159. Yahya bin Adam menceritakan kepada kn Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Ubaidullah bin Jarir, dari 
bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 


tidak mengasihi manusia, maka Allah 'Azza wa Jalla tidak akan 


mengasihinya." 8 


5 


A5 aa AI Tg PU BIS A11. 


Dem ab ON gai li 


ME Ie ae Ie BU SIG ng ale di do 

19160. Yahya menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin Suhaib 

dan Waki', Yusuf menceritakan kepada kami, dari Habib bin Yasar, dari 

Zaid bin Argam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa yang tidak 

. dapat mengambil minuman dari Al Haudh (telaga Nabi di surga), maka 
ia bukanlah golongan kami." '” 


1502 


Sanadnya shahih: 

Abdullah bin Umairah Kufi, pernah mengalami masa jahiliyah dan islam, tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan pada no. 19155. 

103 Sanadnya shahih. ibid. 

308 Sanadnya shahih. 

Yususf bin Shuhai Al Kindi adalah tsigah yang banyak dipuji. Haditsnya 
terdapat pada kitab As-Sunan. Juga pada Habib bin Yasar Al Kindi. HR. At- 
Tirmidzi (5/93 no. 2761), pembahsan meminta izin, bab: memotong kumis. Dia 
menilainya hasan shahih, An-Nasa'i (1/15 no. 13), pembahasan thaharah, dan 
Malik, pembahasan tentang syair (2/947 no. 1). 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Zaid Bin Argam Ra" 


23 —a pe PAN glaa CAS (2S) BA AAU 
Png or 4 2 , Ne DN PSA Ka 0. 9 - PA -.90 
Ing daa Ml ae Sl da :JB Dg 2) Sad S3 
KN MN takan LS Teka Ea TS su D Te Dak Gea 5 
Jail aa) IS Sal II 30 IL Seal Ujar mag la Jai de 
| La ya 
19161. Waki' menceritakan kepada kami, menceritakan Hisyam 
Ad-Dastuwa'i kepada kami, dari Al Gasim bin Auf Asy-Syaibani, dari 
Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah SAW keluar menemui penghuni 
Ouba' yang saat itu mereka sedang shalat. Maka beliau bersabda, "Shalat 
orang-orang yang bertaubat adalah ketika anak-anak unta telah 
menderum (karena panas), (Maksudnya shalat Dhuha,ed)."'306 


a- z OS #0. - 9 Ka 0. PN 
“un KI Ul Bo (ala ui deflawal Erndo- —YAYAY 

. o 0 4-3 Lo o o- - £ pa 1 z3 on ya Ze ) - 
ep an dn Id LA Ne bh 
2 . 2 o- Oo... ata Tana, Ba Tea £ Sg Kan "gi - Lo o 5. 
Or NS RE II Sera 1 JB Ende Us BI or MI 


PE PP at. KONI TG Tn AMA aa. s9 Pa aa A3 of 
Talang (dna D9 S3 (AA Un Hang al esa Al Jan, Kh, 


2. 


as , . 9 . . - - o- - 28 ta so 8 o- Hg Ta 33 
ie Sapa Ta Hala CN GEA 3S GS NU Ta AB ih 


1308 Dia adalah Zaid bin Argam bin Zaid bin Gais bin An-Nu'man Al Khajrazi Al 
Anshari, salah seorang yang terdahulu masuk Islam. Yang dibenarkan keimanannya 
oleh Allah melalui firmannya, "Mereka berkata: 'Sesungguhnya jika kita telah 
kembali ke Madimah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang 
yang lemah daripadanya'." (Os. Al Munaafiguun (63): 8). Allah pun membongkar 
skandal kaum munafik dengan perantaranya. Ia pergi ke Kufah bersama Ali dan 
mengikuti beberapa peperangan bersamanya. Kemudian ia menetap di kufah hingga 
wafat pada tahun 66. 

1306 Sanadnya shahih. 

” HR. Muslim (1/515 no. 748), pembahasan musafir, bab: shlat orang yang 
bertaubat ketika matahari telah terbit: Ibnu Khuzaimah (2/229 no. 1227), Al Baihagi 
(3/49). 


— Musnad Imam Ahmad 


: o-. 5 - . "R23 an Tan Se Pan SA Ho 
SA AS) pe DS DU Pl GA Ud cela ale dl 
Pn aa 2. or 4 F, ht - 9 E 5 55! Eh oa. Pad 
3 ia ke SI Ko AM Sang 0S SN AN Ca) 
Ka dna Me en na ae PRA 
le AI ap BI yaa) GE JB (3 Casa YG Y U cajU KIA 


3 


2 He NN AN EDAN Tebe BN LUAR At MEN Ea AU Aa 
MI ab RR A5 la Ah sap 3 US Lo pel 


ba aah TE ia PK Ga Pe en A Gn Bu AA 
5 TU ea WN UNI AR CI JB 53) BY) sale AN, 


ce. P 
- -- 


GE KAB Jo ab II sauna 
IE ALA GA si 3 pn 
SA ag Ja db ah 3 IN MS PS 0 
ag MB gn SE 
oo 2 EN 


. 3 2 Liat o- - - 0 a30 - o- 2 - 
Ga Sela Ol JI Sat JPN ya ai Ce Sp Gr Jl Yah Hakan 


P4 


II IJB GI LAG IE HA BAN GP ya JAN SN) ai Ja 
-. s 3 sa SE agus 83 - Ns "an Lisa 2 -$ dea FS 
EX YP IT JB LA IT) tia Ily uje JT, Je 


sk 2 1g 4 o - PAN 3 0 Jo ,5- Pe o PN Panai en 
SI 3 daa Ag 3 Kab 20 Hn JB JB 


N 


0 - - 0 te. 2 5 sea Es - y o- as .. 

pi Maa Ta Ls AU ol 3 MG ex 

2328 y, 2 sa ai 2 .. 5 A “ s Ha 

Ol SAN Gen) SPN AS Si ladani Y pelao AE Ab ola Al Jp) 
5. Tata 


Boo tah orz A, “ h) 2 o £ ss t Pa . PAN IA Ni Pra 
UR peka dala Al Uaua Al Jgn oli 3 1JU Ami dop 4 


ap 
o - 


In oo - Pa 3 ae LI be Io. 55 0 ea EN 
otg USUS kala 3 ol JB Fak LI, Sai IU 
2 men. Pe Be sn 2 sn ng or. ., ap Y 2... 
Pola eka amin JS DAS uya lgi lag da Al Calo Al Iya) ya 


. () 


TA Andin Aa lo At Je JP LIS Vip alga La San 


..Musnad Imam Ahmad —- 


PAN Ju A3 jai ba HO) Nan aa 


“0, Fo 


19162. Isma'il bin Ibrahim menceritakan Te kami, dari Abu 
Hayyan At-Taimi, Yazid bin Hayyan At-Taimi menceritakan kepadaku, 
dia berkata: saya Hushain bin Sabrah dan Umar bin Muslim berangkat 
menemui Zaid bin Argam. Ketika kami duduk bersamanya, Hushain 
berkata kepadanya, "Sesungguhnya Anda telah menuai kebaikan yang : 
banyak wahai Zaid. Anda telah melihat Rasulullah SAW dan mendengar 
haditsnya. Kemudian Anda juga telah berperang bersamanya dan shalat 
bersamanya. Sungguh, Anda telah melihat kebaikan yang banyak. 
Karena itu, ceritakanlah kepada kami apa yang telah Anda dengar dari 
Rasulullah SAW." 

Zaid berkata, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, usiaku telah 
lanjut, dan masaku pun telah berlalu, dan saya telah lupa sebagian yang 
telah aku hafal, dari Rasulullah SAW. Maka apa yang aku ceritakan pada 
kalian, terimalah. Dan apa yang tidak, maka janganlah kalian 
membebankannya padaku." 

Zaid melanjutkan berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW 
berdiri dan berkhutbah kepada kami di sebuah mata air yang biasa 
disebut Khumma, yakni bertempat antara Ka'bah dan Madinah. 
Kemudian beliau memuji Allah dan mengungkapkan puji-pujian atas- 
Nya. Beliau memberi nasehat dan peringatan. Dan setelah itu beliau 
bersabda, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, aku hanyalah seorang 
manusia, yang hampir saja utusan Rabb-ku mendatangiku hingga aku 
pun memenuhinya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara 
di tengah-tengah kalian. Yang pertama adalah Kitabullah 'Azza wa Jalla. : 
Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena itu, ambillah dan 
. berpegang-teguhlah kalian dengannya." Beliau memberikan motivasi 
terkait dengan kitabullah dan mendorongnya. Kemudian beliau bersabda 
lagi, "Dan (yang kedua adalah) ahlu baitku. Aku mengingatkan kalian 
kepada Allah akan ahli baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah 


. 


— Musnad Imam Ahmad 


akan ahli baitku, aku mengingatkan kalian karena Allah terhadap ahli 
baitku." Kemudian Hushain bertanya kepada Zaid, "Dan siapakah ahli 
baitnya wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri beliau adalah termasuk ahlu 
baitnya?" Zaid menjawab, "Isteri-isteri beliau termasuk bagian dari ahli 
baitnya. Akan tetapi, ahli bait beliau “adalah siapa. saja yang telah 
diharamkan baginya untuk menerima sedekah setelah beliau." Hushain 
- bertanya lagi, "Siapakah mereka itu?" Zaid menjawab, "Mereka adalah 
keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas." Zaid 
bertanya lagi, "Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima 
sedekah?" ia menjawab, "Ya." 

Yazid bin Hayyan berkata: Zaid bin Argam menceritakan kepada 
kami di dalam majelisnya, dia berkata: Ubaidullah bin Ziyad mengutus 
seseorang kepadaku, lalu saya pun mendatanginya. Kemudian ia 
bertanya: "Hadits apa saja yang kamu ceritakan dan riwayatkan, dari 
Rasulullah SAW yang tidak kami dapatkan di dalam Kitabullah, kamu 
menceritakan bahwa beliau memiliki Haudh (telaga) di surga?.", dia 
“berkata: Rasulullah SAW menceritakan dan menjanjikannya kepada 
kami." Ubaid berkata, "Kamu telah berdusta, kamu adalah seorang yang 
telah tua dan pikun." Zaid berkata, "Sesungguhnya kedua telingaku telah 
mendengarnya dan hatiku telah menghafalnya, dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda: 'Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka 
hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka jahannam- 
Tidaklah saya berdusta atas nama Rasulullah SAW." 

Zaid menceritakan kepada kami di dalam majelisnya, dia berkata: 
Sesungguhnya seorang laki-laki penghuni neraka, benar-benar akan 
dibesarkan di neraka hingga besar gigi gerahamnya seperti gunung 
Uhud.!30 | 


1307 Sanadnya shahih. 
Abu Hayan At-Taimi adalah Yahya bin Sa'id bin Hayan, tsigah. Haditsnya ada 
. pada jamaah. Yazid bin Hibban tsigah. haditsnya ada pada Muslim. HR. Al Bukhari 
(J/200 no. 107), pembahasan ilmu, bab: dosa orang yang mendustakan Nabi SA, 
Muslim (4/1873 no. 2408), pembahasan keutamaan Sahabat, bab: keutamaan Ali: 
At-Tirmidzi (4/703 no. 2578), dia menilainya hasan 2 saasi 


Musnad Imam Ahmad — 


AD. 


Up cola ai Ing Sh pt Ea agan ad Bia ya ar 
5 £ 2 Teglana Mah ld Tana ee “. EP ae DA Dae BN a5 
"db Da ga P3 beng AN ala Ah pu JB BI 3 35 
Ap SA AN JG di IS 3 Mi UI Iae Bila 
3 S .. 2 4 - - 2- Ka or- A 2: 4 5 PN PN 
gelas olga putu AS gp) lele elang Ale Al lho AN Iya) Las 
NN na Se Pa Un paka an 
Ulas Iya Tni USS AAL ale at Ko Sy) AB IE A3 
Lb PB BG Kena UI 5 Us 
19163. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Hayyan, dari Zaid bin Argam, 
dia berkata: Seorang laki-laki menyihir Nabi SAW, sebab itu beliau pun 
jatuh sakit berhari-hari. Kemudian Jibril 'Alaihis Salam mendatangi 
beliau dan berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki, dari kalangan 
Yahudi telah meyihirmu. Ia telah membuat beberapa buhul untukmu di 
sumur. Utuslah seorang yang akan mengambilnya." Maka Rasulullah 
SAW mengutus Ali RA. Ia pun mengeluarkannya kemudian 
membawanya dan mengurainya. Setelah itu, Rasulullah SAW pun berdiri 
seolah beliau baru saja terbebaskan, dari belenggu. Beliau tidak lagi 
menyebut orang Yahudi itu, dan beliau pun tidak pernah melihatnya 


hingga meninggal. 


1308 Sanadnya shahih. 

Para perawinya tsigah dan masyhur. Hadits ini terdapat di kitab-kitab shahih. 
HR. Al Bukhari (10/ 321- 365 no. 5763 sampai 5765), pembahasan pengobatan. bab: 
sihir, Muslim (4/1719 no. 2189 dan setelahnya), pembahasan salam, bab: sihir. 
Hadits ini terdapat di kitab-kitab shahih dan sunan serta musnad. Kami akan 
menyinggungnya insya Allah pada musnad Aisyah, karena kebanyakan riwayat 
berasal darinya. Yang ini saya katakana di sini adalah banyak dari para propagandis 
salafiyah yang menampakkan kepedulian atas syariat —padahal mereka tidak 
demikian— mereka menilai palsu hadits-hadits tentang sihir semuanya, dengan 
alasan bahwa hal itu akan mengurangi kedudukan kenabian, mereka lupa bahwa 
Allah telah menetapkan sihir dalam Al Our'an, dan ini terjadi pada Nabi Musa AS. 
Allah berfirman, " Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". Maka 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
0 MR) 


e 0. 0 - 3 oo KG - To 3 La 
Ap op MA HP EN ES daan yh Ea AAN 
Nang 3 Aa Bata SR Tega TS NA Ben aa neha KT esuna daan 


sz 0 4£ 


LAS 25 BA G3 SAN GE Sana alat ba aa 3G 
daa LA de AN GE IS 2G SIS SG al) 

19164. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Thalhah bekas 


tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan 
ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (Os. Thaahaa (20|: 66). Ini juga terjadi 
pada Rasulullah SAW seakan-akan beliau berhalusinasi melakukan sesuatu padahal 
tidak demikian. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa beliau seakan-akan 
mendatangi istrinya. Beliau mengalami hal demikain beberapa hari hingga Jibril 
datang memberitahukan dengan izin Allah mengenai tempat penyembunyian sihir 
tersebut lalu mengeluarkannya. 

Yang luput dari pikiran mereka adalah bahwa ini terjadi sebelum turun 
surah Al Mu'awidzatain (Al Falag dan An-Naas) dan sebelum Rasulullah 
mengajarkan kita bahwa membaca Ayat Oursi dan Al Mu'awidzatain tidak akan 
diganggu syetan. Ini merupakan pembentengan sehingga kaum Yahudi tidak bisa 
melakukan sihir lagi setelah itu. Hal ini kembali. kepada kedudukan umat 
Muhammad yang begitu agung. Andai tidak ada pembentengan ini tentu kita sudah 
dimusnahkan oleh oleh para tukang sihir sejak dahulu. Kita pun telah menyaksikan 
para pendengki dari kaum munafik, Yahudi dan Nashrani yang menyihir para ulama. 

Terakhir, kita kembali kepada mereka yang menganggap dirinya salafiyah, kami 
katakan kepada mereka, "Bahwa sunnah telah menjelaskan bahwa Nabi SAW 
pernah kena sihir. Al OGur'an juga telah menjelaskan bahwa Musa juga pernah 
disihir. Sementara kalian mengingkari hadits yang disepakati, tetapi kalian akan 
diberi balasan, kemarin kalian mengingkari hadits-hadits dha'if yang kelemahannya 
sedikit, namun hari ini kalian mengingkari hadits-hadits yang shahih, dan besok pun 
kalian akan mengingkari Al Our'an, dan kelak kalian akan mengalaminya dan hari 
itu nanti akan datang. Semuanya di balik tabir salafiyah, atas nama membela 
Agidah, namun Allah menyingkap tabir mereka dan sekarang mereka saling 
berperang dan mengafirkan sebagian yang lain. Bahkan mereka mengkafirkan orang 
yang dulunya mereka kultuskan, inilah akibat dari penyimpangan. Kita memohon 
keselamatan kepada Allah. 

Akupun pernah didebat oleh salah seorang syaikh mereka mengenai hadits ini 
lalu akupun menyebutkan ayat pada surah Thaahaa tadi, diapun kaget seakan-akan ia 
belum pernah mebaca ayat tersebut, padahal dia mengklaim hafal sembilan kitab 
hadits di luar kepala, sampai-sampai dia mengingingkari ayat Al Our'an, lalu aku 
paparkan hadits pula, dan di mengatakan hal ini fitnah. Akan ada masa dimana Allah 
akan menyingkap semua kekeliruan ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


budak Oarazhah, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Jumlah kalian sekarang belum mencapai satu bagian dari 
pada 100,000 bagian dari mereka yang akan memasuki Haudh (telaga) 
kelak pada hari kiamat." Kami pun bertanya kepada Yazid, "Dan berapa 
jumlah kalian pada hari itu?" ia menjawab, "Antara 600 hingga 700 


bagian "1309 


Pa 


eat CARE Ga KY 31 WI— —1411o 
€ IE AB 5 Ia alah SEA Io DA JB BI 3 ON 
MEA JB, Ko NI Ud oU Eh Jt of 25 SA (aa ut 


Pa Ui 


Tar ig la da AI -JU Ea ola JA Ol 
AN ga ya P3 TN pulang ol Sa gi SAN 


- - 


Nasa, se Tan 0 Lena O JS IU al, NA 
3 ma aya Argn Para Si Io A JS : JG KN 
Pat Ai JB IL gan Jis Papa Da Yadi 
19165. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Tsumamah bin Ugbah, dari Zaid bin 
Argam, dia berkata: Seorang Yahudi mendatangi Nabi SAW dan 
bertanya, "Wahai Abu Oasim, bukankah Anda telah berdalih bahwa 
penghuni surga makan dan minum di dalamnya?" Kemudian laki-laki itu. 
berkata kepada temannya, "Jika ia menetapkan hal ini, maka saya akan 


'membantahnya." Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, demi Dzat yang 
jiwaku berada di Tangan-Nya, salah seorang dari mereka benar-benar 


1309 Sanadnya shahih. 

Thalhah adalah mantan budak Oarzhah, dia adalah Thalhah bin Yazid mantan 
budak Oarzhah bin Ka'ab Al Anshari, tsigah, Al Bukhari juga meriwayatkan darinya 
serta imam empat yang lainnya. HR. Abu Daud sii no. 4746), pembahasan 
sunah. bab: telaga. 


— Musnad Imam Ahmad 


akan diberi kekuatan seratus laki-laki, yakni dalam makanan, minuman, 
syahwat dan jima'" Orang Yahudi itu bertanya, "Maka yang makan dan 
minum, mestinya akan memiliki hajat (buang air)" maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Kotoran salah seorang dari mereka adalah keringat 
yang keluar dari kulit-kulit mereka yang sila seharum Misk, dan 


perut pun mengecil kembali." 1310 


Pr 
Ga 20 KS 


ai Tg an ri ade an Jet Bab 19111 
AN 3 ya Pola Cp eh AG Pn oi Gg 
3 al « 2 Pn naa an “JL 
Naba Sa Sa No 5 -JG - SA 
19166. Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, Ayyub 
mengabarkan kepada kami, dari Al Gasim Asy-Syaibani bahwa Zaid bin 
Argam melihat suatu kaum yang sedang shalat di Masjid Guba' pada 
waktu Dhuha, maka ia pun berkata, "Bukankah mereka tahu, bahwa 
shalat yang dilakukan di luar waktu ini adalah lebih utama?, 
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Shalat orang-orang yang 
bertaubat adalah saat anak-anak Unta menderum (karena panasnya 


matahari) yaitu shalat dhuha." Dan sekali waktu Zaid berkata, 
"Sementara orang-orang sedang shalat"! 


1310 Sanadnya shahih. 

Tsumamah bin Ugbah Al Mahmili adalah tsigah. Al Bukhari meriwayatkan 
darinya pada pembahasan adab. HR. At-Tirmidzi (4/677 no. 2536), pembahasan 
sifat. neraka jahanam, bab: gambaran penghuni surga, Ibnu Hibban (655 no. 
2637/mawarid). 

Al Haitsami menilai para perawi Ahmad adalah para perawi yang shahih selain 
Tsumamah bin Ugbah, dia adalah tsigah. 

3! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19161. 


Musnad Imam Ahmad — 


pe an eat Bb Ip lan 
IS Ka ga ag da JAN Sp SA US 


uxI #0 A 2 0... 


P j SU) JB, BIP klo Lp Nak Ja Usah (au 
19167. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, dia berkata: Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku, dari 
Thawus, dia berkata: Zaid bin Argam datang, maka Ibnu Abbas berkata 
kepadanya, "Bagaimana yang telah Anda ceritakan kepadaku mengenai 
daging yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, sementara beliau saat itu 
sedang ihram?" .Zaid. menjawab, "Ya, seorang laki-laki memberikan 
hadiah kepada beliau berupa sepotong daging buruan, maka beliau pun 
menolaknya seraya bersabda: 'Kami tidak mean Sebab, kami 
sedang melakukan ihram." kala 


. 30 SG - 


PKS SIG ARA 3 chat 2 SE EL 
1, ng 5 IK IS en 35 ot 2 Erna, 
ia ale Ai To pan OS Ia GIS ls 5 de 
| ng let Ko sy Wa 
19168. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
Amru bin Murrah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abu Laila bahwa 
Zaid bin Argam bertakbir (menshalati jenazah) sebanyak empat kali 
takbir, kemudian ia bertakbir lagi hingga (takbirnya menjadi) lima kali. 
Maka orang-orang pun bertanya. Kemudian, dia berkata: Rasulullah 


51 Sanadnya shahih. Hadits ini telah banyak disebutkan tanpa dialog ini. lih. 
Muslim (2/581 no. 1159). 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW pernah melakukan takbir yang kelima. Atau Nabi SAW telah 


mengucapkan takbir itu PB 


- 0-8 3... Pa 


—L ea Hm cdana ee ni Lo —14114 
add aka dian Jo 5 PI OA 9S Ula gi ta 
Ca Las Gaya ya Ke 
19169. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kari, dari Yusuf 
bin Shuhaib, dari Habib bin Yasar, dari Zaid bin Argam, dari Nabi SAW, 


beliau bersabda, "Siapa yang tidak mengambil minuman dari telaga (Al 
Haudh) maka ia bukanlah termasuk dari golongan kami." 


SAS Ip AA Ip otak GH EA. 


AL Na Aaj Sena IE IE AP d 


GA ie Tani 


3 Sp HI ip ag TEA Ko Ip Yi 

19170. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 

dari Habib yakni Ibnu Abu Tsabit, dari Abul Minhal, dia berkata: saya 

mendengar Zaid bin Argam dan Al Bara' bin Azib berkata: Rasulullah 
SAW melarang jual beli emas dengan perak secara hutang." 


313 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (2/659 no. 957), pembahasan jenazah, bab: shalat di atas kubur. 

314 Sanadnya shahih. 

Yususf bin Shuhaib dan Habib bin Yasar Al Kindiyin adalah dua orang yang 
tsigah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19160. 

113 Sanadnya shahih. 

Abu Al Minhal adalah Abdul Malik bin Oatadah bin Milhan dinilai tsigah oleh 
Ibnu Hibban dan tidak ada seoarangpun yang menilainya cacat. Haditsnya terdapat 
pada As-Sunan. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16219 dan 18450. 


Musnad Imam Ahmad — 


2. 3 3 
IS 


dk Pa Wa YG OLS He Bas —YANVI 


Hd Ipa bag IE Sa NO aa ia 3 Haa 


Papa ur “aa ane CITA 5P sa Iu Je 
PO Ng Jb Ju Jet, 

. 19171. Bahz dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu'bah —Bahz. berkata dalam haditsnya-- menceritakan 
kepada kami, Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepadaku, dia berkata: 
saya mendengar Abu Al Minhal yakni seorang laki-laki, dari Bani 
Kinanah, dia berkata: Saya bertanya kepada Al Bara' tentang Ash-Sharf 
(jual beli emas dengan perak dan semisalnya). Ia pun berkata, 
"Tanyakanlah kepada Zaid bin Argam, karena ia adalah lebih baik dan 
lebih tahu dariku." Maka saya pun bertanya kepada Zaid. Ia Habib) pun 


menyebutkan hadits itu. 1316 


Aa Ye HA pa H1) GAS YAN 


PA Bata Ta 90 3 3 o J3 .. 


NN 3 PA ga KN HJ JG UI ala erkih 3 ata 

| 0 Si 

19172. RRauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar dan Amir bin Mush'ab 
mengabarkan kepadaku, keduanya mendengar Abu Al Minhal berkata: 
Saya bertanya kepada Al Bara” dan Zaid bin Argam. Maka ia pun 


menyebutkan hadits semisalnya.''" 


316 Sanadnya shahih. 

817 Sanadnya shahih. 

Majhulnya Amir bin Mush'ab tidak berefek buruk karena i ia semasa dengan Amr 
bin Murrah, dan dikutakan oleh Al Bukhari. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ce Kr hana SA Gap an rana Tu CS —YANVY 
HE SB LN Aj kala AN Ken Ata dp Iis Pa 
19173. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku, 
dari Abu Al Minhal namun ia belum mendengar darinya, bahwa ia 
mendengar Zaid dan Al Bara', kemudian ia pun menyebutkan hadits." "8 


Hoa Pan Jatah Pan SEAL YAN VE 
2 ae hots JB AI gi PP PE ja 
LM GE dd le Ko age Je Klo 
SA Lab PO Ain Ba man aana TA, Mina SA 
KA Uh ed 3 Aang) AV oa 7 
19174. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Isma'il, 
Al Harits bin Syubail menceritakan kepadaku, dari Abu Amru Asy- 
Syaibani, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Seorang laki-laki berbicara 
kepada temannya pada masa Nabi SAW tentang suatu hajat saat 
menunaikan shalat hingga turunlah.ayat ini, "Dan berdirilah (shalatlah) 


kalian menghadap Allah dengan khusyu'" (Os. Al Bagarah (2:) 238). 
Maka kami pun diperintahkan untuk diam." 


ST PON sb AG His GA la ya Wo 
SS HE 2 aa ni 3 an tt JB SA ba "ana ne 


818 Sanadnya shahih. 

Jika kami pahami sebelumnya bahwa ia terus terang tentang Abu Al Minhal 
tidak menyimaknya dari Zaid. Pada yang sebelumnya ia mengatakan telah 
ditanyakan kepada Zaid. Dia adalah ah dan perawi darinya juga tsigah. 

319 Sanadnya shahih. 

Al Harits bin Syibil Al Bajali ksigak: haditsnya ada pada Ash-Shahihain. Abu 
Amr Asy-Syaibani adalah Sa'ad bin Iyas, seorang tabi'l senior yang tsigah. HR. An- 
Nasa'i (3/18 no. 1219), pembahasan lupa, bab: berbicara saat shalat. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ae NN gor 
5 S3 S3 ala Ja Jah Jaka SU Bl GI 
na pap em benda ak ah 
Pp es 3 Ca Mala ea Sab El al 
— -JU ai AJ Segi Ip Tk IS 2 O pala AN 
2 263 SVG 5 dh gal) -JG Ja 23 la :JE NP 3 ip 
Tea Ope Ls) HIU Go 


19175. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Telah 
menceritakan kepada kami Abdul Malik yakni Ibnu Abu Sulaiman, dari 
Athiyah Al "Aufi, dia berkata: Saya bertanya kepada Zaid bin Argam, 
saya berkata, "Sesungguhnya, mertuaku telah menceritakan kepadaku 
suatu hadits, dari Anda, terkait dengan Ali RA pada hari Ghadir Khum. 
” Dan saya suka, untuk: mendengarnya langsung darimu." Zaid pun 
berkata, "Kalian adalah penduduk Irak, dosa kalian adalah (dosa) yang 
terdapat pada diri kalian sendiri." Saya pun berkata kepadanya, "Dariku 
tidak ada masalah denganmu." Ia berkata, "Ya. Waktu itu, kami berada di 
Juhfah, kemudian Rasulullah SAW menemui kami pada waktu zhuhur. 
Beliau memegang lengan Ali RA seraya bersabda, "Wahai sekalian 
manusia, bukankah kalian telah mengetahui, bahwa saya adalah lebih 
utama bagi kaum muslimin atas diri mereka sendiri?" para sahabat 
menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Maka siapa saja yang aku 
menjadi walinya, maka Ali juga menjadi walinya." Saya bertanya kepada 
Zaid: "Apakah beliau mengatakan, "Ya Allah, tolonglah orang yang 
menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya.?" Zaid 
menjawab, "Yang saya beritakan kepada kalian hanyalah sebagaimana 


apa yang saya dengar. us 


1320 Sanadnya hasan, karena ada Athiyah Al Aufi. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18291. 


— Musnad Imam Ahmad 


5 8. La - 1 03 3035. 3 LG 


Sia yg Kol YG code gal Ca Up Kapua Iazun Vido —YANVI 
an La pa bsa MA Je oa 
Na Mba eka da sg 
Saga BN Dag - hh Y 
19176. Muhammad bin Ubaid dan Abul Mundzir mensadiikan 
kepada kami, keduanya berkata: Yusuf bin Shuhaib -—-Abul Mundzir 
menceritakan kepada kami, dia berkata dalam haditsnya— - Habib bin 
Yasar menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Kami 
membaca di zaman Rasulullah SAW, "Sekiranya anak Adam memiliki 
dua lembah, niscaya dia akan menginginkan lembah yang lain lagi. Dan 


tidak ada yang bisa mengisi perut anak adam kecuali debu. Dan Allah 
akan mengampuni bagi siapa yang bertaubat." “ 


ena Hap Pa Ha - “an 


ag 


ae aa aa - 3 
19177. Waki' menceritakan kepada kam Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abu Hamzah bekas budak 


Anshar, dari Zaid bin Argam, dia berkata, "Orang yang pertama kali 
memeluk Islam bersama Rasulullah SAW adalah Ali RA."!?2 


1321 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 13520, 2931 dan 
13808. | 
1322 Sanadnya shahih. 

Abu Hamzah adalah mantan budak Al Anshar adalah Thathah bin Yazid Al Aili. 
Dinilai tsigah oleh An-Nasa'i. Haditsnya ada pada Al Bukhari. Ahmad telah 


menyendiri dalam hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — (391) 


HE BE AP ag) dial KAS (S3 IS -NANYA 


Dee pat Aga pda Jaa aa On CN ab 


gel Fa Bj pln SY 

19178. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il dan bapakku 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya bertanya 

kepada Zaid bin Argam, "Berapa kali Nabi SAW berperang?" ia 

menjawab, "Yaitu sebanyak sembilan belas kali. Dan saya berperang 

bersama dengan beliau sebanyak tujuh belas kali, beliau mengungguliku 
sebanyak dua kali peperangan." 


Ka 


ap osn yi Be sal jug! ang Wib —YA NYA 
Iya GE P3 ar 0 32 SS SP ee 
| an Lain UK ng Sa Kp Bas melu 


... 
. 


19179. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sallam bin 
Miskin mengabarkan kepada kami, dari A'idzullah Al Mujasyri, dari 
Abu Daud, dari Zaid bin Argam ia bekata, Saya berkata atau mereka 
bertanya, "Wahai. Rasulullah, untuk apakah hewan kurban ini?" beliau 
menjawab, "Yaitu sunnah bapak kalian. Ibrahim." Mereka bertanya lagi, 
"Lalu kebaikan apakah yang akan kami peroleh darinya?" beliau 
menjawab, "Setiap helai dari bulunya adalah kebaikan." Mereka 


1323 Sanadnya shahih. - 
HR. Al Bukhari (7/279 no. 3949), pembahasan peperangan, peperangan Al 
Asyirah. 


— Musnad Imam Ahmad 


bertanya lagi, "Bagaimana dengan domba?" beliau menjawab, "Setiap 


helai bulu domba itu adalah bernilai satu kebaikan." “4 


ae ena 


gi Pa (ana Ci Ta aj Wa— —YANA: 
AI 3 JB AI Ma aa ae ea -J 
BI LAS 1 yoh3 JB pa ea dea ons 
BAN pp & Ade bb au 
19180. Yazid bin Harun menceslakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dia berkata: saya 
mendengar Abu Hamzah menceritakan, dari Zaid bin Axrgam, dia 
berkata, "Orang yang pertama kali memeluk Islam bersama Rasulullah 
SAW adalah Ali RA." Amru berkata: Maka saya pun menuturkan hal itu 


kepada Ibrahim, namun ia Bab ama dan berkata, "Yaitu Abu 
Bakar RA." 


0 AG. 4 


IS jp aa GAS jihan GK GAS -YANAN 
D be Si JB Ao PA BP BAN AS jaka 
Po ta beda an Al Ae Jas SP Sig ale 


A4. 8 9 


TS Jb pel ale Jo At Ijin “JG JS gn 


sg Ao 30 


AI App PR BU SAN GA PN Ou 
MD gb - Ju Wp AS la dahi - JG Sia Si 


828 Sanadnya dha'if, karena ada Abu Daud. Dia disini bukan Ibnu Abu Hind, 
tetapi dia adalah Nafi' Al Harits. HR. Ibnu Majah (2/1045 no. 3127), pembahasan 
kurban, bab: pahala berkurban, dinilai Shahih oleh Al Hakim (2/389), namun Adz- 
Dzahabi tidak sependapat dengannya tentang Abu Daud ini, dia menilanya dha'if 
dalam Mishbah Az-Zujajah. Lih. Al Baihagi (9/261), namun penulis A/ Jauhar An- 
Nagi tidak sependapat dengannya. Hadits ini terdapat pada A/ Mawa'izh. 

1325 Sanadnya shahih. ini penyempurna dari hadits (19177). 


Musnad Imam Ahmad — 


Sol J3 3 dalah dl Ko Ip AYI ceng ala Jo 


». 


TEP GA Ah PAN oa SB IG USA, Vit Mae ena 
Ka Je og ai Aa Ma Mita 22 SE IA Ine Ga Sel pa 


Tg hn KA 
19181. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Muhammad bin 
Ka'ab Al Ourazhi, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Saya pernah | 
bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Kemudian Abdullah 
bin Ubay berkata, "Jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang yang 
mulia dan kuat akan mengusir orang yang terhina dan lemah." Kemudian 
saya pun mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan hal itu. Maka 
Abdullah bin Ubay bersumpah, bahwa ia tidak bermaksud lain, dari 
ucapannya itu sehingga kaumku mencelaku dan berkata, "Apa yang 
kamu inginkan darinya?" maka saya pun pergi dan tidur dengan penuh 
kesedihan. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang padaku atau aku 
mendatangi Rasulullah SAW, dan beliau pun bersabda, "Sesungguhnya 
Allah 'Azza wa Jalla telah menurunkan Udzurmu dan telah 
membenarkanmu." Dan turunlah ayat ini, "Mereka orang-orang yang 
mengatakan (kepada orang-orang Anshar): “Janganlah kamu 
memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
disisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah). 
sampai pada--- Sesungguhnya jika kita Telah kembali ke Madinah, 
benar-benar orang yang Kuat akan mengusir orang-orang yang lemah, 
dari padanya." (Os. Al Munaafiguun (63): 7-8). 


1326 Sanadnya shahih. HR. Al Bukhari (8/644 no. 4900), Muslim (4/1999 no. 
2584 mutaba 'ah. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa Ga 


- . ... Na MR ehh Pe 


AI Ipa Oi la IA Adya daa Aa Aa 


aan 


Pa ee Spa Fe al 9 oAh O -JE bah cie da 
s SAI san AA Ji 5 

: 19182. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Syu'bah, dari Gatadah, dari An-Nadhr bin Anas, 
dari Zaid bin Argam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
kakus ini dihadiri oleh syetan Maka jika salah seorang, dari kalian 
masuk, hendaklah ia membaca, "Allahumma innii a'uudzu bika minal 
khubutsi wal khabaa'its (Ya Allah, aku berlindung pada-Mu, dari syetan 
laki-laki dan syetan perempuan)" 21 


“3 Maa para aan 
LAGI oa AKU e 3g 36 Ama 3 Teja 1 di ala 


Tea Se Aap Aas J0 CA Us 3 5 isa JA y 


Y, Ea dh, Er HS 43 J8, Pan y AI 


3 aah —D :A £ 5 Pa 

19183. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Auf 
menceritakan kepada kami, dari Maimun Abu Abdullah, dari Zaid bin 
Argam, dia berkata: Terdapat beberapa pintu masjid yang digunakan 


327 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 11886. 


Musnad Imam Ahmad — 


masuk oleh beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian 
pada suatu hari beliau bersabda, "Tutuplah pintu-pintu ini, kecuali 
pintunya Ali." Sehingga orang-orang pun saling berbicara akan hal itu. 
Maka Rasulullah SAW berdiri, memuji Allah Ta'ala dan bersabda, 
"Amma Ba'du, saya telah memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ini, 
kecuali pintu Ali, sementara ada di antara kalian yang berkata, 'Adapun 
saya, demi Allah, saya tidak akan menutup pintu dan tidak pula 
membukanya." Akan tetapi bagiku, saya diperintahkan untuk melakukan 
sesuatu, maka saya pun mengikutinya." 2 


035. 3 AA 


Ne s6 2 Nak Ata ja op NS CA —NAYAL 

“ PN Ja ga ed c £ Sen PN o Pn - NN an na PI - 
G5 13 Kpd! IU JB BN OA PM oi Teh Adila 3 
28 2. SN, 2, y Lan SP PN La pr So 3 90 o- Ci CT F2. 0 
Ig be IM Ip AA B3 3 JB bor 


KA) UEA d AN Ga ab OS 

19184. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bekas budak Bani Tsa'labah, 
dari Guthbah bin Malik pamannya Ziyad bin Ilagah, dia berkata: Al 
Mughirah bin Syu'bah pernah mendapatkan perlakuan yang kurang 
mengenakkan, dari Ali, maka Zaid bin Argam berkata, "Kamu telah 
mengetahui, bahwa Rasulullah SAW telah melarang untuk mencaci maki 
mayat, maka kenapa kamu mencela Ali, sedangkan ia telah 


meninggal?" 22 


1328 Sanadnya dha'if, karena ada Maimun Abu Abdullah Al Bashari. HR. At- 
Tirmidzi (5/641 no. 3732), dia menilainya gharib. Dinilai shahih oleh Al Hakim 
(3/125), Adz-Dzahabi tidak sependapat dengannya karena ada Maimun. 

Al Haitsami mengatakan ada Maimun Abu Abdullah yang dinilai tsigah oleh 
Ibnu Hibban dan dinilai dha'if oleh jamaah, dan sebagian perawinya adalah para 
perawi yang shahih (91144). 

1329 Sanadnya dha'if, karena majhul-nya Al Hajaj, mantan budak Bani Tsa'lanah. 
Ibnu Hajar telah menentang atas majhul-nya, dia berkata: bahkan namanya adalah 
Al Hajaj bin Ayub Abu Ayub, Ahmad meriwayatkan darinya pada dua tempat, tetapi 
dia tidak menyebutkan siapa yang menilainya tsigah. HR. Ath-Thabrani dalam Al 


— Musnad Imam Ahmad 


- - P (3 4 P PA Pa PP: Aa aa : 
SI oli M5 13 ARA Va 335 Af KAS —YANAo 


o oo. # LL o— bh 


A 7 NN Ea ae 0 ea o- 3. -— 
SANG CL Dae TI PAS 2 Wali Ol (AA lg ala 
19185. Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dia berkata: saya 
mendengar Abu Abdullah yakni Maimun, menceritakan dari Zaid bin 
Argam bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berobat 
dari sakit pinggang dengan kayu cendana India dan minyak zaitun. 


Pi Al Je Pe Taha Ui dd Rs Gb tara SNAYAA 
SAY Ata bd JAN gi Tali HA Lean 1G CAN 
Kanan naa Dn on EA dan UNA Sa NS NE ta 
JGN ES Ag ale lo Jah ON NG Ra JG 
Ng ntr Ata da Ie An AN Ie eta Ta 
| (SI Jai Uap, ol FN sh APU GI Ie gel Aib 
19186. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Abdullah Asy-Syami, dia berkata: 
saya mendengar Mu'awiyah berkhutbah seraya berkata: Wahai penduduk 
Syam, telah menceritakan kepadaku seorang Anshar, dia berkata: telah 
berkata Syu'bah yakni Zaid bin Argam bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Akan senantiasa ada di antara umatku, yang selalu tegar di atas 
kebenaran, dan aku benar-benar mengharap, kalianlah yang akan 
menjadi mereka, wahai penduduk Syam. "3! 


Kabir (51168 no. 4973 sampai 4975). Al Haitsami menilai salah seorang perawi Ath- 
Thabrani adalah tsigah (8/76) namun dia tidak menguatkan Ahmad. | 

1330 Sanadnya dha'if, karena ada maimun. Hadits ini shahih. berobat dengan kayu 
- hindi. HR. Al Bukhari (10/ 148 no. 5692 dan setelahnya. Muslim (4/1735 no. 2224): 
Abu Daud (4/8 no. 3877), At-Tirmidzi (4/407 no. 2078), dia menilainya hasan 
Shahih, Ibnu Majah (2/1148 no. 3467) dari Zaid, sementara sisanya dari Umu Oais 
binti Mihshan. 

"8! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 16792 dan 16902. 


Musnad Imam Ahmad — 


GP PSP Aa Ta Naa (Sab —YANAV 
Ie “Je daa Sta “8 an dy Lg UI na JB 


23 tb AN APA tip An 
ata OS jan & SIG SAS, 
19187. Hasyim an Oasim menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dia berkata: saya 
mendengar Abu Hamzah bekas budak Anshar, dia berkata: saya 
mendengar Zaid bin Argam, dia berkata: Kami pernah berada di sisi 
Rasulullah SAW pada suatu rumah yang kami singgahi dalam sebuah 
perjalanan, kemudian beliau bersabda, "Tidaklah jumlah kalian mencapai 
satu bagian dari pada seratus ribu bagian dari umatku yang akan 
memasuki Haudh (telaga)." Saya pun bertanya kepada Yazid, "Dan 
berapa jumlah kalian pada hari itu?" ia menjawab, "Jumlah kami saat itu 
700 atau 800 orang." 2 | 


Ia L 9 - 


J3 5513 ga Pa Hee) S3 Du Ea tray —YAYAA 

Se ko Iyan al GA gi Pa AN AP 
SAI te AN Tg KAI AN Pn "al aa) JB a23 
19188. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dia berkata: saya mendengar 

An-Nadhr bin Anas menceritakan dari Zaid bin Argam bahwa Rasulullah 

SAW berdoa, "Allahummaghfir lilanshaar wa liabnaa'il anshaar wa 


liabnaa Y abnaa'il anshaar (Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak- 
anak Anshar, anak cucu Anshar)." 3 


1332 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19164. 
1333 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 13201. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
19 - 


ia IS AA AO USAHA Li mg) SAS —YANAA 


8... 3 si S.E o o- 90 Ben 4 E 0. 2 3 2 22 Pa Na 
G3 OS AJE oi OP Udan pelan Al 0S Lana Kla S5 
Ed LS GD 2 aa MN Lisa 2 Ba AI NIA ata aan 

Pi 3 - si . 


B .-. Ke om. Ae en AANG PEG seo. 3 3 9 Em -, 
ya toda Hai Ju Dp P3 BA ON NUN Iga 


mn ng KIA ab ok ea 
AN Cah ALA rb 2 AN SAI Ha IG Oi Iri 
AL ka MSG IE 5 SPN LA Ip al IT 3 dah, 
: 32 PI an of AE MN AE NE AN 
Ir SW AN PN AGEN Pa CSI PS 
SA 3 Ne 33 
19189. Ibrahim bin Mahdi menceritakan kepada kami, Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Daud Ath- 
Thufawi menceritakan, dari Abu Muslim Al Bajali, dari Zaid bin Argam, 
dia berkata: Rasulullah SAW membaca doa di akhir shalatnya, "Ya Allah, 
Rabb kami dan Rabb-nya segala sesuatu, saya adalah saksi bahwa 
Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. Wahai Rabb kami dan 
Rabb-nya segala sesuatu, saya adalah saksi bahwa seluruh hamba 
adalah saudara. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb-nya segala sesuatu, 
Jadikanlah aku sebagai orang yang ikhlas kepada-Mu, dan keluargaku 
dalam setiap waktu untuk dunia maupun akhirat, (Engkaulah Yang 
Maha) Kuasa dan Mulia, dengar dan perkenankanlah. Allah Maha 
Besar: Yang Maha Besar adalah Allah, Cahaya langit dan bumi. Allah 


Maha Besar, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik tempat berlindung. 
Allah Maha Besar." 


1334 Sanadnya dha'if, karena ada Ath-Thaghawi, dia adalah Daud bin Rasyid, 
dinilai dha'if oleh ibnu Ma'in dan lainnya, ibnu Hibban menilainya tsigah. Abu 
Muslim Al Bajali menerimanya dan dinilai tsigah ibnu Hibban. HR. Abu Daud (2/83 
no. 1508) dan Ath-Thabrani (dalam Al! Kabir (5/210 no. 5122) 


Musnad Imam Ahmad — 


Ke TA z 2 kara “YG Jaan 2 aS Tea NAN 
ad ea SN AG J8 AE GI of se 5 san 3 
Mean ae was SG al ale KA Ih 
IE) la kie Ko Dp NA 3: -Ju 
| ra 
19190. Affan dan Mwammal menceritakan kepada . kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Oais bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Atha' bahwa Ibnu Abbas 
bertanya, "Wahai Zaid bin Argam, bukankah Anda mengetahui, bahwa 
Rasulullah SAW pernah diberi hadiah berupa daging buruan saat beliau 
melakukan ihram, sehingga beliau menolaknya?" Zaid menjawab, "Ya." 
Mu ammal berkata: Maka Nabi SAW menolaknya dan bersabda, "Kami 
sedang ihram." Ta menjawab, DM 


C 
-. 
Vs 

Re 
— X 


data 2 IA TA aga Telan neon Bek Ae | 
nan IL (SSI 2 Cai UD toba Uab- YAN 


40, 20 L Of 0 oo 8 0 20 0 0.5. 3 
€ au al IX Nda an 1 do) Cant Nk Dana Nai 
OL . "i £ . os s 2 “ : 


P5 Ig dg Ea dada Jo Aa Se 
IE HI LAS IS JBL ls yA) JL JUAN Ga Li 
oa babay dla BI Tuo BI J5 Jo) eb 2UB da 
Sp pay Tata 16 3 FAO) LI PN 


AMI Ine A33 onta ) AYI 


1388 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19167. 


— Musnad Imam Ahmad 


19191. Hasyim menceritakan kepada kami, - Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dia berkata: saya mendengar 
Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi berkata, saya mendengar Zaid bin 
Argam berkata: Ketika Abdullah bin Ubay berkata, "Janganlah kamu 
memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
disisi Rasulullah." Atau, dia berkata, "Jika kita kembali ke Madinah, " 
saya pun mendengarkannya. Maka saya mendatangi Nabi SAW dan 
menuturkan akan hal itu kepadanya. Namun orang-orang Anshar 
mencemoohku, dan Abullah bin Ubay pun datang dan bersumpah bahwa 
ia tidak mengatakan hal itu. Akhirnya saya pun kembali ke-rumah dan 
tidur. Kemudian Rasulullah SAW mendatangiku, atau telah sampai 
utusan padaku sehingga aku pergi menemui Nabi SAW, maka beliau 
bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah membenarkanmu 
dan menerima udzurmu." Maka turunlah ayat ini, "Mereka orang-orang 
yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): Janganlah kamu 
memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada 
| disisi Rasulullah". “Os. Al Munaafiguun (63): 7)." 3 


NG 3 0-3 Pt - 


an na GS FA Dg Sena Al Ae CSS NANAY 


19192. Ubaidullah bin Muw'adz menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Al Hakam, dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Zaid bin 
Argam, dari Nabi SAW dengan hadits yang sama. 2 


1936 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19181. 
337 Sanadnya shahih. 


,Musnad Imam Ahmad —. 


Cb IG RA II IN KS GAS cl XP Cab —NANAY 


Ea - 


ian ae dp Uh bp Gb al) 
1 59 Pa Kn s2. Da 
03 Pata lag ads Aa cae aa) 
19193. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: bapakku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abu Hamzah, 
dari Zaid bin Argam, dari Nabi SAW hadits yang sama.!?? 
Bee | d na P3 tara Koma ee pan 5 Ga —NA144 
0 2. or- . a: » 3... et ng of oo. 3 “ ua 
Flag aa al odue al dya ODP 2 uh) JI Jb 
0 ena Ketahanan Ben Uang 
J8 R3 Pa Tiap Kania JA Vian mb Ag AS GP plang 
SA Kay aa yh 
19194. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
' menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya. bertanya 
kepada Zaid bin Argam, "Berapa kali Anda berperang bersama 
“Rasulullah SAW?" ia menjawab, "Tujuh belas kali." Dan telah 
menceritakan kepadaku Zaid bin Argam bahwa Rasulullah SAW telah 
berperang sebanyak sembilan belas kali. Dan setelah beliau hijrah, beliau 
hanya melakukan haji sekali, yaitu haji wada'. Abu Ishag berkata: 
Adapun ketika beliau di Makkah, itu lain lagi (maksudnya berkali- 
kali). 


5 8 Sanadnya shahih. 
sa Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19175. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 0 Lo 203 -. 3 Se 3. - 


NA rn mp ye Ad 14140 


ole oa S nana Oa gi pal PG 0 
HN ja Span ape : JB, kangen JOSS 2 
Aa 5 al) Iya ag de Ko. NN Pee Pa Png 
A3 Audy « Pi ud "BN « KN SG AV re KA EV, 
MAN AT MET ed) UAN 

19195. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari An-Nadhr bin 
Anas bahwa Zaid bin Argam menulis surah kepada Anas bin Malik pada 
musim panas sebagai taziyah untuk kematian anak dan kaumnya, dia 
berkata, "Aku memberimu kabar gembira, dari Allah 'Azza wa Jalla, saya 
mendengar Rasulullah SAW berdoa: "Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, 
anak-anak Anshar, anak cucu Anshar, dan ampunilah wanita-wanita . 
Anshar, cucu wanita dari anak-anak Anshar dan para wanita dari cucu- 
cucu kaum Anshar. 111340 


HN a53 Jatah Was CA Sai Bab —1AYA1 


- Ie £ 


EA AB K5 33 ab de ga le ko -JU 


3 oa. 


SN JB Kead HJlas san ASG JI Ai yA Ae 


sai WA Aa KA alay Ala Jo Ja mail Gi Ul 
19196. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abul A'la, dia berkata: Saya shalat 
Jenazah di belakang Zaid bin Argam, ia pun bertakbir sebanyak lima kali 
takbir. Maka Abu Isa Abdurrahman bin Abu Laila beranjak ke arahnya 
dan memegang tangannya seraya bertanya, "Apakah Anda lupa?" ia : 


1340 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19188. 


Musnad Imam Ahmad — 


menjawab, "Tidak. Akan tetapi saya pernah shalat di belakang Rasulullah 
SAW, dan beliau bertakbir sebanyak lima kali, karena itu saya tidak akan 


menyelisihinya selama-lamanya." 4! 


Ae dana Bb CA Sat EA —NANAV 
SA an ae Sang Aas pd oa lap an) 
K MA an ea aa et 
teng TEA ale Ipa) Ja VS B3 aan la 
19197. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abu Zurah, dari Abu 
Salman Al Mu'adzdzin, dia berkata: Abu Sarihah meninggal dunia, maka 
Zaid bin Argam pun menshalatinya dan membaca takbir sebanyak empat 
kali kemudian berkata, "Seperti inilah yang diperbuat oleh Rasulullah 

SAW."342 


(YG AI MAS 2 Spa Ca —YAYAA 

IBAN IAI TE op IP Ab db Jas Sa 
Ad le Io WI ab de EA Nag 
GA As tel jl IU, LAI 3 Op A3 AG aa CI Pe 


F4 


o Jr 


o - ni »E£ -' T£ Wa 0 IE a.l. 
Ha rn jalk d3 € O pala "el Jas Loss Bia be daa pes 

Pa 3 xe HNPILAN PAK SP 22 an “ & y " p 2 2072 2 (3 2 
dl, an) cOY ya Ielg3 OY ya LS uya JM ca Ja Ea 16 Tel 


- o- 4 TN Loc 0 - Ba 9 5 se 22 0 .. Iyo 0 - 
A5) omkla Cltaa aa S8, pu JB olsle na IE Yl3 uya 


- - 


seh Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19168. 
1842 Ganadnya hasan, karena ada Syarik. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19168. | 


— Musnad Imam Ahmad 


KB Ai Kh SA 3 En AS SG 
BU Ini dg ala AN Jae AI Ipin Hala 15 KI 
: 19198. Husain bin Muhammad dan Abu Nu'aim Al Ma'na 
. menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Fithr menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ath-Thufail, dia berkata: Ali RA mengumpulkan orang- 
orang di tanah lapang kemudian berkata kepada mereka, "Saya 
menyumpah dengan nama Allah, atas setiap Muslim yang telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Ghadir Khum, terhadap 
apa yang telah didengarnya." Ketika ia berdiri, maka berdirilah tiga puluh 
orang dari mereka. Abu Nu'aim berkata: Kemudian berdirilah banyak 
orang dan memberikan kesaksian, yakni saat Rasulullah SAW 
memegang tangannya dan bersabda kepada manusia, "Bukankah kalian 
telah mengetahui, bahwa saya adalah lebih utama bagi kaum muslimin 
atas diri mereka sendiri?" para sahabat menjawab, "Benar." Beliau 
bersabda, "Maka siapa saja yang aku menjadi walinya, maka Ali adalah 
walinya. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah 
orang. yang memusuhinya?" sepertinya di dalam hatinya ada sesuatu 
yang mengganjal, maka saya pun menemui Zaid bin Argam dan berkata 
kepadanya, "Saya mendengar Ali RA berkata begini dan begitu." Ia 
menjawab, "Kami tidaklah mengingkarinya, sungguh, saya telah 
mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu kepadanya." 


ai SK. o o- 0. E Pep 0. 3 KG - 

JS Tp op IpS LP kah Ed (oya Kode —14144 

os Tar ONE ni Sina D3 di Ke - - ARA ba Serat E 0 - 
Dad Ia BI 3 3 Tata 1JB JEBYI jp Ser) SL UI kan 
#0. Daan Ma Ka Ba atanan Jarei N AN Bomb Ta 
SJ ina gp) IE elang Ae AI bo AN Jpn) HA Ce 


A 


5) KR Je 3 ae Up 


La Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19175, selain bagian 
pertamanya. 


Musnad Imam Ahmad — (2051 


19199. Husain menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amru bin Murrah, dia berkata: saya mendengar Abu 
Hamzah, seorang laki-laki, dari Anshar, dia berkata: saya mendengar 
Zaid bin Argam berkata, "Yang pertama kali memeluk Islam bersama 
Rasulullah SAW adalah Ali RA." Amru berkata: Saya pun menuturkan 
hal itu kepada Ibrahim, dan ternyata ia mengingkarinya dan berkata, 
"(Yang benar ln) Abu Bakar RA." 


-JE ag » ne SA Pa BA jie Ba Sa 


Cas 23 At Bl KIE jan aa ag 2 Canada 

2 2 Aa 1 Do ata Ni Ha , 3... 

La aing CE BY | dB gg le do Jp 

i na A 2 3 3 

Inai alay ale dl Ko J5 

19200. Husain menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, Amru bin Murrah mengabarkan kepadaku, dia berkata: 

saya mendengar Ibnu Abu Laila menceritakan, dari Zaid bin Argam, dia 

berkata: Jika kami mendatanginya, kami berkata, "Ceritakanlah kepada 

kami hadits dari Rasulullah SAW.", dia berkata, "Usia kami telah lanjut, 

dan kami telah banyak lupa, sementara hadits dari Rasulullah SAW 
terasa berat." 


30 35- 3 


Ab Jaja Be pan ah AA CAS NAN 
EL LI BA BI 3 P3 5 SIA 
Jb da da Ja Nda Lp sah 
19201. Muhammad -bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Ibnu 
Abu Laila, dia berkata: Kami berkata kepada Zaid bin Argam, 


34 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19180. 
345 Sanadnya shahih. HR. Ibnu Majah (1/1 no. 25), di nge 


(ooe1 — Musnad Imam Ahmad 


— "Ceritakanlah hadits Nabi SAW kepada kami." Ia berkata, "Usia kami 
telah lanjut, dan kami telah banyak lupa, sementara hadits dari Rasulullah 
— SAW terasa berat." 


- oh 3 LG 


Hepi pb Ip Ab EA jkt je GAS NAN “Y 
25 ee Ene Eis:2 
Sl Iga ea ad SE Pe GS 
- o: E 108 mn aah Tr 
SA : JB, KE us Ab gd da pg da 


ga dn Jgn Haa Dat 
19202. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abu 
Hamzah, dari Zaid bin Argam, dia berkata, "Yang pertama kali memeluk 
Islam bersama Rasulullah SAW adalah Ali bin Abu Thalib." Maka saya 
pun menuturkan hal itu kepada An-Nakha'i, namun ia mengingkarinya 
dan berkata, "Abu Bakar adalah orang yang pertama kali memeluk Islam 
bersama Rasulullah SAW." 7 


IG HB KG PE EAL AN. 
na (35 TB 5 SG 2 yah Laga 


BIS G3 tita Ai Ta UE IG IA US er P3 AJE 
kem OS yan yan OS Lo Lae al ala at ID 


.0 5 » 

19203. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata: saya 
mendengar Amru bin Dinar menyebutkan, dari Abu Al Minhal bahwa 
Zaid bin Argam dan Al Bara' bin Azib Radiallahu 'Anhum, dua orang 


1346 Sanadnya shahih. ' 
YA “Sanaanya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 197 secara ringkas. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang saling berserikat. Kemudian mereka berdua membeli perak secara 
kontan dan nasi'ah (pembayarannya ditangguhkan hingga waktu 
tertentu). Maka hal itu pun sampai kepada Nabi SAW, maka beliau 
memerintahkan keduanya bahwa yang dibayar secara kontan, maka . 
boleh, sedangkan yang secara nasi 'ah kembalikanlah.'?” 
Lae Cab AN 2 JA AE ES lip Sl NAN 
Wp IE BS Gp TG Bab 2 JAN 
ig H3. IA Ej0nn aa 2 3 aa aa “.AX 8 
3 IS, Pad ah AA Si Jaa lang dls AN ae 
LA AG ME mi MAN Abe JAN, sad Ir, 
d Djan IP Oa kta ANA NI Dab ama sn Pa 
Y v3 (au Y 2 Or 3, “ day yag Tap Ci (AS 
DS EN IPA JR 1G ag LEE 3335 (ASN le EA 
BG” ea eps Sae ee 2” yA 
P GP GA taka peka Ae Al Gale dl Jp) 
19204. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Harits, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah 
SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu daripada 
kelemahan, kemalasan, kepikunan, sifat pengecut, bakhil dan, dari siksa 
kubur. Ya Allah, karuniakanlah hatiku ketakwaan, sucikanlah ia, 
Engkaulah sebaik-baik Dzat yang mensucikannya, Engkaulah walinya 
(Penolongnya). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu, dari hati yang tak 
pernah khyusu', nafsu yang tak pernah puas, ilmu tidak bermanfaat dan 
doa yang tidak pernah terkabulkan)." Zaid bin Argam berkata: 


1348 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Nafi' adalah tsigah dan hafizh. Haditsnya ada pada jamaah. Hadits 
yang sama pada sebelumnya dari Yahya bin Abu Baukai. Hadits dengan redaksi ini 
hanya diriwayatkan Ahmad, tetapi hadits ini telah disebutkan pada pembahasan 
larangan menjual perak dengan perak secara utang. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW mengajarkan doa itu pada kami, dan kami 
1349 | 


. mengajarkannya kepada kalian. 
HP Sp pb db Ab SAS lip CAS NA Yo 
2 b) Hoa Be On aa ba ma DE 3 T-0. Kan AS Ya 
de Oya Ha US LJB SI 33 Aj Ae ca aa JB 
og 2, pe: o x£ - - 2 35 nd ae Tia aa Aa SAB it 
AI Ata ya apa al La 1s denah ON j0 J3 Cin Spg Al Al 
0£ “ —o ke 2 220 embos de aa Su. 3 com 03 
19205. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Amru bin Murrah telah mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: saya mendengar Abu Hamzah bahwa ia 
mendengar Zaid bin Argam berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah di suatu rumah. 
Kemudian saya mendengar beliau bersabda, "Jumlah kalian belum 
mencapai satu bagian dari 100.000 bagian dari umatku yang akan 
memasuki Haudh (telaga)." Saya pun bertanya kepada Yazid, "Dan 
berapa jumlah kalian pada hari itu?" ia menjawab, "Jumlah kami saat itu 
700 atau 800 orang." 


£ # (9 - - 2 Na Ba -a La IG — 
AG Aa Hah Bab Le GAS —YAYN 
. - Sof oo. LL... . Ts 01 A3 0 Pe ah 
LB EH AA IL IE Jah aa J3 
“2 - Sa bh " - 2 wo Dn aa 2. PA aa 05 
Si Jar lgi Nia celely Sa Bb dia Je 1d Ii SAI 
A bi 


X Se msg an ee IP elo “UI ata 8 Yo 37 
AN ka Al Sgp HA CAN Is J3 Le LE ja 


349 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 13166. 
50 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19164. 


Musnad Imam Ahmad — 


MI) HI Kia Hluy A3 Sl 33 Sp dia 
| Pn ta Tega Gen ana ae An An 
Mp3 BIL Sp SP pg ale le 
19206. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepada kami, dia 
berkata: saya mendengar Abu Al Minhal berkata: saya bertanya kepada 
Al Bara' bin Azib dan Zaid bin Argam tentang Ash-Sharf. Maka Al Bara: 
berkata, "Bertanyalah kepada ini (Zaid), karena ia adalah lebih baik dan 
lebih tahu daripada aku." Dan Zaid pun berkata, "Tanyakanlah kepada Al 
Bara', karena ia adalah lebih baik dan lebih tahu dariku." Akhirnya, saya 
| bertanya kepada keduanya, keduanya pun menjawab, Rasulullah SAW 
telah melarang jual beli perak dengan emas secara hutang." Kemudian 
saya bertanya kepada orang ini, ia pun menjawab, "Rasulullah SAW 
telah melarang jual beli Warig (perak) dengan emas secara hutang."5! 
5 end Up daa ES Bb lie EA NAN 
3g, (Ed - - Lo Da Ia LE Ka ae Murtg 3 PNP Bakar Hb Lap 
de 3 GAN JB AP AE ol sae 
9 2B Lo mo 3 -3- oo Ja, To otr ore a Pata aa 2 ga 
19207. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Gais mengabarkan kepada kami, dari Atha' 
bahwa Ibnu Abbas RA berkata, "Wahai Zaid bin Argam, bukankah Anda 
mengetahui, bahwa Rasulullah SAW telah diberi hadiah berupa daging 
hewan buruan sementara beliau sedang ihram, sehingga beliau tidak 


menerimanya?" ia menjawab, Ya 2 


aa 


33 ! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19203. 
1352 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19167. 


— Musnad Imam Ahmad 


Be em 


Fe Kane ae Bt IE IS Oi BA 
SS ga di Ja J5 ESA JB 2 
bana 


19208. Aswad bin Amir menceritakan kepada ii Ja'far Al 
Ahmar mengabarkan kepada kami, dari Abul Aziz bin Hakim, dia 
berkata: Saya pernah shalat Jenazah di belakang Zaid bin Argam, lalu ia 
pun bertakbir sebanyak lima kali takbir. Setelah itu, ia pun menoleh dan 
berkata, "Seperti inilah Rasulullah SAW atau Nabi SAW bertakbir."'?3? 


5 Oa 5 Jati Gas CAP Gi Spul Wib NAN, 4 
IN Jana Sg Aa YA 
Adaa si Io A5 Sana AN sale Ip DE 
(S 1JE Cola S3 BU S 
19209. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Al Mughirah, dari Ali bin 
Rabi'ah, dia berkata: saya berjumpa dengan Zaid bin Argam. Ia termasuk 
orang terpilih atau ia baru saja meninggalkan darinya. Maka saya pun 
bertanya kepadanya, "Apakah Anda mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya, saya telah meninggalkan di tengah-tengah 
kalian Ats-Tsagalain (Kitabullah dan Ahlu baitnya).”?" Ia menjawab, "Ya 
(benar). 354 


Lai Sanadnya dha'if, karena ada Abdul Aziz bin Hakim. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 19168 dengan sanad yang shahih. 
1388 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 11046. 


Musnad Imam Ahmad — 


2, 
& 
NP - 


AP BA Ip LAN CAS (RS) GAS NAYA 

Ie Ke Ohh SIB Aja BN SIN al JL Clan adi 
2 Le seh DOKU rarken AI an Sean 

SA JH Jan ia GP Jan Jl 5 JA Ol) 1 


Si Lepai) IS sb Ob 2 ae RI JI La Te 
3 - Tp Ag » N SAN On Ta Dam tp H3 ing 

To AA Tale tea ale Go Al Iya) d JB 1JU HI 
hg 35 3 Bu Kes Be "ji ih 

19210. Waki'" menceritakan kepada kami, Al  A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Tsumamah bin Ugbah Al Muhallimi, dia 
berkata: saya mendengar Zaid bin Argam berkata: Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku, "Penghuni surga diberi kekuatan seratus orang 
dalam hal, makan, minum, syahwat dan jima'" Kemudian berkatalah 
seorang laki-laki, dari Yahudi, "Sesungguhnya orang yang makan dan 
minum, berarti akan memiliki hajat (buang kotoran)" Maka Rasulullah 
SAW pun bersabda padanya, "Hajat (buang air) salah seorang dari 
mereka adalah keluarnya keringat, dari kulit-kulit mereka. Sehingga 


perutnya pun kembali mengecil." 95 


- to - E £.. wo Ka “ ” - 

— dp Dg Ch OS rama Kd (ES y Urde- —YAYAA 
Jo. Hara 4 - - - Pi DAN - BB. ag pr aa 2 0 MP TIA 
AS Jab Ca) GP AN Goa aah 2G Lo 3 12 ada 
Pa ... ox A1 aa Ng Paul Pi ega LN - Naa Io Ion 2 
In ale Ito AI Iga) oi mie a of Ul Jus II GIA G3 
KR) Up 3 II ap 
19211. Waki' menceritakan kepada kami, Misar menceritakan 
— kepada kami, dari Abu Ayyub bekas budak Bani Tsa'labah, dari Guthbah 
bin Malik, dia berkata: Seorang pemimpin, dari para pemimpin mencela 
. Ali RA. Maka berdirilah Zaid bin Argam dan berkata, "Bukankah kamu 


1355 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no: 19165. 


— Musnad Imam Ahmad 


telah mengetahui, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencaci-maki 
orang yang telah meninggal. Kenapa kamu mencela Ali, sementara ia 


sendiri telah meninggal dunia." 


3 - 


C3 Se Jeng Ti Maak -JE 


one. Geo - 0 Ie. 3 On ie 


la Sa Gp pe aka at, Gas 

19212. Waki' mesesikan kepada kami, Isra'il dan bapakku 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya bertanya 

kepada Zaid bin Argam, "Berapakali Rasulullah SAW berperang?" ia 

menjawab, "Sembilan belas kali, dan saya telah berperang bersama 

dengan beliau sebanyak tujuh belas kali peperangan. Beliau 
mendahuluiku sebanyak dua kali peperangan." 2 


- 3 0 Jo 03 30 1-0 "0. Pe 
| pn BA JAN AAN 5 Ea an 


0 3 Sol 


23 EN ie, “Ia Iga Un ea Cena op AE) 


. 1 HA 


us ig AN Io Jo At Ja IPS NY SI G3 
Ol (ebi Sa OS | Jl AAN op pg ea Ke 


Ita y6 ita Ea 

19213. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar dan Amir bin Mush'ab 
mengabarkan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Abul Minhal 
berkata: saya bertanya kepada Al Bara' bin Azib dan Zaid bin Argam, 


1356 Sanadnya dha'if, karena ada Abu Ayub. Telah disebutkan dibahas 
sebelumnya. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 19184. 

1357 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 19178. 


Musnad Imam Ahmad — 


keduanya pun berkata: Kami berdua adalah seorang pedagang pada masa 
Rasulullah SAW. Kami pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Ash- 
Sharf, maka beliau pun bersabda, "Jika hal itu dilakukan secara kontan, 
maka tidaklah mengapa. Namun jika dilakukan dengan cara Nasi 'ah 
(pembayarannya ditangguhkan), maka tidak boleh." 


- 
P 
3 0. 1D - 


HE INA EA tepi AL EA —NAY 
5 5 Ik LM HE WN Aoi AL SA 
- .. ag 2 ..... i o- 2. ... A, . y GP MANA (3 -, PAN: 
— "JB Ceri Ce S Ag ads due al Iya) Hy 13) 
Ao Be SE Tn aan GB AU KKM SE Bun ah “3 
—abag Sel yA Jl Ira 3 3 UI Ja Isl aa 
02. 3 

19214. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Al Mughirah, dari Iyas bin 
Abu Ramlah Asy-Syami, dia berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah 
bertanya kepada Zaid bin Argam, dia berkata: Saya mengikuti shalat dua 
hari raya yang berkumpul dalam satu hari bersama Rasulullah SAW. 
Beliau shalat Id pada awal hari, kemudian beliau memberi keringanan 
terhadap shalat Jum'at seraya bersabda, "Siapa yang ingin menghadiri 
Shalat jum'at maka silahkan." | 

nah — 


EN mi gp clay GAS cjarlall BS —Y AYO 


“Na 


. 


. . 
2 0. 


. 2 -£ sa -.3 - 2 .- an NN adan Ba Ea - Za - 9 
ABU IE AN Ia AE Amel 3 Ogkar US al) ga 3 


N 


1338 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan pada no. 19203. 

1359 Sanadnya dha'if, karena ada Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami. HR. Abu 
Daud (1/281 no. 1070): An-Nasa'i (3/194), Ibnu Majah (1/410 no. 1310), Ad-Darimi 
(1/459, no. 1612), dinilai shahih oleh Al Hakim. Adz-Dzahabi pun sependapat. 


— Musnad Imam Ahmad 


AE NN Ba Nay 2 Je EN oi Pe 3 Ha Ole 

Sea 12 sah She Ol JB pia 

19215. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 

kepada kami, dari Al Oasim Asy-Syaibani bahwa Zaid bin Argam 

melihat orang-orang sedang menunaikan shalat di Masjid Ouba' pada 

waktu Dhuha, maka ia pun berkata, "Bukankah mereka telah mengetahui, 

bahwa shalat pada selain waktu ini adalah lebih utama?. Sesungguhnya 

Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya shalatnya orang-orang 

yang bertaubat adalah ketika anak-anak unta menderum (karena panas), 
(maksudnya shalat Dhuha)" '“& 


o- 20 35. 3 Pa 


GA gi ep Pa tara jin Hi Kasur Mod —YAYAT 
-.. Sen PEN SIUUT o- 0 
SAY UAS Je Si 3 0 JB IN ae ya 
Ag He IM ps OS sdah Ill Mena FU Je 
| Pata 
19216. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Zaid bin Argam mengucapkan 
takbir atas Jenazah kami (saat shalat jenazah) sebanyak empat kali, 
kemudian ia mengucapkan takbir yang kelima kalinya. Maka saya pun 


bertanya kepadanya, ia menjawab, "Rasulullah SAW telah mengucapkan 
takbir yang kelima itu."'?6! 


o. 30 Ja. 4 


BP op ppb pp Hb tara Ujian Gp Maa AS NAYAY 


u Ode di Io AI J5 JB JB Sl gi IN GS 


1360 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19168. 
136! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19164. 


Musnad Imam Ahmad — 


ka ox 


AN Mane aa AOA 


19217. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abu 
Hamzah, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"JumJah kalian belum mencapai satu bagian dari 100.000 bagian atau 
70.000 bagian dari umatku yang akan memasuki Haudh (telaga)." 
Mereka pun bertanya, "Berapa jumlah kalian pada hari itu?" ja 
menjawab, "Jumlah kami saat itu 800 atau 700 orang. Ni n2 


30 345- 3 


JL AA dahi Ga Lin Gp Saba NA ED NY AYA 


J3: SI yi AA AN Sp As 
MEN AN AYI LAU Gb AN el sae Si Ie AN d3 
: Pa as 


19218. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepadaku, dari Oatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Zaid 
bin Argam, dia berkata: Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berilah - 
ampunan bagi kaum Anshar, anak-anak Anshar, dan juga bagi cucu- 
cucunya kaum Anshar." 3 


AA 3 A Ka ia Hi GAS YAYYA 


Si... di ea ana Takan 


-. 


- 


Sa Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19188. 
"8 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Bana BRA TA AE ANA AA NE A SRPEN ERA 
Aa NA AAN EN AA . 


de set oa 


19219. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Oatadah mengabarkan kepadaku, dari An-Nadhr bin Anas, 
dari Zaid bin Argam bahwa Rasulullah SAW bersabda... Ia pun 
menyebutkan hadits yang sama. 364 


NA o o- 0 S3 Hg - 4 8 IG 
Kan 2 Sa op AP YP KAB WA OLS GAS NAN, 
2 Ba Ma an alan an Den Ben aa OT USU 
Cd Ng Cai US 2JE MEA 3 3 NP UB J3 dd oa 


Ae age ea Kata sarat Ni 3 TER 
Aha pelg Ale AN de Iya ds 
19220. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


kepada kami, dari Amru bin Murrah menceritakan kepada kami, dia 


berkata: saya mendengar Ibnu Abu Laila, dia berkata: kami berkata 
kepada Zaid bin Argam, "Ceritakanlah hadits Nabi SAW kepada kami." 
Ia berkata, "Kami telah lanjut usia, dan telah banyak lupa. Sedangkan 
menceritakan hadits dari Rasulullah SAW sangatlah berat." 


Ai em op Ap YA Eib wis GAS —YAYA 

— Op ai Uh YA Jd Ale dok ie ae 
kas Bilal AG A3 JW Ap pig al at Sio AIA 
He Ai la aa Jo JP Je) ba 1G ep 
SS Re EN WE IU tea Gp Ka Tp 
NAS 08 Nya Ijab JB (di NE Ki Ia ve JK 


Ap 33 J3 ISS LA Me al) 


88 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19200. 
363 Sanadnya dha'if, karena ada Maimun. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19175. 


Musnad Imam Ahmad — 


| 19221. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Abu Ubaid, dari 
Maimun Abu Abdullah, dia berkata: Zaid bin Argam berkata sementara 


saya mendengarnya, Kami pernah singgah di suatu lembah yang 


bernama Wadi Khum bersama- Rasulullah SAW. Kemudian beliau 
memerintahkan untuk shalat, maka beliau pun shalat pada pertengahan 
hari saat terik matahari begitu menyengat. Setelah itu, beliau berkhutbah 
kepada kami, sementara beliau dinaungi, dari panasnya terik matahari 
dengan kain yang diletakkan di atas pohon Samurah. Kemudian beliau 
bersabda, "Bukankah kalian telah mengetahui, bahwa saya adalah lebih 
utama terhadap setiap mukmin atas diri mereka sendiri?" para sahabat 
menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Maka siapa saja yang aku 
menjadi walinya, maka Ali adalah walinya. Ya Allah, musuhilah orang 


yang memusuhinya dan tolonglah orang yang menolongnya?" 1366 


£ E so. - 0 Kg 


Ce—ab AKG: YA (ab Ea Sg Lod— —YAYYYO 


SL HI CN RA TS gi JGA UI ata “ala JG 


- Lo 0. Or 


HB YA SJ dia JL 3 St3 1 ja 
An de To Ir YG ON Jaa SIB 


o- 9 - 


ABS Hb DAS 


Pa ad 


19222. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Habib bin Abu Tsabit mengabarkan kepadaku, dia berkata: 
saya mendengar Abu Al Minhal, seorang dari Bani Kinanah, dia berkata: 
saya bertanya kepada Al Bara' bin Azib dan Zaid bin Argam. Saya 
bertanya kepada yang ini, ia menjawab, "Datangilah si Fulan, karena ia 
lebih baik dan lebih tahu daripada diriku." Kemudian saya pun bertanya 
kepada yang lain, ia juga menjawab seperti itu. Ia menjawab, "Rasulullah 


1366 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19170. 


.— Musnad Imam Ahmad 


SAW kalah: melarang jual beli Warig (perak) dengan emas secara 

piutang,"1367 

HA SEA EA at al D3 JP GAS ANN 

MI Mp Han BEI an ae sara 

ARA NA Ia Kn utan jera nya 
| | AK 


19223. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, ' dari 
Oatadah, dari Abu Abdullah, dari Zaid bin Argam, dia berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah SAW menyebutkan sifat dan khasiat minyak 
Zaitun dan Wars (senis tumbuhan berwarna hijau, dan memiliki bau yang 
wangi) terhadap penyakit pinggang bagian dalam." Gatadah berkata, 
"Yakni dengan mengoleskannya pada sisi yang dikeluhkan." 


So. 0 - 50 39B. 3 A9 - 


A5 dpan up aka kara Giat GTASA GAS NAN 
Hp Aas dk Sai AA Fery Ad SA oi Hi Kie HI udi 
Lp Tn pe If LA Ting ale AN Iko AI Iga Oh LI d3 
AS Dk IE NP IS Vip SS Ia J8 ab NYG Seal 
2d Ab 1 na la At io A1 Jajan Ol ca bp ga Laki 
| Ae ee ANN 
19224. Muhammad -bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Maimun Abu Abdullah, dia 


367 Sanadnya dha'if, karena ada Abu Abdullah Maimun. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 19185. 

1568 Sanadnya dha'if, karena ada Abu Bdullah Maimun. Hadits ini telah 
disebutkan pada no. 19185. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: saya berada di sisi Zaid bin Argam, kemudian datanglah seorang 
laki-laki, dari penghujung Al Fasthas. Laki-laki itu pun bertanya 
kepadanya tentang penyakit. Maka Zaid berkata: Sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah kalian telah mengetahui, bahwa 
saya adalah lebih utama terhadap setiap mukmin daripada diri mereka 
sendiri?" para sahabat menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Siapa saja 
yang aku menjadi walinya, maka Ali juga walinya." Maimun berkata: 
Sebagian kamu telah menceritakan kepadaku, dari Zaid, bahwa 
Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya 
dan musuhilah orang yang memusuhinya?" sil 


ag 


Lena o Ph ss Loan Ko AN X5 Bd —NAYYO 
AAN AI POS de Sig 5 Aj Kep J5 A5 5 
kd ora :a Jus sb BA ab 3TAL Pan 
se ala d3 TA lig oa? #: SI Na ipb Sa 
AI 3G HE LAG Aren 3 Ga ya 3 Pe des 3 
Ta 2 ja . Ad 0. 0... 
Bee Up B3 Ka ale Ja, Ea Pura Cr pi Ta 
SIN DS Veda cela ale 
19225. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ajlah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdu Khair 
Al Hadhrami, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Suatu ketika Ali berada 
di Yaman, lalu dihadapkanlah padanya seorang wanita yang telah digauli 
oleh tiga orang pada masa suci yang sama. Maka ia pun bertanya kepada 
orang pertama dan kedua, "Apakah kalian berdua mengakui anak yang 
dikandungnya?" Namun keduanya tidak mengakui. Kemudian ia 
bertanya kepada orang kedua dan ketiga, "Apakah kalian berdua 
- mengakui anak yang dikandungnya?" keduanya pun tidak mengakui. 


1369 Sanadnya dha'if. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19221 dan 19175. 


(2201 — Musnad Imam Ahmad 


' Kemudian Ali menanyakannya lagi kepada orang ketiga dan pertama, 
hingga ia bertanya dua kali-kali, namun mereka belum juga mengakui. 
Maka Ali mengadakan undian di antara mereka dan menetapkan 
kepemilikan anak itu bagi yang undian jatuh padanya dan wajib baginya 
untuk membayar sepertiga Diyat. Lalu perkara itu pun diangkat kepada 


Nabi SAW, maka beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya."” 


03 Jo. - te 0, 


elang Gp Ga UI IPA ba (1) GAS ANN 

| HA GA Ban an Ten eni IA 

Ag os 6 HSTAN H Jgii altay de Al ko AN pa) Cat LO, 
lai WES OS BI pl Io ah 


19226. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Muslim mengabarkan kepada 
kami, dari Abu Al Minhal -namun ia belum mendengar darinya- bahwa 
ia mendengar Zaid bin Argam dan Al Bara' bin Azib keduanya berkata: 
Kami mendengar Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan Ash- 
Sharf, "Jika hal itu dilakukan dengan kontan, maka tidaklah mengapa. 
Namun jika dilakukan dengan piutang, maka tidak boleh."'”' 


tha— us API X3 Dania ah ct (NY AYYV 
La 5 idr ds 1 sg PP AA Sa Pi 36 ia | 


1370 Sanadnya hasan, karena ada Al Ajlah. Abdu Khair Al Hadhrami adalah Ibnu 
Yazid Al Hamdani tsigah (mukhadram/ mengalami masa jahiliyah dan masa Islam). 

HR. An-Nasa'i (6/182 no. 3488 sampai 3490), pembahasan tiaka, bab: mengundi 
hak asuh anak: Ibnu Majah (2/786 no. 2348), pembahasan keputusan dengan 
mengundi: Ibnu Abu Syaibah (7/352 no. 3440), Al Baihagi (10/ 267), dan Al 
Humaidi (345 no. 785). 

1371 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19203. 


Musnad Imam Ahmad — 


AN, AN 7 Ia 2 — AN js 
CASN, ea Oh 


19227. Asbath menceritakan kena" kami, Sa'id dan Abdul 
Wahab menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Gatadah, dari Al 
Oasim Asy-Syaibani, dari Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya kakus ini dihuni oleh syetan. Maka jika salah 
seorang, dari kalian hendak masuk, hendaklah ia membaca: 'Ya Allah, 


aku berlindung pada-Mu, dari syetan laki-laki dan syetan 


perempi an. "1372 


o- Io Pt 


oi jap Ep aa BAL Cena ep) Bab —VAYYA 

si Ul Iga 6 Pe lg Pan bea 

5d aa dh 3.21 HB Hadi SAE J3 sp SAN Uagaa 
SN, 


19228. Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari 
Zaid bin Argam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kakus 
ini dihuni oleh syetan. Maka jika salah seorang, dari kalian hendak 
masuk, hendaklah ia membaca: 'Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari 


syetan laki-laki dan syetan perempuan'. "1373 


15 
2.17 3 0 - Ag 


A5 :YG 2 Pk PI GI SP bab —14YYA 


apa A3 HB ga Gi IN ala -JG Bh NA A 
Te anak 
NI nia GP EA JB lg 


372 Sanadnya shahih. Sa'id adalah Ibnu Abu Arubah. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 19182.. | 
133 Sanadnya shahih. Ibid. 


— Musnad Imam Ahmad 


A5 5d cal Jeju) Ke de jas Y MEN Jyii Sya 
-0 2 


dya HS KA ana 3 Dis ES Upin SY 3 PAR 


Lini el daa Jo Jab ata aa 
AS Ne ah e Ku A Pn ar jet 


a22... 


3 - 30 
An PA On ana pen Lo Mp5 
Ta AN Io Ui ah NB Ga Ie 3 lt 


Maa — SERA TAS IPAR TNO IPA tag 
SIB aa la die lo MI 


19229. Yahya bin Adam dan Yahya bin Abu Bukair 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Isra'il, dari Abu Ishag, dia berkata: saya mendengar Zaid 
bin Argam, dia berkata: —dalam riwayat lain—- Ibnu Abu Bukair 
berkata, dari Ka'ab bin Algamah, dia berkata: Saya pernah berangkat 
bersama pamanku dalam suatu peperangan. Lalu saya mendengar 
Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada para sahabatnya, "Janganlah 
kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang 
ada disisi Rasulullah." Jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang yang 
mulia dan kuat akan mengusir orang yang terhina dan lemah." Maka saya 
pun menuturkan hal itu kepada pamanku, dan ia pun menyampaikannya 
kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengutus sesorang 
kepadaku, maka saya pun menceritakannya. Akhirnya, beliau mengirim 
utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabatnya. Akan 
tetapi mereka bersumpah, bahwa mereka tidak berkata demikian. Maka 
Rasulullah SAW menuduhku telah berdusta dan membenarkan mereka. 
Aku pun ditimpa kesedihan yang sangat, yang belum pernah saya 
rasakan sebelumnya. Saya duduk di rumah, dan pamanku berkata, 


Musnad Imam Ahmad — 


"Kamu tidak ingin Nabi SAW mendustakan dan membencimu." Hingga 
Allah "Azza wa Jalla menurunkan, "Jika orang-orang munafik 
mendatangimu."(Os- Al Munaafiguun (63): 1), Akhirnya Rasulullah 
SAW mengutus seseorang kepadaku, dan utusan itu pun membacanya. 
Dan, dia berkata, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah 


membenarkanmu."' 278 


3 302. as 


la Ae Gas ia ara mana Ta Wa— —YAYY. 


To 209... 


ea da MEN Adaa 2 Ia muak 
PP Kaali S ag : JB, Sp Up pi LI ya) Iis 


SJ cal 2 Aa Ie Ke D3 JS G3 SN 


. 37 . ... 


& Da Aa Lis AG CJ La Kai Tani ME A3 OA Wae 
Tera Ja 5 AJE ah ii BOP CE ling ala Al Ito 
TM Io A Tan MEI SIB BARAT 3 
AN ntata te Je Ep, Can ya Vo er AE ea 
se JA LAS 

19230. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, bahwa 


ia mendengar Zaid bin Argam berkata: Kami keluar bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian orang-orang pun ditimpa 


kelaparan. Lalu Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, 


"Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang 
(Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah supaya mereka bubar 


137 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19181. ' 


— Musnad Imam Ahmad 


(meninggalkan Rasulullah)." Dan ia juga berkata, "Jika kita kembali ke 
Madinah, niscaya orang yang mulia dan kuat akan mengusir orang yang 
terhina dan lemah." Maka saya mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan 
FE pada beliau akan apa yang ia katakan itu. Maka beliau pun mengutus 
3.5. seseorang kepada Abdullah bin Ubay, namun ia tetap bersikeras akan 
'sumpahnya, bahwa ia tidak melakukannya, sehingga orang-orang pun 
mengatakan, "Rasulullah SAW telah mendustakan Zaid." Maka kata- kata 
mereka itu pun menyakitkanku, hingga Allah 'Azza wa Jalla menurunkan 
ayat yang membenarkanku, yakni dalam surah, "Jika orang-orang 
'munafik datang kepadamu..." (Os. Al Munaafiguun (63): 1), Maka 
Rasulullah SAW mengajak mereka agar beliau dapat memintakan 
ampunan bagi mereka, namun mereka enggan dan memalingkan kepala- 
kepala mereka. dan firman Allah, "Mereka adalah seakan-akan kayu 
yang tersandar." (Os. Al Munaafiguun (631: 4). Mereka adalah para laki- 


laki yang tampan." 


. Io 3G. 3 


Ibe—al padan te SEA KANAN 
J6 Ke dl JA Ja GAS tas Agan 6 


-2 Jas :JB Bajp Sje Tita 2JE gak Aas Petra, « Hae Rb 
SARA PAN D6 2G NA Ae dl 
19231. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dia berkata: saya 
menjumpai Zaid bin Argam, maka saya pun bertanya kepadanya, 
"Berapa kali Rasulullah SAW berperang?" ia menjawab, "Sembilan belas 
kali." Saya bertanya lagi, "Berapa kali Anda ikut berperang bersama 
beliau?" ia menjawab, "Sebanyak tujuh belas kali." Saya bertanya lagi, 
"Perang apakah yang pertama kali beliau ikuti?" ia menjawab, "Yaitu 
perang Dzatul "Usyair atau Usyairah."76 


1378 Sanadnya shahih. Ibid. 
1376 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19178. 


Musnad Imam Ahmad — 


to 3035. 3 


SP 0 pb up aah Ea en ana Pain CA AN AYYY 
CE bl Iyan) HAM IE JB aa Ui Sikat JG 


of A5 2 eta KA Jang of JR PAI 436 BS 35 UY, 
Ag UB 53 JB SI oi dus una JB ia YA Jak 


DB 
19232. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dia berkata: 
saya mendengar Abu Hamzah, dia berkata: Seorang Anshari berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi setiap Nabi itu memiliki 
pengikut. Dan sesungguhnya kami telah mengikutimu, maka berdoalah 
kepada Allah, agar Dia menjadikan para pengikut kita adalah dari 
golongan kita sendiri." Maka beliau pun mendoakan mereka, agar Allah 
menjadikan para pengikutnya, dari golongan mereka. maka saya pun 
menisbatkan hal itu kepada Ibnu Abu Laila, dan, dia berkata: Zaid bin 
Argam telah menduga akan hal itu.'?” | 


0. AN an 0 -— - to Oa IR Pt 


4 Hee Ka 


ya ea Si ta Iya jd oa 254 oj 
ee NG eka "ag al) - JG Ap ala 3 Ie AJ) af Segi 
JAN SE MN) oa 

19233. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar Ali bin 


Zaid menceritakan, dari An-Nadhr bin Anas, dia berkata: Anas kematian 
anaknya, -maka Zaid bin Argam menulis surah kepadanya, bahwa 


87 Sanadnya shahih. 
HR. Ath-Thabrani dalam AI Kabir (5/169 no. 4977). Al Bukhari (7/114 no. 3787 
dan 3788), pembahasan biografi Al Anshar, bab: mengikuti Anshar. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW telah bersabda, "Ya Allah, berilah ampunan bagi kaum 
Anshar, anak-anak Anshar, dan juga Pee cucu-cucunya kaum Anshar." 


. - 3 - - 3035. 3 G- 


aa is NB S3 ia Ii Ka Kazea Cod —YAYYL 
IA Ie yA da aeidtaa JB cemg 
2 aa IS Ga Jatah ana 
a55 wiki :Je An aa LIS KA AI 
Fo dra Waah YG 206 ee HE Mb Ju Jas 
EU HS yang ale 


.... 


19234. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib, 
dia berkata: saya mendengar Abul Minhal yakni seorang laki-laki, dari 
Bani Kinanah, dia berkata: saya bertanya kepada Al Bara” bin Azib 
mengenai Ash-Sharf, ia pun berkata, "Tanyakanlah kepada Zaid bin 
Argam, karena ia lebih baik dan lebih tahu dariku." Kemudian saya pun 
bertanya kepada Zaid, dan ia pun berkata, "Tanyakanlah kepada Al Bara" 
karena ia lebih baik dan lebih tahu dariku." Akhirnya keduanya pun 
berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli Warig (perak) dengan emas 
secara piutang." 127 


o- 0 to. 30 315. 3 


Ka IPAR Yah Ea jan YUI Bit anro 
— ag da Sdn GP Ae UG Tata 1 


TES Se Rita TA Ta Na Out 
19235. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Maimun Abu Abdullah, dia 


137 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 1119203. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: saya mendengar Zaid bin Argam berkata: Rasulullah SAW telah 
berperang sebanyak sembilan belas kali peperangan. Dan saya telah 
berperang bersama dengan beliau tujuh belas kali peperangan." 12 


SIA 58 Ola 5p aa VA Ts) (AS BAK —y aya 


Bi Ba AIR Ad gan 3 aa un JB GA gi 


.. 
2. 9. - 3— 0£ 


Sem Ea 2 Jas « Sa EA Cat AI 3 IS 


eh IG eka ale Io J5 
19236. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Mathar, dari Abullah bin Buraidah, dia 
berkata: - -Ubaidullah bin Ziyad ragu— tentang perkara Haudh (telaga), 
maka ia pun mengutus seseorang kepada Zaid bin Argam, dan bertanya 
kepadanya tentang Haudh. Maka ia pun menceritakan suatu hadits yang 
sangat bagus, sehingga membuatnya takjub. Ia pun bertanya kepada Zaid, 
"Apakah Anda mendengar ini, dari Rasulullah SAW?" ia menjawab, 
"Tidak. Akan tetapi saudarakulah yang telah menceritakannya 
kepadaku."'?80 


Sa Sia an rai 3 22 GIS —NAYYV 
293 G5 LI Ky 2 ah 2 GS LA JB Ai Bis 
S3 -JB naa Dai HA pia GA AS Gi 


Jha Ab sil sa AI dara gl pn Jo LAN 


J5 « 


137 Sanadnya dha'if. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19178 dan 19231. 

1380 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami mengatakan bahwa para perawi Ahmad adalah para perawi shahih. 
Hadits tentang telaga nabi ini telah sering kali diulang. 


— Musnad Imam Ahmad 


na K3 NG Ind Bisakl H5 UUS euy la 
CU AU Ui: IE ale 23 uata (Ia 


19237. Ne sena kas kepada kami, Ibnu Juraij 
— dan dalam riwayat lain— Ibnu Bakr, dia berkata: Ibnu Juraij 
— menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasan bin Muslim mengabarkan 
kepadaku, dari Thawus, dia berkata: Suatu ketika Zaid bin Argam datang, 
kemudian Ibnu Abbas meminta untuk diingatkan kembali, "Bagaimana 
yang telah Anda kabarkan kepadaku, tentang daging - -Ibnu Bakr 
berkata—- yang dihadiahkan kepada Nabi SAW saat beliau melakukan 
ihram?." Abdurrazzag berkata, "Yang dihadiahkan kepada Nabi SAW?." 
Zaid berkata, "Ya, Nabi SAW diberi hadiah berupa daging —Ibnu Bakr 
berkata— (daging) buruan, maka beliau pun menolaknya dan bersabda: 
'Kami tidak memakannya, sesungguhnya kami sedang ihram." 38! 


an h5 La (aa 53 Ga 2 Dk EA —YAYYA 
Bb 3 Pan (Sl oi N Sa eba 
KAN de Jab AN : AG Ka UI pad LYEN B2 JUS PTN 
- JE CD pa VA Hape il - JG IS SA Cai ob Jas 
AS SAS IE MA SF an ESA Ae SEA 
RAN Lgpg SE JEC IA SIR ob ale At IA 


19238. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Ajlah, dari Asy-Syabi, dari Abdullah bin Abul Khalil, dari Zaid bin 
Argam bahwa beberapa orang yang menggauli seorang wanita pada masa 
sucinya. Maka Ali RA berkata kepada laki-laki pertama dan kedua, dari 
mereka, "Apakah kalian berdua senang dengan anak itu?" keduanya 
menjawab, "Tidak." Kemudian Ali bertanya kepada laki-laki ketiga dan 


381 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19167. 


Musnad Imam Ahmad — 


keempat, "Apakah kalian berdua senang dengan anak itu?" keduanya 
menjawab, "Tidak." Maka Ali berkata, "Kalian ini berserikat dan saling 
berselisih. Saya akan mengadakan undian di antara kalian. Bagi yang 
jatuh padanya undian, akan saya denda sebanyak dua pertiga Diyat, dan 
anak itu menjadi miliknya." Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi 
SAW, maka beliau pun bersabda, "Saya tidak tahu, kecuali apa yang 
telah dikatakan oleh Ali RA." '” 


Le Sol ha te 9 - 5 


Nama maa 
An Na Ep 


155 AN 3 Sia Ta, 2 w SA 3 ap Pa 5 
AN, Nas YA ma dj ingk IE lo AN Ipa Hata 
Mey JA SE say cjCAYI sala « ACA ST SEN ay) 

| ya ata 


19239. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Bakr bin Anas, 
dia berkata: Zaid bin Argam menulis kepada Anas bin Malik sebagai 
ta'ziyah atas musibah yang menimpa anak dan kaumnya pada hari 
Harrah. Ja pun menulis kepadanya, "Saya akan memberimu kabar 
gembira dari Allah 'Azza wa Jalla. Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: 'Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak-anak Anshar, anak 
dari anak-anak Anshar (cucu), dan ampunilah wanita-wanita Anshar, 
anak-anak wanita dari anak-anak Anshar, dan cucu wanita dari anak- 
anak Anshar'."'?33 


1382 Sanadnya hasan, karena ada Al Ajlah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19225. 
183 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19195. 


1930 — Musnad Imam Ahmad 


AR UP ia Ci WA An GAS NA 
£ s0. 
Iin wa 2 yf HI dip Menma 


00. 


AA GAN ara A3 eh AA as P1 uji ayu 


5 3, 


2 le A aah pan 255 JB tag 3 AN Lane 


19240. Suraj bin Nu'man Dea kenada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Al Ajlah mengabarkan kepada kami, dari 
Asy-Sya'bi, dari Abu Khalil, dari Zaid bin Argam bahwa ketika Ali RA 
berada di Yaman, ia dihadapkan pada tiga orang yang berserikat dalam 
satu orang anak. Maka Ali mengadakan undian di antara mereka, 
sehingga yang jatuh padanya undian menanggung pembayaran dua : 
pertiga Diyat, dan anak itu pun menjadi miliknya. Zaid bin Argam 
berkata: Maka saya mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan akan hal 
itu, dan beliau pun tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya.''"' 


- 3035. 3 6 - 


PS SG PF Pale ja aah Hi Ain Karate 
atu in lan Jo Oya JB JB SI Pan hp dian 
JEC cap da Sal Kel Ag 3 oa AA 3 OA lpg 
Aa Ne ro dad aa 
II 3 3 rat AJ 2g ie 3 ee AT APA 
19241. Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari 
Khalid bin Abul Ala" Al Khafaf, dari Athiyyah, dari Zaid bin Argam, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana dengan kalian, 
sementara Shahibul Oarn (pemilik terompet) Telah memasang terompet 


1884 Sanadnya hasan, karena ada Al Ajlah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 
19225. 


Musnad Imam Ahmad — 


di mulutnya, dan mengerutkan dahinya, serta siap mendengar kapan pun 
mereka diperintahkan (untuk membunyikan genderang perang)." 
Kemudian ungkapan itu pun didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW 
sehingga mereka merasa 'grogi', maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Katakanlah, 'hasbunallahi wa ni'mal wakii'' (Cukuplah Allah sebagai 
penolong, Dialah sebaik-baik tempat bergantung). naa 


. X 3 “ A3 anak LN . 8.0. 3g 
sn Haa Ju "JB Tea nata na 2 IA Eee 
Man Arr 

19242. Abu Ahmad Seakan kepada kami, Khalid bin 
Thahman Abul Ala" menceritakan kepada kami, dari Athiyyah Al Aufi, 
dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda. Maka 


ja pun menyebutkan maknanya." si 


2 o- Pt - 


AS 9 636 5 ckak 2 ARP AG EA NAN 

as ie Ae ea ba PP AU 

3 : Jas Dj iB Ca sya CAK AB Sa F3 AKAK 
“dkaii Lian, SI Wika LAS SulfI GD2 


19243. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari Al Gasim Asy-Syaibani, dari Zaid bin Argam bahwa Nabi 
SAW mendatangi Masjid Ouba' atau memasuki Masjid Ouba' setelah 
matahari terbit, dan ternyata orang-orang sedang shalat, maka beliau pun 
bersabda, "Sesungguhnya shalatnya orang-orang yang bertaubat, adalah 


1385 Sanadnya hasan, karena ada Athiyah Al Auvufi. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 11634. 
ja Sanadnya hasan. 


— Musnad Imam Ahmad 


ketika anak-anak Unta yang menderum (karena panas) (maksudnya 
. shalat dhuha)" 


KPA 
Pan Had 2 20 B - 


Hae cara 0 £ 0 - - 5 - ai 

o Jetamla (Slbaal 8 HELP (ale Bis AT Et 

.-aE 0 -.9.- (3 E 0. Lara 0 Ex03 3 3 - Be 2.223 
CET or AP Blah 8 Ob lt US kd— :J8 (yet 


Ne - 


IRI ala ea To AG Ta AA Jb 
5 San WEE be Mani Ma 2 Bam AE AT 0 -- 
CA AE an alat Ko Ipang PJB IU HP 


Lp Ca SER ES YP R5 1JB Milo LS U Lag WI IE 
It Tail CN 0 dng IM AS PJB CS, 
A - & 0. 0 ye. 07 Pe, ya AN aa NU ae Na 23 
BI CN ito gi 1Jelala JB NI P 

19244. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Abu 
— Ishag dan Isma'il bin Umar, dia berkata: Telah menceritakan kepada 
kami Yunus bin Abu Ishag, dari Abi Ishag, dari Zaid bin Argam, dia 
berkata: Saya menderita sakit. mata. Maka Nabi SAW pun menjengukku. 
Setelah sembuh saya pun keluar. Kemudian Nabi SAW bertanya 
kepadaku, "Seandainya kedua matamu, tetap sakit seperti yang lalu, apa 
yang akan kamu lakukan?" Saya menjawab, "Seandainya kedua matamu, 
tetap sakit seperti yang lalu, maka saya akan bersabar dan mengharap 
pahala, dari Allah." Beliau bersabda, "Seandainya kedua matamu, tetap 
sakit seperti yang lalu, kemudian kamu bersabar dan mengharap pahala, 
dari Allah, maka kamu akan menjumpai Allah, sedangkan kamu tidak 
memiliki dosa sedikit pun." Isma'il berkata, "Kemudian kamu bersabar 
dan mengharap pahala, dari Allah, niscaya Allah akan mewajibkan 


bagimu surga."338 


1387 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 19166 dan 19161. 
1388 Sanadnya shahih. Ahmad saja yang meriwayatkan dengan redaksi seperti 
“ini. - 


Musnad Imam Ahmad — 


Sisa Hadits An-Nu'man Bin Basyir Ra"? 


o- Jo. 73 Kp 


Ah gi pala Ka gi ap Aja MA AN 0 
Lagi — pe Ci dai . Ja Apu Ea AN oi 
Ted Lo A1 Iya Jb LB pel oi DR gp ea H3 


PG 


daa DH Ha gl SA JNE Saat Fa Hug 
» i0ukasame 


19245. Mu'awiyah bin Abdullah bin Mu'awiyah bin Ashim bin 
Mundzir bin Az Zubair menceritakan kepada kami, Sallam Abu Mundzir 
Al Oori' menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah menceritakan 
kepada kami, dari Asy-Sya'bi atau Khaitsamah, dari An-Nu'man bin. 
Basyir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaan kaum muslimin, adalah seperti satu tubuh, jika ada 
bagian tubuhnya yang sakit, maka seluruh jasadnya turut 
merasakan." 


aa S5 HA Ea 6 (j BB ya KAS Ara 
PA LI bi oi DARI GP NG s PBS ea 
Aa hang KN Ka Kak Aa de ala Sio 
G3 et Ke dna Lisan ph PA Kana KS 
aa An elu 
19246. Manshur bin Abu Muzahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Waki' Al Jarrah bin Malih menceritakan kepada kami, 
dari Abu Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari An Nu'aman bin Basyir, dia 


1389 Bigrafinya telah dibahas sebelumnya pada hadits no. 18263. 
1390 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18263. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Nabi SAW bersabda di mimbar ini, "Siapa yang tidak mampu 
mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri 
nikmat yang banyak. Dan siapa yang tidak mampu berterimah kasih 
kepada manusia, maka ia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah 
Azza wa Jalla Membicarakan nikmat Allah adalah syukur, sedangkan 
meninggalkannya. adalah kufur. Hidup berjama'ah adalah rahmat, 
sedangkan perpecahan adalah adzab." 


o- $ 0 


ye Ba Hu 3 Pada nan ne Ha —NAN LV 

os £ oo. “ad 
J5: Ii ae ah gp CA op pp Pi 5, 
j P s2 Bt ana 

ae Nan Ea lia de ji MA ain di plan ea Io Ipa, 

Ge 0... 

In pn Kardua Kai dapa GR Kas yah Kb 
Tai BG AA Ta, CS CI Ia SA, 
PP 2 ae ea PP INN 5 Pe an 
J3 JB 28 GE Ide SE Api su J3 J6 
SA oi BM oa TN yi 5 GEA GAN 
ALE Ie Ill 
19247. Yahya bin Abdu Rabbih, bekas budak Bani Hasyim 
menceritakan kepada kami, Abu Waki' menceritakan kepada kami, dari Abu 
Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar ini, "Siapa yang tidak mampu 
mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu 
yang banyak. Dan siapa yang bisa berterima kasih kepada manusia, maka 
ia tidak akan bersyukur kepada Allah 'Azza wa Jalla. Membicarakan nikmat 

Allah adalah syukur, sedangkan meninggalkannya adalah kufur. Berjama'ah . 


adalah rahmat, sedangkan perpecahan 'adalah adzab." Abu Umamah Al 
Bahili berkata, "Hendaklah kalian bersama golongan mayoritas muslimin." 


139! Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18392. 


Musnad Imam Ahmad — 


Kemudian Abu Umamah membacakan ayat ini, yang terdapat dalam surah 
An-Nuur, "Dan jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul 
itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian 
adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu." (Os. An-Nur (241: 
54). 32 


o- “9. LA MN MOU kol 6 - 


HS Es den j BP pe y A EatA 

JASA ap ad jp ANA JR Ia Ea 
na Si Bun play ea Koo easi 
Sa ar ANE) AAA PS Ca pa LX Jb 


2 an ea AA SN 
Kd en Ta , & uji al Ha saja Tn da Jo 


19248. Ubaidullah bin Umar Al Gawariri menceritakan kepada 
kami, Hammad, yakni Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, Hajib bin 
Al Mufadhdhal, yakni Ibnul Muhallab menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Berlaku adillah di antara anak-anak kalian." 

Abdullah berkata: Ibrahim bin Al Hasan Al Bahili dan 
Ubaidullah bin Umar Al Fawariri dan Muhammad bin Abu Bakr Al 
Mugaddami menceritakan kepadaku, mereka berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Hajib bin Al Mufadhdhal bin Al 
Muhallab, dari bapaknya bahwa ia mendengar An-Nu'man bin Basyir 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berlaku adillah terhadap anak- 
anak kalian. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian." 


1392 Sanadnya shahih. 
1393 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 18367. 


1! — Musnad Imam Ahmad 


